

Muhammad Nashiraddin Al Albani 



I 
I 



N^ 




PENGANTAR PENERBIT 



Al hamdulilah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan dan kealpaan yang telah kami 
perbuat, hingga tetesan kekuatan yang Engkau cipratkan membuat kami 
mampu untukmenyisirhunif-huruf sertakalimat yangtertuang dalam buku ini, 
yang memiUki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya. 
SekaHgussanggupuntukmeneroi1kannya.hilahbukuSZra/r//ryangse 
Irita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar sabda-sabda 
yangtertumg<lidalamnyadarjattetaplestariseh 
kenTurniannya. 

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar 
dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan 
tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempuma, karena semua yang 
disabdakan adalah wahyu dari Dia Yang Maha Mencipta, ia adalah 
Muhammad SAW. 

Untuk mendukung pemahaman yang baik saat membaca kitab ini, 
ada beberapa catatan yang harus diketahui oleh para pembaca sekalian, di 
antaranya adalah sebagai berikut; 

Pertama; Terkadang, demi menyesuaikan dengan apa yang digariskan 
oleh peringkas kitab ini akan kaidah sebuah penuhsan dan peletakan kata 
serta maksud penulisannya, maka pada beberapa bagian tertentu kami 
terpaksa tidak mengikuti pola dan kaidah penulisanEYD, walaupun demikian 
apa yang kami tuangkan tetap bisa dirahami. Hal itu akan terlihat ketika para 



*m I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



pembaca menyisir rapi katapericata dan juga kalimat perkalimat 

Kedua; Untuk menyesuaikan dengan kaidah penulisan dalam bahasa 
Indonesia,makatanda {} yangberadadiantarakataataukalimatAlCJur^an 
dalam buku ini kami ganti dengan titik dua (:) setelah kata atau kalimat yang 
kami maksud, sebab hal itu akan lebih memudahkan dalam membaca dan 
memahami, karena yang demikian berbeda dengan isi perkataan yang juga 
diawali dengantandatersebut KalaupunAndamendapatkan tandatersebut; 
yakni tanda {} , ada pada sebuah redaksi atau kata, maka hal itu hanyalah 
redaksi Al Qur'anyangtidak di tarsirkan oleh salah seorang ulama. 

Ketiga; Sebuah ayat yang digunakan sebagai temapada bab tertentu, 
makakamiberitandasepertiini {},namunpenulisankataataukahmatAl 
Qur" an selain yang tersebut di atas; Yang dijelaskan maksud atau artinya, 
seperti yang terdapat pada hadits 756, hanya kami bubuhi tanda titik dua (:) 
contoh: jj_Jf:£j — S^HalinijugaberlakumtukkataataukalirnatdalamAl 
Qur" an yang di tafsirkan oleh seorang ulama, baik dari kalangan sahabat, 
tabi'in atau yang lainnya. 

Keempat; Jika para pembaca menemukan kata atau kalimat dalam 
Al Qur T an yang artinya terdapat dalam kurung buka tutup 0, maka hal itu 
sesuai dengan apa yang diterjemahkan oleh DEPAG RI, danyang terdapat 
setelahtitikduaadalahperiaisiransalahseoraTiguJarna Oxstdir.Ishran (beban 
berat); Perjanjian. 

Kelima; Namun jika ditemukan ada kata atau kalimat Al Qur"anyang 
dibubuhi tanda tititk dua, maka bisa dipastikan bahwa terjemahan DEPAG 
PJ sama dengan apayang diartikan atau ditaĔdrkan oleh seorangularnaContoh: 
Tahassuunahum: Membunuh mereka semua. 

Keenam; Untuk mendukung sistematika penulisan kitab ini, kami 
berusaha untuk tidak memberikan pemaknaan yang bertele-tele, namun jika 
ada redaksi yang terkesan sakelek, maka kami anggap itulah makna yang 
paling sesuai. Demikian halnya dengan fcotnote, kami susun berumtan sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia, juga demikian dengan tanda baca-tanda 
bacayangtelah ti pateiikan oleh SyaikhNashiradd^ 
kitab ini, sebab tidak ada tanda dalam kitab ini melainkan ada maksud yang 
terkandungjSemuaitaagarkitamendapalkank 
danmemahami. 

Namun, walaupun demikianyangperlu diketahui adalahbahwatulisan 
atau kitab apapun yang bentuknya adalah ringkasan, maka akan menuntut 
para pembaca sedikitbersabar, berhati-hati dan telaten, namun semua itu 

HliiIrli^oKlia» Cknllili Dnlrlini* I vkrS I 



akandirasakanmudahjikaAndatelahmmemiikanfbrmuIadalammran 
kitab ini, dimana setelah itu Anda akan menemukan pemahaman luar biasa 
padadiriAnda. 

Walaupun demikian, segala kemampuan telah kami kerahkan dan 
segala upaya telah kami curahkan, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kami 
sebagai seorangmuslim yangmenghendaki kebaikan terhadap muslim lairmya, 
dengan harapan buku ini juga dapat manambah panduan kitadalam beragama, 
walaupun kami juga mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua 
yangkami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini.01ehkarena 
itu, mungkin saj a pembaca akan menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, 
maka dengan kerendahan hati kami mengharap kontribusi positif, agar 
pergerakan keislaman kita makin hari makin sempuma. 

Hanya kepada Allah S WT kami memohon taufik dan hidayah, sebab 
hanya orang yang mendapatkan keduanya yang akan menj adi umat yang 
selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang 
luarbiasa. 

Lillaahilwaahidilqahhaar 

Editor 



*ivm I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



MUQADDIMAH 

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, 
memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung 
kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari kejelekan perbuatan 
kami. Barangsiapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada 
yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi, bahwa tidak ada sesembahan 
yang haq selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. 

Amma ba'du. Memang terasa agak sulit bagiku dalam 
menuliskan muqaddimah untuk jilid terakhir dari rangkaian 
Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari im karena beberapa sebab 
yang banyak menyita pikiran dan perasaan. Aku harap ada seseorang 
yang pantas untuk menuliskannya, sehingga bisa menuntaskan 
pekerjaan ilmiah yang jarang ada ini di dalam kitab mulia ini, sebagai 
kitab yang paling shahih setelah Kitabullah 'Azza wa Jalla, dan agar 
dapat melihat angan-angan behau terealisasi secara sempurna di 
hadapannya, dituntaskan sendiri dan disetujui dengan tanda 
tangannya, namun "Dan, kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), 
kecuati bila dikehendaki Allah." Segala hanya puji milik Allah untuk 
segala kondisi. 

Ayah tercinta telah pergi, dan aku tahu bahwa dalam benaknya 
masih banyak pemikiran yang beliau diniatkan untuk ditulis di dalam 
muqaddimah ini, berdasarkan pengamatan ilmiahnya yang memang 
diperlukan ketika mengemukakan muqaddimah, sebagaimana yang 
biasa beliau lakukan dalam muqaddimah-muqaddimahnya. Aku sudah 
mencoretkan ujung pena di atas selembar kertas dengan judul Poin- 
poin mugaddimah jilid keempat, aku tambahkan padanya apa yang 
kupandang layak dan bermamaat untuk disebutkan di dalam 



1 Qs. Al Insaan [76]: 30 dan At-Takwiir [81]: 29. 

1 Di antaranya adalah bantahan terhadap mereka yang mengkritik peringkasan kitab-kitab - 
terutama kitab-kitab induk- dan menjelaskan kesalahan kritikan tersebut Untuk lebih 
jelasnya, silakan lihat "Mukhtashar Shahih Muslim" pada muqaddimah muha()qiq, hal. 22 
dan 24, yang diterbitkan oleh Al Ma'arif. 



MiikhhicharKhahihRiikhgri I 1 I 



muqaddimah, itu tersiiat di tengah-tengah pekerjaanku ketika 
mengoreksi naskah, sampai akhirnya terhimpun banyak poin 
pemikiran. Aku menyimpan itu sambil menunggu hari yang 
ditetapkan oleh ayah tercinta untuk membuat muqaddimah, sehingga 
ketika beliau memerlukannya, hal itu sudah siap, sehingga beliau pun 
senang dengan apa yang telah kuhimpun, dan menjadi mudah bagiku 
untuk menyerahkannya. Dengan begitu, bagjan tersebut tidak lagi 
menuntut pengkajian untuk memungut poin-poin pemikiran yang 
penting, sehingga bisa menyingkat waktu dan upayanya berdasarkan 
apa yang telah saya lakukan semampuku. Kemudian sisanya 
kuserahkan kepada beliau, lalu Allah membukakan padanya 
keutamaan dan anugerah yang dikehendaki-Nya. 

Penyiapan jilid ini memang memakan waktu yang cukup lama, 
di luar yang kami rencanakan, sehingga menyebabkan terlambatoya 
penerbitannya dan penerbitan jilid tiga yang sebelumnya, serta 
cetakan baru untuk jilid pertama, namun "Itu suatu urusan yang 
sungguh telah ditetapkan' Telah berlalu beberapa tahun semenjak 
aku menerima jilid ini untuk dipersiapkan, namun ternyata tersendat- 
sendat, kadang digarap dan kadang terhenti pengerjaannya, dan itu 
terus berlangsung selama beberapa saat .. Keterlambatan ini ada kisah 
tersendiri yang akan kukemukakan sesingkat mungkin: 

Kami telah menyelesaikan penyiapan terakhir jilid tiga untuk 
dicetak di awal tahun 1416 H, kemudian kami memulai penyiapan 
jiiid keempat. Pekerjaan ini telah kami lalukan selama beberapa bulan, 
dan telah kami selesaikan beberapa di antaranya di sela-sela 
memasukkan sebagian hasil pemeriksaan, aku senantiasa merujuk 
kepada ayahku dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan 
pandangan-pandangan saya, sampai memasuki masa pemeriksaan 
sebelum koreksi akhir yang saya ajukan kepada ayah untuk diteliti. 
Pada masa ini, biasanya beliau melihat kembali dengan memberikan 
pembaruan pada segala sesuatunya, kira-kira begitu. Saat itu, aku juga 
mengajukan banyak pertanyaan dan meminta sejumlah keterangan, 
catatan dan usulan, namun beliau sibuk dengan yang ada di tangannya, 
sehingga minta ditunda sementara waktu, maka aku pun mulai 
menyiapkan daftar isi yang khusus untuk jilid ini, kemudian aku 
membuat daftar isi-daftar isi umum yang lebih rinci yang telah 



Qs.AlQamar[54]:12. 



2 I — MukhtasharShahihBukhari 



dipesankan oleh ayah, dan aku telah menyelesaikan apa yang 
ditugaskan kepadaku, sambil menunggu pengajuan kepada beliau 
untuk menerima pandangan dan pengarahannya, kemudian 
persetujuannya. 

Pada kesempatan itu, diajukan proyek penyiapan sisa jilid 
Shahih At-Targhib wa At-Tarhib wa Dha'ifah untuk dicetak, maka 
ayah, rahimahullah, merasa perlu untuk melihat kembali dari awal 
pada hasil penelitiannya untuk kedua buku tersebut karena beberapa 
sebab yang disebutkan dalam muaaddimahnya, maka beliau pun 
mencurahkan segenap kemampuannya, yang menyita sebagian besar 
waktunya, sampai akhirnya pekerjaan itu selesai. Dan, alhamdnlillaah 
yang dengan nikmat-Nya telah sempurna amal-amal shalih. Hal ini 
menyebabkan terhentjnya ketanjutan pekerjaan pada Mukhtashar Al 
Bukhari karena aku menerima Shahih At-Targhib wa Dha 'ifah dengan 
tahqiq yang baru dari ayah, sehingga aku pun beralih untuk 
mengerjakannya, memasukkan hasil koreksiannya, kemudian 
menyiapkan daftar isinya, dan yang demikian berlangsung selama 
beberapawaktu.. 

Aku sangat berambisi untuk menyelesaikan Mukhtashar Al 
Bukhari dengan semua daftar isinya secara lengkap di bawah 
pengawasan dan bimbingan ayah, sehingga bisa merealisasikan 
harapan-harapannya, namun Allah ""A^a wa Jalla berkehendak 
mengantarkan ayah ke masa sakitnya yang terakhir, kondisi pun saling 
bertukar antara berat dan ringan, namun Allah memberikan padanya, 
bahwa ia tidak putus semangat ilmiahnya kecuali hanya sebentar saja, 
dan antara keraguanku dan pengetahuanku tentang kondisi beliau yang 
lemah dan sakit, serta kesibukannya yang tengah menyelesaikan dua 
silsilah tadi dan juga yang lainnya, aku mengajukan kepada beliau 
untuk meneliti daftar isi bab-bab dan hadits-hadits untuk jilid ini, 
namun beliau menolak dan mewakilkan kepadaku, maka aku bolak- 
balik menanti kesempaian lain yang mungkin lebih baik. 

Namun kesempatan itu tidak pernah kunjung tiba, Allah telah 
menakdirkan, dan apa yang dikehendaki-Nya Dia laksanakan. Tidak 
ada daya dan upaya kecuali dari Allah. 

Aku menghimpunkan kembali perasaanku yang bertaburan, aku 
pun mengumpulkan kembali kertas-kertasku. 

Aku merasakan tanggung jawab yang besar, di hadapanku 

MnIrh«<icliorCh«liihIliilflt<iri I 1 I 



terbentang jalan yang masih jauh, sementara amanat itu di tanganku. 
Siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Siapa yang 
akan menjelaskan kepadaku? Siapa yang akan mempertimbangkan 
usulan-usulanku lalu menerimannya dengan penuh rasa terima kasih, 
atau menolaknya -dengan kesungguhan-, bukan karena basa-basi dan 
bukan pula karena antipati? Siapa, siapa?! 

Setiap hari aku merasa kehilanganmu wahai ayah, berkali-kali .. 
berkali-kali, sungguh aku sedih berpisah denganmu, dan selalu 
mengenangmu. 

Namun, karena "Semua perkara orang mukmin adalah baik", 
maka Allah menakdirkan bagiku untuk menangani pekerjaan ini 
seluruhnya, berdasarkan metode yang diinginkan dan disetujui oleh 
ayahku -insya Allah-. Aku pun berupaya dan mengerahkan segenap 
kemampuanku. Pekerjaan ini memang tidaklah mudah, namun akan 
terasa mudah bagi yang dimudahkan Allah. 

Aku merasakan semangat beliau dalam Shahih Al Bukhari dan 
Fath Al Baari merupakan bantuan dan rujukannya, di samping 
catatan-catatan ayahku dan sejumlah bukunya -terutama Al 
Mukhtashar ini- serta pengarahan-pengarahannya yang mengandung 
banyak sekali kebaikan. Setiap kali ada pertanyaan, jawabannya bisa 
ditemukan, dan itu bisa menjelaskan apa yang tadinya terasa sulit 
kuiahami, dan menjelaskan apa yang sebelumnya terasa rumit bagiku, 
yaitu berupa sejumlah pertanyaan. Sebelum itu semua, Allah-lah 
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. 

Seandainya semua perkara ada di tanganku, dan waktu berada 
dalam kekuasaanku, tentu aku akan menambahkan ketekunan dan 
ketelitian menghadapi kitab ini. Namun, karena kitab ini harus 
diselesaikan, maka, inilah yang bisa kuselesaikan. Jika aku benar, 
maka itu adalah anugerah dari AUah dan berkat didikan dan aiahan 
ayahku. Dan, bila salah, maka hal itu adalah dariku sendiri. Semoga 
Allah mencurahkan ampunan-Nya. Dan, aku meminta maaf dari 
saudara-saudaraku sekalian. 

Pembaca yang budiman! Perlu Anda ketahui, bahwa jilid 
terakhir dari kitab Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari ini ashnya 
adalah dari dua jilid, yaitu jilid ketujuh dan kedelapan, cetakan 
Istambul yang dijadikan sandaran oleh ayah rahimahullah dalam 
menyusun Mukhtashar-nya. ini. Kitab ini memuat 23 pembahasan 



I 4 I — MukhtasharShahihBukhari 



tentang fikih, dimulai dengan pembahasan 75: Orang Sakit, dan di 
akhiri dengan pembahasan 97: Tauhid. Kitab irri memuat banyak bab 
yang mencerminkan luasnya ilmu Al Bukhari dan detailnya 
pemahamannya. Hadits-hadits yang musnad lagi matju' ada 542, 
sebagiannya ada yang mauquf, seperti: hadits no. 2265, 2234 dan 
2274. Mungkin bisa ditelusuri dalam "Fihris Al Aatsar Al Musnadah". 
Hadits-hadits mu'allaq marfu' ada 205 hadits, dan atsar mu'allaq 
188. 4 

Perlu juga disampaikan di sini, bahwa pada jilid ini, di bagian 
akhirnya, telah direncanakan untuk disertakan daftar isi umum yang 
mencakup keempat jilid kitab ini, namun kami memandang perlunya 
memisahkan itu menjadi jilid tersendiri, setelah kami tahu betapa 
banyak materinya sehingga tidak mungkin digabungkan dengan jilid 
ini, dan dengan begitu, banyak faidah yang sangat tampak. 

Demikianlah, dan di antara catatan terpenting yang telah 
kuhimpun untuk disampaikan kepada ayah agar bisa dikaji, adalah 
adanya sejumlah hadits yang terulang, tampak olehku -tanpa 
mengamati lebihjauh-di sela-sela pekerjaanku memasukkan berbagai 
hasil koreksian yang bermacam-macam dan pemeriksaan jilid 
keempat, apa yang telah kutunjukkan kepada ayah (untuk dihapus) 
pada pemeriksaan jilid keempat, maka aku telah menghapusnya 5 , 
adapun pada jilid-jilid lainnya, aku tidak sempat mengajukannya 
kepada beliau karena alasan tersebut. Aku mencantumkan di sini 
untuk para pembaca, pengkaji dan pemerhati, yaim secara berpasang- 
pasangan sebagai berikut: 20=725, 62=518, 225=1526, 237=989, 
407=419, 501=2180, 502=2168, 559=2004, 616=646, 621=1691, 
649=1886, 672=1340, 685=704, 850=1417, 995=2080, 1051=1747, 
1110=1902, 1412=1825, 1500=1752, 1501=1752, 1669=2002, 
1818=1892. 

Perlu juga aku sampaikan tentang hadits-hadits yang terulang 
secara sengaja karena suatu sebab yang telah dijelaskan pada catatan 
kakinya, seperti: 89=342, 98=1953, 709=yang sebelum 1029, 
1037=1080, 1094=1 102, 773=1 146. Kemudian yang lainnya, ada yang 



Hadits musnad marju ' menggunakan nomor tebal; Hadits mu 'allag mmju ' menggunakan 
nomor di dalam tanda kuning 0; Atsar mu 'allag menggunakan nomor tanpa kurung. 
Kemudian setelah itu saya menemukan hadits-hadits nomor 233 l,23SSdan 2701 temyata 
mcrupakan pengulangan hadits-hadits nomor 687, 1600dan 1905 secara berunitan. 



Mnlrht<ichai*fihiihiliRiilrhairi I 3 I 



seolah-olah pengulangan, namun ternyata bukan, seperti: 
109=1523=1524, 1526=2153, dan sebagainya. Mengenai hal ini aku 
telah menyinggungnya di dalam catatan kaki. 

Lain dari itu, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan oleh 
pembaca ketika mempelajari dan mengkaji Mukhtashar ini. Aku awali 
dengan berdoa, semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada 
setiap orang yang telah membantu kami dalam pekerjaan ini dan 
bersabar menjalaninya bersama kami. Kemudian aku katakan: 

1. Perlunya merujuk muqaddimah-muqaddimah jilid-jilid 
sebelumnya, terutama muqaddimah cetakan pertama pada jilid 
pertama, dan memperhatikan beberapa hal yang dapat membantu 
tercapainya keperluan pembaca atau yang menjadikannya sebagai 
rujukan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ayah rahimahullah 
dalam muqaddimah jilid ketiga (hal. 5). 

2. Nomor-nomor hadits yang dirujukkan kepada jilid pertama 
adalah berdasarkan cetakan terbaru yang diterbitkan oleh Al Ma'arif. 

3. Pembaca akan menemukan beberapa perbedaan yang tidak 
disinggung pada sebagian lafazh antara yang tercantum dalam jilid ini 
yang ada di tangannya; Shahih Al Imam Al Bukhari maupun Fath Al 
Baari, terutama pada sebagian teks bab. Karena itu, hendaklah 
pembaca ingat, bahwa ini disesuaikan dengan terbitan Istambul -asal 
ringkasan ini— . Aku memandang tidak perlu mengoreksinya, karena 
pengoreksiannya menuntut catatan dan komentar tersendiri. Inilah 
yang tidak aku lakukan pada jilid ini. Contohnya: (5. Bab: Ilqa* An- 
ndazri al 'abda ilaa al qadar t hal. 174), dan (8. Bab: Karaahiyyah at- 
tamannii liqaa a al 'aduww, hal. 308), yang mana kedua judul ini 
dicantumkan di dalam Al Fath dan lainnya: {Bab: llqa " al 'abdi an~ 
nadzra ilaa al qadri) dan (Bab: Karaahiyyah tamannii liqaa*a al 
'aduww). 

4. Memanfaatkan adanya daftar isi yang disendirikan pada jilid 
kelima dengan tentang memperhatikan muqaddimahnya adalah untuk 
memudahkan pengarahan pembaca kepada yang dibutuhkannya, di 
samping sebagai bantuan untuk mengetahui daftar isi secara khusus 
untuk setiap jilidnya. 

Akhirnya, aku meluncurkan akhir dari pekerjaanku dan ayahku, 
namun -insya Allah- ini biikan perpisahan. Sungguh aku masih 
merindukan kesemangatan jiwa beliau di tengah taman-taman ilmu, 



fT1 — MukhtasharShahihBukhari 



pemahaman dan pemikirannya, mendengarkan kemerduan suaranya 
dari balik bibirnya, dan merasakan nafasnya di antara baris-baris 
tulisannya, aku mencari di balik diamnya terbadap lembaran-Iembaran 
kitab-kitabnya dan lembaran-lembaran catatannya. Aku merasa bahwa 
beliau senantiasa ada dalam kenanganku bak lentera yang menerangi 
hidupku. 

Telah berpulang ustadz dan pembimbing kami, sang 'alim yang 
mengamalkan ilmunya, yang beramat berdasarkan ilmu, da'i yang 
mujahid, yang sabar nan tabah. 

Telah berpulang sang pendiam saat berrikir, sang peneliti yang 
tabah, yang berlapang dada dalam kesulitan, ahli hadits di zaman 
serba sulit. 

Ya Allah, ampunilah dia setelah mencoretkan kalimat-kalimat 
dan huruf-huruf dengan tangannya, sesungguhnya ampunan-Mu 
sungguh luas. Berilah dia balasan kebaikan yang berlipat-hpat, 
sesungguhnya anugerah-Mu lebih besar. Sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar lagi Maha Mengabulkan. 

Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala puji-pujian kepada- 
Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain 
Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. 

Oman, 1 Muharram 1422 H / 25 Maret 2001 M. 

Unaisah Muhammad Nashiruddin AI Albani Ummu Abdillah 



MnkhtasharShahihRuktiari — \7 



75. KITAB ORANG SAKIT 



1. Bab: Imbalan Bagi yang Sakit dan Firman Allah Ta'ala, 

"Barangsiapayang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 

pemhalasan dengan kejahatan tiu." (Qs. An-Nisaa* [4]: 123) 



.t^Cij ST^Jl jjto- 4iP Qj Aill yiS' ^l 21"~*jI S-s-^J" ^s^* ^r" 



2211. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dia mengatakan, 
"Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada suatu musibah pun yang 
menimpa seorang muslim, kecuali Allah menghapuskan dosanya 
karena musibah itu, hingga duriyang menusuknya.'" 






2212 dan 2213. Dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim 
mengalami lelah, sakit, kesedihan, kedukaan, kesengsaraan dan 
kesusahan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah 
menghapuskan kesalahan-kesalahannya karena hal itu." 



.oJl»1 j o y l$3uuecjl 



MnkhtasharShahfl.Riikhari — t 9 I 



22 J 4. Dari Ka'b, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Perumpamaan seorang mukmin adalah laksana dahan tumbtthan 
segar (nan lentur) yang kadang dicondongkan oleh angin dan kadang 
ditegakkannya kembali. Sedangkan pemmpamaan orang munajik 
adalah seperti (batang) padi (nan rapuh), di mana dia akan tetap 
begitu sampai terabut sekaligus." 



<£- <i &\ ij °J> :& &\ SJ*j J*$ :Jtf i^y* ^l ^_p -XV \o 



2215. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, 
maka Allah mengujinya. '" 



2. Bab: Beratnya Penyakit 



^ j*yt & iif i„J 'cj'j c; :_Iu $$> *__■•£ ^__- - t t \ i 



.& ~ J 






2216. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Aku tidak pernah 
melihat seorang pun yang lebih berat derita sakitnya daripada 
Rasulullah SAW." 



3. Bab: Manusia yang Paling Berat Cobaannya Adalah Para Nabi, 
Kemudian Orang-Orang yang Terbaik, Kemudian Orang-Orang 

Baik, dan Seterusnya 



,^J, \i] m Ai Sj*j _£ cis :Jli Al JL_t i_* -ttW 
SjLj C :oUi t[iJbJLi _6j] ilijj }i} [t*-^] [v/v «*■■ ■■■>» 
_J_v,, J _T _J£j( Jl cji-f :J_ .l_*J_ &3 ilijLJ _JL_Jl lAl 



lol — MukhtasharShahihBukhari 



[y U cUJcT ilJ_ t>l : J15 ,J'jJ iii of iUi :cJi .l&i 0&-j 

_» <* H" _» ^ * t* 

* * * * * f * 

*'** **r 6 * J * *' 'ft- * - * *■ m * * **' 

■Q*JJ o^*-^-' -__t>*j C__T (AjLlI- (_5). Jai- :*.ljj (5*j) ^fr. -^ S*^ 



* ' * 



2217. Dari AbduIIah, dia menuturkan, "Aku mendatangi 
Rasulullah SAW [ketika beliau sakit, lalu aku menyentuhnya 7/7] 
[dengan tanganku], saat itu beliau menderita demam [yang sangat 
tinggi], lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Engkau demam sangat 
tinggi.' Beliau bersabda, 'Benar. Aku menderita demam seperti 
demamnya dua orang sekaligus di antara kalian? Aku berkata lagi, 
l Itu berarti engkau memperoleh dua pahala sekaligus* Beliau 
bersabda, 'Benar, begitulah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu 
musibah karena tertusuk duri atau yang lebih dari itu (dalam riwayat 
lain: lalu dia sakit atau lainnya), kecuali Allah menghapuskan (dalam 
riwayat lain: Allah mengugurkan) kesalahan-kesalahannya, 
sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya™ 



4. Bab: Wajibnya Menjenguk Orang Sakit 
5. Bab: Menjenguk Orang Pingsan 

(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1 19, juz 1) 
6. Bab: Keutamaan Penderita Ayan (Epilepsi) 

m* ff m* ^T^ -^ -^ *■ 

Jl\ cJl .c.tS^-Jl SljUl oX» :Jtf .J^ :cJ3 ?;__<Jl J — *1 j — • 

~™ 4* m** _* _* _"" 

:t_jL_i .j-Ul :cJLS3 .»_JLjI*! 01 -&1 cj^pS CJLi 0}j tiSsJl _ii — \j 



.* .* -* ^ 



MnkhtatharShahihRiikhari — I 11 I 



2218. Dari 'Atha' bin Abu Rabah, dia mengatakan, "Ibnu Umar 
berkata kepadaku, 'Maukah aku perlihatkan kepadamu wanita 
penghuni surga?', 'Tentu,' jawabku. Dia pun berkata, 'Wanita hitam 
ini pemah datang kepadaNabi SAW, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku 
penderita ayan dan aku sering tersingkap, karena itu, berdoalah 
kepada Allah untukku.' Beliau bersabda, 'Bila mau, engkau bersabar, 
dan surga bagimu, dan bila engkau mau, aku berdoa kepada Allah 
agar menyembuhkanmu.' Dia berkata, 'Aku akan bersabar.* Lalu 
wanita itu berkata, 'Sesungguhnya aku sering tersingkap, berdoalah 
kepada Allah agar aku tidak bersingkap.* Maka beliau pun 
mendoa'akannya. '" 



• i ' j ' • "* _ I t mm T* 'i ' II * +* * ff T* r * *T • I ^ • ' u u * mm 

j^ Js- fr bj- *\ijb o\ja\ jJLt yj fl i£\j *l\ : fr Uap j_p -YT \ \ 

2219. Dari 'Atha": Bahwa dia pernah melihat Ummu Zufar, 
yaitu wanita tinggi hitam, di atas tirai Ka'bah. 6 

7. Bab: Keutamaan Orang yang KehUangan Penglihatannya 



.4*^£- JUj^ .4__JI Uj' J 4Ls-0^P j-/»* -UI™>*J (^JLP C**Jwl lil I(J" 



** + + +* 



2220. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah Taala 
berjirman, 'Apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua 



6 Demikian yang dicantumkan di dalam AshShahih, sedangkan yang dicantutnkan di dalam 
Al Adab Al Mujrad (530) dari jalur ini dengan lafazh. *_ ilipj— (tangga Ka'bah). 
Kemungkinan yang pertama lebih shahih, dengan bukti yang diriwayatkan Al Bazzar dari 
jalur lain, dari Ibnu Abbas adalah serupa dengan itu. Di dalamnya disebutkan: "Dia ... 
mendatangi tirai Ka'bah, lalu beigelantungan dengannya." 



12 I — MukhtasharShahihBukhari 



penglihatannya lalu dia bersabar, maka keduanya Aku ganti dengan 
surga."' Maksudnya adalah fungsi kedua matanya. 



8. Bab: Wanita Menjenguk Laki-Laki 

YllA. 2 4 Ummu Darda menjenguk seorang laki-laki dari 
golongan Anshar yang tinggal di masjid. 

9. Bab: Menjenguk Anak Kecil 

(Hadits Usamah yang telah dikemukakan pada nomor 619, juz 1) 
10. Bab: Menjenguk Orang Dusun 



j^ y* ^ -^ J^ «j* u«j* J^ J« li i S ,>Ji OlS~j :ju 

* j * * j J ' j * * ' j j ' «J * * A * • 

.til jUi :& f-3l JUi .jjJJl ijaj? [v/v O"] jJ^ *£ 

2221. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW mendatangi 
seorang dusun untuk menjenguknya. Biasanya Nabi SAW bila 
menjenguk orang sakit beliau mengatakan, "Tidak apa-apa, insya 
Allah akan menjadi penyuci." Orang tersebut berkata, "Engkau bilang 



'" 4 Disebutkan secara mauskul (bersambung) oleh pengarang di dalam Al Adab Al Mufrad 
(530) dan At-Tarildi (2443) dari Al Harits bin Abdullah Al Anshan, darinya. Para 
perawinya adalah para perawi tsiqah, hanya saja dari Al Anshari ini ada dua orang tsiqah 
yang meriwayatkan darinya, namun tidak ada yang menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban, 
sehingga kemungkinan haditsnya hasan. Karena kemungkinan ini Al Hafizh tidak 
mengomentarinya. Wallaahu a'lam. 



MulchtasharShahaiBukJiari — HiTI 



*penyuci?*, tidak sama sekati, ini adalah demam yang sangat tinggi 
atau memuncak 7 yang diderita oleh orang yang sudah tua renta 
[sehingga 7/7] bisa mengantarkannya ke kuburan." Maka Nabi SAW 
bersabda, "Begitulah*" 



11. Bab: Menjenguk Orang Musyrik 

{j^. i s,, r',* ,,7 jf - * ,*t f • ' *r t\, » * i - ',,Z' 

.ggl ^eJl oc-U. n_JU» ji\ j*a> LJ :ol jP l_— ~Jl j, JU-. Jl*j -V • t 

(704).^' Sa'id bin AI Musayyab mengatakan, dari ayahnya, 
"Ketika Abu Thalib hampir meninggal, Nabi SAW mendatanginya." 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada 
nomor648,juz 1). 



12. Bab: Bila Tiba Waktu Shalat Ketika Menjenguk yang Sakit, 
Maka Shalat Berjama'ah Bersama Mereka 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 363, juz 1 ) 



13. Bab: Meletakkan Tangan pada Orang Sakit 

14. Bab: Perkataan yang Diucapkan kepada Orang Sakit dan 

Jawabannya 



15. Bab: Menjenguk Orang Sakit dengan Berkendaraan, Berjalan 
Kaki, atau di Bonceng di atas Keledai 



7 Keraguan dari pcrawi nacnun artinya sama, yakni demam tmggi sdiingga tanrpak 

panasnya. 
1 Yakni; seperti yang kau duga. 
^Tclah diketnukakan sccara maushtd pada kitab 23 Jenazah, nomor 652. 



141 — MukhtasharShahihBukhari 



16. Bab: Ucapan Orang Sakit, "Sesungguhnya aku sakit," atau 

'Aduh kepalaku," atau "Sakitku bertambah parah" dan Ucapan 

Ayyub, <l (Ya Rabbku), sesungguhnya aku telah dUimpa penyakit 

dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua 

penyayang. n (Qs. Al AnbiyaaT [21]: 83) 



Ju_ !"._-!_, Ij riirti cJli :JlS JU^i 'J{ - -U-i ^_J^ -mY 

_ju_ ._i >Si3 _ju ___=_£ c^ uf, _ir _j iiil :S ^i Jj-^-j 

_Jl_J 3l- o_T _J_> t^ L~" ii_&_ J_ -Jlj lll^J 1} :£____& 

ij rf [m/A j3 :S (Jh J-a .iut._f ^ c£ c_uy >t 

lM tJL^i-ij tA_»lj jSJ ^l _Jl J~-jl 01 — cw-jl ji— cJ-li jlSJ IoC-Ij 

- I * II * "■|" * I *T* ■* I- S *■ ' ** II ** ** * L * lcl -ll I -' 

*! t_J j_*j_JI *3JUj aJJI ^»u :__Jj *j ijj____H _s*«-i j' _*•—__• ijj— j 

* * ■ J ". £*, \ J '• * 

. jj_»j\*JI [dWj -^l _**■*_ 



2222. Dari Al Qasim bin Muhammad, dia menuturkan, "Aisyah 
berkata, 'Aduh kepalaku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau 
engkau mati dan aku masih hidup, pasti aku akan memintakan 
ampunan untukmu dan mendoakanmuJ' Aisyah berkata, 'Duhai. 
Demi Allah, aku tidak menyangka engkau menginginkan kematianku. 
Kalau itu terjadi, maka hari-harimu akan selalu bersama para istrimu.' 
Nabi SAW bersada, '[Bahkan 8/126] aku, aduh kepalaku. Sungguh 
aku ingin -atau mau- mengutus kepada Abu Bakar dan anaknya untuk 
berpesan, agar orang-orang mengatakan, atau orang-orang 
mengangankan. lalu aku katakan, 'Allah enggan dan kaum mukminin 
menolak. Atau Allah menolak dan kaum mukminin enggan"' 



9 (JS Jl) artinya adalah kematian, kebinasaan dan kehilangan orang yang disayangi atau 
anak. Demikian yang disebutkan di dalam Al Qamus. Namun yang dimaksud bukan 
makna tersebut, akan tetapi ini adalah ungkapan yang biasa berlaku ketika terjadinya 
sesuaiu yang tidak disukai. 



MiikhtasharShahihRnkhari — I 1S I 



17. Bab: Ucapan Orang Sakit, Tinggalkan Akn." 

(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1331, juz 2) 



18. Bab: Orang yang Pergi Membawa Anak yang Sedang Sakit 
untuk Dimintakan Doa 



(Haditsnya adatah hadits As-Saib bin Yazid yang telah dikemukakan 
pada nomor 1508, juz 2) 

19. Bab: Orang Sakit Mengharapkan Kematian 

itit j: >}]- [_w ^] c4r £. [ m /v i_J£] _#-h 

/v t£-J CljJt 1 fr '/i5*f 'Jj \y& iy_- ^jJUi OklUt oj : Ju* t-[<d 

+ + * ****** ^ 

o^i «L£f L* .* o^pjJ t-^yjt ^pil jf L'l^J ^ * ,fn jf V^— ij 
<__* ft *i JT ^j ^-jti 1J__Ji 01 :J_i nJ U_£- ,j£ i*3 tsS--*' 



^ * 



2223. Dari Qais bin Abu Hazim, dia menuturkan, "Kami datang 
menjenguk Khabbab, [saat itu 7/174] dia menderita luka bakar 
sebanyak tujuh luka [di perutnya] -[dia tengah membuat bangunan]*-, 
lalu dia berkata, 'Sesungguhnya para sahabat kami yang telah 
mendahului kami, mereka semua telah tiada tanpa kekurangan [sedikit 
pun 7/174] keduniaan. Kini kami pun memperoleh [banyak 



* Tambahan ini dicantumkan oleti pengarang dengan nomor tadi, namun terlupulkan oleh 
Al Hafizh di dalam AtPatk (] 0/129) schingga disandarkan kepada bnam Ahmad. 



16| — MukhtasharShahihBukhari 



keduniaan] [setelah ketiadaan mereka] yang mana kami tidak 
menemukan penyalurannya 1 kecuali bangunan. Seandainya Nabi 
SAW tidak pernah melarang kami berdoa memohon kematian, 
tentulah aku akan memohonnya.' Di Iain waktu, kami 
mengunjunginya, saat itu pun dia tengah membuat bangunan, Ialu dia 
berkata, 'Sesungguhnya seorang muslim mendapat pahala pada setiap 
yang dibelanjakannya, kecuali bila sudah berada di dalam tanah 
im. 



V :J>£ & Al Sj^j cJ*~^ :Jl5 *g&> '<>'}')* ^-_>i ^jS -YTYt 

«Uili U**~» Q j ^J^- ^ji ol *l*ii U— ^** ul ic/yDl l5"j£-1 ^^ji*^ 

. v.. "* ? ~j O' 

2224. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kalian 
mengharapkan kematian. Kalau temyata dia orang baik, mungkm dia 
bisa menambah kebaikan, dan kalau dia orang yang jahat (tidak 
baik), mungkin dia bisa memperbaiki diri"'' 



20. Bab: Orang yang Menjenguk Orang Sakit 



.Lul» ijuii L^Dl 'Wi iJb J 15 :l*J o* ■**- ^. &S& cJlSj -V • o 

(705). (705) Aisyah binti Sa'd mengatakan, dari ayahnya: Nabi 
SAW mengucapkan, "Allaahummasyji sa'dan [Ya Allah, 



10 Yakni kecuali rnenggunakannya untuk bangunan. 

11 Asalnya mauqufseperti demikian. Ath-Thabarani mengeluaikaimyasecarattiar^u', namun 
di dalam isnadnya terdapat Umar bin Isma'il bin Mujalid yang dinilai pendusta oleh Ibnu 
Ma'in sebagaimana disebutkan di dalam Al Fath. Namun riwayat ini dikemukakan juga 
dari jalur lainnya, sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam A\ Misykat (5182) takhrij 
kedua, dan Ash-Shahihah (2831). 

12 Yakni meminta kereiaan. Redaksi di daJam firman Allah (C&P^O^rt^^jp^idljy 
"Dan jika mereka mengemukakan alasan, maka tidaktah mereka termasuk orang-orang 
yang diterima alasannya." (Qs. Fushshi1at [41]: 24). 

( ^Telahdikernukakansecara/nataAu/padajuz l,kitab23 Jenazah, bab36. 



MukhtasharShahihBukhari — |17 



76. KITAB PENGOBATAN 

1. Bab: Tidaklah AHah menurunkan Penyakit Kecuali 
Menurunkan Pula Obatnya 

jjjf ^i is l\ jj!f ii :jii m 'Jh & * •& J&-w 

v »i 

2225. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula 
obatnya" 



2. Bab: Apakah Laki-Laki Boleh Mengobati Wanita dan Wanita 

Mengobati Laki-Iaki? 

(Haditsnya adalah hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 274, juz 2) 



3. Bab: Kesembuhan Terdapat Pada Tiga Hal 



2226. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Kesembuhan terdapat pada tiga hal: Pisau pembekam, atau minum 
madu, atau besi yang dipanaskan api. Dan aku melarang umatku 
menggunakan besipanas (untukpengobatan)" 



201 — MukhtasharShahihBiikluri 



4. Bab: Pengobatan dengan Madu dan Plrtnan AHah Ta'ala, u Di 
dalamnya terdapat obatyang menyembuhkan bagi manusia." (An- 

Nahl [16]: 69). 



01 :J>: &% ^» LiJ, :JlS *$&&>&& jS* 'o-^ -YYYV 



■* + + + * 



h :Jii JLs Cg£& S£ 1^5 <ai o> 'J ^ii. of :^>i ^ e > ^j) 



J J 



># J * J » - tf * * <** ** £*» J ^»f 



2227. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, l Bila ada suatu kebaikan (dalam 
riwayat lain: penyembuhan 7/16) di antara cara-cara pengobatan 
kalian, maka itu terdapat pada pisau pembekam, minum madu atau 
sengatan api yang sesuai dengan penyakitnya. Namun aku tidak suka 
pengobatan dengan besi panas.*" 

(Dari jalur lainnya: Bahwa Jabir bin Abdullah RA menjenguk Al 
Muoanna , kemudian berkata, "Aku tidak akan beranjak sampai 
engkau berbekam, karena sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pada (bekam) itu 
terkandung obaU m 7/1 5). 

ii; J3X jJ :jui m fJi J&j o* :jl^ J^-yyy* 

J 'J kj> 4U :JUi i(\ A/V & j&SJ <J 0» :K<jj !/j) 

■* - *- * + * ^ 

tl\?\ *J .^Cp *C\ :Jiii t^Sldl *\i\ *J .}C* ajCi :JUi iC_J\5l 



11 Yattu Ibnu Sinart, seorang tabi'in. Aku tidak mengetahumya kecuali dalam hadits ini. 
Demikian yang disebutkan di dalam At Fath. 



MukhtasharShahihBiikhari — 121 



<3il l5Jw» :JUi (.[U^Ua^l ^i oiji (JjJ *cJ*i J — s [?« — ilj :jl — £i 



*—1 > 



j m * * * 



f <* -* 

2228. Dari Abu Sa'id: Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi 
SAW lalu berkata, "Saudaraku tengah menderita sakit perut." (dalam 
riwayat lain: Sesungguhnya saudaraku perutnya sakit 7/18), maka 
beliau bersabda, "Berilah dia minuman madu" Orang itu datang lagi 
untuk kedua kalinya, beliau pun bersabda, "Berilah dia minuman 
madu" Kemudian orang itu datang lagi untuk ketiga kalinya, beliau 
pun bersabda, "Berilah dia minuman madu." Kemudian orang itu 
datang lagi, lalu berkata, "[Sesungguhnya aku] telah melakukan, [tapi 
malah menambah sakit]." Beliau bersabda, Allah Benar, dan perut 
saudaramu ituyang dusta. Berilah dia minuman madu." Lalu laki-laki 
itu memberinya (minuman madu), maka yang sakit itu pun sembuh. 



5. Bab: Berobat dengan Susu Unta 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 
pada nomor 137, juz 1) 

6. Bab: Berobat dengan Urin Unta 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits yang disinggung tadi) 
7. Bab: Habbah Sauda" 

Jpj** tj*«J <j> wJIp U»Uj ^^J* : J^ ***-" {/. ^^" O^ — YYY1 
:l3 JUi ij-i yjl ^jjl oSUi t-tjajy j*j ^LjuJI £jL«i ijjjJsJl j- — i 

- l' -* I- I * ■ I I I* * I ■ J • l'° * ll -"°' J tl ■' * J*"*l' 

aj i\AjAs>w\i tbtwJ jl Lwha^- L$I* ijJbx» tf.Oj--Jl 4-—>t)l oJL^j *>~lP 

O^* n_JL*Jl iJL» (Jj tt^JliJl lJLfc (J OJj Cjljjai <Ju\ ^» lij^^ail 



22 I — MukhtasharShahihBukhari 



.^yjl :Jli ?flfJl CTj :cJS , f llJl ^ \l t *lS JT "^ *lli 

2229. Dari Khalid bin Sa'd, dia menututkan, "Kami berangkat, 
dan turut serta pula Ghalib bin Abjar bersama kami. Di perjalanan, dia 
sakit, dan ketika kami tiba di Madinah pun dia masih sakit, kemudian 
Ibnu Abi 'Atiq M menjenguknya, lalu berkata, 'Hendaklah kalian 
menggunakan habbah sauda' ini. Ambillah hma atau enam (biji) 
darinya, lalu tumbuklah, lalu teteskan pada hidungnya disertai 
beberapa tetes minyak, di sebelah sini dan di sebelah sini. Karena 
sesungguhnya Aisyah RA pernah menceritakan kepadaku: Bahwa dia 
mendengar Nabi SAW bersabda, l Sesungguhnya habbah sauda^ 
adalah obat segala penyakit, kecuali as-saam.' Akubertanya, 'Apaitu 
as-saamT Beliau menjawab, *Kematian. yn 

, f "t * . *.-■•'■« i'f.f ** ' 1l * m * * ' -* T' • I • * W VH 

^i «& J*" o* ftLii e^j-J* *^ 1 «s» : Jj^ W *& Jj-j £*^ t— '• 

.flfjl 

.jJ^iJl :«.lS^«Jl 4~*Jlj nJ^^Ul ^ 1 — *0 ■Sr' l ^P Ji 1 J 1 * 

2230. Dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa 
Abu Hurairah RA memberitahu mereka berdua, bahwa dia mendengar 
Rasulullah S AW bersabda, "Di dalam habbah sauda " terkandung obat 
segala penyakit, kecuali as-saam." 

Ibnu Syihab mengatakan, "As-Saam adalah kematian, sedangkan 
habbah sauda ' adalah bunga adas {black cumiri)." 



14 Yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia 
termasuk golongan sahabat karena lahir di masa Nabi SAW. Para orang tuanya adalah 
para sahabat yang masyhur. 



MukhtasharShahihBukhari — Lm" 



8. Bab: Membawakan Bubur 15 untukOrang Sakit 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2146, juz 3) 

9. Bab: Gurah 16 (Obat yang Diteteskan Melalui Hidung) 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 994, juz 2) 

10. Bab: Pengobatan dengan Gurah 17 

Yaitu menggurah dengan menggunakan gusth™ (kayu) India 
atau kayu laut, yang kadang disebut juga kust (kaaf siin taa"), 
penyebutan ini mengandung arti yang sama, hanya perbedaan makhraj 
karena tempat keluarnya makhraj itu berdekatan, seperti halnya 
kaafuur (kamfer) dengan qaafuur, juga seperti kusyithat (Qs. At- 
Takwiir [81]: 1 1) (dengan kaai) dan gusyithat (dengan qaaf). 



.(ci»-ij) :M ili lyj -\ TVo 
1275. 1275 Abdullahmembacanya: r -' l9 



Yaitu bubur yang terbuat dari tepung terigu atau tepung beras, yang dicampur dengan 
madu ataii susu. Disebut talbiinah karena putih dan halus menyerupai susu (laban). Ada 
juga yang mengatakan, disebut demikian karcna mengandung susu. (Pensyarah). 
Pengobatan gurah, yaitu penderita terientang, lalu bahunya diganjal agar kepalanya 
menengadah, lalu diteteskan air atau minyak ramuan suatu obat atau ramuan campuran 
obat (gurah), agar tetesan itu cepat masuk ke dalam otaknya untuk mengeluarkan penyakit 
melalui bersin. (Pensyarah). 

Pensyarah menyatakan bahwa bab tnt menggunakan kata as-su'uulh, dengan dhammah, 
adapun yang sebdumnya dengan fathah (as-sa 'uuth). As-Sauuth adalah obat yang 
diteteskan melalui hidung, sedangkan as-su 'uuth adalah cara pengobatannya. Demikian 
yang disebudcan di dalam Al Mishbah. 

Kayu yang biasa digunakan untuk dupa dan juga untuk obat Kayu ini ada dua jenis, yaitu 
india dan laut, jenis India adalah yang hitam, sedang jenis laut yang putih, jenis india 
lebih panas. (Pensyarah). 
4 Al Hafrzh ridak mengeluarkannya, namun dta mengatakan, "Bacaan ini tidak masyhur." 
Kemudian dia menyebutkan, bahwa pendahulu Al Bukhari dalam menyebutkan bacaan ini 



24 I — MukhtasharShahihBukhari 



•* • J ll * . ■"■ ' »*"•*-. | »■"'" - ■ 1 ■ * "tl tl I " ' * ^" l* 

(,OjJu-JI /^* <-U !•»■»■:■„■ (.4-^1 <««< A-» UU ((J^JUgJl ,ij*]l IJL^j ~>« — IS- 

.(^J^Jl olS j^* 4j jJjj 

y + * + + 

2231. Dari Ummu Qais binti Mihshan, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Hendaklah kalian menggunakan 
kayu india ini, karena sesungguhnya kayu ini mengandung tujuh 
macam obat, diteteskan melalui hidung sebagai obat tenggorokan, 
dan obatsakit lambung.'" 

11. Bab: Kapan Saat yang Tepat untuk Berbekam? 



^O . e- »•* *n 



.,-\TV*\ 



1276. 1276 Abu Musa berbekam pada malam hari. 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan 
pada nomor 910, juz 1). 



12. Bab: Berbekam di Perjalanan dan Ketika Sedang Ihram 



.^ ^i ^ *£jy & -v . -i 

(706).* 706 * Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Buhainah dari 
Nabi SAW. 



adalah Al Faira dalam buku "Ma 'ani Al Qw*ar?'. 
19 Yakni; bahwa Abdullah bin Mas'ud membaca ayat: <'&* * ' • * «U—Jt tJJ, dengan qaaf, namun 

bacaan ini tidak masyhur. 
12» jg-^ij disebutkan yang menyambunglcannya pada juz 1 , kitab 30 Puasa, bab 32, atsar 39 1 . 
• 706 'Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang telah dikemukakan secara maushui 

padanrjmor8S3,juz I. 



MukhtasharShahihBukhari — \!Tt 



13. Bab: Berbekam dari Penyakit 

-u l£jO; C jif 01 :JlS S ^ &*3 ^ :* u-Sf o~* "^™ 

(BjJijJl ^ >*»*"4 (i-^Jl— -^» lj**^*J V ^(J^J ■L5j> t ^' ial^aJij 4^Ut>Jl 

* * * * * * * 

2232. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya pengobatan terbaik yang bisa kaliati gunakan adalah 
berbekam dan menggunakan kayu Ladia." Beliau juga bersabda, 
"Janganlah kalian menyakiti anak-anak kalian yang sedang 
menderita sakit kerongkongan (dengan memasukkan tangan ke dalam 
mulut). Akan tetapi, hendaklah kalian menggunakan kayu India." 

14. Bab: Berbekam di Kepala 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Buhainah yang telah dikemukakan pada 

nomor853,juz 1) 

15. Bab: Berbekam Karena Migran 20 dan Pusing 



16. Bab: Mencukur Rambut Kepala untuk Menghilangkan 

Penyakit 



(Haditsnya adalah hadits Ka*b bin 'Ujrah yang telah dikemukakan 
pada nomor 884, juz 1) 



20 Migran adalah sakit kepala sebelah. Pencantumkan "pusing" (setelah menyebutkan 
"migran") adalah bentuk penggabungan kalimat umum ke dalam kalimat khusus. 



26| — MukhtasharShahihBukhari 



17. Bab: Pengobatan dengan Besi Panas (Cautery), atau 

Mengobati Orang Lain dengan Besi Panas, dan Keutamaan 

Orang yang Tidak Pernah M elakukannya 



1 8. Bab: Itsmid dan Kuhl Termasuk Celak 

.4JaP A jP 4-» -V • V 

(707). t707) Mengenai hal ini ada riwayat dari Ummu 'Athiyyah. 

(Haditsnya adalah hadits Ummu Salamah yang telah 
dikemukakan pada nomor 2126, juz 3). 

19. Bab: Penyakit Lepra 

Slj &i S! j i> % &J& Sl : A & J"jl j JU : JU iJs 'J f ^ -v . a 

tf • j ^ j • j. ^ 

' t ii ' -£ \* f " * *" li ' "* ' •' 

■ *JL* afl ^ ^jli L*5 >jJb»-fcJi ^y yj tj4-^ 

(708).* 708 * Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, l Tidak ada pemdaran penyakit, thiyarah (pesimistis; 
burung pertanda buruk; bernasib sial), burung hantu dan tidak pula 
shafar (sebagai bulan sial). ' Larilah engkau dari orang yang 



^Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ummu 'Athiyyah yang marfu': "Tidak halal 
bagi seorangwanitayangberimankepadaAOahdait hari akhir untuk berihdad lebih dari 
tiga hari, kecuali atas (kematian) suami, maka dia tidak bercelak." Dalam kitab ini telah 
dikemukakan secaramaws/iu/ padajuz 1, nomor 172. 

[70B, Dicantumkan dalam kitab ini secaia mu a\laq. Abu Nu'aim telah menyambungkannya. 

Z1 Haamah adalah salah satu jenis burung (ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah 
buumah [burung hantu]), yang apabila hinggap di atas rutnah salah seorang mereka, maka 
mereka mengartikan bahwa itu adatah pertanda kematian dirinya atau salah seorang 
keluarganya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ruh orang mati yang jasadnya tidak 
dikuburkan akan berubah menjadi burung hantu lalu mengatakan, 'Berilah aku minum.' 
Bila diketahui jasadnya maka dia akan terbang. Sedangkan shafar; menurut orang-orang 
Arab, bahwa di dalam perut manusia ada cacmg yang disebut shajar. Cacing ini 
menyebabkan rasa sakit pada manusia ketika sedang lapar. Ada juga yang mengatakan, 
bahwa maksudnya adalah penangguhan, yaitu penangguhan bulan Muharram ke Shafer. 
Orang-orang Jahiliyah beranggapan, bahwa bulan ini membawa nasib siat atau tidak 
menguntungkan. Disimpulkan dari Al Qasthalani dan Al 'Aini Pengatang sendiri 



MnkhtasharShahJhBukhari — I 27 I 



menderita lepra sebagaimana engkau lari dari singa.'" 
20. Bab: Embun Obat Mata 

'^y o££3\ lijyu i^ ^i\ c-**l» :JlS jJj Jt JLjw- j p -YYYT 

. * ■* ' • * • 

.^^U tUi UJL.J t^l 

2233. Dari Sa'id bin Zaid, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, 'Jamur itu dari embun, dan airnya adalah obai 
mata.'" 

21. Bab: Ladud 22 (Obat yang Dibalurkan Pada Salah Satu Sisi 

Mulut Si Sakit) 

>3 » JJl j5 * & tf 01 :iifl*i ^& j-Jl ^ -YYY 1 ! 

' (■ ' * * * 



2234. Dari Ibnu Abbas dan Aisyah: Bahwa Abu Bakar RA 
mencium Nabi SAW setelah beliau menjadi mayat. 



? . -< * > 



*i 01 O j^ij Jiij i4-i>j> ,> oUjj I :ii SIp c SUj -YYY*° 

01 lis^t P l ^J 15 I5U> uli .c.jjdJ ^jJl ^S^ : ^** '(«— 'J-^ 
\i 3if c4P» ^ J& Sf :JUi .tlyOJ ^jjl C*tX :di ?^jiL s 



* y 



.^Tjl^j ,J <c\s t<r UJt ^t i>Jl Ulj jJ 
2235. Aisyah mengatakan, "Kami menggunakan pembalur 



mencantumkan bab "Tidak ada istilah shaiar", yaitu penyakit perut. 
22 Yaitu obat yang ditempalkan pada salah satu sisi mulut si sakit (Al FolA). 



28l — MukhtasharShahihBukhari 



ketika beliau sakit, lalu beliau berisyarat kepada kami (yang 
maksudnya), 'Janganlah kalian membaluriku* Kami menganggap, 
bahwa (sikap beliau itu) karena orang sakit biasanya cenderung tidak 
menyukai obat. Ketika beliau siuman, beliau berkata, 'Bukankah aku 
telah melarang kalian membalurikuT Kami katakan, 'Orang sakit 
memang tidak suka obat* Beliau bersabda, *£>i rumah ini, tidak ada 
seorang pun kecuali telah membalur, tapi aku maajkan, kecuali Al 
Abbas, karena dia tidak ikut-ikutan kalian." 



' ■ il**" ^' •'' * ' f -*'£lf ' • ' * 1 *i $1 * * uuul» 

,[\ a/v ii& Lif >j cA fji ^ jS& S$ ^l^l^Il 

.** •*- * r + + 

: ^'JJ LS*J) *~*™ ^J » ^ 1 JjJ-J J* J J^ C ^ :C ^ 

o^Jb" U J& [~il lyEtj :JUi tSy*- 1 j * <u & vV c SIp 

.*» *» + + 



p + ** **- **• •* ** -* **• ^ * -+ 
JbjjJ .<_»ftJl _jIS ^ Jjjj tOjJjdl ^ Ja*l*o t(_~: aJl _jIS L$J * 

****** * * 

' rt ' r r* T* * * * * rm J » 

cJUlJi .[(jjju^jl jjiJl ybj t[**J ^*j :Jli tJalJJl ^jijj tCi~--0l 

*" * * * * 

********* * > . ' •'**'.* * 

.*- » - . I. ..l'.-' I ■* I- -' • ' l'l • *■*' • I' •*tl l'l ' ** I -' s • *ll 

Ij**» ou :oL~-J cljj .<_^>- LO j_j ^Jj jjjjl LO jjj :ojk lS^j 1 ' 

* * * * 

• J? ■ •*'»£*' i •' * * * * * * f M f 

^. A3ai>. t*up t_Jiipl :Jl5 Ujl tJii>J L! :Jl5 ?»u1p cuaipl :J^iy 



u Dalam syarahnya disebutkan: Di antara pengertiannya, bahwa maksudnya bahwa obat itu 
ditempelkan pada beliau tanpa persenijuan beliau, dan beliau telah melarangnya, namun 
mereka tetap menggunakan obat tersebut. Adapun larang beliau itu mereka anggap karena 
orang sakit itu biasanya tidak menyukai obaL Lalu beliau memandang bahwa tindakan itu 
adalah kesalahan, karena mereka tidak mematuhi perintah beliau. Namun beliau tidak 
menginginkan kelak di akhirat beliau punya hak menuntut mereka, karena beliau tidak 
mendendam untuk dirinya, oleh karena itu beliau memaatkan mereka. Kendati demikian, 
hal itu sebagai peringatan agar mereka tidak mengulangi perbuatan itu (yaknt tidak 
mematuhi perintahnya). Pengertian lainnya: Bahwa beliau melarang mereka 
menggunakan obat tersebut, karena obat itu tidak cocok dengan penyakit yang beliau 
derita, sementara mereka mengira beliau sakit flu, karena itulah mereka mengobati beliau 
dengan obat yang dipandang cocok. Namun kenyataannya memang tidak demikian. 



MukhtasharShahihBukhari — I 29 1 



^y OUa-* J 5 * 01 .} t^T^ » • 1 -^- > ** f**n OLa— «Ju^jj iiSj^y* (j — * 

2236. Dari Ummu Qais [binti Mihshan Al Asadiyyah: Asad 
Khuzaimah, termasuk kaum wanita yang pertama hijrah yang 
berbaTat kepada Nabi SAW. Dia adalah saudarinya Ukkasyah 7/18], 
dia menuturkan, "Aku datang kepada Rasulullah SAW dengan 
membawa anakku, yang mana aku telah memasukkan (dalam riwayat 
lain: mengorek II 1 9) tanganku pada mulutnya karena sakit 
tenggorokan. Beliau pun bersabda, '[Bertakwalah kalian kepada 
Allah], mengapa kalian menggunakan cara itu terhadap anak-anak 
kalian? Sebaiknya kalian menggunakan kayu India ini. karena 
sesungguhnya kayu ini mengandung tujuh macam obat, di antaranya 
mengobati sakit tenggorokan dan sakit/lu.'' [Maksudnya adalah kayu, 
[yakni kayu India. Dia mengatakan: Itu sebutannya] yaitu kayu India], 
lalu aku mendengar Az-Zuhri mengatakan, "Beliau telah menyebutkan 
dua kepada kami tidak menyebutkan yang lima. Aku katakan kepada 
Sufyan, bahwa Ma'mar mengatakan (dalam riwayatnya; dengan 
redaksi), 'Aku mengorek kerongkongannya* Dia menjawab, 'Dia 
tidak hafal, sebenarnya yang dia katakan adalah, 'Mengorekkannya', 
aku hafal ini dari Az-Zuhri.' Lalu Sufyan menceritakan anak itu yang 
dikorek mulutnya dengan jari, dan Suryan memasukkan jarinya ketika 
mengorek mulut. Yakni mengorek mulut dengan jarinya, namun dia 
sama sekali tidak mengatakan, 'Korekkanlah.'" 

23. Bab: Sakit Tenggorokan 

(Haditsnya adalah hadits Ummu Qais tadi) 
24. Bab: Obat Sakit Pterut 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id yang baru dikemukakan pada 

nomor2228) 



30 I — MukhtasharShahihBukhari 



25. Bab: Tidak Ada Istilah Shafar, n Yaitu Penyakit yang 

Menimpa Perut 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada 

bab53) 



26. Bab: Sakit F1u 

jf\ 'o\'jr'j «£r >!ii y ^ij iii d of i^^-it ^_-p -rrrv 

,oJy 3j>ti^ 

2237. Dari Anas: Bahwa Abu Thalhah dan Anas bin An-Nadhr 
mengobatinya dengan besi panas, dan Abu Thaihah mengobatinya 
dengan besi panas. 

i( jC-lSli > n4' J*fo S ^>i fe di( : JlS iUC J ^—it ^-p -V • 1 

.jJljS 4s*I±7 jjlj tC~Aj ^ Ajjj t^pOi» ^ji ij* 3 3 t^s-wU» jj) jy-^-ij 

(lOty? 09 ^ Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, "RasuluIIah 
SAW mengizinkan sebuah keluarga dari golongan Anshar untuk 
meruqyah dari sakit demam dan telinga 24 ." Anas juga mengatakan, 
"Aku diobati dengan besi panas karena sakit flu, sementara Rasulullah 
SAW masih hidup. Saat itu aku disaksikan oleh Abu Thalhah, Anas 
bin An-Nadhr dan Zaid bin Tsabit Abu Thalhah mengobatiku dengan 
besi panas." 



1709> tni dicantumkan secara mu'allaq oleh pengarang, dari jalur Abbad bin Manshur, dia 
perawi yang dha 'if. Telah disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abu Ya'la, Al 
Isma'ih dan juga Al Bazzar secara terpisah. 

24 Yakni sakit telinga. Derrdkian yang disebutkan syarahnya. 



MukhtasharShahihBukhart — I 31 I 



27. Bab: Membakar Jerami untuk Menyumbat Keluarnya Darah 



(Haditsnya adalah hadits Sahl bin Sa'd yang telah dikemukakan pada 

nomor 1724,juz3) 



28. Bab: Demam Adalah dari Uap Jahannam 

. ja-^Jl Up tjLii'! :J^* <S>I jlp Ol^j :*itf JU 

2238. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Demam adalah dari uap Jahannam, ntaka padamkanlah dia (dalam 
riwayat lain: dinginkanlah dia 4/90) dengan air" 

Nafi* mengatakan, "Abdullah mengatakan, 'Singkirkan adzab 
ini dari kami 25 ."' 

s ^ ^ ^ ^ 

* t * f ■ ■ £ ^ ' ■ *"' ' ^ 

.*QL liSjl' 01 tfyU $1 Jal Jj*-j ti\Z"j :'<sJ\l 

2239. Dari Fathimah binti Al Mundzir: Bahwa Asma binti Abu 
Bakar RA, apabila dibawakan kepadanya wanita yang demam, maka 
dia ambilkan air lalu menuangkan air itu padanya dan terutama pada 
bagian pinggangnya. Dia pun mengatakan, "Rasulullah SAW 
memerintahkan kami agar mendinginkannya dengan air." 



23 Yakni bahwa demam termasuk salah satu jcnis adzab. 



32| — MukhtasharShahihBukhari 



29. Bab: Orang yang Keluar dari Suatu Wilayah yang Dirasanya 

Tidak Cocok 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 137, juz l) 
30. Bab: Tentang Wabab Penyakit 



Ji£>^ ^WijJ >* b\ ^ J &\ jL_p^_i-Ytt. 

- * r ' 

* • - ' . .* ' • * / - * * * * * j fl >■ 

.*>* .. * e _- • ** *f . *• £ n ■ **7*'_t-"' . i _*■ i - i "' T» 1, 

r-tj**-' JJ «J-t-* jV ^Ll^-SI _-ly»l V-- £ j^> Ol-T bl ^j—is- tfU 11 

s-- _■ _- ' _ _- — 

* * * * . * * 8 * £ ' * * •**'.. ** . * £ 

I, _■ .** * •■ ti- i S i d * i * _* • - i** li .7' **» f . **.* » f* 

JU* ^Lp ^ J^* ■f*-" J ' t/^JH £*J -^ *-kr' 0» e Jj^-" tAjbwslj 
0\ (^*jj-*'j ( *-» J Li__-U ji-*l*-u to_-_)il jjj^-L^JI (^j— 3 £ol ij — *-p 

* * t |* * ft ' •** • _ • _>*__■_■ li -■ 1 •!*" I ■ 1 - ll ' -* * - I ** ll 

t-*j* ■»J >* ^--^j-^ ■*-* -(HH 2 *. JLw 1j-U_>-V_* t^L-JL aJj Jl. _.uj)I 

S_ . • • J - J t * • i* t^"N---**t** • **_■* 1 1 _-* *•* * • £ .f 

<0Jl Jj—j i_-jI_**-_c'Ij ^-"-Jl -Udj £Xaa :*-g,J-t.*j Juj .4_P f-**-j- 01 

-* -*- **■ *» ^"> 

j-^^J — . ■- -* -*■ O -* y __••■* **" 

IjPil :JL* (*-> .^-c- Ij-uujl :JL-t* .{AjjJI l-U ^JjP |HS-»JLfl- Ol lSj 1 aj 

' ** * " r '-*•'**' *" ■ **•■*** _f ** 

lj_U__*1j tjjj_*L$-*Jl J-lo lj5>U_~-i *j*j\J^L*\i t»jjJ_jpJJ tjCauSll ,J 
^. LL* La OLT °j_. J £ol :Jl5 li .^ Ijiijjl :jL5i t^jL-_---I--L5' 

o,.*- d / a . -** i* o , , eJJ^-*-i*, ■ , .i l *** i** J ' ^** _**.***° ** 

4J-P j^-j_v (__ail^j pli .--jjJjPJj .?t-jO' Oj^-Lg-* (j^* <J*ij — * ^^^" — * 

#* -r * #^" #* ** ** ^ #* 

** o-» _*-o_- ^ O £ ^_*^_* 

tijS-Ii .tljjJl IjLa JLt- ^•Jl.j' ^j (j-LOL kjey 01 {Sy :ljJLSJ tO^j 

#*■ #• i* #* ^*"> _* 

*• ;* •** *f '■ ' •'* j • f' i{. r* «i s<* j * s. . ,,j 

Ji oJ--P jjl Jli -VP Ij_»«^_.Ij tj$l* ,_Jlc- t^w ,jl ^LJl ^J j*P 

^ **■ ^ ^^ f _- ^^** 

tlJJ !oJl^-- Ll C L^JlJ -ijlp ji :j^p jLSi ?<3jI jJL» °y Ijljil :Hj-*-l 
iJ C-ilj "cj^ JjI iJLi OLT y 'cJljl .«I j-i J\ &\ J^ "j-^ ^j—t 

- * O _w * *••• 

i* *•- - _*• *ti* •*' -i* °tf _*** *"Cli'-* * i'*i'°i.ii'** 

L^i-Pj -W_j-J1 C_--Pj Ol (j-JI t4jJL?r l£j>- jlj 'L-* 2 -* - L*a1jl>-| OLjJLP 

**■ _****■_* 

MukhtasharShahihBukhari — I 33 I 



* * | t tr i* - • t*_ A 1 . + _ . -^ **' ' -*• ^ 



^l JLi f.l»j ijli ?4Ul jJi ^Pj ^jJbsJl C-^J <^!j ?^ J- 



+ + + 






IjjtJij *>li (j^jw *i (»J^*-* lil :Jj-*j «S <3>1 Jj—j c~** 1* tl Js- 

t * ** * * * * * 

A»l Juu>*3 Jb .<u* Ijly \y*j*v y* ^i *ilj u^jH £*j '^ij ^ — ^ 
•O i/A f j-. jj^ j»s- ^-j» :l5j^-i Jj^ (/j) .(-V^i (u j-* 

2240. Dari Abdullah bin Abbas: Bahwa Umar bin Khaththab 
RA pergi ke Syam. Ketika sampai di Sargh 26 , dia bertemu dengan 
komandan pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan para 
sahabatnya, mereka pun memberitahunya bahwa ada wabah penyakit 
menular menjangkit di negeri Syam. Ibnu Abbas menuturkan, "Umar 
berkata, 'Panggilkan kepadaku kaum muhajirin pertama.' Mereka pun 
dipanggi!, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Umar 
memberitahukan, bahwa ada penyakit menular yang sedang 
menjangkit di Syam. Mereka berbeda pendapat, sebagian 
mengatakan, 'Kita keluar karena suatu urusan, maka kita tidak perlu 
kembali.' Yang lainnya mengatakan, 'Engkau sedang bersama sisa- 
sisa orang dan para sahabat Rasulullah SAW. Menurut kami, kita 
tidak perlu membawa mereka menuju wabah penyakit menular itu.' 
Umar berkata, 'Beranjaklah kalian dariku.' Lalu Umar berkata, 
'Panggilkan kaum Anshar kepadaku.' Maka aku pun memanggilkan 
mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka, mereka pun 
mengemukakan pendapat seperti kaum Muhajirin, dan mereka 
berbeda pendapat seperti kaum Muhajirin pula. Umar pun berkata, 
'Beranjaklah kalian dariku.' Kemudian dia mengatakan, 'Panggjlkan 
kepadaku tokoh-tokoh Quraisy yang ada di stni dari golongan yang 
ikut dalam penaklukkan Makkah.' Lalu aku pun memanggil mereka. 
Temyata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, 
semuanya mengatakan, 'Menurut kami, sebaiknya engkau kembali 
bersama orang-orang dan tidak membawa mereka menuju penyakit 
menular itu.' Lalu Umar berseru kepada orang-orang, 'Sesungguhnya 
aku akan kembali besok pagi.* Maka mereka pun menyepakatinya. 



Yaitu sebuah desa di lembah Tabuk. (Pcnsyarah). 



34l — MukhtasharShahihBukhari 



Abu Ubaidah berkata, 'Melarikan diri dari takdir Allah?* Umar 
berkata, 'Seandainya orang selainmu yang mengatakannya, wahai 
Abu Ubaidah! (tentu aku jawab:) Ya, kita lari dari takdir Allah menuju 
takdir Allah pula. Bagaimana menurutmu, bila engkau mempunyai 
unta yang singgah di suatu lembah yang bersisi dua, yang mana salah 
satu sisinya subur dan satunya lagi tandus, bukankah bila engkau 
menggembalakannya di Lahan subur berarti engkau 
menggembalakannya dengan takdir Allah, dan kalaupun engkau 
menggembalakannya di lahan tandus engkau juga 
menggembalakannya dengan takdir Allah pula?' Lalu Abdurrahman 
bin Auf datang -sebelumnya dia tidak ada karena ada keperluan-, lalu 
dia berkata, 'Sesungguhnya aku ada pengetahuan tentang ini. Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kalian 
mendengarnya (yakni ada wabah penyakit menular) di suatu daerah, 
maka janganlah kalian mendatanginya. Dan bila itu terjadi di suatu 
daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar 
untuk melarikan diri darinya." Maka Umar pun memuji Allah, 
kemudian kembali." (Dalam jalur lain: Lalu Umar kembali dari Sargh 
8/64). 



:^> dJUU ^l ^Jl J Jli :cJli ^ cJL C*—&- ^— ^ -YY11 

* «•■ s s r * 

Oy^UaJl :$j| SA J^-j JlS : Jli .Oj^lkJl ^ :cJ5 VoC L, ^g—^ 

* J * f 

.^X — • J& SSL$i 



2241. Dari Hafchah binti Sirin, dia mengatakan, "Anas bin 
Mahk RA menanyakan kepadaku, 'Bagaimana Yahya 27 meninggal?' 
Aku jawab, 'Karena wabah penyakit.' Dia berkata, 'Rasulullah SAW 
telah bersabda, 'Tha^un adalah yang menjadikan setiap muslim (yang 
mati karenanya) sebagai syahid. m 



Yaitu [bnu Sirin, saudara Hafshah binti Sirin. 



MnldiiadiarShahihRukhari — I 35 I 



31. Bab: Pahala Orang yang Sabar Karena Wabah Penyakit 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1476, juz 2) 

32. Bab: Ruqyah dengan Al Qur'an dan Mu'awwidzat 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2025, juz 3) 

33. Bab: Ruqyah dengan Surah Al Faatihah 

( 710) (710) rjisebutkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id yang telah dikemukakan 
pada nomor 1 067, juz 2). 

34. Bab: Mensyaratkan Ruqyah dengan Imbalan Kambing 

L$j ft U* \ 5j * & *Ji <y^\ 'ja \*j£ of :,j-^ Jl ^p -YYIY 

1 ^ *- ** "^ -* >■ ** + 

o* W J* :J^» «^ 1 J* 1 o* (>j J4 1 1/0"» ^r 1 -" V <e— *■** 

lyii 1*4^* J*-j jliajli .llX« ji tUjjJ ^U-j frl — *Jl jj — » 01 V(jlj 

*» *» ^ ^ <* -" ^ 

tiUi lj-*j^* (4j£JUi ^j)! ^LiJL tlisj tl^i t*LA Ji w»l^Jl a^wUj 

*+•*•* 9 m ■* £ j[ £ y ** * f * ** 

U :ljJUi tALjuJl ly-Ji ^^ ,lj>-l JjI <_j^ ^i oJ ^l :ij !l3} 

C ji-f 01 :$| <5>l J^-j JUi .1^-1 4il ^liT j£ j&-f !<SjI Jjlj 

* ^ * * * * 



p,0) Saya katakan: tni mengisyaralkan kepada hadits berikutnya yang maushtd darinya pada 
bab setelahnya. 



36l — MukhtasharSbahihBukhari 






2242. Dari Ibnu Abbas: Bahwa beberapa sahabat Nabi SAW 
melewati suatu sumber air, di situ ada seseorang yang tersengat 
(binatang berbisa) atau Salim. Lalu salah seorang warga sumber air itu 
berkata, "Adakah seseorang di antara kalian yang bisa meruqyah? 
Sesungguhnya di sumber air ini ada seseorang yang tersengat" atau 
"Salim" Lalu berangkatlah salah seorang dari mereka, lalu 
membacakan surah Al Faatihah dengan meminta imbalan seekor 
kambing, lalu orang itu pun sembuh. Lalu dia (yang meruqyah) 
kembali kepada para sahabatnya dengan membawa kambing, namun 
para sahabatnya tidak menyukai itu, mereka mengatakan, 'Engkau 
mengambil upah pada Kitabullah/ Ketika mereka sampai di Madinah, 
mereka berkata, 'Wahai Rasulullah. Ada upah yang diambil pada 
Kitabullah.' Rasulullah SAW bersabda, l Sesungguhnya, yang paling 
berhak untuk kalian ambil upahnya adalah KitabuUah. ,n 



35. Bab: Meruqyah 'Ain™ (Tilik Jahat) 

J£4 o( yi 'jl «A ii S^j j/ :J_Jis £* &6 ^-ntr 

22Aii. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
menyuruhku" atau "Beliau menyuruh agar 'ain diruqyah." 

.S_l_Jl \^i Oli iLf) I_iyu«l :JUi t4*_I* 



2244. Dari Ummu Salamah RA: Bahwa Nabi SAW melihat 
seorang budak di rumahnya yang pada wajahnya ada bintik-bintik 
hitam, maka beliau pun bersabda, "Rugyahkan untuknya, 



Pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya. 



MukhtasharShabihBiikhari — l_37_ 



sesungguhnya dia terkena pandangan ('ain)" 

36. Bab: 'Ain Adalah Nyata (Riil) 

^ & ■&* irf» :J« « ^» o^ * iXi J 'cr^ -ttf 

a 

.^yi 

2245. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
" 'Ain adalah nyata (riil)" Dan beliau melarang tnentato. 

37. Bab: Meruqyah Patukan Ular dan Sengatan Kalajengking 



:cJUi ?CiJl '& tS}\ j* &s\* cJt- :Jli a^l j^ -TYtl 

-" ^ ^ ^ ^ J* * 



■**>■ ^ J^ o* *y $1 J& 'o^-j 



2246. Dari Al Aswad, dia mengatakan, "Aku tanyakan kepada 
Aisyah tentang meruqyah patukan ular? Dia pun menjawab, 'Nabi 
SAW telah memberikan rukhshah untuk meruqyah terhadap setiap 
binatang berbisa."' 



38. Bab: Ruqyah Nabi SAW 



cduc j ^J J^ o,Jj \f\ cis :jii jijdi jl^ ^_* -yyiv 



^ <* 



JV-j ilijj iJLijl VI i^j-jl JUi .c-I^-^l loj**- ^' C :c-jIj Jl *» 

cJi u_i t(J -di Ljii tu -i3i l/j I4L1 :Jl3 . JL; :Jt_S ?S &. 

^* .H- ^ *■ * 

X*a'« jjUj V *Ui tcJl VI jyCi V i ( _ s »_Jl 



2247. Dari Abdul Aziz, dia menuturkan, "Aku dan Tsabit 
menemui Anas bin Malik, lalu Tsabit berkata, 'Wahai Abu Hamzah! 



38~1 — MukhtasbarShahihBukhari 



Aku sedang sakit.' Anas berkata, 'Maukah aku meruqyahku dcngar. 
ruqyah Rasulullah SAW? Dia menjawab, 'Tentu.' Anas 
mengucapkan, 'Allaahumma rabban naas, mudzhibil ba'sa, isyfi 
atttasy syaafii, taa syaafiya ilaa anta, syifaa'an laa yughaadiru 
saqaman [Ya Allah Rabb manusia, penghilang penyakii, 
sembuhkanlah dia. Engkaulah yang Maha Menyembuhkan, tidak ada 
penyembuh selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit] ." 



pm M 'j% \*jl iir ft *ji y :g$ Jin* ^_J> -tt t a 

JlS tOl.^ 'jl ji (Ui^ ,yl lil ulT li^j \»}) J^ jjUJI o^l 

aii S) ij&3\ cJj i*&\ 'jti\ L-»"ii t^i %'j l jTn :(u/v 

3 9 + + ,- -" • ■ " * ■* . ^ * 

^— •' : J>^ (Vji °^ :4 ^JJ (Vj) -L^*** j>\*i a fr^ tiljUi ^l 



* * * 



2248. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW meruqyah salah 
seorang keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya 
sambil mengucapkan (dalam riwayat lain: Apabila beliau mendatangi 
orang sakit, atau dibawakan orang sakit kepadanya, beliau 
mengucapkan 7/11), "Ataahumma rahban naas, adzhibU ba % sa 
wasyjihi, \m antasy syaaj% laa sytfaa"a ilaa syifaa'uka, syifaa*an 
laa yughaadiru sagaman" (Ya Allah, rabb manusia, hilangkan 
penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh, tidak ada 
kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit). (Dalam riwayat lain: Apabila meruqyah 
beliau mengucapkan, "Imsahil ba'sa rabban naas. Biyadikasy 
syifaa\ laa kaasyifa tahu Uaa anta" (Hilangkahlah penyakit ini 
wahai rabb manusia. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu, tidak ada 
yang dapat menghilangkannya selain Engkau)). 



■O^ J [jnjM JA' air S y» y :i&3 ik& ^ -ttu 

- ' r * * * s 

• ■ | I** -"" ■•• * \" . ' ' -•• - -'('' • ■' -- * I * * 1 •*•'•• l * 

Jib Ll*^a*j ^jA-o (U*2aj \*Hj. '*i*JJ (C*j) ^JJ W>j> AjjJ aUI *-*-j 

MuWrtasharShahihBukhari — I 3?J 



2249. Dari Aisyah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
mengucapkan [bagi orang sakit] ketika meruqyah, "Bismillaah, 
turbatu ardhinaa, wa riiqatu (dalam riwayat lain: bi riigati) 
ba'(thinaa, bi idzni rabbinaa (Dengan menyebut nama Allah. 
(dengan) debu kami dan ludah (dalam riwayat lain: dengan ludah) 
sebagian kami, dengan seizin Rabb kami)" 



39. Bab: Meludab Ketika Meruqyah 



40. Bab: Orang yang Meruqyafa Mengusap Bagian yang Sakit 
dengan Tangan Kanannya 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2248) 

41. Bab: Wanita Meruqyah Laki-Laki 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2025, juz 3) 

42. Bab: Orang yang Tidak Pernah Diruqyah 
(Hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan pada kitab 81, bab 50) 
43. Bab: Thiyarah (Pesinrisme; Merasa Sial; Bertirasat Buruk) 

<.l'J^> V :J^ k% wSil Sf"j ci*l> :Jl3 ijlj* \J ^_i- -YYo • 

x * * ^ 

JklCUlt iuSl :Jl5 ?[^l J^ C] jl2l lij :ljfli .jl3l li^_£.} 



40 1 — MukhtasharShahihBukhari 



2250. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada istilah thiyarah. dan sebaik- 
baiknya adalah fa*l (optimis). > Mereka berkata, 'Apa ituya7 [wahai 
Rasulullah]?* beliau menjawab, 'Yaitu perkataan baik yang didengar 
oleh seseorang di antara halian.*" 



44. Bab: Fui (Optimisme) 
45. Bab: Tidak Ada Istilah Burung Pertanda Buruk 

(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada bab 53) 
46. Bab: Perdukunan/Tenung 

tf ■ *+ t * * * m 

c L> 01 ^ia <S 'Jb J\ iji^suii ci^i: ^ ^iSi lijij ci^i 

C f j*l OuS** :"c-^j* ,-dl 'SJJi\ Jfj JUi Xl jl jlp SjP l^iW y-j 

ius jLi cj^-i Si} jtf v} *jrf ^; o> v ^j. i j» J3_J/, 
J\ $jl\ 01 $ .oijSS otjUi > lii cJi -M fjh jui .j__L: 

cl^p^jjj i-fr~J ^^ 01 ^ *&' Jj^J _P"* t^-?> S^^SLj IgJ ^jJJai 

:t*>y ^ijjJl </,) l*£_* Jt (Sijlii & :Cijj !>j) J^il 013 

.[(i^iiii Jt 



2251. Dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan 
keputusan terhadap dua orang wanita dari suku Hudzail yang 
berkelahi, yang mana salah satunya melempar yang lainnya dengan 
batu, lalu mengenai perutnya, padahal dia sedang hamil, lalu anaknya 



MukhtasharShahihBukhari — I 41 I 



yang di dalam kandungannya meninggal, kemudian mereka mengadu 
kepada Nabi SAW, beliau pun memutuskan, bahwa diyat untuk bayi 
yang masih di dalam perutnya adalah berupa seorang hamba sahaya, 
baik hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Lalu wali si wanita 
yang dituntut itu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bisa 
menuntut, apa yang tidak rninum dan tidak pula makan, belum bisa 
bicara dan tidak pula menangis? Keputusan semacam itu harus 
dibatalkan.' (Mendengar itu) Nabi SAW bersabda, l Sesungguhnya 
ucapan ini termasuk jenis ucapan para tukang tenung.' [Kemudian 
wanita yang diputuskan membayar tebusan berupa hamba sahaya itu 
meninggal, lalu Rasulullah SAW memutuskan, bahwa warisannya 
untuk anak-anaknya dan suaminya, sedangkan tebusan (dalam riwayat 
lain: tebusan wanita tadi) menjadi tanggungan 'ashabahnya (dalam 
riwayat lain: menjadi tanggungan 'agilahnydL)]." 



47. Bab: Sihir 



Dan Firman Allah Ta*ala, "Hanya syaitan-syaitan itulah yang 
kajir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia 
dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, 
yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) 
kepada seorangpun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya 
cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir. ' Maka mereka 
mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, 
mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. 
Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi madharat dengan sihirnya 
kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 
mempelajdri sesuatu yang memberi madharat kepadanya dan tidak 
memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa 
barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. 
tiadalah baginya keuntungan di akhirat." (Qs. Al Baqarah [2]: 102), 
Firman-Nya, "Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja 
dia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69), Firman-Nya "Maka apakah kamu 
menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya." (An-Anbiyaa* 
[21]: 3), Firman-Nya, "Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat 
mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat 
lantaran sihir mereka." (Qs. Thaahaa [20]: 66) dan Firman-Nya, "Dan 
dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada 



42 I — MukhtasharShahihBukhari 



imlml-buhur (Qs. Al Falaq [113]: 4). 



.£^1» :\d/J^jy ij*-\'jLS\ :\— 'ttJ3i/j 

"An-Naffatsaat" (Qs. Al Falaq [113]: 4) adalah para tukang 
sihir, dan "kamu ditipu." (Qs. Al Muminuun [23]: 89) adalah kamu 
dikelabui. 



JOJ Jt J* J*J ^ ~ l J!r-J >~ : °^ ^ ^-^ O* "YY»Y 
0-5* ^l Ol j!^j iiil ~l Sy*j $& ij^- i*wai-al ^jl JlJ *J J* — ^j 

-* *- _* ^ -» 

*_} ft CJi ^"11 i;i cj^ OLT J>- :^tjj °i}) ilii lVj ," aJi j — ^' 

C oil liij : Ol_i- J^5 .(Aa/y ^jC Nj <— *1 :^'ljj ^j) ^— -t 

- * ' * ' 

' £ ' ' ' ' i, t ' ' ' ' ' 4 * *j* 

olS °j\ (fjj oli OlT lil ^ t(T*\/V IJl< OlT lil ^p-Jl ^. OjC 

_C ** *• *• *• 

(1)1 Ojiit liiJli Ij :Jl5 *j t[o]liSj [-Jil] liS i50 tjJ>lfi j*j '^ 
Jc\ [: Jlii ?-i Jj_j L' 3l_ l^j :c_i] ?v •.y^.,1 llJ 3V£if „1 

_# *•■ _*■ _* ** *• 

_ _ *f **■ •*" * _* ** _■ 6 * _ _r -" ' ' 

■ -* J -" *" f li -■ *I B ** ° - l **' fc ii** f-* -+- ■ t -*■ -■ J ** f .* -*_». ,^| J »• 

Lc_j-*Jb"-1 JUJ tjJbi-j JLP j^ llj ( J T / ''-J -*-* U>JW J *AJ Ojl 3rj 

* ^ + .. *■ 

^" _* -r *• ^ ^^ *r _■ *r f -» ^^ _* _» a-^r _r 

0* -U :JU ?i5» c^ :Jl5 -[jj^ JQ U>j& :Jl— Si ?J^j— H 

-* *r -• 

([Uilli OIS' tSj43 lJ»J^- 'cJijj' c/^- lv i&J\ t^^ji^ 1 ] f ■ ^ 1 * fr >' 
Ijii-j (45llij :Cljj "jj) aL&JIj Ja-iJl ^i :JlS ? fr "--i. \s\ ,i :Jl5 

-I * " " #J ^ " -* 

.Oijji >t; ^j [iijp^ — ^J : Jl5 ^j* 0**3 : ^ u -^ ^ — ^ Cr -- ' 

>^V^ ^ 1 ^J^J ^ -[^ n ^ v ^-JJ _-^' <j-» ol J>j] 
C iJUi c[^Jli Jl] *Ui [.l^.jl ^Ji jsil oii :jLSi] t *ji; — ^i 



MukhtasharShahihRnkhari — I 4.1 I 



Qkj >jij o(r[— i]j c^ikii iiil- ii^a oGrp aij] ii^_;u 

^ii :^0j lA>) ^^S*^ 1 ^ 1 ! ^ J^-Ij ^ :*^ .usUjJl u-^j 

jf c-ij& t[^Ui}] & ^li^ Jti [Cf £f iV| :JlS ( (c/^£ ^S 

.ciiii l^ >fi /> v ^i3l [^ a^-fj Ji (^Jl r^ijj *Jj) #f 

^ ^ * * + * * * + * + 

AiC^ ^ (AiCiJjl)j .Ja-i^. ISI jiiJl °y ^j^J C :(A^CLJi) :JISj 

2252. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, "Seorang laki-laki dari 
Bani Zuraiq yang biasa dipanggil Labid bin Al A'sham, menyihir 
Rasulullah SAW, sehingga terbayangkan pada Rasulullah SAW 
seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak 
melakukannya (dalam riwayat lain: sehingga beliau merasa 
mendatangi para istri padahal beliau tidak mendatangi mereka (dalam 
riwayat lain: istrinya padahal beliau tidak mendatanginya 7/88) 
Sufyan mengatakan: Ini lebih buruk daripada sihir itu bila memang 
demikian 7/29), hingga pada suatu hari, atau pada suaru maJam, ketika 
beliau di sisiku, beliau terus berdoa [kepada Allah] dan terus berdoa 
[kepada-Nya], lalu beliau bersabda, 'Wahai Aisyah! Apakah engkau 
merasa bahwa Allah telah memberiku fatwa tentang apa yang aku 
mintakan /atwanyaT [Akujawab, 'Apaitu wahai Rasulullah?' Beliau 
bersabda,] l Ada dua laki-laki mendatangiku, lalu salah satunya duduk 
di dekai kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kedua kakiku. 
Salah satunya berkata kepada yang lainnya (dalam riwayat lain: yang 
didekat kakiku berkata kepada yang didekat kepalaku), l Apa yang 
diderita orang iniT Dia menjawab, 'Mathbub.' [yakni disihir]. Dia 
bertanya lagi, 'Siapa yang menyhirnyaT Temannya menjawab, 
'Labid bin Al A 'sham [orang yahudi] [seorang laki-laki dari Bani 
Zuraiq, sekutunya kaum yahudi, dia seorang muna/ik].'' Dia bertanya 
lagi, l Dengan menggunakan apaT Temannya menjawab, l Dengan 
sisir dan rontokan rambut (dalam riwayat lain: dan potongan kain) 
pada tunaspohon kurmajantan yang sudah mengering.* Dia bertanya 



44 I — MukhtasharShahJhBukhari 



lagi, '£>/ mana letaknyaT Dia menjawab, l [Di bawah sebuah batu]~ 
di dalam sumur Dzarwan'°. \Dzarwan letaknya di wilayah Bani 
Zuraiq 7/ 1 64] . ' Lalu Rasulullah S AW raendatanginya bersama 
sejumlah sahabatnya [lalu bersabda, 'Inilah sumur yang diperlihatkan 
kepadaku (dalam mimpi).'] Kemudian beliau [menemui Aisyah] lalu 
berkata, l Wahai Aisyahl [Demi Allah. sungguh] airnya (sumur 
tersebut) seolah-olah seperti air inai yang telah membusulc , dan 
[sungguh] seolah-olah pucuk kurma itu seperti kepala-kepala syetan. ' 
Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Mengapa engkau tidak 
mengeluarkannya?' (dalam riwayat lain: Mengapa engkau tidak 
menyuruh menghancurkannya) beliau menjawab, l [Tidak Adapun 
aku] Allah telah menyembuhkanku [dan menyehatkanku], makanya 
aku tidak suka menimbulkan (dalam riwayat lain: memancing) 
permusuhan pada (salah seorang) manusia.' Lalu beliau 
memerintahkan untuk dikubur." 

Dikatakan, bahwa musyathah adalah rambut yang rontok ketika 
disisir. Sedangkan musyagah dari potongan kain katun. 



48. Bab: Syirik dan Sihir Termasuk Merusak Amal 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang tetah 
dikemukakan pada nomor 1232, juz 2) 

49. Bab: Apakah Sihir Boleh Dikeluarkan? 

-/"• • • -*-*- > • f s ■ *i' * *■ * T. • * i * T, i*,*' *t.r* . .. 
^-lili *£&_ C lili i^-^Co^i <> oj^ij CJ\ i*j [jAj ^ :JlS H'j%£ ji ilp J>^1 



+ ++ 



29 Demikian yang dicantumkan di dalam Al Musnad (6L63), yaitu batu besar yang dibiarkan 
di dalam sumur setelah selesai penggaliannya. Bila sumur itu hendak dikuras, maka orang 
yang hendak mengurasnya duduk di atas batu tersebut. Ada juga yang mengatakan, itu 
adalah batu yang berada di pangkal sumur untuk tempat berpijaknya orang yang hendak 
menimba air darinya. (Nihayah). 

30 Sumur Dzarwan adalah nama sebuah sumur di Madinah. 

' ' Yakni bahwa air sumur ini wamanya merah seperti air yang diwarnai oleh inai. 



MukhtasharShahihBiikhari — HiTI 



,<UP 41; Jj 



j 277 1277 Q a tadah menuturkan, "Aku tanyakan kepada Sa'id bin 
Al Musayyab, 'Seseorang yang terkena sihir atau tertahan dari 
istrinya, apa boteh dilepaskan darinya atau diruqyah?' Dia menjawab, 
'Tidak apa-apa, karena yang mereka inginkan adalah perbaikan. Sebab 
yang mendatangkan manfaat, maka tidak terlarang.'" 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang sebelumnya). 



50. Bab: Sihir 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang disinggung tadi) 



51. Bab: "Sesungguhnya di Antara Ucapan Fasih Itu Ada yang 

Mengandung Sihir" 



0} jl iljU~J OCJl ly 01 :^| <Sll Jj~-j Jlii cll^G ^uSi L^is 

^ f #*■ -* ■* y J * * * 

* 9 

J* ** 

2253. Dari Abdullah bin Umar RA: Bahwa dua orang lakMaki 
dari Masyriq datang lalu berpidato, orang-orang pun kagum dengan 
ketasihan mereka, maka Rasulullah SAW bersabda, *Sesungguhnya di 
antara ucapan fasih itu ada yang mengandung sihir* atau 
'Sesungguhnya sebagian ucapanfasih itu adalah sihir.'" 



1777 Dikeluarkan oleh Al Atsram di dalam Kitab As-Sunan dan Ath-Thabari di dalam At- 
Tahihib dari berbagai jalur, dari Qatadah, serupa itu, Ath-Thabar menambahkan, "Dan itu 
dimakruhkan." Dia mengatakan, "Tidak ada yang mengetahui ttu kecuali tukang sihir." 



46 I — MukhtasharShahihBukhaii 



52. Bab: Mengobati Sihir dengan Kurma Nabi SAW 

(Hadits Sa'd yang telah dikemukakan pada nomor 2152, juz 3) 

53. Bab: "Tidak Ada Istilah Burung Pertanda Buruk" 32 

V 'M fJl J* :JlS«& £> J'J> JcL ^l "^ -YW 
fe u: :^i>i Jia iii % ')U % [tv/v i> V,] c#-* 

v>V i*3» ^^v *&i liSr j#i j ijfc j^I jl; cJ iin 

2254. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia 
mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada penularan 
penyakit, [tidak ada thiyarah 7/27], tidak ada shajar, dan tidak ada 
haamah? Kemudian seorang baduy berkata, 'Wahai Rasulullah! Lalu 
bagaimana tentang cerita seekor unta yang berada di tanah berpasir 
yang seakan-akan seperti kijang, lalu berbaur dengan unta lain yang 
berpenyakit kudis dan tertular?' Rasulullah SAW bersabda, 'Lalu 
siapa yang menularinya pertama kaliT" 



Sf :A (^l JU :J>£ 5tf Ijjk tf ^ cCL J^j -TYoo 
J* <j>j~x b>jy V :Vjj u?S) -rr*" is-** uPj-^ *»jj-h 

^y "iSj-te- x *-! OJb^- jji :Li* tjj^l t^Jb- ojjji jjI j—Solj 



32 Sebelumnya telah dicantumkan juga judul yang sama (Bab 45). Pada naskah aslinya 
dicantumkan dengan redaksi (*-A* *t\ mengenai hal ini ada dua penatsiran, sehingga 
kemungkinan pengarang mencantumkan judul ini dua kali karena tial tersebut. Wallahu 
a'lam. Pensyarah. 



MukhtasharShahihBukhari — (171 



*j*£. 



+ + * 



2255. Dari Abu Salamah, kemudian dia mendengar Abu 
Hurairah mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Ternak yang sakit 
jangan dicampurkan dengan yang sehat"' (Dalam riwayat Iain: 
"Janganlah kalian mencampurkan ternak yang sakit dengan yang 
sehat" 

Abu Hurairah mengingkari hadits pertama. Kami katakan, 
"Bukankah engkau menceritakan bahwa tidak ada penularan 
penyakit?" Sampai-sampai dia berbicara dengan logat Habasyah. 33 
Abu Salamah mengatakan, "Aku belum pernah melihamya lupa akan 
suatu hadits selain itu." 



54. Bab: "Tidak Ada Istilah Penularan Penyakit M 

£1 ijr :J\i IjUii lij -.tjis .[yv/v JJdJl] jL3i -,-4^j 

.(4II0J1 Ci5Ji '■vijj LS*j) 



2256. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, 
"Tidak ada istilah penularan penyakit, tidak ada thiyarah, dan aku 
menyukai fa"l \yang baik 1121}." Para sahabat bertanya, "Apa itu 
/a7?" Beliau menjawab, "Perkataan yang baik" (dalam riwayat 
lainnya: perkataan yang bagus). 



" Dalam riwayat Yunus disebutkan: Yang dilihat oleh Al Harits, bahwa Abu Hurairah 
marah sampai-sampai berbicara dengan logat Habasyah, lalu mengatakan, 'Apa engkau 
tahu apa yang aku katakan?' Dia menjawab, Tidak.* Lalu Abu Hurairah berkata, 
'Sesungguhnya aku mengatakan, 'Aku menyangkal."' 



48 I — MukhtasharShahihBukhari 



55. Bab: Tentang Upaya Meracuni Nabi SA W 

•W yr- 1 _^ i -- u _^ 3 ^ e, JJ ~ v v * 
(711). (711) Diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah dari Nabi 



SAW. 



4iil Jj- J c-jJLaI t^^ c__*__> UJ :Jl» 4jI o^y» ,jl j — c- -Y\oV 



_ **" **" ■ ^ ^ ■ ** *" ** *_ "^ 

2-* Ca C* ois" _^ J \yiZ-A :£& __i J>-j Ju_ t~_- l$J _Ci _ 

_* * _*■ * 

iijt> ^p JiCUU. jl :_H ijil J_j_-_, j^ JUi ,-J IjiJ-j .ijjl— )l 



. + * + + 



***__" i *£ _*_T ° ** 

^* :-&l J^-*j j*4- J-" !«i-A-jI Cl C 1__T :l^]l_i ?-_i ,**--/» -__i J^i 
.0_A* '^fi Jh cpJ-T :0 _.l J^j JUi .o^Ai tfjif :I_J- ¥j> £ 

**_._*_?*' _* __'••" -**■ • _*^> 

• _**"ii ** -1 ■"- • ** * -1 1 ** * -*r7 i ** \\ ■*• ■** • -*-* -" --* ** 1 h *■ 

(*5_JL_ <_>l «.(__- _,p ,-*_w- »_>l J* :J__ .Ojjjj c-J-W» :lj — )__ 

■ -*■ -* ■ _* _# * **''*__ '****■ 

i __i^p C_T _jJ-f c-ijp _i_Ci-T Olj !-_-*UJl Ll C 1_J :lj)Ui ?-_p 

L' i_____ ifci OjSO :iji_i .jiSi jif '£ M -ii J_Aj Ul jui Mj 

+ -* _■ _- -- 

l&fej \ *_t_ tl^i lj_-_-l :£§4 --l JlAj Ui J-S .4^ li-Jjifcj 

_• ^ _*" _■ 

:I_JL» ?a_p ^_n5u 01 fr ^A _jP ^«C_» J_2l JJi :^-$J Jl5 ^ .IJU -i-i 
C : Jlii .1-J :l_Jl_i ?li_- SllJi oii J 'J^ J_i :J__Ji .^JJ 

or, t_j_> £,_=__ Ciii* 'o_r 01 tCi^i :i_Ju_ ?iu_ Jp |ui-^ 

■" .-* **- *" • t i**r " •_^" 

. -Jj-ij (*J UJ t__5 

2257. Dari Abu Hurairah, bahwa dia menuturkan, "Setelah 
Khaibar ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah daging kambing 



(7ll) Beliau mengisyaratkan kepada haditsnya yang baru dikemukakan pada nomor 2253. 

MnkhtasharKhahihltnkhsiri — I 40 I 



yang telah diracuni, lalu Rasulullah SAW bersabda, l Kumpulkan 
kepadaku orang-orang yahudi yang ada di sini. z Maka mereka pun 
dikumpulkan, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, 
'Sesungguhnya aku akan menanyakan tentang sesuatu kepada kalian, 
apakah kalian akan menjawabku dengan jujurT Mereka menjawab, 
'Tentu, wahai Abu Al Qasim.' Beliau bertanya, 'Siapa moyang 
kalianT Mereka menjawab, 'Moyang kami adalah Fulan.' Beliau 
bersabda, 'Kalian bohong, Sebenarnya moyang kalian adalah Fu/««.' 
Beliau berkata lagi, 'Apakah kalian akan jujur kepadaku bila aku 
menanyakan tentang sesuatuT Mereka menjawab, 'Tentu, wahai Abu 
Al Qasim! Bila kami berbohong, engkau pasti mengetahui 
kebohongan kami sebagaimana engkau mengetahui tentang moyang 
kami.' Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, l Siapa nanti yang 
akan menjadi penghuni nerakaT Mereka menjawab, 'Jumlah kami di 
sana hanya sedikit, kemudian kalian akan menggantikan kami di 
sana.' Rasulullah SAW bersabda, 'Tetaplah kalian di sana. Demi 
Allah, selamanya kami tidak akan menggantikan kalian di sana." 
Kemudian beliau bertanya kepada mereka, l Apakah kalian akanjujur 
kepadaku bila aku menanyakan tentang sesuatu kepada kalianT 
Mereka menjawab, 'Tentu.' Beliau bertanya, l Apakah kalian telah 
menaruh racun pada daging kambing iniT Mereka menjawab, 
'Benar.' Beliau bertanya lagi, l Apa maksud kalian melakukannyaT 
Mereka menjawab, '(Maksud kami), bila engkau seorang pendusta, 
maka (setelah itu) kami akan tentram darimu. Tapi bila engkau 
memang benar seorang nabi, maka itu tidak akan 
membahayakanmu. "' 



56. Bab: Minum Racun, Mengobati Racun, Yang Dikhawatirkan 
dari Racun dan Akibat Buruknya 



J^ J^ o- &J 'cJ & Sk'JS\^4h 0'> J & -YYoY 

(tf**^J /yj t^l l^-* IJyWt^ lJUl>- 4*5 {£$f± t*ljJS* ju ^* ^3 <+mM 

Lg^* lJLbO UuU* * :$->r- ju j 6L**?o dJb ^* <a+*& i<+~u6 ti! Lw 

+ + + + * + * 

jb ^j 4Jjaj -» Ljj L**j oX ^J 4JXJj>tS oJuJl>o A+*jl h* ^j tlJ__j' 

^ * *+ + + ++ + + $ ^ + 



50 I — MukhtasharShahihBukhari 



J£*J (^JUl : JaiL <UP {£^\ JiJ? j*j) -'^' Ws* IJJLs^» IJULS- *if=%- 
(\ . • /\ . jl3l J l4^*W W^*W sS-^J ^J^l ^ *4^i ^"^ 

2258. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung sehingga membunuh 
dirinya, maka diu akan berada di dalam neraka Jahannam. Dia akan 
terus menerus menjatuhkan diri di dalamnya untuk selama-lamanya 
kekal abadi. Barangsiapa mencicipi racun hingga membunuh dirinya, 
maka racunnya itu akan berada di tangannya yang terus dia cicipi di 
dalam neraka Jahannam untuk selama-lamanya kekal abadi. Dan 
barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan 
berada di tangannya yang terus ditusukkan ke perutnya di dalam 
neraka Jahannam untuk selama-lamanya kekal abadi." (Dari jalur lain 
darinya dikemukakan dengan lafazh: "yang menggantung dirinya 
(yakni mengikat leher lalu digantung sampai mati), maka dia akan 
menggantungnnya di dalam neraka, dan yang menusuk dirinya, maka 
dia akan menusuk-nusuknya di dalam neraka." 2/100). 



57. Bab: Susu Keledai Betina 
\/6& '& J ^ ^S&ki ^ J -j> fc>> j^ -YT*1 

fc>> jb .pi ;> s*V jr jtf y> » 'Ja ^ : J*-i +> 

2259. Dari Az-Zuhri, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu 
Tsa'labah Al Khusyani RA, dia mengatakan, "Nabi SAW melarang 
memakan setiap binatang buas yang bertaring." Az-Zuhri mengatakan, 
"Aku belum pernah mendengamya hingga aku datang ke Syam." 

<-Jj>2*j jl tU»ji Ja oL«j :J15 ts J 4- i jji' o* 1 **** Vjj (<• 3 'jj - V^ ^ 

* - - ' t * ' v - 

djjioi 0jlO°i air ji : ju ?j^i ji}J jf ?*£ji iji^. } Tj-Ai ocJ 

MukhtasharShahlhBukhari — \1PL 



°j* ,J$ s£ 4iil Sj~*j O l &£ ^«s Sj^ 1 oC!l Ui .U.U iiJJb dj^ ^i >t j; 

(712). (7,2) Dia (Al-Laist) menambahkan dalam riwayat muallag 
dari Ibnu Syihab, dia menuturkan, "Dan aku bertanya kepadanya, 
'Apakah kita harus berwudhu atau bolehkah kita minum susu keledai 
betina? atau empedu binatang buas? atau air kencing unta?' Dia 
menjawab, 'Kaum muslimin pernah berobat dengannya, mereka 
memandang itu tidak apa-apa. Adapun susu keledai betina, telah 
sampai kepada kami, bahwa Rasulullah SAW melarang memakan 
dagingnya, namun tidak ada khabar yang sampai kepada kami tentang 
susunya, baik perintah maupun larangan. Adapun empedu binatang 
buas, Ibnu Syihab mengatakan, 'Abu Idris Al Khaulani mengabarkan 
kepadaku, bahwa Abu Tsa*labah Al Khusyani mengabarkan 
kepadanya' lalu dikemukakan hadits tadi. 

58. Bab: "Bila Lalat Terjatuh ke Dalam Bejana" 

^s £j&Ul ^ij bl :JU $| &\ Sr^'j 01 c«& *}'j* ^ cf -****' 

>9 S \ "| ip* i ' I ^**" ** ° "'l ■ D J+* * I / " v *"i*' ° ■ "* i "t 

i<te-jkJ *j t4iS 4***i;JLi t-5 JL^-t (^ . ■ / £ ^lj-i ^jj ,5»j) t' — »1 

*» *» .. * * * * 

* _ * * * £ * ' 

.c-lS )>H\ ^Jj t t Lli aI^-II*- j£-I ^J oLs 

2260. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila lalat terjadi ke dalam bejana (dalam riwayat lain: minuman 
4/100) seseorang kalian, hendaklah dia mencelupkan semuanya. 
kemudian membuangnya, karena sesungguhnya salah satu sayapnya 
mengandung obat dan sayap lainnya mengandung penyakit." 



tTl21 Disebutkan secara tnaushul (bersambung) oleh Adz-Dzahili di dalam Az-Zahriyyas dan 
dicantumkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al Mustakhraj. 



52J — MukhtasharShahihBukhari 



77. KITAB PAKAIAN 



1. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, 'Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari AUah yang telah di keluarkan-Nya 

untuk hamba-hamba-Nya™ (Qs. Al A'raaf (7]: 32) 






(713)/ 713 * Nabi SAW bereabda, "Makanlah. mimmlah, 
berpakaianlah dan bershadaqahlah dengan tidak boros dan tidakpula 
pelitr 

1>> odt ;ufc' u ^li u ^ir, t ^lt c jr \j& ^ jii} -i yva 



"t 



1278. 1278 Ibnu Abbas mengatakan, "Makanlah sesukamu dan 
berpakaianlah sesukamu selama tidak dibuai dengan dua hal, boros 
dan pelit." 



2. Bab: Orang yang Menyeret Kainnya Bukan Karena Sombong 
3. Bab: MenyingsJngluui Pakaian 

(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Abu Juhaifah yang telah 



lTIJ, Disebutkan secara maushul oleh Ath-Thayalisi dan AI Harits bm Abu Usamah di dalam 
Musnad mereka, scrta Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam Kitab Asy-Syukr dari hadits Amr bin 
SyiTaib, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfU'. Sanadnya hasan. Dikeluarkan juga 
sebagiannya oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

1278 Disebutkan secana maushul (bersambung) olch Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushannqfhya 
dengan sanad shahih darinya, dan tdah diriwayatkan juga secara marfu '. 



54 I — MukhtasharShahihBukhari 



dikemukakan pada nomor 204, juz 1) 



4. Bab: "Pakaian yang Di Bawah Mata Kaki, Tempatnya Di 

Neraka" 






+ + * 



2261. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
**Kain yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka" 

5. Bab: Orang yang Menyeret Kaianya Karena Soroboag 



cgai # di >s v :ju 9 ai j^ oi »^> ^i ^ -mt 



2262. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"'Pada hari kiamat nanti, AHah tidak akan memandang kepada orang 
yang menyeret pakaiannya karena sombong." 



U£ :S p-UJl J JlS jl S J-3i Jii :J\i s>> J y> -mr 

* J^ ^ . * • <" ' * | -■** * *i* '* ** \f " *> ,.?* . * * *! * * 

xoii # J\ jJU 



H» ^ 1* 



2263. Dari Abu Hurairah: Nabi SAW bersabda atau A1 Qasim 
SAW bersabda, "Ketika seorang laki-laki tengah berjalan dengan 

mengenakan pakaian yang disenanginya dengan rambut sebahu yang 
tertata rapi, tiba-tiba Allah membenamkannya, dan dia terus muncul 
tenggelam hingga hari kiamat." 



MukhtasharShahihBukhari — 55 



6. Bab: Pakaian yang Dihiasi dengan Rumbai-Rumbai 



-**-' -jJ-Ji 8 >^J ■***-* jt jN yilj ^jll j* v— SXj -UAT-UVH 

,, - .» * ^ - ^ ^ , 

*'*'■» .'.-i, * t • *& '■•- • -. •- • '- i-'- 

.4jJ^« L»Lj >j*~-I »-$jI <.y»«3r ^j; *AI1 JuP ^j; 4j jbctj 

* r f * * * r - 

1 279-1282. l279 - 128Z EHsebutkan dari Az-Zuhri, Abu Bakar bin 
Muhammad, Hamzah bin Abu Usaid dan Mu'awiyah Ibnu Abdillah 
bin Ja'far, bahwa mereka mengenakan pakaian yang dihiasi dengan 
rumbai-rumbai. 



3*Uj *'fy ^ :t_Jl3 S *J& rJJ * i^-rt* ^_* -YY11 

#* _* ^^" * 

■** ** ** * g£ m "^ _** 1 ^ "*■ * * *"* 

oJli :j^i> ^Jj) ^C jjI cJupj tCJli- Lilj 1$ -3sl Jj— j 3jAil 

# -* ** * ^ - *• ^-r 

- **J* **_ < »* -* ^ _ 'i' _ -• ' 

1 1 * 1 ** L »-* ■ *" 1 ■*"*** r l ' *li * _"'**"* * 1 1 ** . ** *1 ** "*" •■** 1 ** 

LdU _LftJJb*o Oj^a-^ LjJj'j t^^l tZ*J*+z& t^a-^l jU>- ^S^J :4-SJIp 

— — ' — ^ ^ 

.- -"j. «I* * l|- l* • ■'-** •-/> o- -^ * * j-ga 1 1 * y ^ 

bt :<wLf- cJli — Wuo ^j^-iuu jV»l! «.U-jJlj— j£gs -JJl Jj ujj frl -ir 

** #*■ 

-* ■*■ ■*" ** .*_*-■-*. -•-*• - F • . t 

r.-> • -* ■ t ■ _.-** * * -*. f - -* J" t 1 -* .-* • ' *. _!** *** 1 *■ ■f*- 

:J^ -^JJ ^j* "^r*^ ■"-** LftJds*J (OL-J-JI (j-Jj L» Js - c jIj 

-* *" .* »- _• 

t(tnY Uj> jj- OUjI 4*>j *Uj cjg^ _J)I Jj*~j cJl Jl* Qj\ A*--j 

------ *- ^*> 

"* ** i ' •* **" **-*** _*• jl^*"» ** ****' 

tjJ^U-» c-I» .^-.Sli-i 3_ftlij »i--»-j cJf ,Jl !-il Jj— j V— i :c — JU» 

^^^ ^ #• ™ ^ #» 

jJiV _:£ __J-jji l( ^r/v *=*iyL. ^% : >T i^uJ :4.ijj ^j) 
!^i Jj_-j u ^. C iij lVj .[m/n ^ >ii] ^ y o^> 

#• _* *• ** ^ *• 

* # ■ -v_| ■ * J *" jf J* *** * 

-S Vt ^j^' r 1 *] ^O* J>- 4A* oi_Aij .a^jLjji _jL_Jb J-_- VI 

c4ir :Jii] t [i^i y c-i $ -.[/> J ^ j^: li ,h».ij 

^ *- _f _r *• 



1279-imi Atsar-atsar ini tidak dikemukakan oldi Al Hafizh secara maushul kecuali atsar 
Hamzah bin Abu Usaid. Lalu Ibnu Sa'd menyambungkannya dari jalur Salatnah bin 
Maintun maula Abu Usaid, darinya, serupa itu. 



561 — MukhtasharShahihBukhari 



*-* ^ _■ _■ _■ ^ _- -■ *■ t _[""'" 

(^JUi lii :Jl5 .jUw' :Jl5 Y_Vj* il>* :J^» t^i **> j*** 1 } : J' — * 

jjl>- aamJ [<-_lj_Jb g-)lyul jj» 4j <t~i>'J (*4^ *^G* t t>* P J' ^° O***^ 
(o^tJOl <— >Cj :5jIjj te*j) S->Qk J*J - ^J* [ij^*^ C^J ■*=*-*' J ! 

:(^ Li Lplij jJI>- jiiai :^ijj ^Jj) oJli- JUi :oJl5 -iJ Oijj' p 

^j JUP <U ^j^^J UP oJj* (>*■> : ^ l JJ L5*J) LS^ * 'j 5 ^ ■ ' — - 

«- _■_■_■ ^J- # ~^ ^ 

*»• Jj-j l_J JUi .(JLJl J-s ® -il Jj-j JbjJ C. «3ilj ^i W a" 1 

* '''^ '^'' ''^ 

.Jow 4JL*«i jWi* .4IL*mP isM"^) (.iilL***^ lSj^j i^*" 



2264. Dari Aisyah RA istri Nabi SAW, dia menuturkan, 
"Istrinya Rifa'ah Al Qurathi mendatangi Rasulullah SAW, saat itu aku 
sedang duduk, dan beliau sedang bersama Abu Bakar (dalam jalur 
lain: Aisyah mengatakan: dengan mengenakan tutup kepala berwarna 
hijau, lalu dia mengadu kepada Aisyah, sementara dia tampak hijau 
dengan kulitnya, Ketika Rasulullah SAW datang -sementara kaum 
wanita biasa saling melindungi sesamanya- Aisyah berkata, *Aku 
belum pernah melihat pada diri kaum wanita mukminah, sungguh 
kulitnya sangat hijau karena pakaiannya.' Dia (perawi di jalur ini) 
mengatakan, 'Sementara dia 3 (suaminya) telah mendengar bahwa 
istrinya itu datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia pun datang 
bersama dua anak dari selain istrinya itu 7/42), lalu wanita itu berkata, 
'Wahai Rasulullah! Dulu aku istrinya Rifa'ah, lalu dia menalakku 
(menceraikanku, dan talak itu sudah bain iS , (Dalam riwayal lain: Lalu 
dia menjatuhkan talaknya yang ketiga 7/93), lalu setelah itu aku 
dinikahi Abdunahman bin Az-Zubair [dan dia telah menggauliku 
6/166]. Namun, demi Allah, wahai Rasulullah! (miliknya) hanya 
seperti ujung pakaian ini,' seraya meraih ujung jilbabnya ['dan dia 



34 Tidak dapat dirujuk lagi kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. 

35 Yaknj suammya, yaitu Abdurrahman bin Az-Zubair. 



MnkhtouharShahihlliikhari — I ~7 I 



titlak mcndekatiku kecuali hanya sebentar saja, tidak ada yang dapal 
aku rasakan], [lalu tidak lama dia menalaknya.'] [Dia (suaminya) 
berkata, 'Dia berdusta wahai Rasulullah! Sungguh aku telah 
menggaulinya seperti merobek kulit. Namun dia durhaka terhadapku 
(tidak patuh terhadapku) karena menginginkan Rifa'ah.' Sementara 
itu, beliau melihat dua anak bersamanya, beliau pun bertanya, 
'Mereka anak-anakmuT , dia menjawab, 'Ya.' Kemudian beliau 
bersabda (kepada wanita itu), 'Ini orang yang engkau klaim 
sebagaimana yang kau nyatakan itu. Demi Allah, sungguh mereka 
[sangat mirip dengannya daripada burung gagak dengan burung gagak 
lainnya.'] Sementara Khalid bin Sa'id [bin At *Ash] mendengar 
ucapan wanita itu -yang saat itu dia sedang di pintu (dalam riwayat 
lain: di pintu kamar) karena belum diizinkan- Aisyah melanjutkan: 
Kemudian Khalid berkata (dalam riwayat lain: Lalu Khalid pun 
berseru kepada Abu Bakar), 'Wahai Abu Bakar! Mengapa engkau 
tidak mencegah (dalam riwayat lain: mengusir) wanita ini sehingga 
tidak bertems terang seperti begitu di hadapan Rasulullah SAW?' 
Namun, demi Allah, Rasulullah SAW hanya tersenyum, lalu 
Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, l Tampaknya engkau ingin 
kembali kepada Rifa 'ah? Tidak [haial engkau bagi suami pertamamu] 
sehingga dia (suamimu sekarang) telah merasakan madumu dan 
engkau pun telah merasakan madunya.' Kemudian hal ini menjadi 
sunnah." 36 



7. Bab: Sorban 



.iyi^^>'^:^>}-vu 



(714). ( ' Anas mengatakan, "Seorang baduy menarik sorban 
Nabi SAW." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ali yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 344, juz 2). 



36 Yakni bahwa kasus ini menjadi sunnah. Al Hafizh mengatakan, "Syari'af *. Menurut saya, 

asalnya dari peikataan Az-Zuhri. 
,7N, Telah disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengatang pada nomor 1369, juz 2. 



58 I — MukhtasharShahihBukhari 



8. Bab: Mengenakan Gamis dan Firman Allah Ta'ala Tentang 

Kisah Yusuf, "Pergttah kamu dengan membawa baju gamisku inL 

lalu letakkanlah tlia ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat 

kembalL" (Qs. Yuusuf[12J: 93) 



9. Bab: Saku Gamis ui Bagian Dada dan Lainnya 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor690,juz 1) 



10. Bab: Orang yang Mengenakan Jubah Berlengan Sempit 
Dalam Perjalanan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadils Al Mughirah yang telah 
dikemukakan padanomor 198, juz 1). 



11. Bab: Mengenakan Jubah Wol (Bulu) Dalam Peperangan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Al Mughirah yang disinggung 

tadi) 

12. Bab: Mantel dan Tambalan Sutera 



Ada juga yang mengatakan bahwa qvba adalah mantel yang 
ada belahannya di belakang. 



MukhtasharShaluTiBukhari — ri9~| 



13. Bab: Tudung Kepala 37 

** » *'• f x * ** ' -f r* * •?- 'ii- "*ti * i* •r* ■ ' u u m ^ 

* * ' 

2265. Dari Sulaiman Al-Tamimi, dia mengatakan, "Aku melihat 
Anas mengenakan tudung kepala berwarna kuning yang terbual dari 
sutera dan wol." 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
padanomor 88Juz 1). 

14. Bab: Celana Panjang (Pantalon) 

15. Bab: Ikat Kepala 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu yang telah disinggung tadi) 
16. Bab: Menutup Kepala (Dengan Lilitan Kain) 38 

' * - *■ • 

(715). 0715 ' Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW keluar dengan 
mengenakan penutup kepala yang dililitkan berwama hitam." 

.*J *li£- aJj Js- S fJli L^a* :^ri» JUj -v s *\ 

(71 6).* 716 * Anas mengatakan, "Nabi SAW menutupi kepalanya 
dengan ujung kain." 



17 Bwnus adalah tudung kepala yang bersambung dengan pakaian (mantel). Yakni, mantel 

yang ada tudung kepalanya, maka tudungnya itu disebut bumus. 
M Yakni menutup kepala dan sebagian besar wajah dengan sorban atau lainnya. (' Aini). 
(7,s) Telah dikemukakan selengkapnya secara maushul padajuz 1, nomor472. 
,7,6) Telah dikemukakan selengkapnya secara tmushul pada juz 2, nomor 1615. 



60| — MukhtasharShahihBukhari 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1658, juz 2). 



17. Bab: Pelapis Topi 39 



(Haditsnya adalah bagian hadits Anas yang telah dikemukakan pada 

nomor857Juz 1) 

18. Bab: Jubah 40 , Pakaian Bermotit 41 dan Mantel Luar 

(717). (717) Khabbab mengatakan, "Kami mengadu kepada Nabi 
SAW, saat itu beliau sedang duduk di atas jubahnya." 



Ji-Jb :Jji' $| *Jil Sj^j u-^*l. :JlS ^ 1'jlj> ^l j—* -Y\11 
;r-fi --!,",-. i bJ * *' ' ^ t *iK *■- - --■* *?• > t, 

li tAJLp Oj^ *Jjt (^JL^^I ^^^^ jj 4-ilS^P fUa . p <\ <\/V j-Ul 
'-•-'*' ' 

s^ oj» *?*• . * * ni 'ii-' • *• r****f" , i'i B '*'i' i "* i * * i 

pj .j^j^i aLwI i^DI :<jLas .j^^j. ^**w Ol 4»l Jj--j b ^3 AJil £ol 
Jlai .l^li ,-i*««J Ol <&' f- Jl <3>l Jj— j lj : JL" jCai^l ^r" J^J T^ 

■t ** i j^ * ** I ■« *"" * ■ • J *• 

.<LiLxp dJLL»* :*»l J^— j 

2266. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, l Umatku akan masuk surga secara 
berombongan, yaitu tujuh puluh ribu orang. Wajah mereka 



39 Yaitu lapisan yang dikenakan di bawah topi perang. 

40 Yaitujubah hitam bermotif persegi empat yang biasa dikenakan oleh orang-orang Arab. 

41 Yaitu pakaian bermotif yang terbuat dari linen atau kapas. 

17l7) Telah dikemukakan selengkapnya secaia maushul pada juz 2, nomor 1542. 



MiikhtaUiarShahihRiikhtiri — I 61 I 



memancarkan cahaya seperti cahaya bidan \pada malam hulan 
purnama 7/199].' Lalu Ukkasyah bin Mihshan Al Asadi berdiri 
dengan menyingsingkan kainnya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada AHah agar menjadikanku termasuk mereka.' Beliau 
pun berdoa, l Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di antara mereka.* 
Lalu seorang laki-laki Anshar berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah. 
Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara 
mereka.* Rasulullah SAW bersabda, 'Engkau keduluan oleh 
Ukasyah:" 



o» & JJto J\ -4» LsJ ovr : ju 4b ^ j ^J °j* -t n v 

2261. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, "Pakaian yang 
pating disukai Nabi SAW adalah beliau mengenakan jubah bermotif." 



Jy or- » A» te i' :• y» f!>3 * iirt* ^* -TtlA 

„-^ « * * ^ J 



* * + 



2268. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW: Bahwa ketika 
Rasulultah SAW waiat, beliau dibungkus dengan jubah bermotif. 

19. Bab: Mantel dan Pakaian Bergaris 42 

20. Bab: Mengenakan Satu Kain 

ij£-J ^ 19 «»l J^j ^ :Jb (^jJwJl jl*- Ji j—t> -TTM 

m ' * ^ ■ B -• ** . * '-• 

^r^J 4**vOUJIj .a^Ji jj sJbu*Jlj 4*~oUI jje- jjgj tj- — ^tj j Pj 



42 Yaitu pakaian beigaris yang terbuat dari sutera atau wol. 



62| — MukhtasharShahihBukhari 



--<-»* J* * f .*» ---- -- -* -* 

.* J *- e-- -*- k ■ . _ ^" J,J " fl * ^ " T ri * 9 "* * 1 * ^ li [i I * * ti * •''»1 

U^a-j oUi ^ynj <-4iy jn-w -V_j -^ji; u r ! ' J r (_$>] J^y 1 «**— ; - - ) ' 
«■ * * * * * * * 

Jjww. 0' &l~_-_-lj .<-U-v__ll jU-_iil t ^ iLtJGlj -(_r^'> "^J _^ js* _>■* 
^ ' ^ * * * 

5i_Jj5-.il 4__-iJtj ,i»_Jjj A-iP ^y-J 4*__i JL>-I jJL-5 -U-jIP JLs-l ^JLP -jjj 

_* _- _* *• ^ d* 

•J _. _- _* 

o -* Jo o, L ** " °| * h** -■ -* -* o JIJI , i* • , 

■**.c- *^ *»j» J* u~r < u* JV * J*J *ijfc '-J^--- , 

2269. Dari Abu Sa*id Al Khudri, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW melarang mengenakan dua macam pakaian dan dua cara jual 
beli. Beliau juga melarang mulamasah dan munabacbah dalam jual 
beli. Mulamasah adalah: Seseorang menyentuh pakaian orang lain 
dengan tangannya, baik pada malam hari maupun siang hari, tanpa 
perlu membolak baliknya. Munabadzah adalah: Seseorang 
melemparkan pakaiannya kepada orang lain, dan yang lain pun 
melemparkan pakaiannya kepadanya, dan itu adalah transaksi mereka 
tanpa periu meneliti dan tanpa harus ada kerelaan. Dua pakaian 
adalah: Mengenakan satu kain saja, yaitu seseorang memakai 
pakaiannya hanya pada salah sisinya saja, sementara sisi lainnya 
dibiarkan tanpa pakaian; dan jenis pakaian lainnya adalah berselubung 
dengan pakaian (kain) dalam posisi duduk sementara auratnya tidak 
tertutup. 

21. Bab: Duduk Merapatkan Lutut Ke Dada Dengan Berselubung 

Sehelai Pakaian (Kain) 

22. Bab: Pakaian Bermotif Berwarna Hitam 

23. Bab: Pakaian Berwarna Hijau 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2264) 



Mukhta^arSliahihBiikhari — [HTl 



24. Bab: Pakaian Berwarna Putih 

jj^j c^i ^jj Upj m J& 0^1 :Jli ^ jj ^i j__p -txv« 

* \- f s * *»*i k n ** t, ^i 1 1 *» ■**" fl i -* 1 1 *» i. <.■*"■ i • -■** J * B 'T ■* * * *i tT 

ol« *j C4»l \\ 4jl ^ JU JLP ^ \a :JUi tiaJLl^l Jij Aldl j^j c*jIj 

kj Jj kj -^ ?'j> a& jj og ^is .&Ji >s ^ cdul j* 

4 aJ ■ 9 + + a o aJ 

0|3 :eJ5 .3^- 01} ^Jj 01 j :Jli ?j3~* «^lj Jj °!j :cLji -t-C*- 

oir j -j^ ^ 1 ^ 1 <**> <i* '^ °& <y3 ^lj ^ 15 tej- ^G J3 

^^ fif * *" ** ** **" **" ^" tf "" ■£ 

.ji _>l ^Jul lij Olj :Jli li^ OJi- bl ji jjI 
VI ^i V JUj ^oTj Ot? 131 4ls ji ^j^Jl oIp iJLi :<3si jlp jjI Jl — 5 

+ + *• *• * + * 

*' * * * 

,4j 'jH- CAiil 

2270. Dari Abu Dzar, dia menuturkan, "Aku mendatangi Nabi 
SAW, saat itu beliau mengenakan pakaian berwarna putih, beliau 
sedang tidur . Lalu aku mendatanginya lagi dan beliau sudah 
bangun , lalu beliau bersabda, l Tidaklah seorang hamba 
mengucapkan 'Laa Uaaha UlaUaah' kemudian dia mati dalam 
keadaan seperti itu. tnaka dia akan masuk sttrgaS Aku bertanya, 
'Walaupun pemah berzina dan mencuri?* Beliau menjawab, 'Betul, 
sekalipun pernah benina dan mencuri.*" Aku bertanya tagi, 
'Walaupun pernah berzina dan mencuri?' Behau menjawab, 'Betul, 
sekalipun pernah bertina dan mencuri.' Aku bertanya lagi, 
'Walaupun pernah berzina dan mencuri?* Beliau menjawab, 'Betul, 
sekalipun pernah berzina dan mencuri. Walaupun Abu Dzar merasa 
rug? .'" Adalah Abu Dzar, apabila menceritakan hadits ini, dia 



43 Saya katakan: Di sini menyebutkan ringkasaimya yang rinciannya disebutkan dalam 

riwayat Ahmad (5/166), lafazhnya: "... berwarna putih, temyata beliau sedang tidur. 

Kemudian aku mendatanginya lagi untuk berbicara dengan beliau, namun beliau juga 

sedangtidur ..." 
** Ahmad menambahkan: "kemudian aku duduk di dekatnya." 
45 Ahmad tnenambahkan: Perawi mengatakan: "Kemudian Abu Dzar keluar sambil 

menyeret kainnya, seraya bergumam, 'Walaupun Abu Dzar merasa rugi.'" Saya katakan: 



64 I — MukhtasharShahihBukhari 



mengatakan, "Walaupun Abu Dzar merasa rugi." 46 

Abu Abdillah mengatakan, "Demikian ini adalah ketika 
meninggal atau sebelumnya, yaitu bila telah bertaubat dan menyesal 
serta mengucapkan 7oa ilaaha iliallaah\ maka dosanya akan 
diampuni." 



25. Bab: Mengenakan Kain Sutera dan Mendudukinya (Sebagai 
Alas Duduk) bagi Kaum Laki-Laki, Serta Kadar yang Dibolehkan 

Darinya 



J '£& '*!* j^Jj 'JJs- L>l£_f l5bi :Ji5 [£±$\ oilii ,ji jp -TTV^ 

* <* _* + 

(U& VI jij^ [^] °J* J& S& 4&I Jj-j ^ iOl^-jjiL Ji*j—i 

* j- + * j- ** " _* 

■** £ B **s£ ** **" r "^ i* * ■ ** 

.^_A_c-V (j^y -01 l_£di- Ll_s :Jl5 • [(Ja-^j^j o^Il^Jl Vv*^^ 

" i ■£***'' ^ ^ ■ ** "" *s ** 

|j-J j* ''M («Ji J^ :JjX l^ c^*I- :Jli J_jJl ^Ji jJJ» Jaj) 

* y #* _■»■ _*■ #* <* 

* + > _*■_** 

-** #* *** B -' 0£ _-* #* -"■ * ** .-* 

:cJui ^J^Ji j* *ui;£ cJC : Jli :oUa^ jJ aijl* j^? [■. — *j) 
J\ cJCj : Jli .^ls- ^i JL, : JUi ia3l*j : Jli .*JLj ^-Lp ^Ii cJl 

"■ i 1* -i l( ^ ti ' ° " * °' ■' T •"* \ ll -• ' 

-tlll Jj—j 01 — »_jUsz?-J. ^j ^^p ,y*J — ( j* aA> - ji' ty^r^' ^u^ ^^r*^ 



Kisah ini berbeda dengan kisah Abu Dzar yang akan dikemukakan pada kitab 8 1 , bab 1 2. 
* Al Hafizh mengatakan, "Adapun orang yang melakukan dosa-dosa tersebut lalu mati 
sebelum bertaubat, maka menurut konteks hadits, maka dia juga termasuk di dalamnya. 
Namun madtdiab Ahli Sunnah berpendapat, bahwa itu terserah kepada kehendak Allah 
Ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang telah dikemukakan 
pada kitab 2 Keimanan, bab 10, hadits 15. Di dalamnya disebutkan: 'Dan barangsiapa 
yang meiakukan sesuaiu dari itu dan bdum dihukum sewaktu di dunia, maka urusannya 
terserah kepada Allah Ta'ala. Bila berkehendak Dia menghukumnya, dan biia tidak, 
maka Dia mengampuninya."' 



MukhtasharShahihBukhari — I 65 I 



, "Pf I. , * " t. J -"l ** ■ ' ^L 






*» ^ 



2271. Dari Abu Utsman An-Nahdi, dia menuturkan, "Surat 
Umar datang kepada kami, saat itu kami bersama Utbah bin Farqad di 
Adzrebaijan: Bahwa Rasulullah SAW telah melarang [mengenakan] 
sutera kecuali segini, seraya [Nabi SAW] mengisyaratkan dengan 
kedua jarinya yang dekat ibu jari, [dan Abu Utsman mengisyaratkan 
dengan kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah]. Dia mengatakan, 
'Sejauh yang kami ketahui, yang dimaksud adalah tambalan."* 

(Dari jalur Ibnu Az-Zubair, dia mengatakan, " Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, l Barangsiapa mengenakan sutera di dunia, 
maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat"^ 

(Dari jalur Imran bin Hiththan 47 , dia mengatakan, "Aku bertanya 
kepada Aisyah tentang sutera? Dia pun berkata, 'Temuilah Ibnu 
Abbas, lalu tanyakan kepadanya.' Maka aku pun menanyakan 
kepadanya, dia pun berkata, 'Tanyakan kepada Ibnu Umar.* Maka aku 
pun menanyakan kepada Ibnu Umar, dia pun menjawab, 'Abu Hafsh - 
yakni Umar bin Khaththab- memberitahuku, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 'Sesungguhnya yang mengenakan sutera di dunia hanyalah 
orangyang tidak akan mengenakannya di akhirat.' Lalu aku berkata, 
'Dia benar, Abu Hafsh tidak akan berdusta atas nama Rasulullah 
SAW.'") 

Jl3- dJUVS 'J, [jj) c-XJ- :JU <J!&* J> j>yA\ jlp *j_i -Y*fVY 

^j ^ -m y» c> -^ *'&> ? ^ y» c$ : '^-& : ^ 



+ j 



Imran bin Hiththan termasuk pemuka golongan Khawarij dan simbol mereka. Dialah yang 
memuji-muji Ibnu Maljam Asy-Syaqqi pembunuh Ali dengan melantunkan bait-bait 
syairnya yang terkenal. Sebagian mereka mengatakan, "Al Bukhari mengeluarkan 
riwayatnya karena sesuai dengan kaidahnya dalam mengeluarkan hadits-hadits ahli bid'ah 
bila memang ucapannya jujur dan sesuai agama." 



66 I — MukhtasharShahihBukhari 



2272. Dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Anas bin Matik -Syu'bah mengatakan: Aku bertanya, 
"Apakah dari Nabi SAW?" Dia menjawab, "Sangat ingat." 48 - dari 
Nabi SAW, 'Barangsiapa mengenakan sutera di dunia. maha dia 
tidak akan mengenakannya di akhirat.'" 







■°>*^ 1 (^* *~^ (^ ^-^ 1 l/ jO*^ 1 lT^ lr* 



2273. Dari Tsabit, dia mengatakan, "Aku mendengar Ibnu Az- 
Zubair berpidato, dia mengatakan, 'Muhammad SAW telah bersabda, 
'Barangsiapa mengenakan sutera di dunia, dia tidak 4 akan 
mengenakannya di akhirat.'" 

26. Bab: Memegang Sutera Tanpa Mengenakannya 

i^ 0* a" 1 u* ^^ 1 0* ^^ 1 O* V L5j.riJ -V ^ A 
(718)/ 718 ^ Mengenai ini telah diriwayatkan dari Az-Zubaidi, dari 



4B Yakni: Aku benar-benar hafal. 

" Demikian yang dicantumkan pada naskah aslinya dan yang dicantumkan di dalam Al 
Faih. Pada naskah lainnya dicantumkan dengan redaksi (uJ), dan mengisyaratkan 
kemungkinan bahwa hadits Ibnu Az-Zubair adalah yang dia dengar langsung dari Nabi 
SAW tanpa perantaraan Umar. karena pada semua jalur periwayatan dari Umar 
menggunakan redaksi (jJ). Ibnu Az-Zubair sendiri menghatal sejumlah hadits secara 
langsung dari Nabi SAW, kemudian menyebu&an sebagiannya. 

'"^Disebutkan secara maushut (bersambung) dari Az-Zubaidi oleh Ath-Thabarani di dalam 
Al Mu'jam Al Kabir, dan dikemukakan secara lengkapdi dalam Pawaidaya. dengan sanad 
shahih dari Anas, dia menuturkan, "Dihadiahkan kepada Nabi SAW pakaian yang terbuat 
dari sutera, lalu orang-orang mengelusnya dengan tangan mereka dan merasa takjub 
dengannya, lalu Nabi SAW bersabda, 'Kalian takjub dengan ini. Demi Allah. sungguh 
sapu tangan Sa'd di surga tebih baik daripada ini.'" Disebutkan sccara maushul 
(bersambung) oleh Ahmad (3/238) dari jalur Ashim bin Umar bin Qatadah dari Anas, dan 
isnadnya hasan. Pengarang telah mengemukakannya secara mu 'allag pada kitab 63, bab 
12. Dan dari jalur Qatadah juga, dan Anas. Di sana disebutkan, bahwa Asy-Syaikhani (Al 
Bukhari dan Muslim) menyambungkannya dari jalur ini. Ahmad telah 
menyambungkannya (3/121-122) dari jalur keempat, dari Anas, dan sanadnya hasan. 
Sebagian tambahannya juga telah disebutkan di sana. 



MukhtasharShahihBukhari — |~67~i 



Az-Zuhri, dari Anas, dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah hadits Al Bara yang teiah dikemukakan pada 
nomor 1616, juz 2). 



27. Bab: Menduduki Sutera 

** ■* * * 
*— llT 'ja :Sjup JlSj - \ T Ar 

1283. 1283 Abidah mengatakan, "Itu seperti mengenakannya." 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hudzaifah yang telah 
dikemukakan pada nomor 2148, juz 3). 

28. Bab: Mengenakan Pakaian Bersulam Sutera 

USf L>C :Jli?C-iJi & :*JiJcJ5 :Jli :l'ij ^J ^pJU»£ Jl_ij -\YAt 
kiJlS* Sjl-Jtj LruJS^ Jl£" 4^j l jij*~ ^s* **U^* tj^ 1 v y »LtJl ■, * 



l* * ■!'!*. * * l-* -* -tl . .* .' -. '. ' • ' * 



• l" \' * -'I". * • I -* -^ *tl .' .*"•** * tl »- 

^ Ljj tUu **Li» (^Lj . v*-"i :*i»Ji>- ,«» Ju^ jp '.j~ij* Jl — » j - \ T A* 

-ptf J 'j J * * J * 

-* ' ll ■ ^ * f* * J**i * •* «* I •* *? 'll« 

1284. 1284 Ashim mengatakan, dari Abu Burdah, dia mengatakan, 
"Aku tanyakan kepada Ali, 'Apa itu qassiyyahV dia menjawab, 
'Pakaian yang datang kepada kami dari Syam atau dari Mesir, 
bergaris-garis lengkung, yang bahannya dicampur dengan sutera, ada 



nn Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Al Harits bin Abu Usamah darinya, yaitu 

Ibnu Amr As-Salmani. 
1284 Int bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul oleh Muslim dan Al Mahamili di 

dalam/lma/inya. 



I 68 I — MukhtasharShahihBukhari 



juga yang corak garisnya meliuk, dan matras 50 yang biasanya para 
kaum wanita membuatnya sebagai kantong untuk suami mereka, Ialu 
diwarnai kuning." 

1285. 1285 Jarir mengatakan: Dari Yazid dalam haditsnya: 
Qassiyyah adalah pakaian bermotif garis lengkung bersulamkan sutera 
yang didatangkan dari Mesi.', sedangkan miitsarah adalah kulit 
binatang. 

Abdullah mengatakan, "Ashim lebih banyak dan lebih shahih 
tentang kulit binatang buas." 51 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Al Bara 1 yang telah 
dikemukakan pada nomor 603, juz 1). 



29. Bab: Rukhshah Bagi Laki-Laki Mengenakan Sutera Karena 

Penyakit Gatal 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1 290, juz 2) 
30. Bab: Sutera Bagi Wanita 

*? r* ?* **f II,' * « j £ * * ( 't.- * °'t, * ^. ._..,.. 



* j 



2274. Dari Az-Zuhri: Anas bin Malik memberitahukan 
kepadaku, bahwa dia melihat Ummu Kultsum binti Rasulullah SAW 
mengenakan jubah sutera bergaris. 52 



50 Yaitu kasur tipis atau kain tebal. Ada juga yang mengatakan dudukan yang terbuat dari 

sutera unruk ditempatkan pada pelana. 
,as Ini juga bagian dari hadits yang disebutkan secara mauskul oleh Al Harbi dari Gharib Al 

Hadils. 
31 Yakni riwayat Ashim tentang penarsiran al miitsarah lebih banyak jalurnya dan lebih 

shahih daripada riwayat Yazid. 
12 Salah satu jenis pakaian yang mengandung bahan sutera 



MukhtasharShahihBukhari — 1 69 



31. Bab: Pakaian dan Alas Duduk yang Dibolehkan Oleh Nabi 

SAW 



32. Bab: Orang yang Dipanggil untuk Mengenakan Pakaian Baru 



(Haditsnya adalah hadits Ummu Khalid yang telah dikemukakan pada 

nomorl329,juz2) 



33. Bab: Memakai Za»faran 53 Bagi Laki-Laki 



.j^> >>: y » *j\ jt :j« jt j> -tt vo 

2275. Dari Anas, dia mengatakan, "Nabi SAW melarang laki- 
laki memakai za'faran." 



34. Bab: Pakaian yang Diberi Za'faran 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemiikakanpadanomor88,juz 1) 



35. Bab: Pakaian Berwarna Merah 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ai Bara* yang telah 
dikemukakan pada nomor 1516, juz 2) 



36. Bab: Pakaian dari Kulit Binatang Berwarna Merah 

(Hadits Al Bara' yang telah dikemukakan pada nomor 603, juz 1) 



53 Yakni mengenakan minyak za'faran pada tubuh. 



7ol — MukhtasharShabJhBnkhari 



37. Bab: Sandal Kulit dan Sebagainya 

38. Bab: Mengenakan Sandal Dimulai dengan yang Kanan 

(Hadits Aisyah yang telah dlkemukakan pada nomor 108, juz 1) 

39. Bab: Menanggalkan Sandal Dimulai dengan yang Kiri 

Jii U^Jjl (j^* j^v tJll-iJL ljQi f- j ' 'Mj 'Oi-4 ^ ^ i^ 






2276. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila seseorang kalian mengenakan sandal, maka hendaklah dia 
mulai dengan yang kanan, dan apabila menanggalkan maka 
hendaklah memulai dengan yang kiri. Hendaknya yang kanan adalah 
yangpertama kali dikenakan, danyang terakhir kali ditanggalkan," 



40. Bab: Tidak Boleh Berjalan dengan Mengenakan Sebelah 

Sandal 



i£j£.i ^; ^ :jii & Jbi jy-j ot <* i^> J ^ -trw 

,UU> IajJLjLlJ jl CULwOr La^A^J tO<JL>-rj uu -S 

-^ + + + * + * j * f ~-* 

2277. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Janganlah seseorang kalian berjalan dengan mengenakan sebelah 
sandal. Hendaklah dia menanggalkan semuanya atau mengenakannya 
semuanya." 



MukhtasharShabihBukhari — p7i 



41. Bab: Tali Sandal 54 dan Orang yang Memandang Keluwesan 

Mengenai Tali Sandal 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1 349, juz 1 ) 

42. Bab: Kubah Merah yang Terbuat dari Kulit 

43. Bab: Duduk di Atas Tikar dan Sebagainya 



(Bagian bagian daii hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 

nomor383Juz 1) 



44. Bab: Pakaian Berkancing Emas 

(Hadits Al Miswar yang telah dikemukakan secara maushul pada 

nomor 1178, juz 2) 

45. Bab: Cincin Emas 



■"-!■ ■"« * e * *" " J *? itSri * *(■ ' J.. *•" •■* * f * ■» _ », * . 

.^juJl pJU jp ^ *JI :® ^J» jp 4§fc ojo* ^ o* "™VA 

2278. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Bahwa beliau 
melarang mengenakan cincin emas. 



46. Bab: Cincin Perak 



j\ t_^i ly> Cjli- J&Jl $& &\ Sj*j M :^ S~* «j* 1 O* ~** Y ^ 



M Yaitu tali yang berada di antara dua jari. 



72 I — MukhtasbarSbahihBukhari 



%] <.ik [^i;] j; CL. i!Ui jii- [Yt/v _i <XJc '^Yj -&» 

s V ' ' # ' 

J^-j jlUiJI :<us jjJJuj [°v/v ^~J il] [,J^ (V ^lK- Nl v-i-l 
llli t(\ i i/A kJ" ^» y^jt- '.&'}> J'S) ^* ^ 1 J-— *& .& 
*Il__v*>-s I4jIjj ^yj) .IjuI -u-Jl ^ :Jls^ t*j ^j UjJj>oI Jj |, — Mj 

» ' ' ' ' *tf ** * • ' * m *■ 

*. I. .. »|* lf' 1 1 * ' ■ "« I. ' -*• * . • ' _.' * ■*" | *1l 

.[iJbl] <L_»3l N [--»tj] l/G t Lj^ lj _>* *Ui Jj»^0] t^Jla- ^ t cJ-T 

[of/v ojj ,J O^Tj] ti-os *y» UjI>- iijl *J .((_r--3t J3 ioJl — -* 

' • ■ ' * _ * 

. i~A_Jl a-JI&^- (/'LjI Jb^-jLs 
' ' ' 

tjU-.-- ^ t^ ju t>j y} m ^ •**>. ^WI ^r^ l^ jjl JL* 
# * ' 

f * .'.,-*'• r- • *i * _' *■ 



** -* 



2279. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW membuat 
cincin dari emas, [beliau mengenakannya lalu 7/222] beliau buatkan 
matanya di dekat [telapak] tangannya. [Dan aku tidak menduganya 
kecuali bahwa dia menyebutkan: di tangan kanannya] [apa bila beliau 
mengenakannya 7/53], dan pada cincin itu diukirkan "Muhammad 
Rasulullah". Ternyata orang-orang pun menggunakan cincin yang 
sama (dalam jalur lain: cincin emas 8/144). Melihat mereka sama ikut- 
ikutan meniru, maka beliau melepaskannya seraya bersabda, "Aku 
tidak akan memakainya untuk selama-lamanya" (dalam riwayat Iain: 
Kemudian orang-orang pun membuat cincin dari emas. Kemudian 
beliau naik ke atas mimbar, lalu memanjatkan puja dan puji kepada 
Allah, kemudian bersabda, 'Sesungguhnya aku telah membuatnya. 
[dati menempatkan matanya di daiam], dan sesungguhnya aku [demi 
AUah] tidak akan mengenakannya lagi [selama-lamanya].' Kemudian 
beliau membuangnya, Ialu orang-orang pun membuangnya). 
Kemudian beliau membuat cincin dari perak, [dan beliau kenakan di 
tangannya 7/53], maka orang-orang pun membuat cincin perak." 

lbnu Umar mengatakan, "Kemudian setelah Nabi SAW, cincin 



Miibhticli^rClKihiliRiitrhim 1 11 I 



itu dikenakan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, hingga [akhirnya] 
terjatuh dari Utsinan ke dalam sumur Aris." 55 

47. Bab 



' ' ^- "* * ^ ,» > 

' » ' ' ' * ' * ' ' 



2280. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa pada suatu hari dia 
melihat pada tangan Rasulullah SAW, sebuah cincin yang terbuat dari 
perak 56 , kemudian orang-orang membuat cincin dari perak dan 
mengenakannya. Lalu Rasulullah SAW membuang cincinnya, maka 
orang-orang pun membuang cincin mereka. 



48. Bab: M ata Cincin 



£U 0l?j t*!di ^i Uil^ 0VT & ^JSl 0* :4b ^ j— * - Y Y A ^ 



2281. Dari Anas RA: Bahwa cincin Nabi SAW terbuat dari 
perak, dan matanya juga dari perak. 



H 
SS 



Yaitu sebuah kebun di dekat masjid Quba. 

Saya katakan: Demikian yang dicantumkan di dalam hadits ini. Namun sebenamya ini 
hanya prediksi, karena yang dikenat, bahwa cincin yang dibuang oleh Nabi SAW adalah 
karena orang-orang membuat cincin yang sama, yaitu cuicui emas sebagaimana yang 
dinyatakan dalam hadits Ibnu Utnar sebelumnya. Para ahli hadits mengatakan, "Prediksi 
ini berasaJ dari Ibnu Syihab yang meriwayatkannya dari Anas, kemudian ada yang 
menakwilkannya dengan berbagai penakwilan. Untuk itu, silakan lihat penjelasannya di 
dalamAIPath. Kemudian, sitakan merujuk tatnbahan penjelasan p&i&buYi) Ash-Shahihah 
(hadits nomor 2975). 



74 | — MukhtasharSbahihBukhari 



49. Bab: Cincin Besi 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sahl bin Sa'd yang telah 
dikemukakan pada nomor 2029, juz 3) 



50. Bab: Mengukir Cincin 

^ut jf iaij J\ L-fc ->f Sf>( S & fj of :4h *UJli jl j-i o* 

* _* -- <* <*■ _*<*■■<''* 

^Jj) OjLi V ^l :«J J-3 c(YTo/r P jill :*0j </j) r*^I [>> 

^**^ + * _- ^ _- ~_- ^- ^ + 

"'■*-_**'* j -**__= _ * ° " 

OjSo ol ^i :"_ljj ^j) t^U- Up VI L<-^ (*»r/v Ijj^ jJ :<_tjj 

V ''ii ; - ,« s - . ,J *r .* ■ * t* ', ' t^S. ^ *ti ' ' *i* t* e * ° ' 
m\!. Jj-"j J-«->t>* 4-£sju ^a* jjj» UJLss- ja_g .— -J. J — *Jli •y^y — *** 

J-S tiUl uj~"j JL-*_»i_» A-> C-—i-4Jj "JjJ i>* L»jV>- OJb%J. ^jl :JL*jJ 

•* _>» _»■ ^ _h _* _* 

-■^i** * ' 'i ' __ ** & i ** ^^- r <**' i ** ** * i ^* ' -*■*' 

:*jIjj ^9j) t*jb!<Jl ,yL-^-j j. (j^riJJ Lj 3 ^ -L*^ LT* "^ 1 u**^ 

yij) ^sr ^ jf A ^Ji ^i ^ ( y t/^ ^c Ji i-is( y-ilr 

*^ _*■ _* + ^" _* _* _* + _*■ ^*^ 

S *Ji» Ji& oir :^j? jii] .( 9jr u^ j iiij &ji Jii ^j— L 

015 LUi .jSj jjl Jju j*p Ju ^yj ioJju j>o ^j) Jj ^jj toJU ^ — s 

^*' l"'''l"ll'"*l* tl- * l 1*** L 1 " »!*' 

*j ki-jo Jjw** ^L^i rj^"" : 0" 'tj^j J* iJ^" u" — ^ i( y^ — & 

.[&jj*J *li ^l ryi tOlliP i-« ^Lil aj^j lliJiUl» :jLs .Jailj 



2282. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa Nabi SAW hendak 
menulis surat kepada sejumlah orang non Arab (dalam riwayat lain: 
Romawi 3/235), Ialu dikatakan kepada beliau, "Mereka tidak akan 
menerima (dalam riwayat Iain: tidak akan membaca 7/53) surat 
kecuali ada stempelnya." (dalam riwayat lain: kecuali yang 
distempel). Maka Nabi SAW membuat cincin dari perak dengan 
ukiran "Muhammad Rasulullah" [dan beliau mengatakan, 'Aku telah 
membuat cincin dari perak, dan aku mengukirkan padanya 



m».. i_i_j.-_i oi-_i-«i. --_..i_i_ _ .■ i 



'Muhammad Rasulullah ', maka jangatah seseorang kalian mengukir 
dengan ukiran itu.'] Aku melihat seolah-olah kemilaunya cincin 
beliau (dalam riwayat Iain: Seolah-olah aku melihat kemilaunya 1/24) 
terletak pada jari Nabi SAW, atau pada telapak tangannya (dalam jalur 
lain: Dia mengatakan: Sungguh aku melihat kemilaunya pada jari 
kelingkingnya) [Anas mengatakan: Cincin Nabi SAW di tangannya, 
dan di tangan Abu Bakar setelahnya, lalu di tangan Umar setelah Abu 
Bakar. Ketika masa Utsman, dia duduk di atas sumur Aris. Dia 
melanjutkan: Lalu dia mengeluarkan cincin itu, dia menimang- 
nimangnya, lalu cincin itu jatuh. Dia mengatakan: Lalu kami 
berselisih dengan Utsman selama tiga hari, 57 lalu kami menguras 
sumur itu, namun kami tidak menemukannya.] 



51. Bab: Mengenakan Cincin Pada Jari Kelingking 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 

pada tadi) 



52. Bab: Membuat Cincin Untuk Menyetempel Sesuatu Atau 
Mengesahkan Surat Kepada Ahii Kitab dan Lainnya 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang disinggung tadi) 



53. Bab: Orang yang Menempatkan Mata Cincin di Telapak 

Tangannya 



(Haditsnya adaiah hadits Ibnu yang baru dikemukakan) 

54. Bab: Sabda Nabi SAW, "Tidak boleh mengukir cincin seperti 

ukirannya." 



Yakni mengenai berangkat dan kembati, serta turun ke datam sumur dan mencarinya. 



76 1 — MukhtasbarShahihBukhari 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang baru disinggung) 

55. Bab: Apakah Ukiran Cincin Harus Terdiri dari Tiga Baris? 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada bab 55) 

56. Bab: Cincin untuk Wanita 

.^ii jL-;^ '■<&& Jk $k" 3 yf\ YAo 

* - * 

1285/2. ,285/2 Aisyah mengenakan cincin-cincin emas. 

(Haditsnya adalah bagian daii hadits Ibnu Abbas yang telah 
dikemukakan pada nomor 498, juz 1). 



57. Bab: Kalung dan Gelang untuk Wanita, yakni Kalung yang 
Terbuat dari Wewangian 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah disinggung tadi) 

58. Bab: Meminjam Kalung 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

181,juzl) 



I28W Disebutkan secara maushul (bersanrhung) oleh Ibnu Sa'd di dsAamAth-Tkabagol, namun 
ada peibedaan mengenai matannya sebagaimana dijelaskan di dalam Adab Az-2qfafYa\. 
260 dan 262 (terbitan Al Maktabah Al Islamiyyah). 



Miilrhfachar!Bltohfli1liiIrh4*>i I 11 I 



59. Bab: Anting-Anting untuk Wanita 

* .-t i. * • * * * *f*' _-' * t. .-jSi t *i, * * "f .*' ' •. 't. -' 

oV bl Ji oo«* o** , j f '«-^ » ^ o*y' : u-^ o-i' J^-jj _vl f * 

'''' .. * * « 

•i**jk-j 

(720). (720) Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW memerintahkan 
mereka (kaum wanita) untuk bershadaqah, lalu aku melihat mereka 
meraih telinga dan leher mereka." 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan 
padanomor498,juz 1). 

60. Bab: Gelang untuk Anak-Anak 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1001, juz 2) 

61. Bab: Laki-Laki yang Bertingkah Menyerupai Wanita dan 
Wanita yang Bertingkah Menyerupai Laki-Laki 

(Haditsnya Ibnu Abbas yang akan dikemukakan setelah ini) 



62. Bab: Mengeluarkan Laki-Laki yang Bertingkah Menyerupai 
Wanita dari Rumah-Rumah 



j&> & ca£*ii S (Jit 'ji :j*i ^L^ ,j_a j-t -yyat 

* * + * + + * 

C.CJL Jli-^l ^> ^4-i^Jl : ^}j LsO) *^~^ u — * o!>U-j — lJIj 
:Jl5 ,*SJj-j ^» *,j»y*j*-\ :Jlij t(Jli-^!b f.lUl j^ cA^x — i*Jlj 



^lni bagian dari haditsrtya yang telah dikemukakan secara maushid pada juz 1, kitab 13 
DuaHariRaya,bab]9. 



p7n — MukhtasharShahihBukhari 






2283. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Nabi SAW melaknat 
kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang 
bertingkah seperti laki-laki (dalam riwayat lain: kaum laki-laki yang 
bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti 
laki-laki), dan beliau bersabda, 'Keluarkanlah mereka dari rumah- 
rumah kalian.' Lalu Nabi SAW mengeluarkan Fulan, dan Umar 
mengeluarkan Fulan." 

63. Bab: Menggunting Kumis 

„fl 11./ ■ *. tl ** *' ■ " ■ * + . J f-v , ^ 

1286. 12 Ibnu Umar memendekkan kumisnya sehingga tampak 
putihnya kulit. 

1287. 1287 Dia memotong kedua ini. Yakni antara kumis dan 
jenggot. 



,M6 Al Hafizh mengatakan: Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abu Bakar Al 
Atsram dari jalur Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dia mengatakan, "Aku melihat 
Ibnu Umar memendekkan kumisnya sampai tidak meninggalkan sedikit pun darinya." 
Ath-Thabari mengeluaikan dari jalur Abdullah bin Abu Utsman: "Aku melihat Ibnu Utnar 
memotong kumisnya yang atas dan yang bawah." Ini membantah penakwilan oiang yang 
menakwilkan atsar Ibnu Umar bahwa yang dimaksud adalah menghilangkan bagian yang 
ada di ujung bibir saja. 

Saya katakan: Tapi Umar bin Abu Salamah dha 'if, sementara Abdullah bin Abu Utsman, 
telah meriwayatkan darinya Syu'bah dan yang lainnya sebagaimana disebutkan di dalam 
Al Jarh wa Ai-Ta 'dil (2/2/1 1 3) tanpa menyebutkan kritikan maupun pengesahan. Namun 
Ath-Thahawi mengeluarkannya di dalam Syarh At Atsar (2/334) riari jalur-jalur lainnya, 
darinya, salah satunya shahih, yaitu dengan lafazh al ihjaa (memendekkan), dia 
menatnbahkan pada dua jalur lainnya: kaana yantijuhu (mencabutnya). 
Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunannya, (1/151) dari Syurahbil bin Muslim Al 
Khaulani: Bahwa dia melihat lima orang sahabat yang memotong kumis mereka termasuk 
bagian yang berada di ujung bibir. Dia pun menyebutkan mereka, di antaranya: Abu 
Umamah dan Al Miqdam bin Ma'dikarib. Sanadnya shahih. 

IM * Disebutkan oleh Razin di dalam Jomi"nya dari jalur Nafi\ dari Ibnu Umar. Al Baihaqi 
juga mengeluarkan yang serupa dengan itu. Demikian yang dikemukakan di dalam Al 
Fath, 



MiiLtitadiai-Clialiililtiikhari I TO I 



yJl c-**- :<up ^ljj jj) :^ijj 0jij * ^\ ^ -r\At 

* * ■ ■ • £ J 4 S J J 

tjijb^u-^i} tOl£?Oi iĕ^kiji jjt ^^-w.i- y (.^j^J*- *'j — UaJi (:Jj — Sj 

.(-jjLiJl ^yaijj tjUis>Sfl *JLS5j iJaj^ »J*£j 

2284. Dari Abu Hurairah dalam suatu riwayat 58 : (dalam riwayat 
lain darinya: Aku mendengar Nabi SAW bersabda,) "Fitrah itu ada 
lima, atau lima dari Jitrah: Khitan, mencukur bulu kemaluan, 
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menggunting kumis." 

64. Bab: Memotong Kuku 

'# :Jl5 & ^il Sj*j of itg£ 'J^ J\ j— Z> 2—ili ^_i -XYAo 
* ' * >~ 

.<_jjQJl c/**} tj^i^ J* (**^0 t^UM jli~ So^kiJl 

2285. Dari Nafi\ dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Termasuk fitrah adalah: Mencukur bulu kemaluan. 
memotong kuku dan menggunting kumis" 



£*T>lil Ijite :Jli iyi^> J\ £. *& ^_* -Yl A"l 
\yue-\j iL,j\jJii\ Ij5^jI :5jIjj *<*j) 'i-jj\j^\ ljj&-lj ,_^«JlJI Ijj — »3 

J"f 1'. •*'- ^° t 1' ' - "^ "-*.**#' |-|" JJfl l- l^' 

2286. Dari Nafi\ dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Selisihilah kaum musyrikin. Biarkanlah jenggot dan 
pendekkanlah kumis" (dalam riwayat lain: Pendekkanlah kumis dan 
biarkanlahjenggot). 



Ini bentuk ungkapan Ar-Razi: "Rasulullah SAW bereabda" atau serupanya. 



80 I — MukhtasharShahihBukhari 



Adalah Ibnu Umar, apabila hendak peigi haji atau umrah, dia 
menggenggam jenggotnya, lalu lebihnya (selebihnya dari 
genggamannya) dia potong. 59 



65. Bab: Membiarkan Jenggot 



.^(o^^:<^) 



'Afau (Qs. Al A'raaf [7]: 95): Mereka bertambah banyak, dan 
harta mereka bertambah banyak. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits sebelum ini). 
66. Bab: Tentang Uban 



:J15 ^ijc- J J^ jj> ^j) ^l Ji-. :Jl3 ojU ^ -YTAV 






^j tL-.akj Ci aJCj U aJ) : JUi ?^ (-31 <J&a*- jp (L~jl cJl — '** 



^ ^ -* ** ^^ 



2287. Dari Tsabit, dia menuturkan, "Anas ditanya (dalam jalur 
Muhammad bin Sirin, dia menuturkan, 'Aku bertanya kepada Anas:) 
tentang semir Nabi SAW? Dia pun menjawab, '(Ubannya) tidak 
sampai (perlu) untuk disemir. Jika mau aku bisa menghitung rambut 
putih pada jenggotnya.'" (Karena tidak banyak). 



w Atsar Ibnu Umar ini dikeluarkan juga oleh Malik di dalam Al Muwaththa (1/353) dari 
Nafi': Bahwa Abdullah bm Umar, apabila bercukur ketika melaksanakan haji atau umrah, 
dia memotong dari jenggot dan kumisnya. Abu Daud dan yang lainnya telah 
meriwayatkan dari Marwan bin Salim Al Muqafla': Aku melihat Ibnu Umar 
menggenggam jenggotnya, lalu memotong yang selebihnya dari genggaman itu. Namun 
Marwan ini ttdak masyhur. Untuk lebih jauhnya, silakan merujuk hadits nomor 2355 dari 
kitab Adh-Dha 'ifah (Abu Daud), karena itu cukup penting. 

Catatan: Pengarang mencantumkan hadits ini pada bab ini mengundang catatan, karena 
bila dicantumkan pada bab berikutrrya akan tarnpak lebih tepat. Lihat Al Fath, yang mana 
Al Hafizh telah memberikan beberapapenafsirannya. Wallahu a'lam. 



MiilrhtoiliiirKhahihRnlrhari I 81 I 



f' J\ J^ J^'J ^ti ^y J. & -a> Jl Ol^ ^ -UAA 

* + * * ** + + 

t^i jl jIp OCJ^I LjO>1 lil OlTj t$jg& j-3l jii ^» j*Ji 4J 4^a5 

^^ *» *» ^O *» .H * + £ 

J ■ « £ ^ . * ■ * ■ ■***-'■ * * 

\}Jm £]l cJr^-li tOl* fl JLp cJ£o :Jli <ui ij}f-\ Jj^ ^»}) 



.(Ljva^ ^> ^3 



J^ a* 



2288. Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dia menuturkan, 
"Keluargaku mengutusku kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW 
dengan membawakan secangkir air -Israil mengisyaratkan tiga jari 60 - 
dari perak 61 yang di dalamnya terdapat rambut Nabi SAW. Biasanya, 
bila ada seseorang yang terkena *ain atau sesuatu, dia mengirimkan 
baskom kepada Ummu Salamah. Lalu aku perhatikan ke dalam 
lonceng 62 lalu aku melihat rambut yang memerah. 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, "Aku masuk ke 
tempat Ummu Salamah, lalu dia mengeluarkan kepada kami dari 
rambut Nabi SAW yang telah disemir.") 6 



67. Bab: Menyemir Rambut 

Sl ^C^O >J& k :ft f-3t JU :JV5 *& i^i J & -TTA* 

• * -ti' • ■.'■'•* 



60 Yakni yang berukuran kecil. 

61 Dalam redaksi AI Bukhari ada kalimat yang tidak dicantumkan, yaitu: "lalu dia 
membawakan wadah seperti lonceng". 

a Yaitu wadah yang bentuknya seperb" lonceng (toples) untuk menyimpang sesuatu. 

63 Ahmad menambahkan (6/296, 319, 322): "dengan inai dan katam". Sanadnya sesuai 
dengan syarat Asy-Syaikhani. Ini lebih utama daripada ucapan Anas, bahwa beliau tidak 
pemah menyemir, sebagaimana yang dikemukakan pada juz 2, kitab 6], bab 23, hadits 
1515. 



82l — MukhtasharShahihBukliari 



2289. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, 'Sesungguhnya kaum yahudi dan nashrani tidak menyemir 
rambut, maka selisihilah mereka. m 



68. Bab: Rambut Keriting 

m J ^iiiij jaj pi tt *Ja oir :jis * u-1 j-fc -m. 

* ' ^ * 

.jj-iSJl Ja*-i il)l5j i*_> «Jju jT 

p_> $1 y» o_r jii sx* ^J o* J*j o* "/ ^ J* _y ^-ij) 

(OJUU j\ »J 4SfjJl ^j-*-- ^T-JtJjUl 



2290. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Nabi SAW kedua tsuigan 
dan kakinya besar. Aku belum pernah melihat yang seperti beliau baik 
sebelum maupun setelahnya. Telapak tangan beliau juga lebar." 

(Dalam riwayat lain darinya atau dari seorang laki-laki dari Abu 
Hurairah, dia mengatakan, "Nabi SAW kedua kakinya besar dan 
berwajah ganteng. Aku belum pemah melihat yang seperti beliau 
setelahnya.") 

j&\ iki ft f-3i bir : _*i _£ _; ^a y i__i t^__uf ^—ij -vy y 

.<0 V£~£> o-bu jl «J tr_«JLaJlj 

(721). Dalam riwayat mu'attaq dari Anas: Bahwa Nabi 
S AW kedua kaki dan tangannya besar. 



^"Disebutkan secara maushul oleh Al Isma'ili dan Ya*qub bin Suiyan. Dikeluarkan oleh At- 
Tirmidzi dan Al Hakim, dan keduanya menrAa/ii/ikannya, dari hadits Ali RA, dan ada 
beberapajalurdarinyayangdisebutkandidalam^/A/tomarf(l/89, 96, 101, 116, 116-117, 
127, 134 dan 151). 



Mnl/htnch «w Chahih Dnlrhnn I Ol 



(722).* 7221 Dalam riwayat lain darinya, atau dari Jabir bin 
Abdullah: Nabi SAW kedua tangan dan kedua kakinya besar. Aku 
belum pemah melihat yang menyerupai beliau setelahnya. 

69. Bab: Mengepalkan Rambut (Gimbal) 

.|j-li jj§^ 4)il Jjl-j cJlj lui :Jj^ 'J*s- 'J>\ 

2291. Dari Umar RA, dia mengatakan, "Barangsiapa 
menganyam rambut , maka hendaklah dia bercukur, dan janganlah 
kalian menyerupai pengempalan (gimbal)." Ibnu Umar mengatakan, 
"Aku pemah melihat Rasulullah SAW dengan rambut dikempalkan." 

70. Bab: Menyibak (Membelah Rambut Kepala) 

71. Bab: Rambut Kepang 

72. Bab: Jambul 

*.- t ... * *f '.. 



Jj^ «jL jjp o^l «jL ^ ^ Jl (j** 3 »- ^ rtjil jl-p j — p -TT^Y 

U* 1 LS^ *» ^ 1 UJ>-J ^^^ : ^ W -/** O* 1 £**" *' :aHI ^ 

j£. lil :Jli c&l jl£ G jliti Y£_jiil Cj :^Ji5 :^l jl£ JLS .pS 

- ^i J #^ ■ ^T *" i **. i • i ^ i ^ *" I *"* i *" ' -' -". i ^* i ^ -" l^ ^ * * ll 

Jl <0it JL-P LJ jLiU ,L\* L»j UA Uj C0y<-i Lj* L* ilj Jj ^--.a 11 



^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, di dalam 
sanadnya terdapat Abu Hilal, namanya Muhammad bin Saltm Ar-Rasibi, dia perawi yang 
shadug, namun ada kelemahan pada haralarjnya. AI Hafizh mengatakan, "Maka 
keraguannya juga tidak berpengaruh." 

64 Yaitu mengepang atau menggelung. 



I 84 | — MukhtasharShahihBukhari 



itSjil V :J13 ?f%Jfj ^jUJU :*»l j£*J JJ .<u*lj !pi*-j *^ — <&£ 
V5Ul! LiiJlj CaiJl W :JUi t-Gjjlij :4i)l jlI^ JlJ .,JU!l : Jt» iJ&i 



■ *■ ^ 



.Uij lii <u-f, ji iUJ^j 

2292. Dari Ubaidullah bin Hafsh, bahwa Umar bin Nafi' 
memberitahukan kepadanya, dari Nafi' maula Abdullah: Bahwa dia 
mendengar Ibnu Umar RA mengatakan, "Aku mendengar RasuluIIah 
SAW melarang membuat Jambul." Ubaidullah berkata, "Aku 
bertanya, 'Apa itu qaza *?* Ubaidullah mengisyaratkan kepada kami, 
dia berkata, 'Yaitu mencukur rambut anak dengan meninggalkan 
rambut di sebelah sini dan di sebelah sini.' Ubaidullah menunjuk pada 
ubun-ubun dan kedua sisi kepalanya. Lalu ditanyakan kepada 
UbaiduIIah, 'Anak perempuan dan anak laki-laki sama?' Dia 
menjawab, 'Tidak tahu.' Demikian yang dikatakannya, 'Anak laki- 
laki.'" UbaiduIIah berkata, "Aku mengulangnya, dia pun berkata, 
'Adapun memangkas rambut depan (membuat poni) dan rambut 
belakang, maka itu tidak apa-apa, akan tetap qaza adalah 
membiarkan rambut di tengah kepala, sementara di bagian lainnya 
tidak ada rambutnya (yakni dicukur), begitu pula sisi kepalanya 
bagian sini dan sini.'" 



73. Bab: Istri Memakaikan Minyak Wangi Pada Suaminya 
dengan Tangannya 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

padanomor 734, juz 1) 

74. Bab: Memakaikan Minyak Pada Rambnt dan Jenggot 

(Haditsnya adalah hadits yang disinggung tadi) 



MukhtasharShahihRnkhari — nTI 



75. Bab: Bersisir 



(Haditsnya adalah hadits Sahl yang akan dikemukakan pada kitab 79. 

Minta Izin, bab 11) 



76. Bab: Istri Haid Boleh Menyisir Rambut Kepala Suaminya 
77. Bab: Menguraikan Rambut 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 108, juz 1) 

78. Bab: Tentang Misik 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada nomor 887, juz 1 ) 

79. Bab: Minyak Wangi yang Dianjurkan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

padanomor734,juz 1) 

80. Bab: Orang yang Tidak Menolak Minyak Wangi 



2293. Dari Tsumamah bin Abdullah, dari Anas RA: Bahwa dia 
tidak menolak minyak wangi, dan dia menyatakan, bahwa Nabi SAW 
tidak menolak mhiyak wangi. 



86 I — MukhtasharShahihBukhari 



81. Bab: Bedak Parfum 

(Haditsnya adaiah bagian dari hadits Aisyah yang disinggung tadi) 
82. Bab: Merenggangkan Gigi Untuk Kecantikan 



(Hadits Abdullah bin Mas'ud yang telah dikemukakan pada nomor 

1983, juz 3) 



83. Bab: Menyambung Rambut 



* ^ ■ ****** * Jtf* - 9 +* 9 ** a £ • , 9' 9r *■ O ■*■ •jum J # 

- ' ' * - * ' ' * 

* r * * * * * " . * ' 

" ^S^ t' .*" 1 ■.*'■*' *• li l* ' * ' 3* ' ' - ' ■ I * * ' 

yti ^ 4*a* JjLJj— J^jjy j-*j j~-»*' (_5^ j**j tv- f* — p JL^ — ^ 
* ' * * 

.*., '* ^ .1 r i .*•*?. '■• ? 



c-*— ?»^3LJp ^i [u Vt ***-Ji J*i y :-^r-j^ ■** ^ — ^ 

^- m* m* r* m* * 

jp- Jsjl^r-l >i cu^JLa UIj :J^_j teii Ji^ ^p ^^ $$ <&! Jj—j 

a * * ., . ., '.' a 

.-_&jL-j eJUb Jl*jI 

. ^ • . tf .» -» ^ . r* *• e* *>■ m ° ** 

^ oy/ i JLX*. ^jl ^J 4j_*Lv» ^ jj : J13 u--JI ^ -a-*— Jdyk ^j) 

#*■ ** *? ** *•***+'** 

3- * ~- t*J {+ * *> ** * ^ ■ ._ 

°^^ i** ti* " " * ****** ' ' * i * i "i *** i ' ' *■*»***•■■'' t^' ** i. r 
C-£ L« :Ju t.j*£ ^y «uS TTj^-W tuJx*v* iL£*Jj 4>JJ ^pM oJUJl [ 
* * ^ # ^ ^ 

(j^ -OJ^ 11 ) :oL> — *» l^ 31 J i ^^ 1 j£- ,JL * J*^ ,Jb ~' L^U <-Sjt 

2294. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia 
mendengar Mu'awiyah bin Abu Suryan pada musim haji, ketika dia di 
atas mimbar, dia mengatakan -sambil meraih rambut penyambung 
yang dibawa seorang pengawal-, "[Wahai warga Madinah 4/149], 
dimana para ulama kalian? Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
telah melarang yang seperti ini, dan betiau bersabda, 'Sesungguhrtya 

MnkhlasharSluihihRnkhaH — I K7 I 



Bani Israil binasa ketika kaum wanita mereka menggunakan ini.' 

(Dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dia menuturkan: Mu'awiyah 
[bin Abu Sufyan 4/153] datang ke Madinah, yaitu kedatangannya 
yang terakhir, lalu berpidato di hadapan kami, kemudian dia 
mengeluarkan seikat rambut, lalu berkata, "Aku hanya mengira 
[bahwa] tidak seorang pun yang melakukan ini kecuali orang yahudi, 
karena Nabi SAW telah menyebutnya 'pemalsuan'." Yakni yang 
menyambung (dalam riwayat lain: penyambungan) rambut. 



ilL^JLSj^ al^Ji &\ 'JA :Jli ^ih ^ 4$> i'}')> ^.J °j—* -v\r 

-* m * ' • 

(723). (723) Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan 
wanita yang minta disambungkan rambutnya, serta wanita yang 
mentato danyang minta ditatokan" 

i* i • * ^ ii • ■ ' -r* r *i • r "j ^ y*^ ■ ■ . ^ ■ ■ ■ ^ *j u _ 

4»l Jj-j Jl o fr U- elyil ol :qg$ jSo ,jI *^-4 ft U-i Jt -Yt^o 
V*a^ 1 :*?jj 1/j) <-Sj^ QjC"I (^ t^l o^ol ^l :cJUi m 

2295. Dari Asma* binti Abu Bakar RA: Bahwa seorang wanita 



(7Z3, Ini dicantumkan di dalam kitabnya secara muallag, karena dia mengatakan: Ibnu Abi 
Syaibah mengatakaji ... Abu Bakarbin Abu Syaibah telah mengeluarkannya di dalam^/ 
Mushannaffen At Musnad dengan isnad yang disebutkan di dalam kitab ini. Disebutkan 
secara maushul (bersambung) oleh Abu Nu'aim di dalam Al Mustakhraj dari jalumya; 
Dikeluarkan oleh Al Isma'ili dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dengan isnad kitab ini 
juga. Utsman ini adalah saudaranya Abu Bakar, keduanya termasuk guninya pengarang. 
Wallahu a'lam, maka yang beliau maksud dari keduanya ini. Imam Ahmad 
menguatkannya (mutaba'ah) di dalam Al Musnad (#339), di dalam snadnya terdapat 
Fulaih, yaitu Ibnu Sulahnan yang ada kelemahan pada haralannya, namun ada jalur 
lainnya dari Abu Hurairah mengenai tato yang dikemukakan pada nomor 2297, dan jalur 
ketiganya telah dikemukakan pada kitab 76 Pengobatan, bab 36. 



88| — MukhtasharShahihBukhari 



datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku 
telah menikahkan putriku, lalu dia menderita suatu keluhan 65 (dalam 
riwayat lain: cacar 7/63), sehingga rambutnya rontok, sementara 
suaminya menganjurkanku, apa boleh aku menyambung rambutnya?' 
Maka Rasulullah SAW mencela (dalam jalur lain: melaknat) wanita 
yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan 
rambutnya. 



+ .» -* a * ■ *■* ■ *■* * 

— ■" ** tl *»**l' B * *" <■ ' • -*• \t* ■■** "l^tl^ *■ l ■ **■ ll"*" «» I i' li 

* f * + * f m+ * 

.JiSui yj Jiiii :Jil5 Jli} .(ir/ 

2296. Dari Nafi\ dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan 
wanita yang minta disambungkan rambutnya, serta wanita yang 
mentato dan wanita yang minta ditatokan." (dalam riwayat lainnya: 
yang meminta ditatokan 7/63). Nafi* mengatakan, "Wasym dilakukan 
pada gusi." 66 

84. Bab: Orang yang Mencabut Bulu Alisnya 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1983, juz 3) 

85. Bab: Orang yang Rambutnya Disambung 

86. Bab: Orang yang Mentato 



65 Yakni penyaldt. 

66 Maksudnya, bahwa itu kadang dilakukan pada gusi. 



Miil^htachar Ch<ihih Rnl/hom I on 



87. Bab: Orang yang Minta Dibuatkan Tato 

:JLU }\& ijjj sl>L JS 'J :Jl3 & iJJ> J ^_t -YT IV 
* • „r »'•■'' *f "'t, »r •. * ii . da '^ii-* ^ * •*'i*i • *•*■* ■* °f 

^3 cJ*-— * :JlS ?cJu»Jl« li :Jli tcJc*l« lH !|^jl/j,JI ^«1 C :c-J— » 
*» ^ ^ ^ ^^ *• 

^} t^l_J V : J^i' 



2297. Dari Abu Hurairah RA, dia menuturkan, "Dihadapkan 
kepada Umar seorang wanita yang mentato, lalu Umar berdiri 
kemudian berkata, 'Aku bertanya dan menyumpah kahan dengan 
nama Allah! Siapa yang telah mendengar dari Nabi SAW mengenai 
tato?*" Abu Hurairah melanjutkan: "Maka aku pun berdiri lalu 
berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Aku pemah mendengar.* Umar 
berkata, 'Apa yang engkau dengar?* Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, 'Janganlah mereka mentato danjangan pula minta ditato™ 

88. Bab: Gambar 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Thalhah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 390, juz 2) 

89. Bab: Siksaan Bagi Para Pembuat Gambar Pada Hari Kiamat 

(jVj iJ^J Ji jC-j j6 ,«» ii/s~* ^* ->" :J^ *»— —* o — * ~tt^A 
■ J>«j ® («3i c.«.«I- : Jli — il jlp c-*~l< : JUi tJJ—i Aii^ _ — i 



^ ^ 



2298. Dari Muslim, dia menuturkan, "Kami sedang bersama 
Masruq di rumah Yasar bin Numair, lalu dia melihat gambar-gambar 
makhluk hidup di berandanya, maka dia pun berkata, ' Aku mendengar 



90 I — MukhtasharShahihBukhari 



Abdullah 67 mengatakan, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
'Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari 
kiamat nanti adalah para tukang gambar"* 

^ii 01 :J15 S & Sj^j 01 itgg 'J^ 'J & jlp ^_t -TY^ 

i * f *'i 'ii'-' Tv / '1 -*i'-ti '• * *• *"■ ** "^ ii •* ' J "> -■ 
1j*»-1 :*-£> Jt-aj [T^A/A jj t*»uiJ1 {■jj 0jjJl*j jj-«ajl o-*-* 0j*w2j 

.jtiaJL*- U 

2299. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar- 
gambar ini akan disiksapada hari kiamat nanti [dan 8/218] dikatakan 
kepada mereka, l Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu. '" 



90. Bab: Menghancurkan Gambar 

Lui 4irf ^j il^ jSsi J m ^Jk 01 :oJb- iggs 4-iJU ^ -Tt» ♦ 

*»^ + + + 

.-ulajtj ^|| t_JCaJ 4J 

^ ^ <* -" 

2300. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW tidak membiarkan di 
dalam rumahnya ada salib kecuali beliau menghancurkannya. 

ij\'j i&JuJb IjlS 1'Jl'J* ^jI « _iio :Jli is-jj- J ^p -YT« ^ 
:^ 4j)l Ju] :Jjij ^ Ai Sj>*j tiJu^I- : Jii tjjW ijj^ li^pl 

J * * *iv ^ J •' **.»* ' s .* ** * r 

Ijii^JIj V*" \y&Q* t L5**^-~ J^i s-** Cr** <•-'—'' Cr*J [^ ^ A/A 



.* . 

.8 P 



2301. Dari Abu Zur'ah, dia menuturkan, "Aku masuk ke dalam 



Yaitu Ibnu Mas'ud. 



MukhtasharShahihRiikhari — 1 91 I 



sebuah rumah di Madinah bersama Abu Hurairah, lalu dia melihat di 
atasnya terdapat seorang tukang gambar yang sedang menggambar, 
maka dia pun berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, '[Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 8/218] 'Siapakah yang 
lebih ihalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku. 
Cobalah mereka menciptakan sebutir biji saja. dan cobalah mereka 
menciptakan sebutir biji sawi"' 



»*, *', ,-.,-''' 

Ll lj IkT-iii «Jajl ijj ^J^- 4jJ0 Jl-i» s& ^ jy) &* »—j — TT» Y 



.CWl ^j^. :Jl3 ?jjp Jiil Jj— j °y aSmJ- f.(3i '°jT/* 

2302. Kemudian dia minta sebaskom 68 air, lalu membasuh 
kedua tangannya hingga ketiaknya. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu 
Hurairah, 'Apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW?' Dia 
menjawab, 'Itu adalah batas putih.'" 69 



91. Bab: Gambar-Gambar yang Dihancurkan 

J ******** * , * * m * ", 

*J^U5 (v iTyji c-il^ :jj> <-»}) l^i J 5^ J* J f i^_ji 
[^a/v —> >LJ| Jj£ p 1*4*3 ^S^] ® & Sj—^'j °0 *— il* 
1>J :Jl*j <(*»>» «^l Jl ^l» :l5^1 Ji>Jl i/j) tASc_ft 
^jiJl :^'ljj ,Jj) Jtl jlkj Oy»Cij ^i-^ 1 ^ 1 ^- 1 fji M-** ,j-wl ^ 1 

" - JJ lS*J) -u* J J' a3L-.j oUji5w3 :cJVi ■(jj- aJ ' dJjb ^JjJ*^ 

* + + * * +■* 

.(i ■ A/r <-*^-«- ,_r***-! ^-W 1 ls* tol>J tjj-Pj^- 4> *^-»>XrftJu 



68 Yaitu bejana seperti mengkuk besar yang tetbuat dari batu atau lainnya. 

69 Tampaknya dia tneneruskan perkataan sebelumnya mengenai bersuci, yaitu tentang 
bagian yang akan menjadi punh (di hari kiamat nanti) karena bekas wudhu. 



92 I — MukhtasharShahihBukhari 



2303. Dari Aisyah RA: Ketika Rasulullah SAW kembali dari 
suatu perjalanan, saat itu aku telah memasangkan gordeng milikku 
pada lemari rumahku, di dalamnya (dalam jalur lain: Aku 
menggantungkan 70 tirai yang di dalamnya) 71 terdapat gambar-gambar 
makhluk hidup. Ketika Rasulullah SAW melihatnya [rona wajahnya 
berubah, lalu beliau mengambil tirai itu, kemudian 7/98] merobeknya, 
(dalam jalur lain: lalu menyuruhku untuk menanggalkannya, maka 
aku pun menanggalkannya), dan beliau bersabda, 'Manusia yang 
paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang 
yang menyaingi ciptaan Allah.' (dalam riwayat lain: orang-orang 
yang membuat gambar-gambar ini)" Selanjutnya Aisyah berkata, 
"Lalu kami membuatnya menjadi sebuah atau dua buah bantal duduk 
(dalam riwayat lain: Lalu aku menjadikannya dua buah bantal duduk. 
Lalu keduanya di tempatkan di dalam rumah, dan beliau duduk di atas 
keduanya 3/108)." 



92. Bab: Orang yang Tidak Suka Duduk di Rumah yang Ada 

Gambarnya 



93. Bab: Makruhnya Shalat di Tempat yang Ada Gambarnya 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 

202,juzl) 



94. Bab: Malaikat Tidak Akan Memasuki Rumah yang Ada 

Gambarnya 



J>. *4* £A'j *Joi* S fJli '-&j :Jl* S^ $ o—* -tt- 1 
Jlii tJbcj £ «I)l l^i t«lili cJbS» ^Jl £^*J c|| ^3\ Js> Jt \\ 



70 Muslim menambahkan (6/158) dan Ahmad (6/85, 208): "di atas pintuku". 

11 Muslim dan Ahmad menambahkan: "Di dalamnya ada kuda-kudaan yang bersayap" Al 
Khathabi mengatakan, "Dumuk adalah kain tebal beludru, bila dihamparkan maka 
menjadi alas (tikar), dan bila digantungkan maka menjadi tirai (gordeng)" 



MiikhtasharKhahihRiikhari — I <tt I 



.t—iS" *V j i'jye <us l^j Js^-J^ ^/ Uj :<t) 

2304. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan, "Jibril telah berjanji 
kepada Nabi SAW (untuk menemuinya), namun dia terlambat datang, 
sehingga hal itu terasa berat oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW keluar, 
kemudian berjumpa dengan Jibril, lalu beliau pun mengadukan hal 
yang dirasakannya, maka Jibril berkata kepadanya, 'Sesungguhnya 
kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan 
tidak pula yang di dalamnya terdapat anjing.*" 



95. Bab: Orang yang Tidak Mau Memasuki Rumah yang Ada 

Gambarnya 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 995, juz 2) 
96. Bab: Yang Melaknat Pembuat Gambar 



(Haditsnya adalah hadits Abu Juhaifah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1054, juz 2) 



97. Bab: Barangsiapa Membuat Gambar, Maka Pada Hari 

Kiamat Nanti Dia Dituntut untuk Meniupkan Ruh padanya, 

Padahal Dia Tidak Akan Mampu Meniupkannya 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 049, juz 2) 

98. Bab: Membonceng Pada Binatang Tunggangan 
(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 878, juz 3) 



94 I — MukhtasharShahihBukhari 



99. Bab: Menunggangi Binatang Tunggangan Bertiga 

(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 836, juz 1) 

100. Bab: Pemilik Binatang Tunggangan Membonceng Orang 

Lain di Depannya 

,*J jjIj jl il AjUJI j-Uaj j?-l 4jUJ1 i_o-Utf :*-f^"; Juj -\ YAA 

1288. ,28S Sebagian mereka mengatakan, "Pemilik binatang 
tunggangan lebih untuk mengendalikan tunggangan, kecuali bila 
(yang diboncengnya) diizinkan (untuk mengendalikannya)." 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang disinggung tadi). 

101. Bab: Membonceng Orang Lain di Belakang 

(Haditsnya adalah hadits Mu'adz yang akan dikemukakan pada bab 
81. Penggugah hati, bab 35) 

102. Bab: Wanita Membonceng di Belakang Laki-Laki 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1234, juz 2) 

103. Bab: Terlentang Sambil Menumpangkan Sebelah Kaki di 

Atas Kaki Lainnya 

(Haditsnya adalah hadits Abbad bin Tamim yang telah 
dikemukakan pada nomor 25 1 , juz 1 ) 



1188 Yang dimaksud sebagian mereka di sini adalah Asy-Sya'bi; Disebutkan secara mauskul 
(bersambung) oleh Ibtiu Abi Syaibah darinya. Dan adalah shakih riwayat marfu ' dari 
hadits Buraidah RA, dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini juga 
dikeluarkan di dalam Al Irwa ' (487) dan Al Misykat (39 1 8). 



MukhtasharShahihBukhari — 1^1 



78. KITAB ADAB (ETIKA) 



1. Bab: Berbuat Kebaikan dan Silaturahmi, serta Firman Allah 

Ta'ala, "Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada 

dua orang ibu~bapaknya, n (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 8). 



(Haditsnya adalah hadits Abdullah bin Mas*ud yang telah 
dikemukakan pada nomor 282, juz 1 ) 



2. Bab: "Siapa Orang yang Paling Berhak Mendapat Perlakuan 

Baik?" 



l; : jui A k Sj^j J\ ^j l& :jvi & .'£- J ^ -rr . o 

fy p : Jli .iilf :Jli ?^;i^ ^ ^i ^i ^ liti Sj-^j 

.3j!f : J« ^ ^ :J^ -iii' : J» ^ ^ : ^ -^' : ^ 

2305. Dari Abu Huiairah RA, dia menuturkan, "Seorang laki- 
laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah! 
Siapa orang yang paling berhak mendapat perlakukan baikku?* Beliau 
menjawab, l Ibumu? Orang itu bertanya lagi, 'Kemudian siapa?' 
Beliau menjawab, '/6«mw.' Orang itu bertanya lagi, 'Kemudian 
siapa?* Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang itu bertanya lagi, 
'Kemudian siapa?* Beliau menjawab, 'Ayahmu"' 



3. Bab: Tidak Boleh Berjihad Kecuali dengan Seizin Kedua 

Orang Tua 



(Di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
pada nomor 1 3 14, juz 2) 



Miikhfosh»rShahihRukhari — I 97 I 



4. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mencaci Kedua Orang Tuanya 



• 



*j* 01 :& Jil Jj-j Jl» :Jlitt^ jj^ J> J*t jlp ^__p -Yt»1 

*» *» * + * + 

Z\ LiTj 4 itf U4 s£> tf J^> U*' : Ju ?4^a»i j^S_)i 

.[<A\ l_— "**] 

2306. Dari Abdullah bin Amr RA, dia mengatakan, "RasuluHah 
SAW bersabda, 'Sesungguhnya, dosa besar yang paling besar adalah 
seseorang melaknat kedua orang tuanya. t Dikatakan, 'Wahai 
Rasulullah! Bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya?' 
Beliau menjawab, l Seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang 
lain itu mencaci ayahnya, dan dia juga mencaci ibunya, [lalu orang 
lain itupun mencaci ibunya].'" 1 



5. Bab: Dikabulkannya Doa Orang yang Berbakti Kepada Kedua 

Orang Tuanya 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor 1065, juz 2) 



6. Bab: "Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Termasuk 
Perbuatan Berdosa Besar" 



(T24).* 724 * Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar dari Nabi 



n Tambahan dari naskah Al Faih (1W403). Tambahan itii dicantumkaji dalam riwayat 
Muslim, Abu Awanah (1/55) dan yang lainnya. Hadtts ini dikeluarkan di dalam At-Tatiq 
Ar-Raghib (3/221). 

t7M) Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan secara maushtd 
pada kitab 88 Diperintahkannya Orang-Orang Murtad untuk Bertaubat, bab I . 



98 I — MukhtasharShahihBukhari 



SAW. 



.JaJljJl jjiij 4u Ji3l J=ij c^jL U^Jl : JUi ?^i j-p Js-i. 
.jjjJI SSl^i : JlS jf ijjjil Jy : Jli JjiCSA Jrt I&s2f VI : jUi 

.jjjil Sal^i :JlS iil ,_Ji jisTj :CJJi JlS 

2307. Dari Anas bin Malik RA, dia menuturkan, "Rasulullah 
SAW menyinggung tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang 
dosa-dosa besar. Beliau bersabda, 'Mempersekutukan Attah, 
membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua orang tua. 1 Lalu beliau 
mengatakan, 'Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang 
paling besarT Beliau melanjutkan, 'Perkataan bohong' atau 
'Kesaksian palsu. '" 

Syu'bah mengatakan, "Kuat dugaanku bahwa beliau 
mengatakan, 'Kesaksian palsu.*" 



7. Bab: Menyambung Hubungan dengan Orang Tua yang 

Musyrik 



(Haditsnya adalah hadits Asma* binti Abu Bakar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 1 84, juz 2) 



8. Bab: Wanita Menyambung Hubungan dengan Ibunya, 
Sedangkan Dia Telah Bersuami 



9. Bab: Menyambung Hubungan dengan Saudara yang Musyrik 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor455,juz2) 

MiikhtasharKhshihRnkhari — I 99 I 



10. Bab: Keutamaan Silaturahmi 



- - 1 I 1 - t* * * _"* 



Jf£t JJ*\ !dl Sj^j tf :J_i JB:* ^jj ^ i_p -tr.A 
.-J £ ^ 1 : $sl -^ 1 Ji-0 J- 5 * W -* *J -* :fj--i J-*> .*SiJi (c--^^- 

_- ^^ ^ 

tSlS^Jl ,jjp3 <S_&JI JU--J t\& aj _-j!-j V -Jii JL-i :& ,Jl J-« 

" ■" " ' J_rf*' ** ' " _S ^ 

.-JL>-lj J* OlT aJI_T : Jli .liji tf»-_j)l J-a^j 

^_" ^ *- _* 

2308. Dari Ayyub Al Anshari RA: Bahwa seorang laki-laki 
berkata, "Wahai Rasulullahj Beritahulah aku tentang amal yang akan 
memasukkanku ke dalam surga." Grang-orang berkata, "Mengapa 
dia? Mengapa dia?" Rasulullah SAW bersabda, "Dia punya 
keperluan" Lalu Nabi SAW bersabda, "Engkau menyembah Allah 
tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Engkau mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi. Biarkan dia" 
Tampaknya dia sedang di atas kendaraannya. 

11. Bab: Dosa Memutuskan (Hubungan Kekerabatan) 

&JI jW V :JjS. A *J\ ^ tf . J_J _*' ^ _> -TT . n 

2309. Dari Jubair bin MuthMm, bahwa dia mendengar Nabi 
SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan 
(hubungan kekerabatan)" 1 



73 Pengarang menarnbahkan "rahim" di dalam At Adab Al Mufrad (nomor 64) dan Muslim 
(8/8). 



100 i — MukhtasharShahihBukhari 



12. Bab: Orang yang Dilapangkan Reasekinya Karena Silaturahmi 



t +■ J a + • ,_ i „<* o^ t f » ^ 



«^ 'J* : J>C S <&t J^-j cl^ : Jli *&> SjJji ^l ^p -Yn • 

■*'* " i ^i , nf * I f ■* - r ** ■ t 1 * ■ i 

■ <*^-j Ai^aJL* dyl ^* Aj L^l| 0»j **jj t<* ^J *** ^:i ul 



^ *» y ^ 



2310. Dari Abu Hurairah RA, bahwa dia mengatakan, "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang senang 
dilapangkan rezekinya dan dikenang baik namanya hingga setelah 
ketiadaannya, maka hendaklah dia bersilaturahmi.'" 



13. Bab: Orang yang Menyambung (Hubungan Kekerabatan) 
Maka Allah Menyambungnya 



yj\ :ju m yii & m ^i & <*• ^-j* h-* -^ * 

+ + * + j *» + ■& 

2311. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "(Allah ber/irman,) 'Rahim adalah sebutan (dari Ar- 
Rahman), Barangsiapa menyambungnya maka Aku menyambungnya, 
dan barangsiapa memutuskannya maka Aku memutuskan-Nya.'" 

14. Bab: Rahim Itu Disambung dengan Penyambungnya 

* ' * % J " * f * — * ■* ■* 

lj*-J -(j^ll' ji*» ^ JL*i*^ t->l£S* _» '.jj*s- JlS— jjl Jl 01 :Jji 
.[l^U l^Ll :^i .li*L 1^1 ^j p'j^}] -VYo 



MnHitadiarKhnhihRiiUi-iri — Imi I 



» n ^ -*T J ■ ° f VI 

2312. Dari Amr bin Al 'Ash, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi SAW dengan terang dan tidak pelan, beliau bersabda, 
'Sesungguhnya keluarga ayahku 74 -Amr 75 mengatakan: Dalam kitab 
Muhammad bin Ja'far hanya putih (tidak ada tulisannya)- tidak 
termasukpara waliku, karena sesungguhnya waliku adalah Allah dan 
orang-orang mukmin yang shalih.'" 

(725). <72 J [Akan tetapi mereka memiliki rahim yang aku 
sambung dengan penyambungnya. Yakni: Aku menyambungnya 
dengan silaturahmi]. 

Abu Abdillah mengatakan: "Bi bilaahaa demikian yang 
dicantumkan. Sedangkan bi bilaalihaa lebih baik dan lebih shahih. 
Aku tidak mengetahui asal bi bilaahaa." 



15. Bab: Orang yang Menyambung Bukanlah Orang yang 
Membalas Silaturahmi 



*» + + 



<* ** + * * * 

2313. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 



14 Yakni keluarga Abu Thalib. Maksud penaiian ini adalah yang tidak memeluk Islam dari 
kalangan mereka. Al Hafizh mengatakan, "Kemungkinan yang dimaksud dengan keluarga 
Abu Thalib adalah Abu Thalib itu sendiri, seperti ucapan beliau kepada Abu Musa, 
'Sungguh dia telah dianugerahi seruling dari antara sending-seruling keluarga Daud.' 
Dan sabda beliau, 'Keluarga Abu Aufa.' Beliau menyebutkannya secara khusus, karena 
Abu Thalib adalah pamaimya sendiri dan saudara kandung ayahnya." 

15 Saya katakan: Dia adalah Ibnu Abbas, gurunya pengarang dalam hadits ini. 
t ^Tambahan ini mu'allaq menurut pengarang, dan telah disebutkan secara maushul 

(bersambung) di dalam kitabnya Al Birr wa Ash-Shilah, dan juga oleh Al Isma'ili di 
daiam MttstaMhrajnya dari jalur Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah, namun saya 
belum mengetahuinya. Tambahan ini berasal dari riwayat Abu Hurairah di dalam 
haditsnya. Dikeluarkan oleh Muslim (1/133) dan Ahmad (2/360 dan 5 19). 



^bTl — MukhtasharShahihBiikhari 



"Orang yang menyambung (tali silaturahmi) bukanlah yang 
membalas (dengan yang serupa), akan tetapi orang yang 
menyambung adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya 
terputus dia menyambungnya." 



16. Bab: Orang yang Menyambung Hubungan Kekerabatan 
Ketika Masih Musyrik Lalu Masuk Islam 



(Haditsnya adalah hadits Hakim bin Hizam yang telah dikemukakan 
pada nomor 1 156, juz 2) 



17. Bab: Orang yang Membiarkan Anak Kecil Orang Lain 

Sehingga Bermain Dengannya, atau Menciumnya atau 

Mencandainya 



(Haditsnya adalah hadits Ummu Khalid yang telah dikemukakan pada 

nomor 1339, juz 2) 



18. Bab: Kasih Sayang Terhadap Anak, Menciumnya dan 

Merangkulnya 



(726). (726) Tsabit mengatakan, dari Anas, "Nabi SAW meraih 
Ibrahim lalu mengecupnya dan menciumnya." 

0\S» l^ *fy J&r :"cii m ?Jii *• jj is^_ftp ^-p -tn t 



+ * * 



(7M) Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz ], kitab 23 
Jenazah, notnor 627. 



MiikhtaeharKhahihRiilrhari 1 1H1 1 



tC-i-_^J \zS\i J t[l^l* JST5 iJj] \^Z\ ^l' l^L — a* t[l — ib]] 
tU.2 1 «^^pl o-J^* ^" ,j£ O^ :<JLSJ tOJbx9 [££] iH lc^' J^-j — * 

2314. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia menuturkan, "Seorang 
wanita datang kepadaku bersama dua anak perempuan, dia meminta 
kepadaku, namun aku tidak menemukan [apa pun 2/115] padaku 
selain sebutir kurma, lalu aku memberikannya [kepadanya], lalu 
wanita itu membaginya kepada kedua anak perempuannya, [dan dia 
sendiri tidak makan darinya], kemudian dia berdiri lalu keluar. Lalu 
Nabi SAW masuk [kepada kami], maka aku pun menceritakan 
peristiwa tadi, beliau pun bersabda, l Barangsiapa mengurus sesuatu 
pada anak-anak perempuan ini, lalu dia bersikap baik terhadap 
mereka, maka kelak mereka akan menjadi pembatas dari api 
neraka.'" 



Sj* y i^Jl m & S^j J$ : Jli 4b l'j£ J 'cr^ -W ° 

* * j *jT * " "* + £ * j***T*j, 

'j* Xj& J OJ \9 _J jl JUi tUJU- ,e*-*3l ,j~>S>- J? £_J* jf' °^J 

Sf ^. :J15 ^ «ft 2hi &o 4\ 'M -^» ^- cJ5 1— *-J>J» 

^ ^ _* _» H* 

/ ** • ' fc I J ** • *" 

■*»*■> * <►*•> 



2315. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW mencium AI Hasan bin Ali. Saat itu sedang ada AI Aqra' bin 
Habis yang tengah duduk di sisinya, maka Al Aqra' berkata, 
'Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, aku tidak pemah 
menicum seorang pun dari mereka.' Maka Rasulullah SAW 
memandang kepadanya lalu bersabda, l Barangsiapa yang tidak 
menyayangi maka dia tidak akan disayang. '" 



dj% :JUi S ^il J\ [/Ji '&■ :cJB g* Sistt ^ -mi 



** #* 



lo4| — MukhtasharShahihBukhari 



ajuS ;> & \j 01 al ijd }f -m *Jb j£ .J4&' ci ?oCUji 

2316. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, "Seorang baduy datang 
kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Kalian mencium anak-anak?! Kami 
tidak pernah mencium mereka.' Maka Nabi SAW bersabda, l Aku 
tidak kuasa bila Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu."'' 

v4 ^ & ^ J^ r*i =J* 4& vi*5l u* _A* o* _lfnv 

_. 4 ^ **_-"'*'_■ &£ 

fl£ i , * ^ * ■" ' "" I " 1 - B ' ** *** i ' I* -* • * tl ** ■ I** ° I 

^**JI j W^ ^*-k*-j W c^AamJ LgjJb < k _JbnJ JU tc****-!' (j * olj ** 

4*-jl_b cJL^ Ojyl IS&$ ^Jl Lll JUi t4-£_i>jlj *<"K- 4l_C-alU 4_jJLi-l 

-i-jl -1)1 :JUi .4^1-J *_ 01 JLp jJL-J 'jj t^ :lllj ?jUjI ^J lijjj 



^ + * * * + r * * 



2317. Dari Umar bin Khaththab RA, dia menuturkan, "Sejumlah 
tawanan dibawakan kepada Nabi SAW, ternyata di antara para 
tawanan itu ada seorang wanita yang memerah susunya, bila dia 
menjumpai anak kecil di antara para tawanan, dia mengambilnya lalu 
mendekapnya di perutnya dan menyusuinya, kemudian Nabi SAW 
bersabda kepada kami, l Apakah menurut kalian wanita ini akan 
melemparkan anaknya ke dalam nerakaT Kami menjawab, 'Tidak. 
Dia mampu untuk tidak melemparkannya.* Beliau pun bersabda, 
'Allah lebih sayang terhadap para hamba-Nya daripada wanita ini 
terhadap anaknya.™ 

19. Bab: Allah Menjadikan Rasa Sayang (Belas Kasihan) Seratus 

Bagian 

A^ ' ^ .__ \ »"* _ _ ** ^ -" _ _T 

* ■ % + + \ -.^ i*J-5t li .■**-*■ ^ • -' li- -.-*•-* ' F ■ 



-il Jii- :Jji' & -5il Jji-j cJc*I- :JL» S^y* ^1 ^_p -VT\k 

_- .- V^ y - ^ A . -" •■ -" ^ 

* I I** _*l** ^* ** *!**' ^ * ll **' I '*' * I 4 1 _- < *l' " ** * * «■ *l *■** ■ * || 

4jL> L^-iLs- ^jj <uj-^JI j^Ls- -jil jl :-jIjj jj) tc .jft- 4 — JL- 4*_*-j — Jl 



* * ' ' 



Miikhtadiar&haliihl.iilrhari Hn-TI 



-'[* •* .. i. * * * " -' -'" - *'.* *«l' "?• 'I 1 **f\t - ' " * 

:4jIjj (-»j) Uja*- Oy— *J **~ J •■*- — -* O— — *V* i(\AV7Y ^ — *^j 

^ v * + + + * * 

0** t(5^lj C^-j iCljj ^j}) lk-lj tj* ,>jSfl .i Jjllj t(*^J 

* r f * -r r s *■ 

-i ** ■* .* .*■ t * i* " ■.." * ' -tl " ■ " " "•*" 'l " 1l "* ' l' " * * tl '* H ' 

oi V* 01 t*JUj ^jp Uyi>- 1/*^ 1 ^y (j>- <-i}**J' ^'J^ *y**» «^J^ 

'jA Ij~£> '*! <^J>-J\ J* A»l JU* (^JJl J^J ySl&l jU*J J &] .^vfl J 

jl3l ^ ^*-W' jU <- ,1 -&' ^ 3 jlp t^JJl J5y ^j/j-JI J£> jJj t^Jl 

.[\at7v 

2318. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, i Allah menjadikan rahmat itu seratus 
bagian, (dalam riwayat lain: Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 
pada hari diciptakannya menjadi seratus rahmat 7/183), lalu yang 
sembilan puluh sembilan (dalam riwayat lain: rahmat) Dia tahan di 
sisi-Nya, dan yang satu bagian (dalam riwayat lain: satu rahmai) Dia 
turunkan ke bumi. Dari bagian itulah para makhluk saling berkasih 
sayang, termasuk ketika kuda mengangkat kakinya dari anaknya 
karena khawatir menginjaknya. [Seandainya orang kafir mengetahui 
setiap rahmat yang ada di sisi Allah, tentulah tidak akan putus asa 
terhadap surga. Seandainya orang mukmin mengetahui setiap adzab 
yang ada di sisi Allah, tentulah tidak akan merasa aman dari api 
neraka 7/\83]: n 

20. Bab: Membunuh Anak Karena Khawatir Ikut Makan 

Bersamanya 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1847, juz 3) 

21. Bab: Meletakkan Anak di Pangkuan 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 132, juz 1) 



106 1 — MukbtasharShahihBukhari 



22. Bab: Meletakkan Anak di Atas Paha 

;J^oj *j cL*^--w2j *j i{£^* J* oJb*J ^jlP ^«oiJl «Aaajj caA>t3 ^^JLp 

.(YU 

2319. Dari Usamah bin Zaid RA: Bahwa Rasulullah SAW 
mengambilku lalu mendudukkanku di atas pahanya, dan beliau 
mendudukkan AI Hasan di atas pahanya yang Iain, lalu mendekap 
kami berdua seraya mengucapkan, "Ya Allah, kasihanilah mereka 
berdua, karena sesungguhnya aku mengasihi mereka. (Dalam riwayat 
lain: Cintailah mereka berdua, karena sesungguhnya aku mencintai 
mereka 4/214)." 

23. Bab: Tetap Menghormati Kesetiaan Termasuk Keimanan 76 

j£ ^> ti Si^l J^ o> d :cili t£$ ii^ilP j_* ~ YrY * 

^ 4»l Jj—j jS^ ĕj^J :Cljj ^yj) li^sTjy iill*l c-iS' —■ cjju- 

H" r* •" ** + m~ Mf ** m* * ** 

iSeJl ji C-4ri tij-i^ 01 4jj fljil JutJj t(\ OA/\ t^li *>jGj tl iu 






t[frCai-l \'fi*j **S\ "l^Jl «JLJ 4»! Jjl/, oti" 01 j t 



76 Saya katakan: Judul ini merupakan bagian dari hadits yang dinwayatkan oleh Aisyah 
juga. Dalam hadits tersebut disebutkan: Bahwa Nabi SAW mengatakan kepada seorang 
wanita tua yang disambut kedatangannya, "Sesungguhnya wanita tua itu biasa datang 
kepada kami keiika Khadyah masih hidup, dan sesungguhnya menghormati kesetiaan itu 
termasuk bagian dari keimanan." Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ini dikeluarkan di 
dalam Ash-Shahihah pada 216. 



MnlrhtacharShohihlliilrhari I 1A-7I 



.. .* ^ $ * * * ^ * * 

l*jji :Jj*j !4^Jjii- *^t CjjJl _i "\5J IJ ^jls** :<J c-l$ L^jji t^isjjii- 

j ** ** " " ** 

(.jJj l*jL J OIS"} toJl5*j tcJlT 

2320. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Aku tidak pernah 
cemburu terhadap seorang wanita pun sebagaimana aku cemburu 
terhadap Khadijah, [padahal aku belum pernah melihataya 4/231], dan 
dia pun sudah meninggal tiga tahun sebelum beliau menikahiku. Yaitu 
karena aku mendengar beliau menyebumya (dalam riwayat lain: 
karena Rasulullah SAW sering menyebut-nyebumya dan memujinya 
6/158), dan Rabbnya telah memerintahkannya untuk memberi khabar 
gembira tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. 
Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor domba [kemudian 
memotong-motongnya beberapa bagian], lalu menghadiahkan kepada 
kenalannya [yang dekat]. (Dalam riwayat lain: kemudian 
mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Rasanya aku 
mengatakan kepada beliau, 'Seolah-olah di dunia ini tidak ada (wanita 
lain) selain Khadijah!' Lalu beliau bersabda, *Dia memang pernah 
ada, dan memang ada. Dan aku mempunyai anak darinya."*) 

24. Bab: Keutamaan Orang yang Merawat Anak Yatim 



(Haditsnya adalah hadits Sahl bin Sa'd yang telah dikemukakan pada 

nomor2117,juz3) 



25. Bab: Orang yang Berbuat Baik Terhadap Para Janda 

jl*$3l fj-4y (j?JJ^ jl t*Ss* J~l- (V JU»li«Jl5" j&l*. Jlj * £j^l 

. J^l f J^J 

2321. Dari Sharwan bin Sulaim, dia menyandarkannya kepada 



1081 — MukutasharShahihBukhari 



Nabi SAW, beliau bersabda, "Orangyang berbuat baik terhadap para 
janda dan orang-orang miskin adalah laksana orang yang beriihadji 
sabilillah, atau seperti orangyang berpuasa di siang hari dan bangun 
(shalat malam) di malam hari." 



26. Bab: Orang yang Berbuat Baik Terhadap Orang-Orang 

Miskin 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2128, juz 3) 



27. Bab: Kasih Sayang Manusia Terhadap Binatang 

J ** K- * ' • ' ** ** ** £ 

j jljjJ .li-lj o^J- JOi :*/£*J J^ ^J' jX. llli .lj£.f 



2322. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
berdiri untuk melaksanakan shalat, dan kami pun berdiri bersama 
beliau. Lalu seorang baduy beikata yang saat itu dia pun sedang 
shalat, 'Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan janganlah 
engkau menyayangi seorang pun bersama kami.' Selesai shalat, Nabi 
SAW bersabda kepada orang baduy itu, 'Engkau telah mempersempit 
yang luas.' Maksudnya adalah kasih sayang Allah," 



* - / > 



o^P is'j M Ai S^j Ju : J^: j^. J. d£$\ £ --mr 



* * * * 



77 Ini mursal, dan tidak termasuk syarat AshShahih. Beliau mencantumkannya karena 
diikuti dengan jalur lainnya yang maushui dari Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada juz 3, kitab 69 Nafkah, nomor 2128. 



MnkhtacharChohihRiiL-hori I mu I 



Sljwap (y^-*! ol -Lw-*oi Ji*5 t*4i]flbuj *_Mljjj .■4«. -» -t jr _; _ — » 

* * + + + + * +■ y 

2323. Dari An-Nu*man bin Basyir, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, l Engkau lihat orang-orang mukmin dalam hal saling 
menyayangi, saling mencintai dan saling berbelas kasihan, adalah 
laksana satu tubuh, jika salah satu anggotanya menderita, maka 
seluruh tubuh akan merasakan sulit tidur dan demam."' 

•r* SrU-Ll ^ : ju m 'J* J* & ^ y >> & -m t 

* jf ** jf + S S 

A .^431 ^^ "i( j* 4»l -^ M :ji> ^j) 

IhlA. Dari Jarir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa tidak menyayangi maka tidak akan disayang." (Dalam 
jalur lain: "Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi 
sesama manusia" 8/165). 



28. Bab: Pesan untuk Bersikap Baik Terhadap Tetangga dan 

Firman Allah Ta'ala, "Sembahlah Attah danjangantah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah 

kepada dua orang ibu-bapak" hingga "sombong dan membangga- 

banggakan dirL n (Qs. An-Nisaa* [4]: 36) 



j,> -l^jJ jij £ :ju S 'Jn > ^ ii— n* ^r-t -m» 

*'*-*- J?f * <"t. ** ,' ?. 



* * * + 



2325. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jibril 
masih terus berpesan kepadaku agar bersikap baik terhadap tetangga, 
sampai-sampai aku mengira bahwa dia (Jibril) memerintahkan ia dari 
Allah agar mewarisi tetangganya" 



no I — MukhtasharShahihBukhari 



.ilL. -M i»i S^j Ju -.Jii tgĕ l^ Ji o* _Yrn 

2326. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda: seperti itu." 



29. Bab: Dosa Orang yang Tetangganya Merasa Tidak Aman dari 

Gangguannya 



.1^4* 'A^y? ii^' ^oi^jJ/ 



"Yuubiahunna" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 34): Dibinasakan-Nya, 
*maubiqan n (Qs. Al Kahfi [18]: 52): Tempat kebinasaan (neraka). 






* > 



2327. Dari Abu Syuraih, bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi 
Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, 
dia tidak beriman" Para sahabat bertanya, "Siapa itu wahai 
Rasulullah?" beliau menjawab, "Yang tetangganya tidak merasa aman 
dari gangguan-gangguannya" 

(727). 0727 * Dari Abu Hurairah. Yakni seperti itu juga. 



(7Z7) Saya katakan: Ini dicantumkan secara mu'allaq oleh pengarang. Ini mengindikasikan 
bahwa para perawinya berbeda-beda tentang penyebutan sahabat yang meriwayatkan 
hadits ini. Di antara mereka ada yang mengatakan "Dari Abu Syuraih", ada juga yang 
mengatakan "Dari Abu Hurairah". Yang dilakukan oleh pengarang mengindikasikan 
shahihnya kedua jalur itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Hadits Abu 
Hurairah telah dtsebutkan secara maushu! (bersambung) oleh Ahmad (2/288 dan 236) dan 
Al Hakim (4/165), dan dia menambahkan: "Mereka mengatakan, 'Apa itu gangguan- 
gangguannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kebumhmnya.'" Lalu dia 
mengatakan, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dikeluarkan juga oleh Muslim (1/49) dan Ahmad (2/372- 
373) dari jalur lainnya, darinya, secara marju ', dengan lafazh: "Tidak akatt masuk surga 



MukhtasharShahihBukhari — lliil 



30. Bab: Janganlah Seseorang Meremehkan Tetangganya 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1165, juz 2) 



31. Bab: Barangsiapa Beriman Kepada Allah dan Hari Akhir, 
Hendaklah Tidak Menyakiti Tetangganya 



islwJtj .aL3j ^y ;JUi ?iil Sy~'j C ^jjjli- Lij :Ji* .4jjjGc "uli» 
{J^i 01 <*J J->J VjJ t«ulp yju» j$i iJUj ftijj OlT Ui if>Lt 4 — j% 
Ji2* j^\ ,-^JIj AllL ^Ja jlS ^j t[^ • i/V 4*-^ J*~ oJL_P 

****** * * 



' * ' ' 



2328. Dari Abu Syuraih Al 'Adawi, dia mengatakan, "Kedua 
telingaku ini telah mendengar, kedua mataku ini telah mehhat [dan 
hatiku telah memahaminya 7/184] ketika Nabi SAW berbicara, lalu 
mengatakan, t Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati 
tamunya pada waktu istimewanya.' Para sahabat bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah waktu istimewa itu?' Beliau menjawab, 'Sehari 
semalam. Bertamu itu adalah tiga hari. Bila lebih dari tiga hari, maka 
itu adalah shadagah.' [Dan tidak halal baginya untuk tetap tinggal 
padanya sehingga menyulitkannya 7/104]. Dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik 



orang yang tetangganya tidak atnan dari gangguan-gangguannya' 



112 1 — MukhtasharShahihBukhari 



atau diam (dalam riwayat lain: diam)."' 

32. Bab: Hak Tetangga Karena Dekatnya Pintu 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

1060,juz2) 

33. Bab: "Setiap Perbuatan Baik Adalah Shadaqah" 






2329. Dari Jabir bin Abdullah RA, dari Nabi SAW, behau 
bersabda, "Setiap perbuatan baik adalah shadagah." 

34. Bab: Perkataan yang Baik 

.&&> <$al\ CJ&M :$H [J^ J* s x>* J 1 J^J ~ vta 

(728). <728) Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW, 
"Perkataan yang baik adalah shadagah." 

35. Bab: Perlahan-Lahan Daiam Setiap Urusan 

>^\ 'j, iij JiS :cJli A rjl rjj ^ J &** Cr^ ~™T- 



<* ^ 



^lni bagjan dari hadits Abu Hurairah yang tdah dikemukakan selengkapnya secara 
maushul pada juz 2, nomor 1309. 



Mnlrhtgchartaiahihliiilrhari 1 111 I 



iahI Is^JjJ tA^ililj f*~*-' <*^^0 :cJU» (l^k^i» :i£ sli c !13 

^3) ^ '■-& ^ 1 J!Aj J 1 -* : ^ -b Wy r^& ^ 1 y^ *? 
/A S»j] 3al 01 t[jijJl ^JOS-] liuu U (tri/r M C i^-Jljj 

h SP'j Ji5 Yijis c kilj jjj [^rr/v fj ui j^j i; :c 12 

i*^» J «_->L*sl™i> t*-^JLP OJJj l^jijh ,j*_j) -(^-N^J *^-~ L - 1 -^ '&P 

2330. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dia menuturkan, 
"Sejumlah orang yahudi datang kepada Rasulullah SAW lalu 
mengatakan, 'Assaamu 'alaikum [semoga kematian menimpamu].' 
[Beliau pun menjawab, ' Wa 'alaikum [semoga pula menimpa kalian] 
7/166].' Aisyah berkata, 'Maka aku pun memaharninya, lalu aku 
katakan, 'Semoga pula kematian dan laknat menimpa kalian, [serta 
Allah melaknat dan murka terhadap kalian 7/81].' Maka Rasulullah 
SAW bersabda, 'Pelan-pelan (dalam riwayat: Mengapa engkaut 
3/234) wahai Aisyahl Sesungguhnya Allah [Maha Lembut 8/51] 
menyukai kelembutan dalam setiap urusan. [Dan hendaknya engkau 
menghindari kekerasan dan kekej\an. m Aisyah melanjutkan] "Lalu 
aku berkata, 'Wahai Rasulullah! [Apakah 7/133] engkau tidak 
mendengar apa yang mereka ucapkan?' Rasulullah SAW menjawab, 
l Tadi aku ucapkan 'wa 'alaikum* (dalam jalur lain: 'Aku telah 
menjawab mereka. Lalu doaku atas mereka dikabulkan, tapi doa 
mereka atasku tidak dikabulkan"*) 

36. Bab: Totong Menolong Antar Sesama Mukmin 



37. Bab: Firman AUah Ta'ala, -Barangsiapayang memberikan 

syafa*atyang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) 

daripadanya. Dan barangsiapayang memberikan syafa'atyang 

buruk, niscaya ia akan memikut bagian (dosa) daripadanya. AUah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.~ (Qs. An-Nisaa* [4]: 85) 



114 1 — MukhtasharShahihBukhari 






r * 



Kijlun: Bagian. 

1289. 1289 Abu Musa mengatakan: "dua bagian" (Qs. Al Hadiid 
[57]: 28)adalahduapahala,menurutbahasaHabasyah. 

' * * ** *- " ** 



2231. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW: Bahwa apabila datang 
kepada beliau seorang peminta atau yang mempunyai hajat, [beliau 
menoleh kepada kami dengan wajahnya lalu 7/80] bersabda, 
"Tolonglah (dia) niscaya kalian mendapat pahala. Semoga Allah 
menetapkan melalui lisan Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki." 

38. Bab: Nabi SAW Bukan Seorang yang Keji dan Tidak Suka 

Berkata Keji 



c r* 4 * ^ jj** ji **\ -^ J& ^ 3 :j« Ojj*** u — p -xrrT 

■** ^ ''j *" ** ■** "" i*^ \ ■** *■*■*• ** f p * + 

Yj li^-li ^rC 1J : Jlli c@ *S)i J^-j ^Tii i«jfxJl ^j-Ji 4_JjUw 

' f * H^ ^ ' * ' ** "^ ** ^ **" * 

:^'ijj ,ij) j^j^-l J>* 01 :$| ^il Jj-j JL.J :JUJ3 .C^_j^£* 

.ut^^J-i (T\A/l ^t ^S?J :<^f ^j t m/ij^5*j£- 

2232. Dari Masruq, dia menuturkan, "Kami datang kepada 



1289 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim darinya, yaitu Al Asy*ari, seorang 
sahabat yang mulia. 



MiikhhisharShjihihlliikhari — lii^l 



Abdullah bin Amr ketika dia tiba di Kufah bersama Mu*awiyah, lalu 
dia menceritakan Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Beliau bukan 
seorang yang keji dan tidak suka berkata keji.' Dia juga mengatakan, 
'Rasulullah SAW telah bersabda, ""Sesungguhnya yang terbaik di 
antara kalian (dalam riwayat lain: sebaik-baik kalian 4/166. Dalam 
riwayat lain: yang paling aku cintai di antara kalian) adalah yang 
paling baik akhlaknya di antara kalian.'" 

ii&i % iK- S JJi & 'J : Jis 4t ^JU j ^J ^ -\rrr 

* * - ■• 

" ' v> v& & :-^3\ x* ujb-b jjj£ our t bMi Sij 



2333. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bukanlah seorang pencela, bukan seorang yang keji, dan bukan 
seorang pelaknat. Bila mencela seseorang di antara kami beliau 
mengatakan, 'Mengapa dia? Kotor sekali mukanya." m 

.i l/iJl :JUi] & ^ J^ ilt-i '-&.J 01 :OjIp ^p -YTTl 
^Jjr Uli .ojuiJJl Ji\ ^-ijj (SjjJtJtJl j>-t [j«i :Jl* aTj LJi [a*1/V 

-* ^ ** *■■ ." ^ ^ ^^ 

:& & J^-j JUi ?4 cJLjIj <^j ^ c°alM 1; iiiTj iir ii 

' ' ' " #. 

«UCiJi ijj iJjU 4»l jup ^LJl ji ot ^&UJ i^M^- fj* I^sli 1 j 

** ^ ^ -*- ^ ^ ** "^^ ^- .H- 

.(<Li»*j :4j1jj jj) ts^i pUI ^«UJi «Sy ^ 

2334. Dari Aisyah: Bahwa seorang laki-laki minta izin kepada 
Nabi SAW, [lalu behau berkata, "Mnkanlah dia." 7/86]. Saat 
melihatnya, beliau bersabda, "Dia saudara golongan yang buruk dan 
anak golongan yang bumk." Setelah orang itu duduk, Nabi SAW 



™ Yaitu ketika beliau sedang lcecewa dan tnarah. 



116 1 — MukhtasharShahihBukbari 



menampakkan wajah yang berseri dan ceria kepadanya (dalam riwayat 
lain: berbicara dengan lembut kepadanya). Setelah orang itu 79 
beranjak, Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Saat 
orang itu masuk, engkau mengatakan demikian dan demikian, 
kemudian engkau menampakkan wajah yang berseri dan ceria 
kepadanya?" Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai Aisyah! Kapan 
engkau mengetahui aku berkata keji? Sesungguhnya, seburuk-buruk 
kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang 
yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari keburukannya." 
(Dalam riwayat lain: "perkataan kejinya**) 



39. Bab: Bersikap Baik dan Dermawan, Serta Hal yang Dibenci 

dari Kekikiran 



' <■ * * 

(729). p29) Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW adalah manusia 
yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada bulan 
Ramadhan." 

tt f>\'j\ lii J\ L-T,! :a^ JlS <0 y l JJZ & ti 'j> J J\ij - vr . 

-J^- j* fjl£** y*y A^i^ :ju* a»o* tJ^i ^* VH*li 

(730). ' Adalah Abu Dzar, ketika sampai khabar tentang 
diutusnya Nabi SAW, dia berkata kepada saudaranya, "Masuklah ke 
dalam lembah ini, lalu dengarkan ucapannya." Setelah saudaranya 
kembali, dia mengatakan, "Aku melihat behau memerintahkan 



79 Pengarang menambahkan di dalam At Adab Al Mujrad (338) dan Ahmad (6/158) dari 
jalur lairmya, dari Aisyah: "Lalu laki-Iaki lainnya minta izin, maka beliau berkata, 'Dia 
saudara golongan yartg baik.' Setelah orang itu masuk, beliau tidak menampakkan wajah 
ceria kepadanya sebagaimana kepada yang tadi, dan juga tidak betbicara secara lembut 
sebagaimana yang tadi. Setelah orang itu keluar, aku berkata ..." al hadits. Al Hafizh 
tidak mengomentarinya. Di dalam sanadnya terdapat Pulaih bin Sulaiman Al Khuza'i, dia 
mengatakan di dalam Ai-Tagrib, "Shadua namun sering keliru." 

^lni bagian dari haditsnya yang tdah dikernukakan di awal kitab (nomor 4). 

^Telah dikemukakan secara maushut pada kisah Islamnya Abu Dzar RA, juz 2, nomor 
1495. 



Miilrhtacliai-eiialiililliilrliari I 11T I 



akhlak-akhlak yang mulia.' 



r , * 



h :JUi Ja5 /i ^p S JJl J^- £ :J15 4$b jAi- ^ -Trr<> 

2335. Dari Jabir RA, dia mengatakan, "Nabi SAW tidak pernah 
dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan, 'Tidak"' 

j jis cl c#~. >si S fJt ^^ :J« *&> ^i ^_p -trrt 

' * " k if 11' * • ■"■ 'I ii' * • l 

.0«W9 jl ^f j (*J^*ly3 -J Jj ll_Sl 

2336. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Aku melayani Nabi 
SAW selama sepuluh tahun. Beliau tidak pemah mengatakan, l Ah? 
kepadaku, tidak pula, 'Mengapa engkau kerjakanT, atau l Mengapa 
tidak engkau kerjakanT" 

40. Bab: Bagaimana Seharusnya Seseorang di Tengah 
Keluarganya? 

(Hadits Aisyahyangtelahdikemukakanpadanomor358,juz 1) 

41. Bab: Kecintaan Itu Dari Allah 

^iii iClp &\ L^i ili :jii ft *Jb ^ *X* J i-* -tm 

J-* 1 ls* Jl^ tP^ 'Jijc^ V^a* -V-" "^* s-^ ^ 1 °i : ukrt* 

jf J ,. J &t , S , *.f *J jT J J *'*',' * J 1, " - * . 

"0 /w>ji *j ttU— Ji J*i 4^«-* .cjn^-u U!>w ^ 7^i aJIi ul :(.L*— — II 

.,># J* f ^ JjJ2> 

2337. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Apabita Attah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil 
Jibril seraya berfirman, 'Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka 



118 1 — MukhtasharShahihBukhari 



cintailah dia. ' Maka Jibril pun mencintai orang tersebut, lalu Jibril 
menyerukan kepada para penghuni langit, 'Sesungguhnya Allah 
mencintai Fulan, maka cintailah dia. ' Maka penghuni langit pun 
mencintai orang tersebut. Setelah itu, kecintaan tersebut diteruskan 
kepada para penghuni bumi.' 

42. Bab: Mencintai Karena Allah 

(Hadits hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 13, juz 1) 



43. Bab: Firman Allah Ta'ala, u Hai orang-orangyang beriman, 

jangantah suatu kaum mengotok-otok kaum yang lain (karena) 

bolehjadi mereka (yang diolok-aiok) lebih baik dari mereka (yang 

mengolok-otok)** hingga u maka mereka itulah orang-orang yang 

zhatun. n (Qs. AiHujuraat [49]: 11) 



44. Bab: Mencela dan Melaknat yang Dilarang 

*»> J^j JJ ^ : 1* • y> er- 2f «* 5 J 'J> -wa 

2338. Dari Abu Dzar RA, bahwa dia mendengar Nabi SAW 
bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh fasik orang lain, dan tidak 
pula menuduhnya kafir, kecuali (tuduhan itu) kembali kepadanya bila 
temyata yang dituduhnya itu tidak demikian" 

^\^J 'ja uir,- ii&idt 'J ^u oi :5&u ^—.i j_t -trri 



80 Saya katakan: Ahmad menambahkan (2/267) dan juga yang lainnya, dari jalur lain, 
darinya, dengan ]afazh: "Dart apabita (Altah) mentbenci. juga seperti demildan" 
Sanadnya shahih. Hadits ini dikeiuarkan di dalam Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah, 
nomor2207. 



MiiLrhtacharlChahihniilrhari I liol 



&\ Sy*'j *-' cJli*- -5^e«^J* (W C-U5 J§$ *J-t i& :*j!jj ,j»j) 

^ ** ^_» *— ^ + ^_* 

f SC^I £ (Wy *L :ti_u ./>) £ J£ _,__- ^_J. :J__J ft 

. jii nr ^ [c_j_i iTiir] 
._ju_j v c_j >. f_T Ji j£ ^4} -m . 

* * + 

* _ _■ -•*'-* 

" * ' I ''T^ t( * *'•*' -> J *I - "' ■ ^ * '. '*'*-_' I -*V ° " __> ___ * - 

_jjjLp tLjJ-i ^ (oJjJ_-j :*(ljj ^j) fr(i? J_. 4*-j_ Jii ^j -Ytt^ 



** 4*0 * + 



.a-__T ^4» &j£ o~> u*-» -YTIY 

-* -" .^*-* . ^^ 

.4___T ^Ji >5L l_-3> _jJJ ^3 -Tttr 



* * ■* 



2339. Dari Abu Qilabah, bahwa Tsabit bin Adh-Dhahhak -salah 
seorang (dalam riwayat lain: yang berbai'at kepada Nabi SAW di 
bawah 5/66) pohon- menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa bersumpah atas suatu agama (dalam riwayat 
lain: dengan suatu agatna 2799) selain Islam [dengan berdusta yang 
disengaja], maka dia seperti yang diucapkannya" 

2340. "Dan tidak ada nadzar atas manusia mengenai hal yang 
tidak dimiiikinya." 

2341. "Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu 
(dalam riwayat lain: dengan besi) sewaktu di dunia, maka dia akan 
disiksa dengannya pada hari kiamat nanti [di dalam neraka 
Jahannam]." 

2342. "Dan barangsiapa melaknat seorang mukmin, maka itu 
sama dengan membunuhnya" 

2343. "Dan barangsiapa menuduh kufur terhadap seorang 
mukmin, maka itu satna dengan membunuhnya" 



&j & [\rl\ -JSjl jl rf| __£ :jii j/^d\ ___* -xrtt 



120 1 — MukhtasharShahihBukhari 



^Oailj t*JL>- c-IlS" AiL«ij Iju* CuJus-l y :cJUi i\ijj o^p _ — Uj 
: JUi (VcUi j* iSLi tili- OU Jiij t-ii- :*ljj ^Jj) t>T lgf 

*f ***-' ^t* * * °'i' -'i' .' "C.1^" I* ' ' **"" "' '-.i c~ 

t(Ob ^Jjj** tjun-j C~jI~j :4j1_}j t«*j) "^" J"*"J kJ^J ls — "^ ^^ — 
' ' f ' ' * ' 

'j, ' ' ' ' J * * *' f 1 j/ ' 

/y Jl5Ldj :*Jljj ^J}) J>\f& tt^j» cJLi tCJsil 4 — *l c — j!5~j 
cJbil :Jli .jUT :cJJ ?l&i ol^l : J JUi ( & 3 ^-J» (\ vr 
cJL» j^l cAJl :JU .»*; :ci* ?**i (_j *js\ :*_iljj (*— *j) j — - 

jr , , # * * <T 

** ■** *x ig ■" J ** *£ 

1* tJU^ :Jti ?j-Jl j^ *j* «*& : ( j : *- l ~' uf~ ^ ^ — 1* -*s — l*^- 

O» ol^-l aJJI J** 1 jj** *(*^i-^' C-^xj aJ)I (»-^A**- 'Lc^^^J (*^'j ;t i 

• j''*'*^j "" * £ *j* * *J S J * J *■" 



.<l!p <u*Jj «JJu' Ci *ili' oli «aJjJ 

■» ** ■ •* • - ■* 

* * + + #*■ 

2344. Dari Al Ma^rur, dia menuturkan, "Aku melihat [Abu Dzar 
di Rabdzah 1/13] dengan mengenakan kain bergaris, dan budaknya 
juga mengenakan kain bergaris, lalu aku berkata, 'Seandainya engkau 
mengambil ini lalu mengenakannya, tentu menjadi satu stel pakaian, 
dan engkau bisa memberinya pakaian yang lain.* (Dalam riwayat lain: 
baju stelan dan budaknya juga mengenakan baju stelan, lalu aku 
menanyakan hal itu padanya?) dia pun menjawab, 'Pemah ada 
pertengkaran antara aku dan seorang laki-laki (dalam riwayat lain: aku 
mencela seorang laki-laki, lalu aku mencaci tbunya). Ibunya adalah 
seorang wanita non Arab, lalu aku menyinggungnya. Kemudian dia 
mengadukanku (dalam riwayat lain: mel^)orkanku 3/123) kepada 
Nabi SAW, beliau pun bertanya kepada, 'Benarkah engkau telah 
mencela FulanV Aku jawab, 'Benar.' Beliau bertanya lagi, l Apa 
engkau menyinggung (dalam riwayat lain: mencaci) ibunyaT Aku 
jawab, 'Benar.' Beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya engkau ini orang 
yang masih dalam kebodohan.' Saat itu aku berkata, 'Pada usia tua 
ini? 1 Beliau menjawab, l Benar. Mereka adalah saudara-saudara 
kaiian [pelayan katian]. Allah menjadikan mereka di bawah 
kekuasaan kalian. Barangsiapa yang Allah jadikan saudaranya di 



MnlrhtacharGhalittilliilrlHiH Ini I 



bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberinya makan dari 
yang dimakannya, memberinya pakaian dari yang dipakainya, dan 
tidak menugasinya dengan pekerjaan yang tidak mampu 
dikerjakannya. Bila menugasinya dengan sesuatu yang tidak mampu 
dikerjakannya, maka hendaklah dia membantunya"' 



45. Bab: Hal yang Dibolehkan Ketika Menyebutkan Manusia, 

Misalnya: Si Tinggi, Si Pendek, (731). (73,) Ucapan Nabi SAW, 

"Apayang dikatakan oleh Dzul Yadain sl ? n dan yang Tidak 

Dimaksud untuk Menghinakan Seseorang 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 8. Shalat, bab 255, hadits) 



46. Bab: Menggunjing dan Firman Allah Ta'ala, "Danjanganlah 

sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah 

seorang di antara kantu metnakan daging saudaranya yang sudah 

matL Maka tentulah kamu merasajijik kepadanya. Dan 

bertagwalah kepada Attah. Sesungguhnya AUah Maha Penerima 

taubat lagi Maha Penyayang. n (Qs. AI Hujuraat [49]: 12) 



47. Bab: Sabda Nabi SAW, u Tempat kaum Anshar yang paling 

bagus'* 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Usaid yang telah 
dikemukakan pada nomor 161 1, juz 2) 



"^lni bagian dari hadits teu] Yadain yang telah dikemukakan selengkapnya secara maushul 

pada juz 1 , nomor 255. 
11 Beliau menyebutnya "Dzul YadaitT (Si pemilik dua tangan), karena orang tersebut 

memiliki tangan yang lebih panjang daripada orang kebanyakan. 



1221 — MukhtasharShahihBukhari 



48. Bab: Yang Dibolehkan Dari Menggunjing Para Pelaku 
Kerusakan dan Keraguan 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 2324). 



49. Bab: Menghasut (Mengadu Domba) Termasuk Perbuatan 

Berdosa Besar 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 129, juz 1) 

50. Bab: Yang Dibenci dari Menghasut, Serta Pirman Allah 

Ta'ala "Yang banyak menceia, yang kian ke mati menghambur 

hasutan." (Qs. Al Qalam [68]: 11) dan "Keceiakaaniah bagisetiap 

pengumpat lagi pencela." (Qs. Al Humazah [104]: 1) 



i * * * j* ***** j s** * & 

asJ "%>rj d[ :*J Ji*i t<ijJL^ £* uT :Jl — s ^l — *i j — i- -Wto 

J^-^i V : J>«i © t«3l cJwl- :<iJjL>- *d JUi tOllip ^J\ c ^juJI 



2345. Dari Hammam, dia mengatakan, "Ketika kami sedang 
bersama Hudzaifah, dikatakan kepadanya: Bahwa seorang laki-laki 
menyampaikan suatu perkataan kepada Utsman. Maka Hudzaifah 
berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, l Tidak akan masuk 
surga orang yang suka menghasut."* 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 886, juz 1). 



51. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Dan jauhilah perkataan-perkataan 
yang dusta." (Qs. AI Hajj [22]: 30) 



lMi.Irl.Jnnl.Av Gk . * I * I •« *-» ■ 



52. Bab: Tentang Orang yang Bermuka Dua 

l* [\ o tlt o}]i*J -M *J\ Jii : Jis 4b i# J ^ -mi 

■<*i ftS/j*[^ol/t ,vCj] 

« ^ <■ ^ 

2346. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, t4 Nabi SAW 
bersabda, \Kalian 4/154] akan menemukan orangyang bermuka dua 
sebagai manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari Hamat 
nanti. yaitu orang yang mendatangi mereka (suatu golongan) dengan 
suatu wajah [dan mendatangi 4/154] mereka (golongan lain) dengan 
wajah lainnya. tn 



53. Bab: Orang yang Memberi Tahu Temannya Tentang Apa 
yang Dibicarakan Mengenai Dirinya 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1 370, juz 2) 



54. Bab: Yang Dibenci dari Memuji-Muji 

j^j 4fc Jii M *Jh '** '/> ^j oi :i& J "> -Yrtv 

'J* IiiLi \(\ oA/r ilfe :%\jj Jj) dJ^j :S *J\ Jl3 <l> 

lsG) ~00* *W~ h °A/r it*-C<9 j£ oJJaJ &**ij] tiir-^ 9 

:jiii liii^i S/ [tef| &>& m J"±J oir ii t (u Wv &; :^i)j 

* ^ * ' 



v3 *At il^3 -imr S!? ^' oir oj- t ur, ur [i&u] L_ut 

.0U At ji o u /v ^f STj :^j yii) yTj! 



124 1 — MukhtasharShahihBukhari 



2347. Dari Abu Bakrah: Bahwa seorang laki-laki disebutkan di 
hadapan Nabi SAW, lalu seorang laki-laki memujinya dengan baik, 
maka Nabi SAW bersabda, "Celaka engkau (dalam riwayat lain: 
Celaka engkau 3/158)! Engkau telah memenggal leher temanmu itu 
[Celaka engkau, engkau telah memenggal leher temanmu itu 3/158] - 
beliau mengatakannya berulang kali- ( dalam riwayat lain: tiga kali 
7/111). Bila seseorang di antara kalian memang harus memuji 
[saudaranya], maka hendaklah dia mengatakan, Aku kira [Fulari\ 
begini dan begini.' -bila dia memang melihatnya demikian- dan Allah 
lah yang menilainya, dan tidak boleh menyucikan (dalam riwayat lain: 
dan aku tidak menyucikan ll\\\)seorangpun di hadapan Allah,''** 



55. Bab: Orang yang Memuji Temannya Sesuai dengan Apa yang 

Diketahuinya 



. f }C J M .£J VI *&Ji J*f 



+ + + <* + + 



(732). J Sa'd mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar Nabi 
SAW mengatakan tentang seseorang yang masih berjalan di muka 
bumi (yang masih hidup), bahwa dia termasuk ahli surga, kecuali 
kepada Abdullah bin Salam." 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
pada nomor 1559, juz 2). 

56. Bab: Firman AUah Ta'ala, 



"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran." (Qs. An-Nahl [16]: 90), Firman-Nya, "Sesungguhnya 



<' u >Telah dikemukakan secara maushul pada juz 2, nomor 1619. 



1W . nlllll DnlrliniiS TT> 



(bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri." (Qs. Yuunus 
[10]: 23) dan Firman-Nya, "Kemudian dia dianiaya (lagi), pasti Allah 
akan menolongnya." (Qs. Al Hajj [22]: 60), Serta Tidak Memancing 
Keburukan Terhadap Orang Islam Maupun Orang Kafir. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 2252). 

57. Bab: Yang Dilarang Dari Saling Mendengki dan Saling 

Membelakangi, serta Firman Allah Ta'aia, u Dan dari kejahatan 

orang yang dengki apabila ia dengki." (Qs. AIFalaq [113]: 4) 

Yj \J&Z Sf : Jli & k Sj^j o( :& *lM>J^'c£ -YTtA 
.(* i /y JQ J% X'jj J'j) . r L? a&tt 'Jy S&-f 

* ^ * -* •* * ^ 

2348. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian 
saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi, akan 
tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. 
Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 
tiga hari (dalam riwayat lain: tiga malam 7/91)." 



58. Bab: "Hai orang-orang yang beriman, jauhUah kebanyakan 

dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. 

dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." (Qs. AI 

Hujuraat[49]:12) 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2070, juz 3) 



126 1 — MukhtasharShahihBukhari 



59. Bab: Prasangka yang Dibolehkan 



C :Jl5j t Uy B ^ ^ >S] :*c_KS *2__fl2. ___i -ms 

.ib. [4^ ^UJ ^ill] £o Olijy' t&ij t&i _>f £ [lliJl* 

2349. Dari Aisyah, dia mengatakan, "[Suatu hari Nabi SAW 
masuk ke tempatku, beliau berkata, l Wahai Aisyah\] Aku tidak 
menyangka bakwa Fulan dan Fulan mengetahui sesuatu dari agama 
[yang kitapeluk]." 

Al-Laits mengatakan, "Yaitu dua laki-laki dari golongan orang- 
orang munaGk." 

60. Bab: Orang M ukmin M enutupi Kesalahannya Sendiri 

j>I JT : JjSj Sgk i»l Jj— j cJ-_« : Jl5 Sjlj* ^jI _, — * -YVo • 

^^_- y ^ ^^^ 

*j t ^ jib jj*> jii' y ->_-_ji ^. 05 ^^dit ^ j__; 

^^ * + + * ■ ° $■ + J / J / ' A "* 

ilJLTj l-_T o-jCJl cJLJp !_0-> lj "J>C* «s-* <5sl tj^" ^ij ?tJU j 

J*' * j '* J . y"*'' J • J* jJL JJJ» ^ ^ -* ■ *s 

.*_£■ AWl ^Luh >_J_J_>J -_-_,_> J -Jj Oj^—J Ou Jlij 



2350. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap umatku akan mendapat ampunan, 
kecuali orang yang terang-terangan* 2 (berbuat dosa). Di antara 
orang yang terang-terangan (berbuat dosa) adalah seseorang yang di 
waktu malam berbuat dosa, kemudian di pagi harinya dia 
menceritakan perbuatannya itu, padahal Allah telah menutupinya, 
yang mana dia bercerita, 'Wahai Julan, tadi malam aku berbuat 



82 Demikian yang dicantumkan oleh pensyarah, yaitu ((jj_»*l»-Ji), sedangkan dalam naskah 
Al 'Aini dicantumkan tajH^J 1 ), ini yang benar. 



11 ff..l._,A_____ _<_.__•_ n..1.___! I . _.— I 



begini dan begitu. ' Sebenarnya, di waktu malam, Tuhannya telah 
menutupi perbuatannya itu, akan tetapi pagi harinya ia sendiri yang 
membeberkan perbuatan yang telah ditutupi Allah itu. 7 " 



61. Bab: Sombong 



1290. 1290 Mujahid mengatakan, "Dengan memalingkan 
lambungnya" (Qs. Al Hajj [22]: 9) adalah menyombongkan diri. 
'Ithjihi adalah hamba sahayanya." 

(Haditsnya adalah hadits Haritsah bin Wahb yang telah 
dikemukakan pada nomor 1992, juz 3). 



ju J&.13 ^jlJi jii ft ai "y. &i cJir oi : Jii ^JLJCi J ^ ^_t -vrr 



.Uli l^ *, ^is S & J 



. t , 

?*J 



(733). <733) Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, "Ada seorang 
budak perempuan di antara budak-budak penduduk Madinah, yang 
memegang tangan RasuluUah SAW (meminta bantuan), lalu 
mengajaknya pergi sekehendaknya." 



IM0 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Fiiyabi darinya. Dia mengatakan 
tentang iirman Allah Ta'ala, "tsaaniya 'ithijihi" (Qs. Al Hajj [22]: 9), yakni hamba 
sahayanya. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dengan sanad terputus dari Ibnu Abbas tentang 
tirman Allah "tsaaniya 'ithifihi", dia mengatakan, "Menyombongkan dirinya." 

<TH, Ini mu aUaq. Ahmad (3/98) menyebutkannya secara maushul (bersambung) dengan sanad 
yAaAjA. Dandia sambungkanpula pada (3/174 dan 215-216); IbnuMajah(Zuhud 16)dari 
jalur lain, dari Anas, serupa itu. 



128| — MukhtasharShahtoBukhari 



62. Bab: Mendiamkan (734).* 714 » Dan sabda RasuluUah SAW, 
"Tidak halal bagi seseorang mendiatnkan saudaranya lebih dari 

tiga (hari)." 



f ■ -* J 

f J ■. + 9 * a *"i. Ja k »*J ■ ■ _ ■ #, ■ ii,/ ■ * * ^ • -h . . _ 

^l jji ^j c^>Ji jji y>- j^iJt ^ jjJl. & ^^ & -yr»\ 

^^ *■ f + J 1 *r ****** -* 

Jdtjb J>. ^ 1 ^* & i^Jjb- *J£\s- d\ :~\+& *Jj~l *■ jj =&, '£ 

* ■ f ** £ ' 'i ** x ' • ** f ^" ii '*"'** 

l)^j-U jl t iL=oli jt^3 <&'3 :*iuli «ui^l (.Uai- jl a^ ,j » Jl — i 

* ' * -• » ?-' 

Sf 01 jl' ^te -d! ji :cJli .p :U!li ?lli Jli ji' :LJUi .lilJ*- 

J ^ h- '*_' ^ * J *' t? 

.i}^\ cJlia _y~ Ql jjjjjl jjl «jl^li .IJbl j-jjJl ^^ *1 ., 151 

** #* -» -" ^" #* 

iJJi Jli llii .cSjil Jl lj£jf ^j tlll v ilif ^ i»tj V :cJUi 

_■ • _* -* * .**> ■ ** 

•^ • **■•£,.#-■ -• ■ S i *• ■*• *- *.-"* ° *- **■-■** • tl * l^ *** tl *l 1' 

-•■ -- * ■r #- * _■ 

J* <"-•-*' \ f m £ _—-*-* **" - - * - 

jJUil^ol UJ amL) US JLi^l :U^ Jlij «j*j tj4 ^ l**^ tOj ~ 

* * m*+ + m £ <r & * & * ' * 

JLPj jjl~Jl <u JjI» .(e^i-» jJCj (1)1 l^ J**i ^ ^J^ c&jIp jj Ip 

v>LJi :VUi iiu\i ^jIp \;_l^i j^ i\Lfj>Ju j^—- * j^j ft 



vUK :ljf\S .ijtSl :lifli cJli ¥J*jjf .iilr^ i_i ^} ,_j^j£ 

^iisj «t^ij il*-*-*^ i>ii»3 t*^^ 1 J^^» (LjUbc^JI jIjjJl jj! Ji-S 

* *"J ^ -* **■ ■> _I ■ A * 

01 :0"ifjiTj til* oJLij AiUr ^i l^jlJLilli jj^-jJl jlpj jjl« Jl 

m g i^****,*' * **_ **i. 

ji«4j 01 *iLJ J>4 V **jV tSjS^I 3>» cJJp JJ Ui ^' jJji 



p **' Disebutkan secara maushul (beisambung) oleh pengarang pada hadits bab ini. 

Miilrht!idi!irfihahiliRiilrhari ll?ol 



• I. *• '- * * a ll' ■»•■■» *, 1 .*» ^*" l''-*"l'- , - , ^»''J »-t 

-JL» ,JbJl£> jJuMj OjJJ ^jl : Jj-A<J tP^J l*jJb U-A^p Ju t". ajue 

* ' tf ' ■ 'rrl *» * ' 

*» --■ y ^^ ■*- ■»* 

- * - jt * * B.JIO --■ 

. UjU^- L$jr-j»o J-J jf- OwJ -ilb Juw LfcjJJ ^5 Ju Oj15 j 

23S1. Dan Auf bin Malik bin Ath-Thufail -yakni Ibnu Al 
Harits, yaitu putra saudara seibu Aisyah istri Nabi SAW-: Bahwa 
diceritakan kepada Aisyah, bahwa Abdullah bin Az-Zubair (putra 
saudarinya Aisyah, yakni keponakannya) mengatakan tentang 
penjualan atau pemberian yang diberikan oleh Aisyah, "Demi Allah, 
sungguh kami selesai terhadap Aisyah." Atau "Sungguh aku akan 
mendiamkannya." Maka Aisyah berkata, "Benarkah dia mengatakan 
begitu?" Mereka menjawab, "Benar." Aisyah berkata, "Aku bernadzar 
pada Allah, bahwa aku tidak akan berbicara dengan Ibnu Az-Zubair 
selamanya." Setelah lama didiamkan, Ibnu Az-Zubair meminta 
berbaikan dengannya, namun Aisyah berkata, "Tidak, demi Allah, aku 
tidak akan berbaikan dengannya selamanya, dan aku tidak akan 
melanggar nadzarku." Setelah itu berlalu lama, Ibnu Az-Zubair 
berbicara kepada Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al 
Aswad bin Abd Yaghuts, keduanya dari Bani Zuhrah, dia berkata 
kepada keduanya, "Aku memohon dengan sangat pada kalian berdua 
dengan pertolongan Allah, agar kalian memasukkanku ke (tempat) 
Aisyah. Sesungguhnya tidak halal baginya untuk bemadzar dengan 
memutuskanku." Maka berangkatlah dia bersama Al Miswar dan 
Abdurrahman dengan ditutupi oleh sorban mereka, hingga keduanya 
meminta izin kepada Aisyah, keduanya mengatakan, "Assalaamu 
'alaika wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bolehkah kami masuk?" 
Aisyah menjawab, "Masuklah kalian." Mereka berkata, "Kami 
semua?" Aisyah menjawab, "Ya. Masuklah kalian semua." Sementara 
Aisyah tidak mengetahui bahwa Ibnu Az-Zubair turut serta bersama 
mereka berdua. Setelah mereka masuk, Ibnu Az-Zubair pun masuk ke 
dalam tabir, lalu merangkul Aisyah, memohon dengan sangat 
kepadanya dan menangis. Sementara Al Miswar dan Abdurrahman 
memohon kepada Aisyah agar mau berbicara dengannya dan 
menerimanya kembali, keduanya mengatakan, "Sesungguhnya Nabi 
SAW telah melarang mendiamkan sebagaimana yang telah engkau 
ketahui, beliau telah bersabda, 'Tidak halal bagi seorang muslim 
untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam." 1 Setelah 



130 1 — MukhtasharShahihBukhari 



mereka banyak mengingatkan (tentang pahala menyambung tali 
kekerabatan, memaafkan dan menahan kemarahan) dan mengingatkan 
(tentang dosa dan kesempitan akibat memutuskan tali kekerabatan), 
Aisyah pun mengingatkan mereka dan menangis, lalu berkata, 
"Sesungguhnya aku telah bernactear, dan nadzarnya itu berat." 
Keduanya terus di situ sampai akhimya Aisyah berbicara kepada Ihnu 
Az-Zubair, dan dalam nadzaraya itu Aisyah memerdekakan empat 
puluh hamba sahaya. Setelah peristiwa tersebut, bila Aisyah ingat 
akan nadzaraya itu, dia menangis, sampai air matanya membasahi 
kerudungnya." 



* + > + 

tJU *^% tSy eUI s*#. 01 YA/V Jl~J :Ujj ^}) J*^- 1 

^ * ■ > -- * 

. * , -» J J •-*■ - . * -" J I J/ ■ ^ » J y. ^^ -*■ J » *. ^ ^. > 

t^jui u-ttj^-j tij-» Jpy^j ,JUh ( Ju ^* : ^'jj (j*j) Jpj*;? v*t — ^ 

^ y t , s * s , 

,*%S\i tJU 



2352. Dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidak halal bagi seseorang (dalam riwayat lain: bagi 
seorang muslim) untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga 
malam. Bila keduanya berjumpa, yang ini berpaling (dalam riwayat 
lain: berpaling) dan yang ini pun berpaling. Yang paling baik di 
antara keduanya adalah yang memulai dengan salam." 

63. Bab: Boleh Mendiamkan Orang yang Bermaksiat 

'J* J5-JULJI ft [jl\ Jgj :ffr *?Jl ^ 'o&c o^- 1, — «T jL-ij -vr« 

(735 j (735) j^ mengatakan 4^ Nabi SAW> ^^ dia tidak 
ikut (suatu peperangan bersama beliau), "Nabi SAW melarang kaum 



<MS) Ini bagian dari haditsnya yang panjang, dan telah dikemukakan selengkapnya secara 
maushul pada juz 3, nomor 1833. 



M«lrhfocli4*Cli '. ! n I 



141 



muslimin berbicara dengan kami." Dan dia menyebutkan bahwa itu 
berlangsung hingga lima puluh malam. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 2097, juz 3). 



64. Bab: Apakah Mengunjungi Teman Itu Setiap Hari? Atau 
Setiap Pagi dan Sore? 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 1657, juz 2) 



65. Bab: Berkunjung, dan Orang yang Mengunjungi Orang Lain 

Lalu Makan Di Sana 



m jsrli $fc yu^ j *6joJt cf oilL 'Zj'j -vri 

(736). (736) Salman mengunjungi Abu Darda pada Masa Nabi 
SAW, lalu makan di tempatnya. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah 
dikemukakanpadanomor354,juz 1). 



66. Bab: Orang yang Berhias Untuk Menerima Para Duta 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 455, juz 1) 



(T16) Ini bagian dari hadits Abu Juhaiiah yang telah djkemukakan secara mauskul pada kitab 30 
Puasa,bab51. 



132 1 — MukhtasharShahuiBukhari 



67. Bab: Persaudaraan dan Persekutuan 



.^tSjoJt J\' 3 oilL '£ A («3' ^-1 :*4^ j? Jiij -vrv 

(737 j(737) Abu Juhaifeh mengatakan, "Nabi SAW 
mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda." 



2pO J* $& ^ J^ ^.juJi &os dj : jy^ ^ jl^Ji i£ Jlij -vrA 

(73S).* 738 * Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ketika kami 
sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakanku dengan Sa'd 
bin Ar-Rabi'." 

68. Bab: Tersenyum dan Tertawa 

.ciUii M J^h J\ 'jJ :?£& Q£ 5ltu t=Jtf> -vr<\ 

(739). a39) Aisyah AS mengatakan, "Nabi SAW berbisik 
kepadaku, lalu aku tertawa." 

. J>$' 3 d)i^f jA M d\ : iJ & 'j:\ Jli} - *, Y -U 

1291. 1291 Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang 
membuat tertawa dan menangis." 



^^Telah dikemukakan secara mtmshul pada bagtan yang saya singgung tadi. 

^'ini bagiandari hadits yang telah diketnukakan5ecaramoujAt(/padajuz2, nomor965. 

^lni bagtan dari hadits Aisyah dari Pathimah AS. Akan dikemukakan selengkapnya pada 

notnor.2410. 
,a " Ini bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan secara mauskul pada juz I, 

norrtor 621 . 



MiilrhtacharKhahihRnkhari — lllV 



j* CcJ^ S ?J>i c^»j £ :^-Jtf $0 ii— «i- ^— * -Yr°r 

J ^ ""'' - I *** 1 ** ^l *!'" ^ I J * ^ I ^" 1^** 1 ^- 



^ ^ *» 



2353. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Aku tidak pernah 
melihat Nabi SAW tertawa dengan terbahak-bahak sampai aku 
melihat elak-elakannya. Akan tetapi, beliau hanya tersenyum."* 



69. Bab: Firman Allah Ta'ala, **Hai orang-orang yang beriman, 

bertaawalah kepada AUah, dan hendaklah kamu bersama orang- 

orangyang benar™ (Qs. At-Taubah [9]: 119) dan Larangan 

Berdusta 



*J* J\ <£■** '&&& 01 :JU S> !j3* j* 4fr & ■*£ j* -VTot 

* * * * ^^* * * * 

01 j .UjJU» 0j>j J&- JJUalJ Jarjl 01 j t4^Jl J\ (J-^U j — ^ 0}j 

* * ****** 

'$?)\ 01} tJ l3l Jl tfJ^' jjijJl 01} tjjiJt Ji lS^- v-i-^i 

J- -* -i- -- * * * * * 



2354. Dari Abdulllah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan 
sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Seseorang itu akan 
selalu bertindak jujur sehingga dia menjadi orang yang sangatjujur. 
Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada keburukan dan 
sesungguhnya keburukan itu menunjukkan ke neraka. Seseorang itu 
akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai 
pendusta" 



Hadits ini tetah dikemukakan secara lebih lengkap daripada yang dicantumkan di sini, 
yaitu pada juz 3, nomor 1965. Kami memandang untuk tetap mencantumkannya di sini 
kaiena ada tanibahan "mustajmi'an", yang mana kalimat ini terlewatkan oleh kami pada 
haditstadi(196S). 



134 1 — MukhtasharShahihBukhari 



70. Bab: Tentang Perllaku yang Shalih 

^* 1 Syy. ^*j li*l*j VS jj-ul ipil b\ :«Jt* iijJU- j — p -tt«e 

* * i ■ 

.^i- lil <tlii ^J *^J 

2355. Dari Hudzaifah, dia mengatakan, "Sesungguhnya ontng 
yang peritaku, sikap dan penampilannya paling mirip dengan 
Rasulullah SAW adalah Ibnu Ummi Abd, semenjak keluar dari 
rumahnya hingga kembali lagi. Kami tidak tahu apa yang 
dilakukannya bila sudah berada di keluaiganya." 



71. Bab: Sabar Terhadap Cobaan dan Firman Allah Ta'ala, 
"Sesungguhnya hanya orang-orangyang bersabarlah yang 
dicukupkan pahaia tanpa batas." (Qs. Az-Zumar [39): 10) 



72. Bab: Orang yang Tidak Menghadapi Manusia dengan Celaan 

ti_Ja*J ijjgl j-^l iUi *A-J l^j» <UP Oj^* 44- > (^ iO/A (jO^-j—J 

.J \ ^ . ■ tf ^ ■*".».*■ *i J **■ ** J- J **\ ■*" 

* j r < * t - ** i> , * * * '• f r 



2356. Aisyah mengatakan, "Nabi SAW melakukan sesuatu, lalu 
beliau memberikan keringanan (dalam riwayat lain: memberi 
rukhshah 8/145) dalam perkara tersebut, lalu sejumlah orang 
menjauhinya (menghindari perbuatan tersebut), kemudian hal itu 
sampai kepada Nabi SAW, beliau pun berpidato, beliau memuji Allah, 
kemudian bersabda, 'Mengapa ada orang-orang yang menjauhi 
sesuatu yang aku lakukan? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang 
paling mengetahui Allah di antara mereka dan yang paling takut 

IMiilrli+acliarCliai*! ! . ri 1 11C I 



terhadap-Nya" 



<- < .*& * a., '. .i- '•.: * ' > i - i ' 



2y *&* -& l $& JJl OlT :Jl3 ^joiJl jl«1. ^—i^ ^_J> -Yf»V 

*. ^ * * ^ ^ 

2357. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia mengatakan, "Nabi SAW 
itu lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya. Jika beliau melihal 
sesuatu yang tidak disukainya, niscaya kami dapat mengetahui hal itu 
dari wajahnya." 



73. Bab: Orang yang Mengkatirkan Saudaranya Bukan Karena 
TakwiL Maka Dia Sendiri Seperti yang Dikatakannya 



J^» Jl3 bl :JlS S & te 01 t* 5X» ls-h' O-* " YrcA 

.CJbJL>-t Aj *Ij JLai ijilS" C i-Usi ^J 

2358. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Bila seseorang mengatakan kepada saudaranya, 'Hai orang kafir, ' 
maka kekujuran itu kembali kepada salah satu di antara keduanya" 

jV, C5 :Jl5 & dil J^-j ti\ tt^S 'JS Jl <3sl JLp [^-i -Yto^ 

* -* ^ -* ^ 

■ j £ ^ -*-*- * £ f ■* 



^ ^ ^ 



2359. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Laki-laki mana pun yang mengatakan kepada saudaranya, 
'Hai orang kafir, ' maka ucapan itu kembali kepada salah satu di 
antara keduanya." 



1361 — MukhtasharShahihBukhari 



74. Bab: Orang yang Memandang Tidak Kuturnya Orang yang 
Mengatakan Itu Karena Menakwilkan atau Tidak Tahu 

Hukumnya 



!xi M Ji jJLij^ Cj -M l^\ JUi £i£ 'A :<-k£J ^Ip Jl—ij -vt ■ 

.lSJ cj^p Ixi : JUi t jjJ JaI ^lt kli»! 

(740). ' Umar mengatakan tentang Hathib, "Sesungguhnya dia 
itu orang munafik." Maka Nabi SAW bersabda, "Lalu apa yang 
engkau ketahui? Sungguh Allah telah melihat isi hati orang-orang 
yang ikut dalam perang Badr, seraya berfirman, l Aku telah 
mengampuni kalian"' 



Y V \ /v S & 'Sy*'j 01 :'aXjj Jj) *& :qgg 'J^ J>> J> -TH • 

.. . »-iL»w j*j ttwi j ^y [js— i j-*jj «-jUas^Jl j — > j — **- iljii ( 

(W./A V :<>;> ,/j) y 1TL£ 3tl 01 Sff :0 &\ Sj^j li»Sl3 

.c~^Uli ^lj t<&lj LjdUIli LiiU- OlS' ^li tl&lTL Ijiilhj 

2360. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa beliau (dalam riwayat lain: 
Bahwa Rasulullah SAW 7/221) mendapati Umar bin Khaththab [yang 
tengah berjalan] di antara rombongan, yang mana dia bersumpah 
dengan moyangnya, maka Rasulutlah SAW memanggil mereka lalu 
bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian 
agar kalian (dalam riwayat lain: tidak) bersumpah dengan nenek 
moyang kalian. Barangsiapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah 
dengan nama Allah,jika tidak, maka hendaklah diam" 



^™ * [ni bagian dari hadits Ali mengenai kisah Hathib bin Abu Balta'ah yang telah 
dikemukakansecaramaufWpadajuz3, nomor 1693. 



MnlrhtadiarlChahihlliilrhari Cii-t"! 



75. Bab: Dibolehkannya Marah dan Bersikap Keras Dalam 

Perkara Allah c Azza wa Jalla, serta Firman Allah Ta'ala, 

"Berjihadlah (melawan) orang-orang kajir dan orang-orang 

munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka." (Qs. At- 

Taubah (9]: 73) 



* * ' 



l'^- % *l J^j >»>.. :Jl5 + ^ J jl_o ^_t -mi 

^ ^ ^ ^ > 

J^ ^l Al Jj^j gj** *[^ VA/^ ^Caij ji\ \'jy&- j\ ******* 

lj*w- *j tOCaj JjJUa> Ij^«-j t[4jUw>l ^J o^"j Vi £-*** tl^J 

»* *» -* + + + * + * ^*~ * 

CJ$£- $fe <&l <Jj~*J Ua?J *[■**% J** f-fr! p-£ L*ii] iljji»** ^ — I 

(/j> i^S^i ij**S» l h *^/ A p^ -** ^ 1 fj&i 'j**?. £j^ (• — l» 

^■j^ iv^UI 'j-^-j Kp^I £>** £^*^ f 6 ■ *«■' J — *** :4 -^'jJ 
jJj) j^i-i^> (^j Jlj & \sm <&i Jj—j j*^ «J^ -W^ 1 — ** (*-& — ^i 



fjr*t H% J >*(. ib- » j» • -- » * *f- 



Jj 



* -^J*** *»f -» »*t. Si» B j>- S -- » J •»-■ < ,, J .,, * „ „ ■* 

«_^5*-*- 4j1 CUJff ^Is» («JsjCjW •yt CL-jIj (^JUl C~»j*> J » 14 j 

" £ W 1 -* £&i J -»* ^ ^ r *a J J ^ J ^ "1 *j" " 

S%»aJL [!(j-U)i t$JiJ liClii t[*u Lui U l^Iip L~~f ^j] tLSC Lp 

* • ■*■*••£ * "^ J j j 

VI .<£ ■ *» *J*& ^ (J^*' ^''jJ us*i) 'J^- ^ <l&J*-i lt^ 

2361. Dari Zaid bin Tsabit RA, dia menuturkan, "Rasutultah 

SAW pernah membuat kamar dari anyaman pelepah kunna atau tikar 
[pada bulan Ramadhan 1/178], kemudian RasutuIIah SAW keluar dan 
shalat di dalamnya, lalu beliau diikuti oteh sejumtah orang 
[sahabatnyaj, mereka pun mengikuti shalat beliau. Kemudian pada 
suatu malam mereka datang lalu menanti, [ketika beliau mengetahui 
mereka, beliau pun duduk], dan Rasulullah SAW melambatkan diri 
untuk mereka sampai akhimya tidak keluar kepada mereka, [mereka 
mengira bahwa beliau sudah tidur 8/142], mereka pun mengeraskan 
suara (dalam riwayat lain: sebagian mereka berdehem agar beliau 
keluar kepada mereka) dan melontar pintu dengan kerikil. Beliau pun 



138 1 — MukhtasharShahihBukhari 



keluar kepada mereka dengan marah, lalu Rasulullah SAW bersabda 
kepada mereka, l Perbuatan kalian masih terus berlanjut (dalam 
riwayat lain: Aku telah mengetahui apa yang kalian perbuat), sampai- 
sampai aku menduga bahwa itu akan diwajibkan atas kalian, 
[seandainya itu diwajibkan atas kalian. maka kalian tidak akan 
mampu melaksanakannya], maka [wahai manusia] hendaklah kalian 
shalat di rumah-rumah kalian. karena sesungguhnya sebaik-baik 
(dalam riwayat lain: seutama-utama) shalat seseorang adalah di 
rumahnya, kecuali shalatfardhu. ,n 



76. Bab: Waspada Terhadap Marah karena Firman Allah Ta'ala, 

u Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan-perbuatan kefi, dan apabila mereka marah mereka 

memberi maaf. n (Qs. Asy-Syuura [42]: 37) dan "(Yaitu) orang- 

orangyang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orangyang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. AUah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 134) 



■r ^jj-a J^ ,1* J i ifl / * 1 1 ' ^ 1 1 I *" ^l ■■***** tl 

.t_-^Jl JLp a~jC liJLUj (jJJJl JuJulJl UJ| t4£j*aJL 

2362. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasuluttah SAW bersabda, 
"Orangyang kuat itu bukan dengan bergulat, akan tetapi orangyang 
kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah." 

Sl :J15 .y^jf :& yu JU iij of :* 0"> ^f ^ -tHT 

• '■ 1- VI .'ll- 1*1* ■***' • '. ?' 



2363. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang lelaki berkata 
kepada Nabi SAW, 'Berilah aku nasihat.' Beliau pun bersabda, 
t Janganlah engkau marah? Orang itu berkata lagi beberapa kaU, 
beliau pun (tetap) mengatakan, 'Janganlah engkau marah.'" 



MukhtasharShahihBukhari — 1 139 1 



77. Bab: Malu 



:Jti JZ&- 'Ji Ol^* £_Jl*I- :Jl3 j^jJuJl jl^Lil J ^_J> -YY"lt 

^ _* _* _■»_<■ h* 

^jfc ^ y 3 pi jia .>. vi ^-L: Si icJ» : A J^3i JiJ 



* * * + 



i3 Jlii .&£*>* ftl^*Jl ^* Olj tlj^j s.C>-_l ^ — • 01 s* — l5x>Jl _ — . 



_* _* ■* 



■* l » ' ■ ' t tf_H_*_* rf£___ i , I* * ' • ' " _ ** ^ l • l*' ° 

.^lAii->w» ^ jjjAs^j &_& -ni J>*«j ^p ciJj^-i : oi^r**- 

_r _r ^V _» jf _* 

2364. Dari Abu As-Sawwar Al 'Adawi, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Imran bin Hushain mengatakan, 'Nabi SAW bersabda, 
l Malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. 7 Lalu Busyair bin 
Ka'b betkata, 'Di dalam hikmah dituliskan: Sesungguhnya kesantunan 
itu timbul dari malu, dan dari malu juga tertahir ketenangan.' 
Kemudian Imran berkata, 'Aku menceritakan kepadamu dari 
Rasulullah SAW sementara engkau menceritakan kepadaku dari 
lembaranmu?*" 



78. Bab: "Bila engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah 

sesukamuT* 



^ ^iS. ayJ il. oi -M f-3* Ju = J« ^ J % o-* -w 

* ■* _^ __* *" _f * * __£_ ^ ' 

2365. Dari Abu Mas'ud, dia mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 
'Sesungguhnya di antara yang diketahui manusia dari perkataan 
kenabian yangpertama adalah: Bila engkau tidak merasa malu, maka 
berbuatlah sesukamuS** 



79. Bab: Tidak Perlu Malu Terhadap Kebenaran untuk 
Mendalami Agama 



140 1 — MukhtasharShahihBukhari 



80. Bab: (741). f741) Sabda Nabi SAW, "Permudahlah danjangan 

mempersulit." (742). 2) Beliau menyukai keringanan dan 

kemudahan terhadap manusia. 



•, ■ f , i, ,-as, i . ,• > * ,« 



OLi tUJl j>J li l^ lly^Jl p "\/a jli-l :^ljj ,-ij) Jb^l ^l Ja * 

.4J l^J lilLJ .5)1 o^ dJ^b oi NJ tiz5 [Oi ,yjy *"> 

2366. Dari Aisyah RA, bahwa dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW tidak pernah diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau 
mengambil (dalam riwayat lain: memilih 8/16) yang lebih mudah, 
selama hal itu tidak berdosa. Bila berdosa, maka beliau adalah 
manusia yang paling jauh dari hal itu. [Demi Allah], Rasulullah SAW 
tidak pernah dendam untuk dirinya terhadap sesuatu [yang menimpa 
dirinya], kecuali bila larangan Allah dilanggar, maka beliau dendam 
terhadapnya untuk Allah." 

81. Bab: Ramah Kepada Sesama, 1292. 1292 Ibnu Mas'ud 

mengatakan, "Berbaurlah dengan manusia dan jangan menodai 

agamamu." dan beriang gembira dengan keluarga 

M !J» '>£* odu LJ '^jk :cJii *&> *^s\i. ^ -mv 

^i*i% J^-i lil iH -3)1 $y'j ti&s i^ 2r*^ v*-lj^» ,J 01 — S^j 



'"''Telah dikemukakansecaramatM>Wdari hadits Anaspadajuz 1, nomor 52 
t 7 * 2 ' Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ahmad (6/33, 86 dan 168) dari hadits 
Aisyah, dia mengatakan, ".. dan beliau menyukai yang terasa ringan oleh manusia." Telah 
dikemukakanjugapadakitabiniyangmenyerupai itupadajuz 1, nomor317. 
IW1 Disebutkan secara mauskul (bersambung) oleh Ath-Thabarani di dalam At Mujatn Al 
Kabir. 



MukhtasharShahihBiikhari — luil 



2367. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, "Aku pemah bermain 
boneka-boneka perempuan di sisi Nabi SAW. Dan aku juga punya 
beberapa teman seusiaku yang biasa bermain bersamaku. Apabila 
Rasulullah SAW masuk mereka menyembunyikan dari beliau, lalu 
memberikannya kepadaku, kemudian dimainkan bersamaku." 



82. Bab: Santun Terhadap Sesama 



j 293 12» rjisebutkan dari Abu Darda: "Sungguh kami banyak 
tersenyum kepada manusia, walau hati kami melaknat mereka." 



83. Bab: "Tidak semestinya seorang mukmin tersengat dua kali 
dari lubang yang sama" 



X.j*; ji V| j^£- V -Xj& Jlij - \ Y -U 

i 

kecuali yang berpengalaman. 



j 294 129* Mu'awiyah mengatakan, *Tidak ada sikap bijak 



j> i#L ^ v : jis tf ci^i^^ i& ^f y> -rriA 



^ <* ^^ ^ ^ 



■u*S ^J j^ 

2368. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Tidak semestinya seorang mukmin tersengat dua kali dari lubang 
yang satna." 



1IM Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibrahim Al Harbi 

di dalam Gharib AlHadits dan Ad-Dinuri di dalam-d/ Mujalasah. 
13M Disebutkan secara maushul (betsambung) oleh pengarang di dalam Al Adab Al Mufrad 

(565) dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Musharmo/ dengan sanad shahih darinya 

Dikeluarkan juga oleh pengarang dan yang lainnya, dari hadits Abu Sa*id A1 Khudri 

secara marju ' dan mauquf, namun isnadnya dha 'if. 



142 1 — MukhtasharShahihBukhari 



84. Bab: Hak Tamu 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abdullah bin Amr yang telah 
dikemukakan pada nomor 2037, juz 3) 



85. Bab: Memuliakan Tamu dan Melayaninya Sendiri, serta 

Firman Allah, " , Tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang 

dimuliakan." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 24). 



43U->I loUjuij CU^J Jjj *- ^i^J ^JjJ _>* <J - '*^' *^ ^* Jl^— * 

' * ' * ' 

*J- J^ <^> ^ ^ : >^ JJ^ J^J OJ* •£_) Oy 1 -il—i) 
* ' ' 

_',■;''>. . ■* - . 



Abdullah mengatakan, "Dia (bentuk tunggal) disebut zaur 
(pengunjung), dan mereka (bentuk jamak) juga zaur (pengunjung) dan 
dhaif (tamu). Artinya: Para tamunya dan para pengunjungnya. 83 
Karena kata tersebut adalah mashdar seperti kalimat qaumun ridha 
(kaum yang rela. Qaum berarti banyak orang, sedangkan ridha bentuk 
tunggal), juga seperti kata 'adl (adil, bisa digunakan sebagai sifat 
untuk kata tunggal maupun jamak). Contoh lain: maa^un ghaurun 
(satu air surut), bi *run ghaurun (sumur surut), maa *aani ghaurun (dua 
air surut), miyaahun ghaurun (banyak air surut). Ghaur dikatakan juga 
ghaair: tidak bisa diciduk dengan ember. Setiap yang bisa disurutkan 
maka itu adalah penyurutan." 

Tazaawara adalah tamiilu (condong) dari az-zawar. Al azwar 



u Maksudnya: Bahwa makna haaulaa'i zaurun wa dhaijun adalah: mereka itu orang-orang 
yang mengunjiingiriya dan para tamunya. Ucapannya "biih az-zawar" dengan rathah pada 
huruf waawu berartt condong, sebagaimana yang diperingatkan oleh AI * Aini. Orang yang 
mencantumkannya dengan sukun pada huruf waawu (zaur) adalah keliru. 



MukhtasharShahihBtikhari — [us\ 



(bentuk jamak dari az-zawar) adalah al amyal (bentuk jamak dari al 
mail). 

^L ^j, OlT ^»3 (^j J^Ji :tf_,j J)) «jli ij_ !>U ^-^1 
l^ Jjuli ^^t ^tj <5>U ^i OlT [^.3 i*i!U fj£e^ >^t fjX> 

*» <* <* > -» y * + * + 

2369. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah 
dia menyakiti tetangganya (dalam jalur lain: maka hendaklah dia 
bersilaturahmi). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik 
atau diam." 

86. Bab: Membuat Makanan dan Bersusah-Susah Untuk Tamu 

(Haditsnya adalah hadits Abu Juhaifah yang telah dikemukakan pada 

nomor929,juz 1) 

87. Bab: Marah dan Menunjukkan Kecemasan di Depan Tamu 

(Haditsnya adalah hadits Abdurrahman bin Abu Bakar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1528 Juz 2) 



88. Bab: Ucapan Tamu Kepada Tuan Rumah, "Demi AHah, aku 
tidak akan makan kecuali engkau makan." 



.& ^i jp '*£»!* J\ li^jb- v-vtr 



* * + * 



144 1 — MukhtasharShahihBukhari 



(743). a43) Mengenai ini ada hadits Abu Juhaiiah dari Nabi 
SAW. 

(Haditsnya adalah hadits Abdurrahman bin Abu Bakar yang tadi 
disinggung). 



89. Bab: Memuliakan yang Lebih Tua, Serta Mendahulukan yang 
Lebih Tua Dalam Berbicara dan Bertanya 



'Xfjj jj) ~^ ^ J S^j &^ & c?'j'<^ ~ yrws j Yrv * 

, f j.i* * ■-* * ^? » -/ ■ * i* -*>■** • <■■* **!-*-* i *.*+• + 



.*4 



i «1-,« ^Mjd J>jJ t jjs^- Ul ij*—> ^ji -^a-^j J^ jj 4»l ^ — P 

^ Al i£ Jdi cJkSh .j IS^ t [\ ^ l/A J#J J^ ^] [IV 

-* * • \ ■*■-*■*■ jf ** 

j Ja^ j*J Ji- ^ 4»l J^ Jl 4^~ ^li ^.Ijj Jj) cj^- 

■ ' 1 ' 1 » <.i ■* •"* - 7 -■' '' J ' • 1- -'1' ■■* » » J '-'.* Li ' ' 
jj r ^J J3 Jil JLP Ol *WrLp*> jjAs :<Oljj ^Jj) l(-C*JJ %3 4tO 

1 ■' J i'l'- 1* ■ li- J * *"l'- * !■* • *f 1 (■ -- ' J ' ST- •' • t • — 

Hlllj oUh* l> :lj3l» .Oj*IU» 4»lj ~Zi\ :JU* Jj$J jjl* Cjj^ jl j ;»U 

-- ' * * * 

4uy J& f Ji ^- JjI jU] t (oJuil fJJ J-J [iY/A *>Wi lllip Vj] 



"* •* ■> . -** ** , ^** i 



J* ^ I "^*! -*^ ''* -*" ^ * ** l B "* ' " **" " ^ ll * •' I "* * F* ' 1 '^** * • 

jij jU^J] jj^-^ 1 ^* ^ '(Uc*-^ jil (-» 1j-Iix£i ^ *J-I Jl 

j'j) -j& 'jf -M *Jb tf jii i f j3i S^i oiTj [J^. oir t^jJi 



.(^^i-Cljj 



>f j ijjS^ t [Ciiwi] t -^i fiii rn j^ ^i J»_i- 



^'Telah dtkemukakan -ecai&maushut pada juz 1, kitab 30 Puasa, nomor 929. 

MukhtasharShahihBukhari — R«l 



lyijj oi Wj t*s4^Ca ijjJ 01 w i|& <&( Jj~»j JUaJ tj^^»- 

j! -" ■*" ** "^ _rt • ■" ' ■** ** j^, \ ** -* "" 

^JUl JUi c[ellli U :i_j^i t<j L$I)l 5§| <&( Jj-*j L-iSsi .^j — >tj 

?<dis y ^jIp iuJb jjIj ] : Lj-*^>- jll -^J 4-d ;>"■ J ^ 2 ij™i ^ 

J ^ ^ £ j* - - t "" ^ .j£ r " *" * j& " J ** 

-l^l?-Ca :Jl5 jl— ISJLa USj 0ji»«£Lji [:jis jcl> ll) L». :lj — Sis 

■ *** - rf * ** - J 1 •* J* J 

".4jl_jj (-*j) O^ (♦-) y' !-S)i Jj-"J ^i '.tji-i ?*>I* ijy- »-*-■ 01 ~JU 

^- ** , J* J <*" O >■* OJ*. I „ „■"■ ^et^O^O^e *.*- j* .p^-r O ^rS 

OUjI ,j Jj^j f-^j~s '■ J- 9 (v pJ •H* 5 ^ p — ] _J '«-a — ^ «-"i — s J 

S j* ." .*■ £ "* i ! ■" t * ** • ^ "* 

?jUs ^jj [Ol*ji J-*-\j i_jtls ] I-5il Jj-*j Ij :tjH3 .*-gj — * (jy — »>• 
* * ' * 

V-. H -3»l Jj^-j jJ^y '[*Wa «^ J^* 0I & ^ 1 J.Aj «j&] 
oi^jiti :J4^- J-» .[j&l cJUil J>-] [-iJ-tsJl JjI 'j* -UU] -ULj 

"* ** » ^ rf ^^ e p * *■ 

.L^LW^ ^C^j j^Ji lJu°y. c-li-JL* tjj^l CilL" °y yiJ 

2370 dan 2371. Dari Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abu 
Hatsman (dalam riwayat lain: Dari Sahl bin Abu Hatsmah dan 
beberapa orang pemuka kaumnya 8/119), bahwa keduanya 
menceritakan kepadanya: Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah 
bin Mas*ud pergi ke Khaibar, [saat itu ada perjanjian damai dengan 
mereka 4/67] [karena adanya paceklik yang menimpa mereka 8/119], 
kemudian keduanya berpisah di perkebunan kurma, lalu Abdullah bin 
Sahl dibunuh (dalam riwayat lain: lalu Muhayyishah menemui 
Abdullah bin Sahl, namun ia mendapatinya telah terbunuh dengan 
berlumuran darah, maka dia pun menguburkannya), (dalam riwayat 
lain: lalu Muhayyishah diberitahu bahwa Abdullah telah dibunuh dan 
dibuang pada orang fakir atau seseorang, maka dia mendatangi orang- 
orang yahudi lalu berkata, "Demi Allah, kalian telah membunuhnya." 
Mereka berkata, "Kami tidak membunuhnya, demi Allah. [Dan kami 
tidak mengetahui pembunuhnya." 8/42] Kemudian dia kembali ke 
Madinah.) [Setelah sampai dia menemui kaumnya lalu menceritakan 
hal itu kepada mereka], lalu Abdurrahman bin Sahal beserta 
Huwayyishah dan Muhayyishah -keduanya putra Mas'ud- mendatangi 
Nabi SAW, mereka membicarakan tentang perkara teman mereka, lalu 



146 | — MukhtasharShahihBukhari 



Abdurrahman mulai [berbicara, yaitu yang pemah di Khaibar], dan dia 
adalah orang yang paling muda di kelompok itu, maka Nabi SAW 
berkata, "Dahulukan yang lebih tua" (dalam riwayat lain: "Yang lebih 
tua. Yang lebih tua") 

Yahya mengatakan: Maksudnya adalah agar yang lebih tua yang 
berbicara. [Maka dia pun diam], lalu mereka pun berbicara tentang 
perkara teman mereka. [Lalu Rasulullah SAW berkata, "Mereka akan 
membayar diyat teman kalian atau menyerukan perang." Kemudian 
Rasulullah SAW mengirim surat kepada mereka tentang itu, lalu 
dibalas: 'Kami tidak membunuhnya/] Maka Nabi SAW berkata 
[kepada Huwayyishah, Muhayyishah dan Abdurrahman,] "Kalian bisa 
mendatangkan bukti (saksi) yang menunjukkan siapa pembunuhnyaT' 
Mereka menjawab, "Kami tidak punya bukti," Beliau bersabda,] 
"Kalian mau mendapatkan hak [darah] korban kalian -atau beliau 
mengatakan: teman kalian] dengan sumpah lima puluh orang kaliari?" 
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Perkara yang tidak kami 
saksikan (dalam riwayat lain: Bagaimana kami bersumpah padahal 
kami tidak menyaksjkan dan tidak melihatnya?" (Beliau bersabda, 
"Kalau begitu, orang-orang yahudi itu terbebas dari kalian dengan 
sumpah lima puluh orang mereka." Mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, [bagaimana mungkin kami meminta sumpah] dari kaum 
yang kafir?" [Namun Rasulullah SAW tidak suka menggugurkan 
darahnya 8/42], maka Rasulullah SAW pun membayar diyat kepada 
mereka dari pihak beliau sendiri [sebanyak seratus ekor unta zakat] 
[sampai dimasukkan ke dalam kandang]. Sahal mengatakan, "Aku 
mendapati seekor unta di antara unta-unta tersebut, dia masuk ke 
dalam kandang mereka, lalu menginjakku dengan kakinya." 



90. Bab: Yang Dibolehkan dan yang Dimakrnhkan dari Syair, 

RijitenHuda^ 



Serta firman AUah Ta'ala, "Dan penyair-penyair itu diikuti oleh 



Syi'r (syair) adalah kalimat yang kata-kalanya seimbang dan kadang berakhiran senada 
(puisi, sajak). Rijz adalah salah satu jenis syair dengan kalimat-kalimat pendek. 
Sedangkan hudo" adalah nyanyian musarir untuk membert semangat pada unta yang 
ditungganginya. 



MnlrhhclHirShahihlliilrhari I U7 I 



orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka 
mengembara di tiap-tiap tembah, dan bahwasanya mereka suka 
mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?, 
kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal 
shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan 
sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu 
kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (Qs. 
Asy-Syu'araa [26]: 224-227) 



Abbas 
mereka mengolok-olok 



1295. 1295 Ibnu Abbas mengatakan, "Dalam setiap obrolan 



2372. Dari Ubay bin Ka*b, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya di antara syair itu ada yang berupa hikmah." 

t^ilj S f-5t ££ :J^ [t • i/r oii- jJJ UxZr [£ -Yrw 

C.!*- 1 ^ c(JLftCtUl ^yaju jJ jlS' I^jIjj ,Jj) C^ii cye*J- 4jI ^>l jl 

*■ «*- ■* y *• jf ^ ^ -- 

.C^-iJ U <0l( J*-" (_s*J ^-s 1 *^ £-5">"i "^i ^' .}■* • «J^* cA*w>t 



2373. Dari Jundub [bin Suryan 3/204], dia mengatakan, "Ketika 
Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau terkena batu, maka beliau 
pun terpeleset (dalam riwayat lain: dalam salah satu peperangan) lalu 
jari kakinya berdarah, beliau pun berkata, 'Engkau hanyalah jari yang 
berdarah. Dijalan Allah engkau tidakakan menjumpai."' 



1195 Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari dengan 
sanad terputus darinya. 



l+sj — MukhtasharShahihBukhari 



V j2l ^] ^J- ff ^j i[u Wv tf (>^ : jj> ^ij) i— j] 
'X\jj J>'j) ji^J \y^J #] ^ [\ Wv 4jU] <JL-Tj] i[*i > v 

* ' ' 

:JUi t[(^jtij t[oj!Uit ,j*«>- OlS^jj c[^-i^l :*] Jliy t^^j (J^— j 
'•*fcj J'j) ^ ^JJ Olr^ s : ^Jj (/>> ^ 1 *— * ^— ^J 

* ■* ^ * **■ ' 

.■ , > j * , , , , 4 * * 

.(tLLJl ii*^j> ^jJ :S3lia JlS 

^ J* *#* ^* -* ■ j *> + + + + + + 

li^AijJ l^alu l^j ll^j y tCJKj $H j-JJl li5o ''*£& ^jI Jl — 5 

2374. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, **Nabi SAW 
menemui sebagian istri-istrinya [dalam suatu perjalanan (dalam 
riwayat lain: safar)nya 7/121], di antara mereka terdapat Ummu 
Sulaim [di dalam kelompok bawaan 7/119], [dan [bersama beliau 
7/111] ada seorang budak [hitam miliknya] yang bernyanyi (dalam 
riwayat lain: menggotong skedup) mereka, yang biasa dipanggil 
AnjasyahJ. [Budak ini bersuara bagus], lalu dia pun bernyanyi], maka 
beliau bersabda, ""Celaka engkau wahai Anjasyah (dalam riwayat lain: 
Anjasyl) hati-hati terkadap bawaan (dalam riwayat lain: bawaantnu), 
(dalam riwayat lain: pelan-pelan) pada kaca." (dalam jalur lain: 
"Janganlah engkau memecahkan kaca." Qatadah mengatakan, 
"Maksudnya adalah kaum wanita yang lemah.**) 

Abu Qilabah mengatakan, **Lalu Nabi mengatakan suatu kalimat 
yang apabila dikatakan oleh sebagian kalian, tentulah kalian akan 
mencela kalimat itu, yaitu ucapan beliau, l Hati-hati terhadap kaca? 

91. Bab: Menyindir Orang-Orang Musyrik 



MnkhtocharSliahihltiilrhari — i M9 I 



92. Bab: Makruhnya Seseorang Mengutamakan Syair Sehingga 
Melalaikannya dari Berdzikir Pada Allah, Ilmu dan Al Qur"an 






JX^i iS^ j£ji ou : jis m y)i j* <* 'J^ $ o* -vrv* 






*- * 



2375. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sungguh, dipenuhinya rongga seseorang kalian dengan nanah 
adalah lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan syair." 



L>> J£J OU M A» Sy-j Jl3 : Jli 4» sX* «/ o* -* rv "i 

.0 _ .xfl y _ t g 1*0«' «- ^ o,_ .> ^ 

■ 'j** 1 ^jr*^ <-'' t_y ja^ t4 iji ^^* J*j 

,- »■ ^ - * 

2376. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, 'Sungguh, dipenuhinya rongga seseorang dengan 
nanah hingga mengenyangkannya adalah lebih baik baginya 
daripada dipenuhi dengan syair."'' 



93. Bab: Sabda Nabi SAW, "tanganmu berdebu* dan 
"penyembelihan leher" 



94. Bab: Tentang "Mereka Menyangka" 

(Haditsnya adalah hadits Ummu HanT yang telah dikemukakan pada 

nomor 194, juz 1) 

95. Bab: Tentang Ucapan Seseorang, "Celaka Engkau" 



I9BJ — MukhtasbarShahihBukhari 



96. Bab: Tanda Mencintai Allah 'Azza wa Jalla Berdasarkan 

Firman-Nya, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 

aku, niscaya Allah mengasihimu.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 31) 



?l_f» J^Jj jjj wy t_^-l Ji-j ^y Jji5 LilS" !<5>1 J_j~»j Ij :Jt — «* 

•s-*-' Cr* £* *-^ *^ ^ ^>"-> ^** 

2377. Dari Abdullah bin Mas'ud RA: Seorang laki-laki datang 
kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana 
menurutmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun 
tidak pemah berjumpa dengan mereka?" Rasulullah SAW bersabda, 
"Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya." 

dlj £3 L^ jijii : A *Ju JJ : J\i ^ J 1-p -TTYA 

_. £ £ a y- ,* a 



2378. Dari Abu Musa, dia mengatakan, "Dikatakan kepada Nabi 
SAW, 'Seseorang mencintai suatu kaum, namun dia belum pemah 
berjumpa dengan mereka?' Beliau bersabda, 'Seseorang itu akan 
bersama orang yang dicintainya.™ 



97. Bab: Ucapan Seseorang Kepada Orang Lain, "Hus" 

ob ai :juC* J\i S & J^-j :JL5 t£g ^ Jt ji -Tm 

^ v >■ • ^ ^ ^ ^ 

B " "^ J J ■" ■* j *■ ' -* 

.Ci-I :Jtf .j-jJl :Jl5 ?y> Ui U^ iAJ 

2379. Dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW mengatakan 
kepada Ibnu Shaid, "Aku telah menyembunyikan 85 sesuatu untukmu, 



85 Yang mana Nabi SAW tclah menyembunyikan darinya ayat "Hari ketika langit 

MukhtasharShahihBukhari — ] 151 I 



apa itu?" Dia menjawab, "ad-dukhkh" (dukhan: asap) Beliau berkata, 
"Hus." 



.jjj£i :\j\j-.&-/ .«fjuJ :L-l£Ji ou^ :<ojI jlp ^jI Jl5 

Abdullah mengatakan: "Khasa'tu al kalba artinya aku 
menjauhkan anjing (mengusimya dengan ucapan), KhaasViin (Qs. Al 
Baqarah [2]: 65) aitinya dijauhkan. 



98. Bab: Ucapan Seseorang, "Selamat Datang" 



.JZ\, £>.'j. : f }Cjt Q£ *U=UJ S f<^l Jli :*^*£ ciiij -vi i 

(744). 1744 ' Aisyah mengatakan, "Nabi SAW mengatakan kepada 
Fathimah AS, 'Selamat datang putriku."' 

.^li }i C-^. :Jlii & *Jt J\ '^L :*j& ff cJlij -VI» 

(745). (745) Ummu Hani" mengatakan, "Aku datang kepada Nabi 
SAW, lalu beliau berkata, 'Selamatdatang Ummu Hani*.'" 



membawa kabut yang nyata." (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 10). Ucapannya "ad-dukhkh" yang 
dimaksud adalah "ad-dukhkhaan" (kabut) namun dia tidak dapat menyelesaikan ucapan 
itu seperti kebiasaan para dukun yang mendapat kalimat-katimat dari jin. Ucapan beliau 
"kuss", asalnya adalah kalimat untuk mengusir dan menjauhkan anjing, kemudian 
digunakan untuk mencegah perkataan atau perbuatan yang tidak layak, artinya adalah 
"diam". 

P44J Ini bagian daii hadits yang akan dikemukakan secara maushul pada kitab 79 Minta izin, 
bab43. 

<W5) Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 1 , kitab 8 Shalat, 
nomor 194. 



152 1 — MukhtasharShahihBukhari 



99. Bab: Manusia Akan Dipanggil Dengan Menyertakan Natna 
Bapak-Bapak Mereka 



* ' » * ' J ,« ' - * ' * " rt ,* <■ >' >'t * »' 



2380. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya orang yang berkhianat akan ditancapkan (dalam 
riwayat lain: dikibarkan) panji untuknya pada kiamat nanti, lalu 
dikatakan, 'Ini pengkhianatan Fulan bin Fulan"' 

100. Bab: Tidak Boleh Mengucapkan, "Khabutsat NaJsiC (Jiwaku 

Buruk) 



9 *» a J + a 



2381. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan, 'Khabutsat 
nafsiV (jiwaku buruk), akan tetapi, ucapkanlah, "laqisat nafsiV 
(jiwaku kendur)* 



* * * * 



.^-«ju c— aJ :JJy jj>Jj t LT* JlJ '*---**-''" : (^ ^ 1 

2382. Dari Abu Umamah bin Sahl, dari ayahnya, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian 
mengucapkan, 'Khabutsat nafsiV (jiwaku buruk), akan tetapi, 
ucapkanlah, 'lagisat nafsiV (jiwaku kendur)" 



M Kata (iii-ii) dan («^A») mcngandung arti yang sama, hanya saja kata (^uj^.) dimakruhkan. 
Demikian yang disebutkan di dalam syarahnya. 



MukhtasharShahihBBkhari — Fm\ 



101. Bab: Janganlah Kalian Mencaci Masa 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1963, juz 3) 

:j :> jh LJJt \JjJ v : jii iyi^ 57> J ;> -rrAr 

oii t>oJi Ci- '-^y» V} *L>\H l s-^ 5 f^ ( ^ij i }*£^ {-^y^- 

yaJUl ^A Jil 






2383. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Janganlah kalian menamai anggur dengan (dalam jalur lain: 
mengatakan,) al karm* 7 (yang mulia), [karena sesungguhnya al karm 
adalah hatinya orang beriman], dan janganlah kalian mengatakan, 
l Sialan masa,* karena sesungguhnya Allah adalah Masa (Pemilik dan 
Pengatur masa)" 

102. Bab: (746). (746) Sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya al karm (yang 
mulia) adalah hatinya orang beriman.' 



.COJi '{£ ^pll' g;jJi ^J&Jl CJ\ :Jl3 jij -vtv 

* J * J * ^ J d "" 

.i^wutll JLP aLJJ ilillj ^JJl ip^cJl CjJ l^J^JaS" -ViA 

^ *■ -» ^ *■ <*- 

t C^f aJUi x'i J^ ^^ 1 *W ^y '^s ^ iL_i: Si :*^_Jir -vn 

.(lijjCii 5^ i jVs lil 21 jtii 0i> :JUi 



87 Dimakruhkannya menamai anggur (wtne; tuak anggur) dengan karm (yang mulia) untuk 
menegaskan pengharaman khamer, karena penamaan dengan itu berarti memuliakan 
peminumnya. 

(746, Disebutkan secara maushid (bersambung) okh pengarang di akhir bab ini dari jalur Jain, 
dari Abu Hurairah, dan kami mengisyaralkan kepadanya di akhir bab yang sebelumnya. 

88 Karena sebelumnya mereka tidak mengatakan, "Kann adalah hatinya orang beriman." 
Tapi dulunya mereka mengatakan, "Karm adalah pohon anggur." 



15*1 — MukhtasharShahihBukhari 



(747). (747j Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya orang yang 
bangkrut adalah orangyang bangkrut pada hari kiamat." 

(748). (748J Sebagaimana sabda beliau, "Sesungguhnya orang 
yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika sedang 
marah." 

(749). ( 49) Sebagaimana sabdanya, "Tidak ada kerajaan kecuali 
milik Allah" Lalu beliau menyematkan pada-Nya dengan 
kesempumaan kerajaan, kemudian menyebutkan juga raja-raja, yang 
mana beliau mengatakan (sebagaimana firman Allah), "Sesungguhnya 
raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka 
membinasakannya." (Qs. An-Naml [27]: 34). 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang 
sebelumnya). 

103. Bab: Ucapan Seseorang, "Ayah dan ibuku tebusanmu" 

(750). (750) Di dalamnya disebutkan riwayat Az-Zubair dari Nabi 
SAW. 



^'Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Muslim dan yang lainnya, seperti: Ibnu 
Hibban dan At-Tirmidzi, dan disAoAtAkaimya, dari hadits Abu Huiairah. Hadits ini 
dikeluarkan di daiemAsh-Shahihah, nomor 847. 

"^Disebutkan secaia maushul (bersambung) oleh pengarang di dalam Al Adab Al Mufrad 
(nomor I55)dengan sanad shahih dari IbnuMas'ud. Dan jugadisebutkansecaramotuW 
(bersambung) oleh Muslim. Telah dikemukakan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah 
pada bab 76. 

(7W) lni bagian dari hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada bab 1 14 dalam satu 
riwayat darinya, dan di sana saya akan menyebutkan siapa yang mengeluarkannya, 
Dikeluarkan juga oleh Ahmad (5/727) dari Abu Hammam Asy-Sya'bani, dia mengatakan: 
Seorang laki-laki dari Khats*am menceritakan kepadaku, dia mengatakan, "Kami bersama 
Rasulullah SAW dalam perang Tabuk .." al hadits. Di dalamnya disebutkan: 
"Sesungguhnya malam ini Allah teiah memberiku dua perbendaharaan, yaitu 
perbendaharaan Persia dan Romawi, dan Altah telah meiuaskan jangkauanku dengan 
kerajaan, yaitu kerajaan Himyar Al Ahmar. Tidak ada kerajaan kecuali milik Altah .."al 
hadits. 

17501 Pengarang mengisyaratkan kepada hadits yang telah dikemukakan dari Abdullah bin Az- 
Zubair pada juz 2, nomor 1581. 



MiikhtasharShahihRukhari — I 155 I 



(Haditsnya adalah hadits Ali yang telah dikemukakan pada 
nomor 1715, juz 2). 



104. Bab: Ucapan Seseorang, "Allah menjadikanku tebusanmu' 



.IL-I^lj OsO, 3l£i :S ^U £ fi Jli} -v° \ 

(TSl)^ 51 * Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Kami 
menebusmu dengan para ayah dan ibu kami." 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada 
nomor 1234, juz 2). 



105. Bab: Nama yang Paling Disukai Allah *Azza wa Jalla 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

1352,juz2) 

106. Bab: (752). (752) Sabda Nabi SAW, "Namailah dengan namaku, 
tapijanganlah kalian berjulukan dengan julukankuJ" 

Demikian yang dikatakan oleh Anas dari Nabi SAW. 
107. Bab: Nama Hazn (Sedih) 



(Haditsnya adalah hadits Sa*id bin Al Musayyab yang dikemukakan 

setelahnya) 



(75 "lni bagian dari hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah dikemukakan selengkapnya secara 

maushul padajuz l,nomor246. 
t7K) Telah dikemukakan secara maushut padajuz 2, kitab 34 Jual beli, hadits 1000. 



K6| — MukhtasharShahihBukhari 



108. Bab: Mengganti Nama Dengan yang Lebih Baik 

j~ m *J\ j\ jlJ J J. j&k J :JB J^ i-t -YrAt 

**• * * & * * * •* * * •$ 

j-; Sjij j^| ^JjI lfL» .(j-JUs- Jul-1 jjTj teJjjsJ ^J* Ajwoj* tJ — !j 

J3l Ijliiu-li (^l Jjt Jwj ^. J*£-li t*4^ •*--•' y} 3*« ' 4 — i-^ 

U :Jli ,-5ii Jj— j li oO» --C-* j* 1 J 1 ** w**-* j— ? : J' ** *® 

* * * 

.jJulil iijJ oUlj .jJulIl **I-t ^SJj :Jtf .0!^* :Jl5 ?**l-l 

2384. Dari Sahl, dia menuturkan, "Al Mundzir bin Abi Usaid 
dibawakan kepada Nabi SAW setelah dia lahir, lalu beliau 
meletakkannya di atas pahanya, sementara Abu Usaid duduk, lalu 
Nabi SAW tersibukkan dengan sesuatu di hadapannya, maka beliau 
pun menyuruh Abu Usaid mengambil anaknya, maka dia pun 
mengambilnya dari paha Nabi SAW, saat tersadar Nabi SAW 
bertanya, l Mana anak ituT Abu Usaid menjawab, 'Kami sudah 
mengembalikannya wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Siapa 
namanyaT Dia menjawab, 'Fulan.' Beliau bersabda, l (Tidak), akan 
tetapi, namanya adalah Al Mundzir? Maka sejak hari itu dia 
dinamakan Al Mundzir. 



2385. Dari Abu Hurairah: Bahwa Zainab itu dulunya bemama 
Barrah, lalu dikatakan, "Dia menyucikan dirinya sendiri." Maka 
Rasulullah SAW menamainya Zainab. 



• * • f • ' j "* ■*• f • 1 • * *■ * ii • '• * UUI1 . 

^* oi ^p 4ip ^j^i j^ ^j) s , ,... » ^, x*- j_p -rrAi 

,3*1-1 :Jli fcjul,l C :Jlb t^ ^3» Jf* ^M Uj^- oJb- 01 t(oj£r 



MukhtasharShahiuBukhari — 1 157 | 



I • 1 s ' I * ° I ** * I ^f 1 "* ' 1 1 - 1*' ' ?f t * ' 1 1 - . ° •* 

. ji oLw l»--i j-«-*j ut Lt :ju -J^— c~it ^Jj :ju .o^ 

.alJ ^jjjsJl iLs cJlj C*i :t__I~Jl ^jji JlS 

2386. Dari Sa*id bin Al Musayyab (dalam jalur lain: Darinya, 
dari ayahnya, dari kakeknya): Bahwa kakeknya, Hazn, datang kepada 
Nabi SAW, lalu beliau benanya, "Siapa namamuT Dia menjawab, 
"Namaku Hazn." Beliau berkata, "(Tidak). akan tetapi namamu 
adalah Sahl" Dia berkata, "Aku tidak mau mengganti nama yang 
telah diberikan oleh ayahku." 

Ibnu Al Musayyab mengatakan, 'Ternyata masih terus 
berlangsung kesulitan 89 pada kami." 



109. Bab: Menamai dengan Nama Para Nabi 



.& JJ .1^Q m fJh j5 :^f\ Jtf, -vor 

(753). t753) Anas mengatakan, "Nabi SAW mencium Ibrahim." 
Yakni putranya. 



^Sl 'J\ j^»Q 'o& :Jj J JU cJB :J^l ^ -YTAV 
"- * <• -• 

J<> a <- £ ' \1 * S*\* ""*l 



2387. Dari Isma*il, "Aku tanyakan kepada Ibnu Abi Aufa, 
'Apakah engkau pernah melihat Ibrahim putra Nabi SAW?' Dia 
menjawab, 'Dia meninggal ketika masih kecil. Seandainya ada 
seorang nabi setelah Muhammad SAW, tentu dia masih hidup. Akan 
tetapi, tidak ada nabi setelah beliau.'" 



M AlHuzuunahadaiahash-slm'uubahQ!!BSvAitaii). Pensyarah. 

l7S3, Telah dikemukakan secara mci«A«(padajuz l,kitabjenazah, nomor627. 



1^1 — MukhtasharShahihBukharl 



£ * °f J ^"* r *"**■"' "'*■'' 1 "^ £■ ** 

^l jJj ^^ OlS*j ."*J| AiiSj t^S^IlL 4J liSj ta^L£> 4&>J tl-*l^| 

2388. Dari Abu Musa, dia mengatakan, "Seorang anak laki- 
takiku tahir, talu aku membawanya kepada Nabi SAW, beliau pun 
menamainya Ibrahim. Lalu beliau menta/tni&nya dengan kurma, dan 
mendoakan keberkahan untuknya, lalu diserahkan kepadaku." Dia 
adalah anak tertua Abu Musa. 

110. Bab: Menamai dengan Nama "Walid" 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakanpadanomar420,juz 1) 

111. Bab: Orang yang MemanggO Temannya, Lalu Kurang Huruf 

Pada Namanya 

(754). (754) Abu Hazim mengatakan: Dari Abu Hurairah RA, 
"Nabi SAW mengatakan kepadaku, 'Wahai Abu Hirr."* 



90 Tahnik adalah mengolesi langit-langit rmilut bayi dengan kurma yang telah haluskan, atau 
madu, dengan menggunakan jari tangan. 

^'ini bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di 
dalam "Makanan" (6/1 96), namun di sana dicantumkan: "Wahai Abu Hurairah" tanpa 
pengurangan humf, lalu dikaitkan antara yang di sini dengan yang di sana dengan 
kesimpulan, bahwa yang benar adalah yang ada pengurangan huruf (yakni "Abu Hirr^). 
Ini akan dikemukakan seperti itu dari jalur lain, darinya, pada kisah lainnya, pada kitab 
8l,bab)7. 



MukhtasharShahihBukhari — [w 



112. Bab: Julukan untuk Anak Kecil dan Sebelum Punya Anak 

r* J '°^J -^ ^ cr^ ^ L^ 1 ^ : J^ <jA °u* -YTA^ 

^ *» ^ <*■ ** ** ^ ***- ■" ■* r ■** ■ ■*: ■ ■*' ■* *" 

ijjjl? ^j) Ju t li- lit utf"j tCLiai v-*-t :Jl5 .J^ _jji :<d JLL 

* ' ~ ' ' * ' f 

* ' ' 7~ ' ' ' ' 

• ' ' * -Ci s \\ "• ' \' **• * 'I* '■ i^- *<! a*°<^\i ' \'' \' i "' ' 

l5* J^J OwaJ' j^>- «Jj* t*lJ i— j«j U<j yu ij^JI J** L* !j -»-?■ 

' " * 

*~ C J 3 3 ~\ jt ^ Q- B ^ 

■& J^ 

2389. Dari Anas, dia mengatakan, "Nabi SAW adalah manusia 
yang paling bagus akhlaknya. Aku mempunyai saudara yang biasa 
dipanggil Abu Umair. Aku kira dia sudah disapih. Bila datang beliau 
mengatakan (dalam jalur lain: Sungguh Nabi SAW berbaur dengan 
kami, sampai beliau mengatakan kepada saudara kecilku 7/102), 
' Wahai Abu Umairt Apa yang terjadi pada nughair 91 (burung kecil)?' 
Burung kecil itu biasa dimainkannya. Ketika tiba waktu shalat, dan 
beliau sedang di rumah kami, maka beliau pun menyuruh untuk 
menghamparkan alas yang di bawahnya, kemudian disapu dan 
diciprati air, kemudian beliau berdiri dan kami pun berdiri di belakang 
beliau, lalu beliau shalat mengimami kami." 



113. Bab: Berjulukan Abu Turab Walaupun Ada Julukan 

Lainnya 



(Haditsnya adalah hadits Sahl bin Sa'd yang telah dikemukakan pada 

ncmor 1574, juz 2) 



91 Nughair adalah sebutan untuk nughar yang kecil. Nughar adalah bumng kecil seperti 
burung-burung berpelatuk merah. ('Aini). 



ieo I — Mukhta&harShahihBukhari 



114. Bab: Nama yang Paling Dibenci Allah 

.j&AJ au Jls j^j ( & iip aiga» # ,c,y <£*f 

.«& (!)&& aj\— iJ ■ a js* J^ :0&-< Jli 



2390. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, *Nama yang paling keji (datam jalur lain: yangpaling hina) 
pada hari kiamat nanti di sisi AUah adalah seseorang yang menamai 
dirinya dengan malikut amtak (rajapara raja).'" 32 

Suryan mengatakan, "Yang lainnya mengatakan, 'Pena&irannya 
(adalah menggelari dengan) Syahan Syah (raja para raja).*" 93 



115. Bab: Juhikan Orang Musyrik 



.^JU. jjl j? j^ oi V! :J>£ $j& ,J3> oi*l- :j^ Jl*} -voo 

(755). (755) Miswar mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, 'Kecuali bila Ibnu Abi Thatih mau.'" 



w Saya katakan: Ahmad menambahkan (2/492) dari jalur lain, darinya: "Tidak ada kerajaan 
kecuali ntilik Attah." Rjwayatnya juga dari jalur ketiga (2/315): "Ttdak ada kerajaan 
kecuali milik Attah 'Axza wa Jalla.". Ini juga merupakan riwayat Muslim (6/174), dan 
padaja)urIaiimya:"7Va£ac/arqfarajaittj4tfaA." 

93 Maksudnya, sebagaimaan yang dikatakan oleh Al Hafizh, bahwa lafazh "Syahan Syah" 
tetah sering digunakan sebagai nama pada masa itu, maka Suiyan mengingatkan, bahwa 
nama yang dinyatakan tercela oleh khabar tidak terbatas pada nama "Malikul Amlak", 
akan tetapi mencakup semua yang semakna dengan bahasa apa pun, maka itulah yang 
dimaksud tercela. Hal ini ditegaskan oleh riwayat At-Tirmidzi: "seperti syaahan syaah," 

aiSi Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 2, kitab 57 Bagian 
yang Seperlima, nomor 1 35 1 . 



MnkhtashsirShahihRnkhitri — I )fil I 



1 16. Bab: Sindiran 94 Tidak Mencakup Kebohongan 



?£&i l)X :JUi Okli ^l) ^l ^C : Cjf i^* :ot^l Jl-ij -vei 
-^ i- ,-<f*i.- ','-.■:'. /" ' f > -£- " '.' f' - ■>'-■ ;/ • n' 

.A»Uo L$Jl ^j ,^-ljI^.l JL3 Uj>j jl J^-J^J 14— J^ I-la :*~L- fi cJu 

(756). (756) Ishaq mengatakan, "Aku mendengar Anas 
mengatakan, 'Seorang anak Abu Thalhah meninggal, lalu dia 
bertanya, 'Bagaimana anak itu?' Ummu Sulaim berkata, 'Nafasnya 
sudah diam. Aku harap, dia sudah beristirahat.' Sementara Abu 
Thalhah mengiranya benar." 



117. Bab: Ucapan Seseorang Pada Sesuatu, "Bukan apa-apa" 
dengan Meniatkan Bahwa Maksudnya Adalah u Itu Tidak Benar" 

."jSS i?tj tjji' % jCai^ ijJ^iJJ J& Jl5 :<_>-& 'J>\ JlSj -v<sv 

(757), (757) Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW mengatakan 
pada dua kuburan, '(Penghuni) keduanya sedang disiksa bukan 
karena (dosa) besar (dalam dugaan mereka). padahal itu besar."'' 






UU.-I OjjJL>o *^Jli !a»I Jj—j Ij :*jJli .s^ Ij-J :g|£ a»I J 

t^ilakj tJsJl [y iUSol iJUj :^ a«1 Jj-*j Jt-fli .^ OjSsj «.°^JLj 
</j) j» Vj ^ ,/ (Y^A/A UyyLJ :<>ljj ^j) Uyus t^-^Jt 



** Ungkapan bukan yang sebenarnya; Yaitu bahwa yang dimaksud dari ungkapan itu 

bukanlah ungkapan itu sendiri, akan tetapi maksudnya bisa ditangkap oleh yang 

mendengamya. 
^lni bagian dari hadits panjang yang telah dikemukakan secaramausftu/padajuz 3, kitab 

71 Aqiqah, bab 1. 
''^lni bagiandarihaditsyangtelahdikemukakan secaramausAu/padajuz I , kitab 4 Wudhu, 

bab57. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



- oll^l ^» ^p «SoCJl 01 i^ljj Jij) .3i-li-a3l (o^^iT :5 — jljj 

-V<>A :*L['jj (Vj) S.U-JI ,J ^-i* ^l j_5 Jca ->_>Uw^ — )l j — »j 

1*9*" I S * * f _*f t • ■ * * ■ -• J i 



'. f 



t£^ ^j) t(^ i/i 0I4&I ^Jl <^_yi i4*Hii t*-*^ 1 Oi^W^ — 5 



jf * *f 



4jU ^ji ^SH L^j Ojk£C» ^ojjj 1 -^' y* ^' ja\^S\ Oil ^y ViyjiJ 



t J £ » ' 

.?! • ° 1 -' 'i-* 

p-$-~ftjl JU* j>*J 4j.o 

2391. Aisyah menuturkan, "Orang-orang bertanya kepada Nabi 
SAW tentang para tukang ramal? Rasulullah SAW pun bersabda 
kepada mereka, 'Mereka bukan apa-apa.'' (yakni mereka itu tidak 
benar) Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Kadang mereka 
menceritakan tentang sesuatu kepada kami, dan itu ternyata benar.' 
Rasulullah SAW bersabda, 'Itu adalah kalimat dari kebenaran yang 
dicuri oleh jin, lalu dia membisikkannya (dalam riwayat lain: 
menyuarakannya 8/21 8) pada telinga majikannya seperti suara 
(dalam riwayat lain: kotekan) ayam betina.' (dalam riwayat lain: 
* Sesungguhnya para malaikat turun ke awan, lalu menyebut tentang 
perkara yang telah diputuskan di langit (dalam riwayat lain: (758). 1 - 7 ' 
bercerita di awan -al 'anaan adalah al ghamaam (awan)- tentang 
perkara yang akan terjadi di bumi 4/94), lalu syetan-syetan mencuri- 
curi dengar dan mendengamya, lalu dibisikkan kepada para tukang 
ramaU 4/79), (dalam riwayat lain: *lalu dibisikkan ke telinga tukang 
ramal, seperti dentingan botot), lalu mencampurnya dengan lebih dari 
seratus kebohongan [dari mereka sendiri].'' 



^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh AbuNu'aimdi dalam^/ Mustakhraj dari 
jalur Abu Shalih, juru tulis Al-Laits bin Sa*d, darinya, dengan sanadnya, dari Abu Al 
Aswad, dari Urwah, darinya. Disebutkan secara mtmshul (bersambung) juga menyerupai 
itu pada juz 2, kitab 59 Permulaan Ciptaan, bab 6, dari jalur lain, dari Al-Laits, dari guru 
lainnya, darinya, yaitu yang disebutkan dan diisyaratkan penyandarannya (4/79). 



MnkhtosharShahihBukhari — 1 163 I 



118. Bab: Mengangkat Pandangan ke Langit dan Firman Allata 

Ta'ala, u Maka apakah mereka tidak memperhatikan urtta, 

bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana dia ditinggikan.'' 

(Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 17-18) 



(7S9).* 759 * Dari Aisyah, "Nabi SAW mengangkat kepalanya ke 
(arah) langit." 



119. Bab: Menancapkan Tongkat di Air dan Tanah 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Musa yang telah 
dikemukakan pada nomor 1563,juz2) 



120. Bab: Seseorang Menancapkan Apa yang di Tangannya di 

Bumi 



(Haditsnya adalah bagjan dari hadits Ali yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 23. Jenazah, bab 82) 



321. Bab: Bertakblr dan Bertasbih Ketika Kaget 



/J?\ &\ :cJi .Sl : Ju «iCi cJik :ft ^J cii : Jli ^i jfc -VI . 

(760).* 760 * Umar mengatakan, "Aku katakan kepada Nabi SAW, 
'Apa engkau menceraikan para istrimu?' Beliau menjawab, 'Tidak.' 
Lalu aku mengucapkan, 'Allaahu akbar.''" 



^"^ Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara mtmshul pada juz 3, nomor 1837. 
^lni bagian dari hadits panjang dari Ibnu Abbas yang telah dikemukakan secara maushul 
pada juz 2, kitab 46 Kezhalhnan, bab 26. 



[k*\ — MukhtasharShahihBukhari 



122. Bab: Larangan Melontarkan Kerikil dengan Sentilan 

Tangan 95 



(Haditsnya adalah hadits Abdullah bin Mughaffal yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 969, juz 3) 



123. Bab: Mengucap Hamdalab Bagi yang Bersin 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang sebentar lagi akan dikemukakan) 



124. Bab: Mendoakan (Membalas Ucapan) yang Bersin BUa Dia 
Mengucapkan Hamdalah 



(761). (7 Di dalamnya dikemukakan riwayat Abu Hurairah. 

(Haditsnya adalah hadits AI Bara' yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 23. Jenazah, bab 2). 



125. Bab: Yang Dianjurkan dan Yang Dimakrubkan Pada Bersin 

dan Menguap 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan 

setelah dua bab) 



95 Yaitu melontarkan batu kecil atau sejenisnya dengan ujung dua jan, yaitu ibu jari dan 

telunjuk (menyentil). 
(761, Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan pada bab 126. 



MiikhtasharShahih Rnkhari — ! 165 I 



126. Bab: Bila Bersin, Bagaimana Ucapannya dan Jawabannya? 

ihbJ ^Lp ili :jii » !Jta op 4fc •£* ^-J i-* -tnt 

<d Jli ij^i C4ui CiX*i-y :<v-Co *jl oj^i <d Js3j caU jlUJi :JX — li 

2392. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Apabila seseorang dari kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan, 
l AIhamdu HllaaW (segala puji hanya milik AUah), dan hendaklah 
saudaranya atau temannya mengucapkan padanya, "'Yarhamukallaah' 
(semoga Allah merahmatimu). Lalu bila diucapkan t yarhamukallaaK 
padanya, hendaklah dia (yang bersin) mengucapkan, 
'Yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum' (semoga Allah 
menunjukimu dan membaikkan keadaanmu)" 



127. Bab: Bila Yang Bersin Tidak Mengucap Hamdalah, Maka 
Tidak Dijawab (Tidak Didoakan) 



c^i M rji '•&> «&S lr& :Jji * ^ '&-* -tnr 

Ijj IJi c—^ !^il J>-0 tf -J*lil* J 1 ** O*^ 1 Ii-«Jj JJj CjbJ^-l 



2393. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Ada dua laki-laki yang 
bersin di dekat Nabi SAW, lalu betiau mendoakan salah satunya dan 
tidak mendoakan yang lainnya, maka orang itu berkata, 'Wahai 
Rasulullah! Engkau mendoakan orang ini, tapi tidak mendoakanku.' 
Beliau bersabda, ^Orang ini memuji Allah (mengucap hamdalah), 
sedangkan engkau tidak"' 



MukhtasharShahih Bukhari 



128. Bab: Bila Menguap, Hendaklah Meletakkan Tangan Pada 

Mulut 



a1*I- »Jll~» JT ^gii- La^- OlT tdliil a-j-j *5"-J^-* Ir^ '^ .^j^ 
, # , , , 

UjU ti_jjui)l L»lj .(4i«-io jt :4jIjj ^yj) *Mi »i-U^-jd :*" Jj <y Jl 

^ # +■ >■ 

lil li^A^-l OL* tf- Ua£-I Vi oijlis lS"^>-l wJtlij lilj tOLkl^ J» j* 
- ' , *" ' , , , 

' ' oS % , , , ' ' ' , , , ' ', 

.OUaliJi «u» dX^li> (la :ju lii :SjIjj ^J>j) tOtLs 

2394. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. 
Apabila seseorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka 
hak atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan 
padanya, ' Yarhamukallaah' (semoga Allah merahmatimu). Adapun 
menguap, sesungguhnya itu dari syetan. Apabila seseorang dari 
kalian menguap, hendaklah menahannya semampunya, karena 
sesungguhnya, bila seseorang di antara kalian menguap (dalam 
riwayat lain: apabila dia mengatakan, 'haa\ syetan 
menertawakannya." 



MukhtasharShahihBukhari — [Wj 



79. KITAB MINTA IZIN 

1. Bab: Memulai Salam 

^Js- Lll-j L_iil :Jl5 *ul>- l*Ai t&lji Oji - aJj U \\ - T/i jj 

^JLl^j l^jti tiJUj-s-tJ C» k*)_-»li t^rjk* <*&jUJl 2r* j ul iL: — Sjl 

\ *** ■'■<■ ' ' ■ "** ** * ^ ^ 4P *A 

._il ^C^-jj __JQp p!>CJl :lj_Ui .*_Cli *>jCJl :JUi .iJbjji v>Jj 
Jjj jUi tfST oj^» JLp -_!_*Jl Ji-lu 'J^ J_si ._5ll 4 — 1^-jj «j-tlj — i 

' Tll *" * ■' * _»' * I' N 

.J^l ^ Jbo ^^Jo jUJI 

2395. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
"Allah menciptakan Adam dengan bentuknya itu, [dan 4/102] 
panjangnya enam pulith hasta. Setelah selesai menciptakannya, Allah 
berfirman, 'Pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang 
sedang duduk itu, kemudian dengarkanlah jawaban mereka 
kepadamu, karena sesungguhnya jawaban itu merupakan 
penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu.* Maka 
Adam pun mengucapkan, 'Assalamu 'alakum.* [semoga 
kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian] Mereka menjawab, 
'Assalamu 'alaika warahmatuilaah* [semoga kesejahteraan dan 
rahmat Allah dilimpahkan kepadamu]. Mereka memberi tambahan 
'warahmatuUaah'. Maka setiap yang masuk surga dalam bentuk 
(seperti Adam), dan bentuknya itu terus berkurang hingga sekarang." 

2. Bab: Firman AUah Ta*ala, 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, 

MnkhtttharShahihRiikhar. — I 169 I 



agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di 
dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. 
Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembali (sajajlah, ' maka hendaklah 
kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasitki rumah 
yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada 
keperluanmu, dan AUah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa 
yang kamu sembunyikan." (Qs. An-Nuur [24]: 27-29). 



°ja \Ji£ o^jUJ" JS^ :£fe Ai Jji yj£t- il^J Lj^i :JlS fj%~ ^jcjj 

■ \ p-f*-Jj* 'jJ«»*iJ j^jCajl 

1296. 1296 Sa'id bin Abu AI Hasan mengatakan kepada Al Hasan, 
"Sesungguhnya para wanita non Arab biasa membukakan dada dan 
kepala mereka." Dia berkata, "Palingkan pandanganmu dari mereka. 
Firman Allah 'Azza wa Jalla, l Katakantah kepada laki-laki yang 
beriman, 'Hendaklah mereka menahan panaangannya, dan 
memelihara kemaluannya^ (Qs. An-Nuur [24]: 30)." 

^jC^ 'ja j lg^Jij oll/jlU J*j/ ijL^J J~ ^ Li laSla Jl — ij - ^ \ «W 

1297. 1297 Qatadah mengatakan, "Tentang yang tidak dihalalkan 
bagi mereka, 'Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 
'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara 
kemaluan mereka™ (Qs. An-Nuur [24]: 31). ""(pandangan) matayang 
khianat* (Qs. Ghaafir [40]: 19), yaitu memandang apa yang dilarang." 



1296 Al Hafizh tidak mengeluarkannya. 

,M1 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Hatim, 



WJ — MukhtasharShahihBukhari 



-' -' * '■/-' • l' *ll J l. Il --»■»■* * *' ' -_ 
.o__-w> C-j-T oJj -yi j^JI t^-i _/-* _j*^ t^r» 

^ -*■ ^ -- -* " 

I29g 129« Az_2uhri mengatakan tentang memandang wanita 
yang belum haid, "Tidak dibenarkan memandang kepada sesuatu pun 
dari mereka, yang mana pandangan itu dapat membangkitkan 
syahwat, walaupun (yang dipandang itu) masih kecil." 



1299 1299 tpjjjng memakruhkan memandang budak-budak 
perempuan yang dijual di Makkah, kecuali bila hendak membeli. 

** * ** r*- * * ■ _; ** *" -* * 

J-a-JI _$b &\ Sy'j ^jl : JV5 qgg _/■£- jj -il Jup °j* -YV*\1 

<* ^ y - -- 

* * J yfl .-" ** .* *« .• • - ^» 

t.\z~j>j "-^-j J-a-JI OIS^ t*u!U-lj _>*-p ^j-p iili- j9-_.il ^jj ^joLp _jj 

^J-al-u t*_L*_)_j *J*i-rf- _j>- _l__-l CJLilj .*_ _? - . » _/■---■ ;gg| j-jJl __jj — >y 

"*» ** #* ****** 

-&iij h \ a/y 4 _J£j] <Qi _J£ J-aSi jii M Ai fe 

* * d- _* ^ 

-*** **" **** ** £ ** ** fl J ' J ' **" ■ .*— J > ** ° ** | 

^Ju JL^li to*i-j i^J-L^U ct^Ilj jli-J l-A-ii.j l^ tgp\ C_-*iJli tlj-i**^ 

**■ - *■* * * * 

i ■!*__. ^ *" *****_** fl -* -* ** * 

i-ijW & ,J3i Jiij :-jIjj jc-j) L_3j jt-Ji ^p <-$-^_j Jlui tJ-^-Il 

** ^ ****** r~ 

^ _il -Cajy 01 !-J-l J^-j l_ :t_JU* t(ji-VI j^Jl Ji J^wi ^— ^-j 

+ r* * r* r* r* _*<* 

* _£ ■ '**_*'"_• _r**_r ■***_(* 

l-»_0 l^_j^*o 01 A5J---W N tlja^ ^O 1 (ji' c_-Tj_tl ,_»C*-- Js- «Jl 

*** r _i ^ -i _* * _T . ■ » ^ * - jr _._■**' 

.^ju :JL» to -^-1 jl *up ^^ J^i t^UiJi JLp (c-i V :4— .ijj 



2396. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia menuturkan, 



1198 Al Hafizh tidak mengeluarkannya. 

1299 Disebutkan secara maushul (bereambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Fakihi di dalam 
AT('/cfc Makkah dengan sanad shahih darinya. 

1U..Ml4qcliq l -ChqltihR l .l/llQri I 171 I 



"Rasulullah SAW membonceng Al Fadl bin Abbas pada hari nahar di 
belakangnya di bagian belakang tunggangannya. Al Fadhl adalah laki- 
laki yang tampan. Nabi SAW berhenti untuk memberi fatwa kepada 
orang-orang. Lalu seorang wanita cantik dari Khats'am datang untuk 
meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Al Fadhl mulai memandang 
kepadanya [dan wanita itu pun memang kepadanya 2/218] dan Al 
Fadhl merasa kagum dengan kecantikannya. Nabi SAW menoleh 
ketika Al Fadhl tengah memandang wanita itu, maka beliau pun 
mengulurkan tangannya 96 lalu meraih dagu Al Fadhl, kemudian 
memalingkan wajahnya agar tidak memandang kepada wanita 
tersebut. (dalam riwayat lain: lalu Nabi memalingkan wajah Al Fadhl 
ke arah lain). Kemudian wanita itu berkata, 'Wahai Rasululah! 
Sesungguhnya kewajiban haji atas para hamba-Nya telah berlaku atas 
ayahku yang sudah tua renta, dia tidak lagi dapat tegak (dalam riwayat 
lain: mantap) di atas tunggangan, apa boleh diqadhakan atas namanya 
untuk aku hajikan atas namanya?' Beliau menjawab, 'Ka.' Hal itu 
terjadi ketika haji wada\" 



3. Bab: As-Salaam Adalah Satu Satu Nama AUah Ta'ala 97 , 

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormaian, maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah 

(dengan yang serupa). " (Qs. An-Nisaa' (4] : 86) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 10. Minta Izin, bab 147) 

4. Bab: Yang Sedlkit Memberi Salam Kepada yang Banyak 



.j& J* JJWl} t APU)l J* ^Ul-j 



96 Yaktit mengulurkan ke belakang. 

97 Judul ini merupakan bagjan dari hadits yang dikeluaikan oleh pengarang di dalam At 
Adob Al Mufrad dari hadiis Anas dengan sanad jayyid, yaitu yang dikeluarkan di datam 
Ash-Shahihah (nomor 1 894). 



171 1 — MukhtasharShahihBukhari 



2397. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Yang muda memberi salam kepada yang tua (dalam jalur lain: yang 
berkendaraan kepada yang berjalan kaki), yang berjalan kaki kepada 
yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak" 



5. Bab: Yang Berkendaraan Memberi Salam Kepada yang 

Berjalan Kaki 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang tadi dikemukakan) 

6. Bab: Yang Berjalan Kaki Memberi Salam Kepada yang Duduk 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang tadi dikemukakan) 

7. Bab: Yang Muda Memberi Salam Kepada yang Lebih Tua 

(Hadits Abu Hurairah yang tadi dikemukakan secara maushut) 

8. Bab: Menyebarkan Salam 



(Haditsnya adalah hadits Al Bara" yangtelahdikemukakanpadajuz 1, 

kitab 23. Jenazah, bab 2) 



9. Bab: Mengucapkan Salam Kepada yang Kenal dan yang Tidak 

Kenal 



10. Bab: Ayat Hijab 



MukhtasharShauihBukhari — Ym\ 



11. Bab: DisyarTatkannya Minta Izln Adalah untuk Memelihara 

Pandangan 



[t°/A ^y ^> >* o* J^j y^i :Ju ^J.S^o* -*r^A 

lli-l y :JU> uCm\'j aj ili^ (^jJL. & *Jl\ *ij ij|| ^l j-JtJ- 
.J&2\ J^-t ^» OlJucl-^l J«p Ujt .iblp ^i 4j cJiJaJ tjJall iijt 



2398. Dari Sahl bin Sa'd, dia menuturkan, "Seorang laki-laki 
melongok ke dalam lubang pada [pintu 8/45] kamar-kamar Nabi 
SAW, saat itu Nabi SAW tengah memegang sisir untuk menggaruk 
kepalanya, maka beliau bersabda, l Seandainya aku tahu bahwa 
engkau melihat-lihat, tentu aku menusuk matamu dengan ini. 
Sesungguhnya (disyari'atkannya) minta izin adalah untuk 
(memelihara) pandangan.*" 



12. Bab: Zinanya Anggota Tubuh Selain Kemaluan 

ji\ Jli L— *HJIj aZz\ \iJm cJlj Ci :JlS ^Lp. j \\ j i- -\T^ 

•■ ' ' * * ■* 

COJi iljjl l5^Jt ^. &- ^ST jl\ J£ Lir 2il 01 :S yi o^ «X* 

V * + * * * 

>?.*jft, ,1?*, 'ii* *-* ' * .* « ' \ , 

.4jO>oj aJ5 (iJL)j JJUaj ry^lj 

2399. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Aku belum pernah 
melihat sesuatu yang tebih mirip dengan dosa kecil daripada apa yang 
dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, 'Sesungguhnya Allah 
telah menetapkan pada manusia bagiannya dari zina yang pasti 
ditemuinya. Zinanya mata adalah pandangan (terhadap hal yang 
haram) dan zinanya lisan adalah perkataan (tentang yang haram), 
sementara nafsu berangan-angan dan berkeinginan, lalu kemaluan 
membenarkan itu dan mendustakannya."' 



[m] — MiikhtataShahihBukhari 



13. Bab: Mengucap Salam dan Minta Izin Hingga Tiga Kali 

^JUJ» ^» ^rJw (j» o^S' : JlS t£j!)L^Jl A-*l- (^ — A j — p -Y i • * 

x #*■ #* _* ^ ™ ** ** ** ** " 

C^C ^i- ^J^ cJjt-L,t :JUs tjjpjU 4^0 ^j* y) t&r *\ ijC-j}I 
:JUi tj li ^^ii] cJ^y ["\/r Nji^ <JlS" tffrj] <-J Oij^ J — ii 

[>,''' ~ - * • ' "| _ *'\ , f'\. a '' • * I •"'•>' , B f fj 
olpjj ^ajs-j JJ :,jV t<J tjjJot l^j-^S /J. *0-l J-jP iZJj^s iujI )1 

^" y _. #" * #*■ 

:ci (> °v/a ?cJJ^ U Ji ilLi- C :^|jj J>' 3 ) iU^ li :JUi 

_**-** 

_,il_L,t lii :|j_§ -il Jj~-j JV3j tcJii-y i J Oijj Ui \^> ciii-L-t 

jl] i-L a!1p ^j^JrJ aSjIj : JUi .ka-jlii t^J jijj Ijj 1 — J^C *5^j — ?-t 
« ' ' ' ' ^-> 

3i.f ^t [:j4itJ] [jU-At > u-i^ Ji j&u tii-H liiiLJ 

-*■ _* -* _. #* -* ** 

>^( vj cJ^- f >y S/ &\'j -.^jk ^ *ji jui ?s yi _>* ^i— 

* \ i» J& * ^ti • f ■"■■» - ' " i' J" * o _' » _■ »■ ^e f J V* e -li 

Ju Ĕgs j— ^t Jt ijAj? cj^^u t-j*» c~--u .fj*"l ywl c~~H3 fj ~jl 

^f tf A -fr Jj^j >f > [lii] ^p ^f :>i JUi] «iJLJi 

.[Sjli-J ^Jt ^J^I ^u .Jtj-^b jiZ-.it 

2400. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia menuturkan, "Aku sedang 
di suatu majlis di antara majtis-majlis kaum Anshar. Tiba-tiba Abu 
Musa datang dan tampak gemetar, lalu dia berkata, 'Aku minta izin 
kepada Umar tiga kali, tapi dia tidak mengjzinkanku, [dan tampaknya 
dia sedang sibuk 3/6], maka aku pun kembali.' [Ketika Umar selesai, 
dia pun berkata, 'Apa aku tidak mendengar perkataan Abdullah bin 
Qais? Izinkanlah dia.' Lalu dikatakan, 'Sudah pulang.' Maka dia 
memanggilnya], lalu berkata, 'Apa yang menghalangimu (dalarn 
riwayat lain: Apa yang mendorongmu melakukan itu?' 8/157) aku 
jawab, 'Aku telah minta izin tiga kali tapi aku tidak diizinkan, maka 
aku kembali, karena Rasulullah SAW telah bersabda, Wpabila 
seseorang kalian minta izin tiga kali dan tidak diizinkan, maka 
hendaklah dia kembali? Umar berkata, 'Demi Allah, engkau harus 

MukhtasharShahihBukhari — V^\ 



mendatangkan saksi [atau aku akan melakukan sesuatu terhadapmu.' 
Lalu dia pun pergj menuju salah satu perkumpulan kaum Anshar 
kemudian menanyakan kepada mereka:] 'Apakah di antara kalian ada 
seseorang yang pernah mendengamya dari Nabi SAW?' Maka Ubay 
bin Ka'b berkata, 'Demi Allah, tidak seorang pun yang akan berdiri 
bersamamu (untuk memberikan kesaksian) kecuati orang yang pating 
muda, dan akutah orang yang paling muda di antara mereka." Maka 
aku pun berdiri bersamanya, lalu aku memberitahu Umar, bahwa Nabi 
SAW tetah mengatakan itu, [maka Umar pun berkata, 'Apakah [ini] 
tuput dariku dari antara perintah Rasulultah SAW?! Aku dilengahkan 
oleh hiruk pikuk di pasar.' Yakni pergi berniaga."] 



14. Bab: Bila Seseorang Dipanggil Lalu Datang, Haruskan 

Meminta Izin? 



(762). p62) Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"(Panggilan) itu adalah izinnya." 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan 
pada kitab 81 Penggugah hati, bab 16) 



15. Bab: Mengucapkan Salam Kepada Anak-Anak 



2401. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa dia melewati anak-anak, 
lalu dia pun mengucapkan salam kepada mereka, dan mengatakan, 



^ 762 * Di sini dikemukakan secara mu 'aUaq oleh pengarang, dan tdah dia sambungkan di dalam 
Ai Adab Al Mu/rad, juga oleh Abu Daud di dalam AsSunan dan yang lainnya dengan 
sanad shahih darinya. Diriwayatkan stcara marju ' dengan lafazah: "Apabila seseorang 
kalian d iund a ng, lalu dia datang bersama utusan(nya), maka itu adaiah izinnya." Hadits 
ini dikeluaikan di ddrnnIrwa'AlChaUt{i955). 



176 1 — MukbtasharShahaBukhari 



"Nabi SAW melakukannya." 

16. Bab: Laki-Laki Mengucapkan Salam Kepada Wanita, dan 
Wanita Mengucapkan Salam Kepada Laki-Laki 

L' :[YY ./l CJ\ S & Sj*j Jli :cJl5 # iiili ^ -Yl • Y 
:aI|jj j>j) iiJLip t^ JiJ^ '•** ('Lr^ ^ : ^0j gs— 'J) '^ — ; ^ 
/i ti^jjl &\ Ci-3j (^sCJi 0*j -^J* :^J^ .^~- — I 1 (ctljj — «j 

Mk *»l J^-j *-kJ .ts'J V 6 tSy '[Y Y • 

2402. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "[Pada suatu hari, 
4/220] Rasulullah SAW berkata, l Wahai Aisyahl (dalam riwayat lain: 
Wahai Aisyl) Ini Jibril memberi salam kepadamu' (dalam riwayat 
lain: memberimu), aku pun menjawab, L Wa 'alaihis salaam wa 
rahmatullah [wa barahaatuh 4/220]. Engkau dapat melihat apa yang 
kami tidak dapat melihatnya.'" Maksudnya adalah Rasutullah SAW. 

17. Bab: Bila Ditanya "Siapa ini?" Lalu Dijawab, «Aku" 

4JIS' .Ui Ut :JUs .Ll :c-JLSj Vti °^i :JUs tOGl o~*5ui t^l w & 

2403. Dari Jabir RA, dia menuturkan, "Aku datang kepada Nabi 
SAW untuk mengurus hutang tanggungan ayahku. Setelah aku sampai 
di pintu, beliau bertanya, 'Siapa iniT, aku jawab, 'Aku.' Beliau 
berkata, l Aku, aku.' Tampaknya beliau tidak menyukainya." 



MukhtasharShahBiBukliari — 11771 



18. Bab: Orang yang Menjawab Lalu Mengucapkan, u *Alaikas 

Salaam" 



.t^r^j & ^j3 r^- 31 4*) '■'&& ^3 ~ v ^ r 

(163)F b ^ Aisyah mengatakan, "Wa 'alaihis salaam wa 
rahmatullaahi wa barakaatuh." (Yaitu ketika menjawab satam Jibril 
yang disampaikan oteh Nabi SAW). 

M <^.'j 3 iii £>£ji :{i\ J& *SoOi 3j 'M ^ J^j -VU 

{16A)P^ Nabi SAW bersabda, "Para malaikat menjawab 
(salam) Adam: Assalaamu 'alaika wa rahmatullaah." 



aJ)1 Jj~*j *- J^ t 4 ^ (tJ*** S-tss- (»J (j^»* iJbsi—JUl 4~>-U j-* ^j-J^a- 
^ — ****** 

*% **'**,***} '.&.'*,' * ' S * »'- - -13. 

(.U- jtj* tj^* ^=-y ■J^j jU il^* JU* ^s-ji (f jCJt i&*j 'm 

'"***»'*$'**'* ' *' A * *'* * ' " *** ' 

i JUs .J^u jU iJUl» ^jCai ^-jl» t(OCJi jJOpj :Jl — s* tjX- — * 

* M * a l * m * *T * i * 

/^ _i o^- jj— i-l ^ t(3^Jb 2J&J (^JJ»}] :lijJJ ^t (> jl al_JbJl 

^ ^ ^ + y ^ -* 

i^j-^jJl i^l-li 3!sCaJl Jl c-li bl :JUi !<8>l Syj C i>*& P Ai 

+ * * ■* '■ ^ I ■ * -* *0^ " * * £ ' 

,j>- A^j' (^ tOljiJl jjj» iiii* j~»-J 11j 'jil «5 (j^* *M-t Jc^-""' p-^ 
jJrJ-l 15 (CjIS ^jili J>- [yt^/y iiCij] ^jjl *5 iliTlj ^uJa; 

* >■ ^ ^~" ^ > 

Jbtuwt -j tL>JU«r ■yUJaj [j (J?j— ^J tc 1 *" ^*j' (» J (IJL* - "* 1 ^j ** w" ««^ 

^ * * ^—" * * 

S, _ * * ., I * li ■* ' 'I i ** •.•■*» .* i -* * 'I- ** 

,^>- :^'jj i«*j)) l**J«- jjS-Jaj j^»- *3jl *j tlJL*-U- ^^S «JflJ ^j — &- 

$ * * * * ^— * * 

P») [ n j bagian dari hadhsnya yang tdah dikemukakan sebdum hadits ini. 

{W " Ini bagian dari hadits yang teiah dikemukakan pada kitab 79 Minta izin, bab 1 . 

fl7n — MukhtasharShahihBiikhari 



2404. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang laki-laki masuk 
ke masjid, sementara Rasulullah SAW sedang duduk di sudut masjid, 
lalu orang itu shatat kemudian menghampiri (beliau) lalu 
mengucapkan satam kepada beliau, beliau pun mengucapkan padanya, 
'Wa 'alaikas salaam. Kembalilah lalu shalatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum shalat.' Lalu orang itu kembali 
kemudian shatat, lalu menghampiri (beliau) lalu mengucapkan salam, 
betiau pun menjawab, l Wa 'alaikas salaam. Kembalilah talu 
shalatlah. karena sesungguhnya engkau belum shalat.' Untuk kedua 
kati atau setelahnya, orang itu berkata, ['Demi Dzat yang telah 
mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak dapat metakukan yang 
lebih baik dari itu, karena itu 1/184] ajarilah aku wahai Rasulullah!' 
Betiau pun bersabda, 'Apabila engkau berdiri untuk shalai, maka 
sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu takbir. 
Kemudian bacalah apa yang terasa mudah olehmu dari Al Qur*an, 
kemudian rukulah hingga engkau thuma'ninah dalam ruku, lalu 
angkatlah [kepalamu 7/226] kingga engkau berdiri tegak Kemudian 
sujudlah hingga engkau thuma'ninak dalam sujud, lalu bangkitlah 
hingga [engkau tegak dan\ thuma'ninah dalam duduk Kemudian 
sujudlah hingga engkau tkuma'ninak dalam sujud, lalu bangkitlah 
hingga engkau thuma'ninah duduk (dalam riwayat lain: hingga 
engkau tegak berdiri) . Kemudian, lakukan itu pada semua 
shalatmu.''" 



19. Bab: Bila Seseorang Mengatakan, "Fulan Memberi Salam 

Padamu" 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada bab 1 6) 



98 Riwayat ini, Al Bukhari mengjsyaratkan tarjihnys. pada riwayat yang sebelumnya, yaitu, 
bila ini shahih, tentu menunjukkan wajibnya duduk istirahat, bahkan disertai thuma'ninah 
padanya. Namun tidak ada seorang ahli ilmu pun yang mengatakan demikian. 



MukhtasharShahihBiikhari — 11791 



20. Bab: Memberi Salam Dalam Suatu Kumpulan yang Terdiri 
dari Kaum Muslimin dan Kaum Musyrikin 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Usamah bin Zaid yang tetah 
dikemukakan pada nomor 1 878, juz 2) 



21. Bab: Orang yang Tidak Memberi Salam Kepada Orang yang 

Melakukan Suatu Dosa; Orang yang Tidak Menjawab Salamnya 

Pelaku Dosa Hingga Jelas Taubatnya; dan Sampai Kapan 

Kejelasan Taubatnya Orang yang Bermaksiat? 



1300. 1300 Abdullah bin Amr mengatakan, "Janganlah kalian 
memberi salam kepada para peminum khamer." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits panjang Ka'b bin Mahk 
yang telah dikemukakan pada nomor 1833, juz 3). 



22. Bab: Bagaimana Menjawab Salamnya Ahli Dzimmah? 

IJC- tit :Jl5 $$ ^oil $y*'j 01 :k$£ r* J> «& 1 -4* 'u—* ~* ' • ° 

.iOij : Js» tiQp fl-Ji :J-*Jb-l <J^ uoli ti^l pN** 

2405. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila orang yahudi mengucapkan salam kepada kalian, 
sebenarnya seseorang mereka mengucapkan, 'Assaamu 'alaika 
[semoga kematian menimpamu]', maka ucapkanlah, 'Wa 'alaika 
[semogapula menimpamuj"' 



1100 Disebutican secara maushul (betsatribung) oleh pengarang di dalam Al Adab At Mufrad 
(1017) dengan sanad dha'ifdarmyiL Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Zahr, Adz- 
Dzahabi mengatakan di dalam Al Mughni, "(Kredibilitasnya) diperdebatkan, namun dia 
cendenmg dha 'if* 



MJ — MirthtasharShahniBiikliari 



23. Bab: Orang yang Melihat Surat Seseorang yang 

Dikhawatirkan Membahayakan Kaum Muslimin Agar 

Perkaranya Jelas 

(Hadits AH yang tetah dikemukakan pada nomor 1693, juz 2). 

24. Bab: Bagaimana Menuliskan Surat untuk Ahli Kitab? 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits panjang Abu Sufyan yang telah 
dikemukakan pada nomor 1295, juz 2). 

25. Bab: Siapa yang Ditulis Lebih Dulu di Dalam Surat? 



26. Bab: Sabda Nabi SAW, "BedirUah kalian untuk pemimpin 

kalian." 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id yang telah dikemukakan pada 

nomor 1328, juz 2). 

27. Bab: Berjabat Tangan 

(765). (765) Ibnu Mas'ud mengatakan, "Nabi SAW mengajariku 
tasyahhud, sementara telapak tangannya berada di dalam kedua 
telapak tangannya." 



^™ 1 Disebutkan secara maushui (bersambung) oldi pengarang sctelah bab ini. 

MukhtasharShahihBiikhari — 1 181 1 



.^LiAj (-^iC* ,j>- tjjjii a»I -C^ JJ *^1> 



(T^e).* 76 ^ Ka'b bin Malik mengatakan, "Aku masuk ke masjid, 
ternyata ada Rasulullah SAW, Iatu Thalhah bin Ubaidullah berdiri dan 
bergegas menghampiriku lalu menjabat tanganku dan mengucapkan 
selamat kepadaku." 



i_^liw>l ,J 4j*iCa*Jt c-j151 i^U c-i5 : JlS ĕSC — 3 j p -Y i • *\ 

' ' r * 

.JUi :JU ?& ^l 

2406. Dari Qatadah, dia mengatakan, "Aku tanyakan kepada 
Anas, ' Apakah ada jabat tangan di kalangan sahabat Nabi SAW?' Dia 
menjawab, *Ya."* 

28. Bab: Memegang Tangan 



' ' ' * 

1301. !301 Hammad bin Zaid menjabat tangan Ibnu Al Mubarak 
dengan kedua tangannya. 

** ** -p- v * « * * * j 

-4l*sf ^l' tf&"j- ®& *S»l Jj-j i*^Ap : Jli i^CJi jjI j* - Y 1 • V 

* * ' 

^tjJCaJlj aU ^L>*31 :01y[jl -^» "itjy , ^ ^ uJL»j i t^ Ji^x Jt 



(766) Ini bagian dari kisah panjang Ka'b bin Malik tentang perang Tabuk yaitu tentang kisah 
taubatnya, pada juz 3, kitab 64 Pcperangan, bab 8 1 , hadits 1 832. 

1301 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ghanjar di dalam Tarikh Al Bukhari.dan 
oleh pengarang di dalam At-Tarikh (1/1/342-343) dari Isma'il bin Ibrahira bin Al 
Mughirah Al Ju'fi: Hammad bin Zaid melihat .. dst, sama. Tentang kepastiannya ada 
catatan, karena Isma'il ini -yaitu ayahnya pengarang-, saya belum meihat ada orang yang 
menilainya tsiqah, dalam biographinya memang dicantumkan oleh pengarang, namun 
tidak menyebutkan kritikan maupun penilaian tsiqah padanya. 



182 1 — MukhtasbarShahihBukhari 



oJLP lJUi*i tjt J^-ilj Jil N} <Il ^ 01 JLjil iJwJUaJl 4&I iCp Jipj 



2407. Dari Ibnu Mas'ud, dia menuturkan, "Rasulullah SAW 
mengajariku tasyahhud -sementara telapak tanganku berada di antara 
kedua telapak tangan beliau-, sebagaimana beliau mengajariku suraih 
dari Al Qur'an: 'Attahiyaatu Ittlaah, washs halawaatu wath 
thayyibaatu. Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatuUaahi 
wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadittaahish 
shaatihiin. Asyhadu altaa iiaaha Ulatlaah, wa asyhadu anna 
muhammadan 'abduhu wa rasuuluh' [Segala penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga 
kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitujuga rahmat 
dan keberkahan-Nya. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kami 
dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa 
sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku pun bersaksi 
bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan- 
Nya]. Demikian ketika beliau berada di antara kami. Setelah beliau 
meninggal, kami mengucapkan, 'Assataamu -yakni- 'alan nabiyii 
SAW [SemogakesejahteraandilimpahkepadaNabi SAW]." 



29. Bab: Berangkulan dan Ucapan Seseorang, "Bagaimana 

Keadaanmu?" 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 1838, juz 3) 



30. Bab: Orang yang Menjawab dengan "Labbaik wa Sa'dauV 
(Akn Pennhi Panggilanmu dan Menghormatimu) 



Mnkhtashar Shahih Riikhari — 1 183 1 



31. Bab: Seseorang Tidak Boleh Memberdirikan Orang Lain dari 

Tempat Duduknya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor466,juz 1) 



32. Bab: "Apabila dikatakan kepadamu, l Beriapang-iapanglah 

dalam majlis,* lapangkaniah niscayaAllah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabUa dikatakan, 'Berdirilah kamu, ' 

maka berdirilah." (Qs. Al Mujaadiiah [58]: 11) 

(Haditsnya adalah hadits Umar yang telah dikemukakan pada juz 1 , 
kitab 1 1 Jum'at, bab 19) 



33. Bab: Orang yang Berdiri dari Tempat Duduknya atau (Keluar 

dari) Rumahnya, Sementara Para Sahabatnya (Para Tamunya) 

Belum Berpamitan, atau Bersiap-Siap Berdiri Agar Orang-Orang 

Segera Berdiri (untuk Pamitan) 



(Haditsnya adalah hadits Anas bin Malik yang telah dikemukakan 
pada nomor 2074, juz 3) 



34. Bab: Duduk dengan Memeluk Lutut 

X&\ *lli A Ai Sj^j tijT, :Jli qjg ^i j-Ji j_t -U . A 



* + + 



*<* * * 



2408. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, "Aku melihat 
Rasulullah SAW di serambi Ka'bah tengah duduk memeluk lutut 
dengan tangannya seperti begini." 



184 1 — MukhtasharShabJhBukhari 



35. Bab: Orang yang Duduk Bersandar di Hadapan Para 

Sahabatnya 



(767). (767) Khabbab mengatakan, "Aku datang kepada Nabi 
SAW, saat itu beliau sedang duduk beralaskan kain, lalu aku berkata, 
'Tidakkah engkau berdoa kepada Allah?* Lalu beliau pun duduk. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Bakrah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1202, juz 2). 



36. Bab: Orang yang Berjalan dengan Tergesa-Gesa Karena 
Suatu Keperluan atau Suatu Tujuan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Uqbah bin Al Harits yang telah 
dikemukakanpadajuz l.kitab 10. Adzan,bab 157) 



37. Bab: Dipan Tempat Tidur (Ranjang) 

(Haditsnya adalah hadits Aisyahyangtelahdikemukakanpadajuz 1, 

kitab8Shalat,babl02) 

38. Bab: Orang yang Disediakan Bantalan (untuk Duduk) 

39. Bab: Tidur Siang Setelah Jum'at 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sahl yang telah dikemukakan 
pada juz 1, kitab 1 1 Jum*at, bab 39) 



<M7) lni bagian dari haditsnya yang telah dikemukakan secara maushut pada juz 2, nomor 
1542. 



MiikhtasharShahihRukhari — 1 185 1 



40. Bab: Tidur Siang di Masjid 



(Haditsnya adalah hadits Sahl yang telah dikemukakan pada nomor 

1574, juz 2) 



41. Bab: Orang yang Mengunjungi Orang Lain Lalu Tidur Siang 

Di Sana 



J-# il&i * *JU il? cJ^" S» P 0f i^J 'o-* -Tl-1 

ii.-' .* » - J* *■ ^ + 1*1* tl- ' 1 ' * !*+■*+ Sj; „-» ■* 4 - - Jo**^^_ 

^ J«J :JlS .liCJl dJUi ^- *t>^ ^ Jiki 01 *J} ^jl «li^l 



2409. Dari Anas: Bahwa Ummu Sulaim menghamparkan tikar 
kulit untuk Nabi SAW, lalu beliau pun tidur siang di tempatnya di atas 
tikar tersebut. Anas mengatakan, "Ketika Nabi SAW tidur, dia 
mengambil keringat dan rambut beliau" lalu mengumpulkannya di 
dalam sebuah botol, lalu mengumpulkannya dengan wewangian." Dia 
(perawi) mengatakan, "Ketika Anas bin Malik hampir meninggal, dia 
berwasiat agar ditambahkan pada hanuthnys? 00 dari wewangian 
tersebut. Maka (wewangian itu pun) ditambahkan pada hamtthnya." 



** Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan rambut, Al Hafizh memlainya gharib dan 
mencantumkannya pada kisah ini, kemudian dia mengemukakan, bahwa maksudnya: 
"Ketika Ummu Sulaim mengambil keringat sewaktu beliau tidur siang, dja menambahkan 
keringat itu kepada lambut beliau yang sudah ada padanya. Jadi bukan berarti dia 
mengambil dari rambut beliau ketika beliau sedang tidur itu." Saya katakan: 
Disebutkannya rambut di dalam hadits ini adalah karena dimasukkan dari kisah lainnya 
tentang haji wada', yaitu ketika Nabi SAW mencukur rambutnya di Mina saat 
melaksanakan haji wada*. 

100 Honuth adalah ramuan wewangian untuk mayaL 



186 1 — MukhtasharShahihBukhari 



42. Bab: Duduk Sebisanya 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id yang telah dikemukakan pada 

nomor2269) 



43. Bab: Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak 

dan Orang yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, 

Setelah Orangnya Meninggal, Barulah Diberitahukan 



>£* S \& y$ &" i&. :cJii ;>>A J( iifl* ^-rn. 

* ' ^ S * 1 * * ■£*" *** jfi ■ ■** 4 

aillj V Ije*^ ***iA-Jl L$Il* <U-»L* cJjL* toJo-lj U> jSlij IJ tU~*i- 
L^">* - J" l V^"J *-*'J * J J* '«3* -J " Jj^J *V~' 1 0* ^-s"*** \J^ ^* 



^ y 



plSu ci^ ilijU* *j t*uU*-i -^p J *u^*j -i LjJwJbs-l ^ * --■!; 






tOlii» lijC Q5^- (^lj llli \\ Ar/i ?OiSw J^J :^J ^~ L «] '^-^ 

«#■ *» ** -^ 

■* ■* ■ <s j*f ** J. e * ,- * r j ' *" 

is|k a»I Jj—j tiJUai- :*jL1j j!T °y« Ll L^J cJLii tdJL^Caj ^» li^ i 

L>-j9 fj-Ji5 c-jIj u :cJUs :Vjj (<*j) *JHV CjI f» J ^~rf ,j-* ^r-^W 

" * ' ' ' * ' ' ' 

£ :'cJlS *?*1jC di :QjL £1 *&l Jji/, fL* llii .(Oji- °^ Oyl 
* -• * ' 

c-*>p :Lft c-Jj t^yy Ui» to^ ^ *ui Jj—j tj* (j-- 1 — »" ^ — 5 

:^> bvi iif :'cJu .^->f dJ j^ii > c4^ y-J i— - d^-i 

jl i^^l -oLi tjj^' ysl ,y (JjL- &- U :c — !L» t^j^L» 

iUJl 4j ^J^-jLc 05 AJlj tSji 3H- JT OTjiJL. <L^>jUu 01 T Jjj ps- 

^ *- ?t «^ * i*' ^" i -£• * "'i 'p kh 't ^ £li ^? fc»-" °^ ' 

p** J^ ^jt^b ^ 1 (j*- 1 * ^j 31 •** *I J— » ^ 1 ^j 1 ^j 'o^j— * 

j&i L$i rcJB .[^ UliJ ^ Jil Jj» cJilj] tcJU rf LiLll 



^ > 



MnkhtasharShahih Riikhari — [ 1871 



^iy/ VI !*lktj L' : Jv* tailill (^jl^- ^j*- t^lj ui* tc-jij t^-iJi 

-H- ^ y ^ y ,r 

°f --i' 'v -*(» ■- i' .-'*' e f ' 0, Ji i' -'*- ^;'f 

J * - JJ (c*j) 4Vjl oJ-* ^Uj oJL** jl tjjU^ i*JI »L»u oJL-m i^y Kj ^' 



2410. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan, 
"Sesungguhnya kami para istri Nabi SAW, tidak pernah saling 
berkhianat satu sama lainnya. Lalu Fathimah AS datang dengan 
berjalan. Sungguh, demi Allah, cara berjalannya tidak berbeda dengan 
cara berjalannya Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, beliau 
menyambutnya, beliau mengucapkan, 'Selamat datang putriku.' Lalu 
beliau mendudukkannya di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya. 
kemudian beliau berbisik kepadanya, maka Fathimah pun menangis 
sangat sedih, [maka aku bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau 
menangis?' 4/183]. Saat melihat kesedihannya, beliau berbisik lagi 
kepadanya, tiba-tiba saja Fathimah tertawa Lalu aku di antara para 
istri beliau, berkata kepada Fathimah, 'Rasulullah SAW telah 
mengkhususkanmu dengan rahasia di antara kami, tapi kemudian 
engkau menangis.' (dalam riwayat lain: Lalu aku berkata, 'Aku tidak 
pernah melihat kegembiraan yang berdekatan dengan kesedihan 
seperti hari ini.') Setelah Rasulullah SAW berdiri, aku tanyakan 
kepada Pathimah, 'Apa yang beliau bisikkan kepadamu?' Fathirnah 
menjawab, *Aku tidak akan menyebarkan rahasia RasuluUah SAW.' 
Setelah beliau wafat, aku berkata kepada Fathimah, 'Aku tegaskan 
padamu, dengan hakku atasmu, agar engkau memberitahuku.' 
Fathimah pun berkata, 'Kalau sekarang boleh.' Lalu dia 
memberitahuku, dia mengatakan, 'Ketika beliau berbisik kepadaku 
untuk perkara pertama, sesungguhnya beliau memberitahuku: 'Bahwa 
setiap setahun sekali diajukan hajalan Al Qur*an kepada Jibril, 
namun pada tahun ini Jibril memintaku mengajukannya dua kali. Aku 
tidak melihatnya kecuali bahwa ajaJ telah dekat, maka bertakwalah 
engkau kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya aku 
sebaik-baik yang mendahului, aku bagimu. [dan sesungguhnya 
engkau adalah ahli baitku yangpertama kali menyusulku].' Maka aku 
pun menangis, itulah tangisanku yang engkau lihat. Saat beliau 
melihat kesedihanku, beiiau berbisik iagi kepadaku untuk kedua 
kalinya, beliau mengatakan, 'Wahai Pathimah! Tidak relakah engkau 
menjadi pemimpin para wanita kaum mukminin, atau pemimpin kaum 



188 1 — MukhtasharShahihBukhari 



wanita umat ini (dalam riwayat lain: atau kaum wanita ahli surgaT 
Karena itulah aku tertawa)" 



44. Bab: Tidur Terlentang 



(Haditsnya adalah hadits Abbad bin Tamim yang telah dikemukakan 
pada juz 1, kitab 8. Shalat, bab 95) 



45. Bab: Tidak Boleh Berbisik-Bisik Dua Orang Tanpa 
Menyertakan Orang yang Ketiga 



Firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu 
membicarakan tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka 
kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang berbuat kebajikan dan 
tagwa." hingga "dan kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang 
beriman bertawakkat." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 9-10), Firman-Nya, 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 
pembicaraan khusus dengan Rasut hendakiah kamu mengeluarkan 
shadagah (kepada orang miskin) sebetum pembicaraan itu. Yang 
demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu 
tiada memperoteh (yang akan dishadaqahkan) maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." hingga "dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Mujaadilah 
[58]: 12-13). 



\J\<r bi : Jii S & jy/, of t<fr O^ oo &jlp ^_* -Y t \ \ 



2411. Dari Abdullah (bin Umar) RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang 
berbisik-bisik tanpa menyertakan orangyang ketiga." 



MiiMifocharfiliQhniRiiLhQri I ifiol 



46. Bab: Menjaga Rahasia 



,4j I^J^j>- 1 .qj j*-*L^ M J^JU* JUaJj coJju Uj>-I 

2412. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, "Nabi SAW 
memberitahuku suatu rahasia, maka aku tidak pemah memberitahukan 
rahasia itu kepada seorang pun setelah ketiadaan beliau. Ummu 
Sulaim pemah menanyakannya kepadaku, namun aku tidak 
memberitahukannya." 



47. Bab: Biia Lebih dari Tiga Orang, Maka Boleh Berbicara 
Rahasia dan Berbisik-Bisik 



'£% L£r ili -M JJt Jis :4*> o^J ^!) & •& ^ -t t\ r 

2413. Dari Abdullah (bin Mas'ud) RA: Nabi SAW bersabda, 
"Apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik- 
bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga sehingga kalian berbaur 
dengan orang banyak, karena hal itu membuatnya sedih." 

48. Bab: Lamanya Berbisik-Bisik 

""■* ll* 1* •■''.'* T *•*,'• •*' • ' d * •;•■ J - 1* V 



"Dun sewwAiw mereka berbisik-bisik" (Qs. Al Israa" [17]: 47), 
najwaa adalah bentuk mashdar dari naajaitu, lalu disematkan pada 
mereka. Artinya: mereka berbisik-bisik. 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada juz 



190 1 — MukhtasharShahihBukhari 



1, kitab 10. Adzan, bab 28). 

49. Bab: Tidak Meninggalkan Api di Dalam Rumah Ketika Tidur 






J&^ yj j&\ \^J2 -i :JlS §^l^^ J>\ ^p -YtU 

2414. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Janganlah kalian meninggalkan api di dalam rumah ketika kalian 
tidurr 

'^ 4lil J& aLjlJl ol' 'S£>-\ : Jli <^> ,jl-j>« y>l j — p -Y t \ ° 
tliO jJLi Ja UjI jl3l oJti 01 :Jli i$fa ,J3l mj&j £jJb*i iJlDl 

* /'*•'" i' -t i ■ * ■*• i ■ t* 



2415. Dari Abu Musa RA, dia mengatakan, "Sebuah rumah di 
Madinah yang dihuni teibakar pada malam hari, lalu hal itu 
disampaikan kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya 
api ini adalah musuh kalian. Apabila kalian tidur, padamkanlah dari 
kalianr 



50. Bab: Menutup Pintu Pada Malam Hari 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

1407, juz 2) 

51. Bab: Khitan Setelah Berumur dan Mencabut Bulu Ketiak 



ar- ^ 1 o* cp •u-^ ^ ^ 'o^ j^r u 1 - ■***■" 0— * -TtM 



MukhtasharShahihBukhari — 1 191 1 



: Jli .(£* : ^jj J'3 -vi A) .OpO JU^ l5l JlS Y& J& 'Jbl^-j 

2416. Dari Sa'd bin Jubair, dia menuturkan, "Ibnu Abbas 
ditanya, 'Seperti siapa engkau ketika Nabi SAW meninggal?' Dia 
menjawab, 'Saat itu aku sudah dikhitan ((768). f768) dalam riwayat lain: 
telah dikhitan.') Dia juga mengatakan, 'Biasanya mereka tidak 
mengkhitan laki-laki kecuah setelah baligh."' 



52. Bab: Setiap Hiburan Adalah Batil Bila Melalaikan Ketaatan 

Terhadap Allah, dan Orang yang Mengatakan kepada Temannya, 

'Mari Kita Berjudi,' serta Flrman-Nya, "Dan di antara manusia 

(ada) orangyang mempergunakan perkataan yang tidak berguna 

untuk menyesatkan (manusia) darijalan Attah" (Qs. Luqmaan 

[31]: 6) 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1976, juz 3) 



53. Bab: Tentang Bangunan 



J J£\ i&j Jjlk lij Xf-£j\ U'Ji\ *y -M [JA J* ~'JJ> jf J^ -VT\ 

.ji±ii 

(769). (769) Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW, "Di 
antara tanda-tanda kiamat adalah, bila para penggembala ternak 
berlomba-lomba dalam hal bangunan." 



l7tm Riwayat ini dikemukakan secara mu 'allaq oleh pengaiang, dan telah disebutkan secara 

mauskul (bersambung) oleh Al Isma*ili. 
(7w) Telah dikemukakan secara maushul dan panjang pada juz 3, nomor 1948. 



I192I — MukhtasharShahihBukhari 



S ^ ^Z m 'J* £ Jfo :J* * >i J» o-t -Yi\V 

* +■ -* j- + + + + *• * * * + 

2A\1. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, "Aku melihatku 
bersama Nabi SAW. Aku membangun sebuah rumah dengan tanganku 
untuk melindungiku dari hujan dan menaungiku dari terik matahari. 
Tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang membantuku." 



aJ&J c-l-y- ^j ^ ij* Q c.w»j C- Mj :'J** J\ Je -Y t \ A 
. Jj !ii] jji} : Jii tAlii j£2> uJ^Si :oCl- Jis .0 J\ ^oJ Jil* 

.[-41 01 Jl* Jli <l*li :^-li :0llL- JlS 



2418. Dari Ibnu Umar, "Demi Allah, aku tidak pemah 
meletakkan sebuah bata di atas bata lainnya, dan tidak pernah lagi 
menanam pohon kurma semenjak meninggalnya Nabi SAW." Sufyan 
mengatakan, "Lalu aku ceritakan itu kepada keluarganya, dia pun 
berkata, 'Demi Allah, dia pernah membangun."' Suryan mengatakan, 
"Aku katakan, 'Mungkin dia mengatakan itu sebelum membangun.'" 



MukhtasharShahihBnkhari — Pml 



80. KITAB DOA 



1. Bab: Firman-Nya, "Berdoalah hepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahannam datam keadaan hina dina." (Qs. GhaaJir [40]: 60) dan 

Setiap Nabi Mempunyai Doa yang Dikabulkan 



5>S Jj J& : JlS S At fe 0» i4b i£* ^t ^-p -Y t H 






2419. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Setiap nabi mempunyai suatu doa mustajab yang dipanjatkannya, 
dan aku ingin [insya Allah 8/193] untuk menahan doaku sebagai 
syafa 'at untuk umatku di akhirat nanti" 

5>S [J J& :Jli "/- ky- jt *J JT : Jii A JJt ^ ^Jl ^ -w . 

^ ?70 ^ (770) Dari ^^ ^ NaM SAWj beliau bereabda) «Setiap 

nabi telah menyampaikan permohonan -atau beliau mengatakan: 
setiap nabi mempunyai satu doa yang telah dipanjatkannya- lalu doa 
itu dikabulkan. Namun aku menjadikan doaku sebagai syafa 'at untuk 
umatku pada hari kiamat nanti" 



(770) [ni dikemukakan secara mu'allaq oleh pengarang rahimahuttah Ta'ala, dan telah 
disebutkan secara maushtd oleh Muslim dan Ibnu Manduh pada kitab Keimanan. 
Disebutkan secara maushul pada sebagian riwayat kitab ini. 



MiiLhradiorShahihRiikhari — HoTI 



2. Bab: Istighfar yang Paling Utama 



Firman Allah Ta'ala, "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan 
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (Qs. Nuuh 
[71]: 10-12), "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, 
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagiyang 
dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah. Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu. sedang mereka mengetahui." (Qs. 
Aali'Imraan[3]:135). 



J* rfj cili^ tff} J&. ScJ ^t ai Sf Jj <J L4i» : Jj-Jb 

/V dUJ cjjl tc^LL^» L. ^ ^ ^L jjil t c.th:,.l L. .ilApjj il-A^ 

^l^h 01 Jj ^ji j-« oUi I^j u»j^ jLpl |j> ty\* jij : Jli .cJl 
01 Jj olli C^j ^j^ j*j J^Jl ^. I^J15 ^ij .a^Jl Jil 'j-^> 'j—p 

.4^*Jl JA1 j^ j$i 1£-,<2j 



2420. Dari Syaddad bin Aus RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Sayyidul istighfar (istighfar yang paling utama) adalah: 
AUaahumma anta rabbi, laa ilaaha iUa anta, khalaqtanii wa ana 
'abduka, wa ana 'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu, a'uudzu 
bika min syarri maa shana'tu, abuu^u [laka 7/150] bini'matika 
'alayya, wa abuu' laka bi dzanbii, faghfir lii, fa innahu laa 
yaghfirudz dmnuuba Ula anta. [Ya Allahl Engkau adalah Tuhanku, 
tidak ada sesembahan yang haq selain Engkau, Engkaulah yang 
menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada 
perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu 

1 196 1 — MukhtasharShahihBukhari 



dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku 
dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. 
Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau]" 
Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa mengucapkannya di siang hari 
dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal pada hari itu 
sebelum sore hari, maka dia termasuk ahli surga. Dan bila ia 
mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan dengannya 
lalu dia meninggal sebelumpagi hari, maka dia termasuk ahli surga." 



3. Bab: Istighfarnya Nabi SAW Dalam Sehari Semalam 

y&U-U ^Jl 4»lj :^yu j$| JSi\ Sy*J cJi*l. :ojYj* y\ Ju — Y t Y \ 

141A. Abu Hurairah mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, 'Demi Allah, sungguh aku beri$tighfar dan bertaubat 
kepada Allah dalam sehari lebih dari tujuhpuluh kali.'" 

4. Bab: Taubat 

.4^wl3l 4«CaJt :^k->*fli 4j]jf A^it ^l Ijjji/ :Sala JlS — >r • X 

1302. 1302 Qatadah mengatakan, " l Bertaubatlah kepada Allah 
dengan taubat yang semurni-murninya.' (Qs. At-Tahriim [66]:8) 
adalah betul-betul tulus dan mumi." 

'J^\ j t& ^iii Je Cijb-1 iOliJb- Jjil-i J &\ xs- 'Je -t t Y t 

^ -* -» *■» ^ + + * 

jl jUj J-a- c^Li jlpI» 4jVS ajjjj tSjt ^>Jl Jj :Jl* .4~*j j* 

.U>Jb 4j JUj t4Jjl ^jIp ji t-J^-J^" <bjjj L5^d ^-LiJl Olj i<uli i Hj 



1302 Disebutkan secara maushu} (bersambung) oleh Abd bin Humaid darinya. 

Mukh&sharShahihBukhari — 1 197 ■ 



.Aji>\ (Jj5 oJLj t-JLg-vu jjl JU 

-* j' ■**' <* 4C <•» 

t4&^ *b} \^ J^ J^j '<j* °-^ *?& rj\ ^ : «-i^ c — ^ -viTf 

-* ^ A " ^•■"■J "- ' 4T --" ■** 

:jla i<ail c.Li U jl (jUajJtj j>JI vp Jtiil bl j&- t-ulU-lj c~ *i 

-» #" X 1 

.qJLL£ 4lL>-lj bLJ t4*wlj *3j -j (4jt_jj fUJ ^-**"j9 1( -il>u< ,J} ("^j' 

2422. Dari Abdullah bin Mas'ud ada dua hadits: Pertama dari 
Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri 101 , beliau bersabda, 
"Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seolah- 
olah dia tengah duduk di bawah sebuah gunung yang dikhawatirkan 
akan jatuh menimpanya. Sedangkan orang jahat memandang dosa- 
dosanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu dia 
mengatakan begini" Abu Syihab mengatakan, "Seraya mengipaskan 
tangannya di atas hidungnya." 

2423. Kemudian beliau bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira 
dengan taubat hamba-Nya daripada seseorang yang singgah di suatu 
persinggahan, sementara kebinasaan mengancamnya 1 , yang mana 
saat itu dia bersama tunggangannya yang mengangkut makanan dan 



Saya katakan: Demikian riwayat ini dicantumkan di dalam Ash-Shahih ini, tidak ada yang 
menjelaskan marfu' atau mauaujhya. Saya menemukan penjelasannya pada riwayat 
Hannad di dalam Az-Zuhd (2/448/888); At-Tirmidzi darinya (2499-2500), dari gurunya, 
Abu Mu'awiyah, dengan isnadnya Ash-Shahihain. Lalu dia kemukakan secara lengkap 
yang menjelaskan posisi mauqufdan marfu'ny&, lalu dia mengatakan: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira .." al hadits. At-Tirmid2i mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." Pengarang menilainya mu'allaq pada Abu Mu'awiyah, namun tidak 
mengemukakan lafazhnya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa*i di dalam Al 
Kubra (4/415); Ibnu Hibban (2/617-ihsan) yang marfu ' darinya. Diriwayatkan juga oleh 
Al Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah (5/85-86) dengan lengkap dari jalur lain. Begitu 
pula Al Baihaqi di dalam Sunannya (10/188-189) dari jalur Abu Usamah dengan isnad 
keduanya, namun mendahulukan yang marfu ' daripada yang mauquf. Al Bukhari juga 
menilainya mu 'allaq namun tidak mengemukakan lafazhnya. Dan diriwayatkan juga oleh 
Muslim yang marfu 'nya (8/92). 

Redaksi (Vj), demikian dalam semua riwayat kitab ini. Sedangkan dalam riwayat Al 
Isma'ili dari Abu Syihab -gurunya Al Bukhari- dengan sanad pengarang pada hadits ini, 
menggunakan lafazh (^y^t). Demikian juga dalam semua riwayat selain AI Bukhari, yaitu 
pada riwayat Muslim, para penyusun kitab-kitab Sunan dan para penyusun kitab-kitab 
Musnad. 



1 198 1 — MukhtasharShahihBiikhari 



minumannya, lalu dia merebahkan kepalanya kemudian tertidur 
sejenak, lalu bangun namun temyata tunggangannya telah hilang, 
sampai-sampai panas dan dahaga terasa memberatkannya atau apa 
saja yang dikehendaki Allah, lalu dia berguman, 'Sebaiknya aku 
kembali ke tempatku. ' Lalu dia kembali lalu tidur sejenak, kemudian 
bangkit mengangkat kepalanya, tiba-tiba tunggangannya sudah ada di 
sisinya." m 



°ja ooli- CJj ^J\ <&l :$| <Sil Sj^j J^ :Jtf *^> ^ O* ****** 

+ + £ 10 f + f * * % £ 

.o$i ^ysjl ^ 4J&-I Aij ojuw ^ JslSI. ^J^-I 



2424. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya 
daripada seseorang di antara kalian yang menemukan kembali 
untanya setelah sebelumnya kehilangannya dipadang tandus."'' 



5. Bab: Berbaring Pada Sisi Tubuh Sebelah Kanan 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

557, juz 1) 

6. Bab: Tidur Dalam Keadaan Suci 



(Haditsnya adalah hadits ALBara' yang telah dikemukakan pada 

nomor 143, juz 1 dan yang akan dikemukakan pada bab 9, di 
dalamnya menyinggung tentang doa dan perbuatan Nabi SAW) 



7. Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Hendak Tidur? 



103 Ini marfu\ sedangkan yang sebelurrmya mauquf, sebagaimana yang dinyatakan olch An- 
Nawawi, Al Asqalani dan yang lainnya. 

104 Yaitu wilayah yang tidak terdapat sesuatu pun yang dapat dimakan dan diminum. 
(Pensyarah). 



ciinkiii T}..irk««: V7> 



8. Bab: Menempatkan Tangan Kanan di Bawah Pipi Kanan 

jil ^. *aZ*^> JbJ \l\ S ^ OlT :Jli ^, £jb- °^ -YtY» 

' ^ -« P J 'f ' I ■ , *'M| 'l !'*i * ' ' ■ ' *' ' ' '. ' 

\}\j .L?-)j C^»l i^JLh~»lj *-$AJI • uj J> i c^ toJb*- '* ■— " oJ— -j *— *»j 

. jjiSi oV, v0tf c ^: ucuf tf jji i iuji : jii i^t 

2425. Dari Hudzaifah RA, dia mengatakan, "Adalah Nabi SAW, 
apabila telah beranjak ke tempat tidumya di malam hari, beliau 
menempatkan tangannya di bawah pipinya, kemudian beliau 
mengucapkan, l Allaahumma bismika amuutu wa ahyaa.' [Ya Allah, 
dengan menyebut nama-Mu aku mati dan aku hidup]. Apabila bangun 
dari tidur beliau mengucapkan, 'Alhamdu lUlaahil ladzii ahyaanaa 
ba'da maa amaatanaa wa Uaihin nusyuur.* [Segalapuji hanya milik 
Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan 
hanya kepada-Nya kami dikembalikan]" Tunsyiruhaa 105 adalah 
mengeluarkannya. 

9. Bab: Tidur Pada Sisi Kanan 
J\ iS'J k * Al Sj^j OlT :Jli vJ Ip J *l^ — 31 j-^ -YtYl 

^jjl il,l5C ^T t iDl N» ill. U£ Sl j ti Sl Cd$\ '-£*'j' 3 &j 

■ ■ *■ ^ H- 

.SjkiJl (JLp c>1> 4-llJ 



109 Kalimat <}*jZZ) dengan taa' bertitik dua di atasnya, sedangkan yang tercantum di dalam 
Al Qur'an adalah (i* jia), dengan nuun. 



2001 — MukhtasharShahJhBukhari 



2426. Dari Al Bara' bin 'Azib, dia menuturkan, "Adalah 
Rasulullah SAW, apabila telah beranjak ke tempat tidurnya, beliau 
(berbaring) pada sisi kanannya, lalu mengucapkan, 'AUaahumma 
aslamtu nafsii ilaika, wawajjahtu wajhii itaika, wafawwadhtu amrii 
ilaika, wa aljatu ihahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika. Laa 
manjaa minka illaa ilaik. Aamantu bikitaabikal ladui antalta, wa 
binabiyyikal ladzii arsatta.' [Ya Allah, aku menyerahkan diriku 
kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan 
urusanku kepada-Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, 
karena rasa senang (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut (terhadap 
siksa-Mu). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan (dari 
ancaman-Mu) kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu 
yang telah Engkau turunkan dan (beriman) kepada Nabi-Mu yang 
telah Engkau utus]." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
mengucapkannya kemudian mati pada malam hari itu, maka dia mati 
dalam keadaanjitrah."* 06 

"Istarhabuuhum" membuat mereka takut. (Qs. Al A'raaf [7]: 
116) dari rahbah (takut). Malakuut dari mulk (kerajaan). Seperti 
ungkapan rahabuut khairun min rahamuut (membuat takut lebih baik 
daripada mengasihi), anda mengatakan, "Membuat takut lebih baik 
daripada mengasihi." 

10. Bab: Doa Ketika Terjaga di Malam Hari 

11. Bab: Takbir dan Tasbih Ketika Hendak Tidur 



'ja iijJ j J& c c&. r ^Lji c^ip Jitii oi *j± '£ -rtxv 



106 Doa ini telah disebutkan dari perintah Nabi SAW, yaitu pada juz ], kitab 4 Wudhu, bab 
79. 



AAit 1^1*4 aaImw .* * IrltAM ini I 



*&• Ldi (4JLjIa3 _!!;> _jjS*jLi ioJb*5 lii tCoL* *d_« j i|| ^ .31 

l3iil Jij L'*U_ :Jli .[C_li *,5*_J iT^I [X • A/i & L— ^ 1 ] 

^ *■ *- ^ * 

£ij_j :<jljj ^j) .LtAslSJ^ :JUi tpjil [ Ij cJ i-ii tl^-rUi — i 



JLp 4~«JL* j^ <_jJL*-j __- tuid _-—*_ .(U_0o^« ^JLp :JUi tfj_J 

> y> _. Ji ui_-f y :J_i .(nr/l _i; :a#_ _£,) l5j^ 
Ij^» tC_>_i*-Ci_« CJJLs-l jf tL_Ot_> _Jl L___,( 1_| Vf__- "^, L_CJ 

1j__-I_, t^i^j l3_A5 l»-*-j tCa^j (^O 1 : *?__ <_*.) --^ UH 
•Ull "__] :JJ .j_J L$_~/ L_J .f-_-- _/• u_J > iJL^i tOi^jj Wj 

.* ^_* _* _* 

.[\*rh 'cjj^^'% :J^?o^> 

*» -* 

2427. Dari Ali: Bahwa Fathimah AS mengadukan luka yang 
diderita tangannya [karena menumbuk. Lalu sampai khabar kepadanya 
bahwa Rasulullah SAW mendapatkan budak 4/48], lalu dia pun 
menemui Nabi SAW untuk meminta pelayan, namun dia tidak 
menjumpai beliau, kemudian Fathimah menyampaikan hal itu kepada 
Aisyah. Ketika [Nabi SAW 4/208] datang, Aisyah memberitahunya 
[tentang kedatangan Fathimah]. Ali menuturkan, "Lalu beliau 
mendatangi kami, saat itu kami telah berada di tempat tidur, maka aku 
berusaha [untuk] berdiri, namun beliau berkata, 'Tetaplah di 
tempatmu* (dalam riwayat lain: lalu kami hendak berdiri, namun 
beliau berkata, 'Tetaplah di tempat kalian.') Lalu beliau duduk dt 
antara kami, sampai-sampai aku merasakan dinginnya kaki beliau di 
dadaku (dalam riwayat lain: di perutku 6/193), lalu beliau bersabda, 
'Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik untuk 
kalian berdua daripada seorang pelayan! Apabila kalian telah 
beranjak ke tempat tidur kalian, atau kalian telah menempati tempat 
berbaring kalian, maka bertakbirlah [pada Allah] tiga puluh tiga 
(dalam riwayat lain: empat) kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, dan 
bertahmidlah tiga puluh tiga kali. Ini lebih baik bagi kalian berdua 



2021 — MukhtasharShahihBukhari 



daripada seorang pelayan.' [Maka setelah itu aku tidak pemah 
meninggaikannya." Dikatakan, "Tidak juga pada malam Shiffin?" Dia 
menjawab, "Tidak juga di malam Shifiin." 6/193]. 



12. Bab: Memohon Perlindungan dan Bacaan Ketika Hendak 

Tidur 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 
pada juz 3, kitab 64. Peperangan, bab 85) 



13.Bab 

t «Al> J\ ihtt ^jl lil :S JJ» Jli :J15 S>> J ^ -UYA 

+ * * * -» ^ * 

+ +*■+■+ Jc^ * _ ■* ■' 

i>>j 4j^j <lh^j 4*x£Jb :4jIjj -»j) "j'ji ^'-^ 4 ^'j* (J*" 1 — s" 

*+ * + * - ^^ *■> ^ ^ * *» > 

t-jj tiJU--Li :J^i» *j caJLp 4il^ L. (^jJO ^ 4jL» i(\ 1^/A olj — * 
.',' -' i* • * ■ i* •* * 5^* *f "■ i * *'■ f *t i * ■* J ■ *■ * 

t * ■ ^ ^ a * b ^ • y 

.[jyJUoJl iiSUp 4j Jaikj U\j L$iaj£-L* L$lll/)l 0|j t(L$J >Mi 



^ ^^ 



2428. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian beranjak ke tempat 
tidurnya, maka hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya dengan 
ujung kainnya (dalam riwayat lain: hendaklah mengibaskan dengan 
ujung pakaiannya tiga kali 8/169), karena sesungguhnya dia tidak 
mengetahui apa yang telah terjadi padanya, kemudian mengucapkan, 
'Bismika rabbi wadha'tu janbii wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi 
/arhamhaa (dalam riwayat lain: faghfir lahaa) wa in arsaltahaa 
fakfazhhaa bi maa tahfazhu bihi 'ibaadakash shaalihiin' [Dengan 
menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku, dan 
(dengan pertolongan-Mu) aku mengangkatnya. Apabila Engkau 
menahan rohku (mematikannya), maka rahmatilah dia (dalam riwayat 
lain: maka ampunilah dia). Tapi, apabila Engkau melepaskannya 
maka jagalah dia sebagimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu 



IMnlj-lltnciliAr CllAttill Di.lrliA» 



yangshalih]. 

14. Bab: Berdoa di Tengah Malam 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 19. Tahajjud, bab 14) 



15. Bab: Doa Ketika Hendak Masuk Kamar Kecil (Kamar 

Mandi/WC) 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukaikan pada juz 1, 
kitab4.Wudhu,bab9) 



16. Bab: Apa yang Diucapkan di Pagi Hari? 



jii ^ ii^ i*f »M S JJlt OlT :Jli & ji -f > -TtT* 

IjIs .(W**ij Oj-kj :4j1jj ,j»j) .w-ij o^i dJL*—lj * — $AJ1 :J\ — » 

.jjiili <!Jlj l3w U jJJ l'C-) t^iii Jj JukJl : JlS ha"-i 



*■ *■ 



2429. Dari Abu Dzar RA, dia mengatakan, "Adalah Nabi SAW, 
apabila beliau telah beranjak ke tempat tidumya pada malam hari, 
beliau mengucapkan, 'AUahumma bismika amuutu wa ahyaa' 
(dalam riwayat lain: namuutu wa nahyaa) [Ya Allah, dengan 
menyebut nama-Mu aku mati dan aku hidup (dalam riwayat lain: kami 
mati dan kami hidup)], dan apabila bangun dari tidur beliau 
mengucapkan, 'Alhamdu UUaahil ladtii ahyaanaa ba*da maa 
amaatanaa wa ilaihin nusyuur. ' [Segala puji hanya milik Allah yang 
telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya 
kepada-Nya kami dikembalikan}" 



|204| — MukhtasharShahihBiikhari 



17. Bab: Doa di Dalam Shalat 



J "cj/ :< k tii&i STj '&&*> '££ Sfj> :iisi* ^ -T ir . 

2430. Dari Aisyah: "Dan janganlah engkau mengeraskan 
suaramu di dalam shalat" (Qs. Al Israa [17]: 110) diturunkan 
berkenaan dengan doa. 



18. Bab: Doa Setelah Shalat 

19. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Dan mendoatah untuk mereka." 

(Qs. At-Taubah [9]: 103) dan Orang yang Mengkhususkan Doa 

untuk Saudaranya Tanpa Menyertakan Dirinya Sendiri 

>i ^Ili ^li J j£j >l ^Lll :S JpSl JU :J*y J JlJj -YV\ 

> <* j- -■ *- 

(771). (77,) Abu Musa mengatakan, "Nabi SAW mengucapkan, 
l Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu 'Amir. Ya Allah, ampunilah dosa 
Abdullah bin Qais.' n 

20. Bab: Makruhnya Bersajak Dalam Berdoa 

oL' ^V* «y* ****** J^ u*^ 1 £>•&- :Jli ^Lp jjI j — p -YtY^ 
dJLUJl Vj tOT>l iJuk ^,l3i J*; ^j tjl^. <±j^ij c/^51 OL» t^^li 



^ 71 ' Ini bagian dari hadits Abu Musa yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 3 

nomor 1801. 



MiilrhtadiarKhahihRnlrhari lincl 



^I-Ip ^kis jh^Ip j«3 *^i-^ ^- ^.J^ jj» *>j f J— 4« ^— "b 

** ** * ■* * * f * * * 



* i ' . • J 



2431. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Sampaikanlah 
(wejangan) kepada manusia satu kali dalam satu Jum'at (satu pekan). 
Bila engkau enggan, maka dua kali, dan bila ingin memperbanyak, 
maka cukup tiga kali. Janganlah engkau membuat orang-orang bosan 
terhadap Al Qur T an ini. Aku tidak mau mendapatimu mendatangi 
sekelompok orang saat mereka sedang membicarakan pembicaraan 
mereka, lalu engkau bercerita kepada mereka sehingga memutuskan 
pembicaraan mereka dan membuat mereka bosan. Dari itu, hendaklah 
engkau diam, bila mereka menyuruhmu, maka berbicaralah pada 
mereka karena mereka mengingirikannya. Perhatikanlah ungkapan 
bersajak dalam doa lalu hindarilah itu, karena sesungguhnya aku 
mengetahui Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan 
kecuali begitu. Yakni mereka tidak melakukan kecuali menghindari 
itu." 



21. Bab: Hendaklah Memantapkan Permohonan, Karena Tidak 
Ada yang Memaksa Allah 



j «CJa OJ Jfo] /oIa 01 ^jl #1 ,oi> ot J >> ^lii 



2432. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Janganlah seseorang kalian mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah aku 
bila Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku bila Engkau 
berkenan. [Anugerahilah aku rizki bila Engkau berkenan. Dan 8/193] 
hendaklah memantapkan permohonan, karena sesungguhnya [Dia 



|206| — MukhtasbarSbahihBukhari 



melakukan apa yang dikehendaki\, tidak ada yang memaksa-Nya." 
22. Bab: Dikabulkannya Doa Hamba Selama Tidak Tergesa-Gesa 

£ ^TJb-u LjUXJ : Jli j§b J&A Sj"j 01 «X* J j—t -t IYT 

<^*i~j j4j c^yo :j_ji tj*^ (J 

2433. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Akan dikabulkan permohonan seseorang kalian selama tidak 
tergesa-gesa (minta dikabulkan). yaitu dengan mengatakan, l Aku 
telah berdoa tapi belum dikabulkan"* 

23. Bab: Mengangkat Tangan Ketika Berdoa 

^Lj c-jijj t<*jJj ^j ^ §& ^-Jl Ua It^^^ijl i.r-J" J — r "-!' — 'J ~VV\ 

.«ia 

(772). (772) Abu Musa Al As'ari mengatakan, "Nabi SAW berdoa, 
lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putihnya 
kedua ketiak beliau." 



* * 



'£*> &> iJGl \'jf\ J\ *^1\ : JUj H<h $b J^ ££ =S** oi 1 J» 5j -VVT 



.jd£ 



C??^).^ 73 ' Ibnu Umar mengatakan, "Nabi SAW mengangkat 
kedua tangannya (mengucapkan), l Ya Allah, aku berlepas diri kepada- 
Mu dari apayang dilakukan oleh Khalid.'" 



irT2i ]m bagian dari hadits yang disinggung tadi. 

1TB) Ini bagian dari kisah perang Bani Judzaimah yang teiah dikemukakan pada juz 3 nocnor 

1808. 



ft*..1,L4_..l.— . * • 1.L.J Iim I 



-4»i >Q ^Sj J*- <&& -M y* cf ^ o* ~ vv * 

(T74).* 774 * Dari Anas, dari Nabi SAW: "Beliau mengangkat 
kedua tangannya sehingga aku melihat putihnya kedua ketiak beliau." 



24. Bab: Berdoa Tanpa Meaghadap ke Arah Kiblat 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada juz 1 , 
kitab 1 1. JunTat, bab 34) 



25. Bab: Berdoa dengan Mcngbadap ke Arata Kiblat 

(Haditsnya adalah hadits AbduUah yang telah dikemukakan pada juz 
1, khab 19. fctisqa\ bab 4) 

26. Bab: Doa Nabi SAW untuk Pelayanaya Agar Dipanjangkan 
Umur 107 dan Banyak Harta 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang sebentar lagi akan dikemukakan 

padabab48) 

27. Bab: Doa Ketika Tertimpa Kesusahan 

J^- : $JJ J>j) Jj* ^ *& & St-J & : <j"W* O* 1 O* -Y£tt 
* * ■» ' « ' <- 

/a pi :4?jj ^) ^Ji ii Vl ». V :^'P iSp o va/a ^ 



^ j» 



'^Inij^^i/^.dante^dikimwleakansecara^uHw^padaju^ 1 nomor514. 

"" Saya katakan: Pengarang mengisynratkan pada sebagian jahir hadhs yang di dalamnya 
menyebuikan doa Nabi SAW untuk Anas agar diberi umur panjang. Betiau 
mengehiarkannys di datatnAlAdab AlMifrad {65$), dan Saya tdah mengeuiaikamtya di 
dalamjfc*-5ftaftinaJ.(2241 dan2541> 



|208| — Mukhtash^SliahfeBukhari 



i - 



* * 



.(Cj£Jl ^yiit t_jjj t,j^jS/l <-JjJ tCjtjlIJl 

2434. Dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW mengucapkan 
(dalam riwayat lain: berdoa dengan ini 8/178) ketika tertimpa 
kesusahan: "Laa Uaaha illaahul 'a&iim (dalam riwayat lain: al 
l aliitn 8/177) al haliim. Laa Uaaha Ulaahu rabbul 'arsyU 'athiitn. 
Laa ilaaha Ulaahu rabus samaawaati, wa rabbul ardhi, wa rabbul 
'arsyU kariim" [Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah yang 
Maha Agung (dalam riwayat lain: lagi Maha Mengetahui] lagi Maha 
Lembut. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah Tuhan 'Arsy 
yang agung. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah Tuhan 
semua lelangit, Tuhan bumi dan Tuhan 'Arsy yang mulia]. 

28. Bab: Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat 



f , r * 



„*9* } * e 



:5jTjj ^ij) i3j££ $| /&i JjJ^j JIS" : JU 1'°l'J* ^l V,__p -y IV° 

, o , * 9 t * * * * 

te .UAaJt *y*3 tc.UiJl ilji} t(^>Ql X&>? "^ (T ^ o/V Ijij^ : Jl — * 

.*■ <*■ * * ** •* <* 

•lt* ij4^' <^j^' "^ tĕJj>-tj IJT .j^oj cti^!>C ti-j-^Jl :Olli*-' Jl5 

*» ^ * *■ * 

2435. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "RasuluIIah SAW 
memohon perlindungan (dalam riwayat lain: bersabda, 'Mohonlah 
perlindungan 7/215) dari kesulitan yang berat, tertimpa penderitaan, 
buruknya qadha* (pelaksanaan ketetapan Allah) dan berkuasanya 
musuh"' 

Suryari mengatakan, "Haditsnya ada tiga, aku menambahkan 
satu, tapi aku tidak tahu yang mana." 



108 Disebutkan di dalam riwayat dari Su/yan bahwa tambahan itu adaJah (*l.usVi Al— J). [ni 
dijadikan sandaran oleh Al Hafizh. 



MnkhtadiarCI.aliihRiiIrhai'! I ?no I 



29. Bab: Doa Nabi SAW, "Ya AUah, di tempatyang tinggi.'» 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada juz 3, 
kitab 64. Peperangan, bab 85). 



30. Bab: Berdoa Memohon Mati dan Hidup 



* ^ * 



* + * 3- 

l* •■* ^l ^^ 



. j i> ;u> oiir \i\ jsjj t j i> sgji cjir 

i>^ Sf : J>y S y» c-1— Jt Slii :& tf>f ti— t ^s-ij) 

(MT./V .o-uiJ .opl 

2436. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian 
karena kesengsaraan yang menimpanya. Kalaupun dia memang harus 
mengharapkan kematian, maka hendaklah mengucapkan, 
'Attaahumma ahyinu maa kaanatit hayaatu khairan tii, dan 
tawaffanU itkaa haanatU wafaatu khairan /«.' [Ya Allah, 
hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah 
aku bila kematian itu lebih baik bagiku].*" 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, "Seandainya aku 
tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian 
mengharapkan kematian,* tentulah aku mengharapkan." 7/130). 

31. Bab: Mendoakan Keberkahan untuk Anak-Anak dan 
Mengusap Kepala Mereka 



[2101 — MukhtasharShahihBukhari 



(775). 07751 Abu Musa mengatakan, "Setelah anakku lahir, Nabi 
SAW mendoakan keberkahan untuknya." 



— lijl »li. A^rj itl»i :<-JLi# 3jljj Jj —VV1) AIP — ^m>i JJ ssgl a1)I Jj^-»J 

_'^-" * > .-' *-•-•- f- **f 1 



* *" -* * 



2437. Dari Az-Zuhri: Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air 
memberitahukan kepadaku -yang mana Rasulullah SAW pernah 
mengusapnya* ((776)? 7G) Dalam riwayat mu'allaq: mengusap 
wajahnya pada tahun penaklukkan (Makkah) 5/95)- bahwa dia melihat 
Sa*d bin Abu Waqqash shalat witir satu raka'at. 

32. Bab: Bershalawat Untuk Nabi SAW 

f%J\ lli !<&l Jj~-j L' :lll5 :J15 L5jJb-Jl JL*1- j1 ^_i -YtVA 
.i Jp JU $11 rljiji :Jli [tv/i teJOp] JLj Cj£i iiJO* 
-^* J^ UjLj t*JMjjl [JIJ JLp o-Uv> US ^iJLJj — ..jj iJL — p 

•f**Q J T J «*ljil J^ c-O* -^ t**-^ J T [J*]j 

2438. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia menuturkan, "Kami 
berkata, 'Wahai Rasulullah! Ini salam untukmu (kami telah 
mengetahuinya), lalu bagaimana kami bershalawat [untukmu?' 6/27], 
beliau menjawab, 'Ucapkanlah: AUaahumma shallH f afaa 
muhammad 'abdika wa rasuutika, kamaa shaltaita 'ala [aati] 
ibraahiiim, wa baarik f alaa muhammad wa [*alaa\ aali muhammad, 



,775 'lni bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushui pada juz 3, nomor 2159. 

Di dalamAl Fathdicantumkan: Ainahu (matanya). 
^'Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di dalam At-Tarikh Ash- 

Shaghir. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Shalih, ada kelemahan pada segi 

hafa)annya. 



MuHitesharShahaBukhari — [21TI 



kamaa baarakta 'alaa ibraahiim wa aali ibraahiim.'' \Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad, hamba-Mu dan 
Rasul-Mu, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada 
[keluargaj Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada 
Muhammad dan {kepadaj keluarga Muhammad, sebagaimana telah 
Engkau limpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim]." 

33. Bab: Apakah Boleh Bershalawat (Mendoakan) untuk Selain 

Nabi SAW? dan Firman Aliah Ta'ala, "Dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jbva 

bagi mereka." (Q& At-Taubah [9]: 103) 



££" tAitji} a*-IjjO xS** ^Jp J^» -4^i :ij]j5 :Jl* ?dui- ^LU: 
1*5 t^j3j 4*-ljjlj JU^> JLp iljyj <(»**' J — 1 \ u' ^5— **■ ^* 1 — ^ 

2tiS ^Q J T J& '**>: 



2439. Dari Abu Humaid As-Sa*idi, bahwa mereka berkata, 
"Wahai Rasulullah! Bagaimana kami bershalawat untukmu?' Beliau 
menjawab, l Ucapkanlah: AUaahumma shaUi 'alaa muhammad wa 
azwaqjihi wa dzurriyyatihi kamaa shaUaita 'alaa ibraahiim, wa 
baarik 'alaa muhammad wa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa 
baarakta 'alaa aali ibraahiim, innaka hamiidun majUd.' [Ya Allah, 
Umpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad dan para 
istrinya serta keturunannya. sebagaimana telah Engkau limpahkan 
shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah kebekahan 
kepada Muhammad dan keluarganya serta keturunannya, 
sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia]." 



I212I — MukhtasharShahihBukhari 



34. Bab: (777). 1 " 7 * Sabda Nabi SAW, "■Barangsiapayang aku sakM 
(susahkan), makajadikanlah Uu sebagaipenyuci dan rahmat 

baginya." 

cJti _J4-Ji -J>C $& ^ 1 c*^ & & »X* tj— $ o—* -^tt • 

• * * 1 M+ + V -* _ ___ _ 

2440. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa dia mendengar Nabi 
SAW mengucapkan, "Ya Allah. Mukmin mana pun yang aku cela, 
maka jadikanlah itu untuk mendekatkannya kepada-Mu pada hari 
kiamatr™ 



35. Bab: Memohon Perlidungan dari Fitnah 
(Bencana/Kejahatan/Berbagai Cobaan) 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang akan dikemukakan pada kitab 96 
Berpegang Teguh Kepada Al Kitab dan As-Sunnaih, bab 3) 

36. Bab: Memohon Perlindungan dari Penindasan Orang Lain 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 
pada nomor 1234, juz 2) 



<7T7) Itii bagian dari hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada bab ini secara maushul 
menyerupai itu. Muslimtelah mengeluarkannya(nomor 89-93); ahmad (2/243, 317, 390, 
449, 493) dari beberapa jalur, darinya, dengan ]afazh-laiazh yang berrrdripan dan 
mendekatj ini: "Ya Allah, sesungguhnya aku ini manusia. Muslim mana pun yang aku 
laknal atau aku sakiti, maka jadikanlah ttu sebagai pembersih dan rahmat baginya.'" 
Dirrwayatkan juga oleh Ahmad (2/390) dengan sanad shahlh sesuai dengan syarat Asy- 
Syaikhani (A1 Bukhari dan Muslim). 

109 Dikeluaikan juga oleh Muslim (93) lebih lengkap dari ini. Lafazhnya: "Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah menetapkan sumpah di sisi-Mu yang Engkau tidak akan 
menjadikanku melanggarnya. Maka mukmin mana pun yang aku cerca atau aku catnbuk, 
jadikanlah itu sebagai tebusan dosa baginya di hari kiamat nanti." 



MiiMrtadiarttiahmRiikhari — .2141 



37. Bab: Memohon Perlindungan dari Siksa Kubur 

(Haditsnya adalah hadits Ummu Khalid yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 23. Jenazah, bab 87) 

38. Bab: Memohon Perlindungan dari Sifat Kikir 

ojlJI j^j jft»p '^ja 0\'jy*& (JLp cJi-S :cJti <Z5\s- ^p — \ 1 1 > 

Ojji^ j^iii Jif 01 t[^ . r/r j£\ w>Up ^, 4>1 *liVpf] : J dlii 

* * * * * * * 

& \* " \' * * i ** * * * .**-*■■?.?• •i*j' . * * ■*• ■ j** r • *- 

:JU» tiJ ii^Soj ... JljJ** 01 !<& J^-3 t : *^ "" '^ t5^ 1 

* * * v * 

.*, ' . J • * >Ja£* , * .'],*■ * ,' *|. ■*>-• - .*,*■' ' *-* * • ■> ?. .'** ' 

$y-0 (J Aw 4I»'j L*J .Lgi- 1 (»jL^JI 4**— «u LUp u*jJ^-u a-^->] iU*JU** 

*• * * * * 

.Jji\ >J\Ss- "ja iji5 Vt 



y .#* 



2441. Dari Aisyah dia menuturkan, "Dua orang wanita tua dari 
golongan yahudi Madinah datang ke tempatku, lalu keduanya berkata, 
'[Semoga Allah menyelamatkanmu dari adzab kubur 2/102]. 
Sesungguhnya para penghuni kuburan akan disiksa di dalam kuburan 
mereka.' Lalu aku mendustakan mereka dan tidak bersikap baik 
dengan membenarkan mereka. Lalu keduanya keluar. Kemudian Nabi 
SAW datang kepadaku, maka aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah! 
Tadi ada dua wanita tua .. dan aku ceritakan peristiwa tadi, beliau pun 
bersabda, 'Mereka berdua benar. Sesungguhnya mereka (para 
penghuni kuburan) disiksa yang dapat didengar oleh semua 
binatang* Sejak itu aku tidak pernah melihat beliau di dalam shalat 
kecuali memohon perlindungan dari siksa kubur." 



I214J — MukhtasharShahihBukhari 



39. Bab: Memohon Perlindimgan dari Fitnah (Cobaan) Hidup 

dan Setelah Mati 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 

1234,juz2) 



40. Bab: Memohon Perlindungan dari Berbuat Dosa dan 

Berhutang 



kjj& ^IJLpj i^^l ^ ij+j ipjudlj cji^UJtj t^^gJij tJJ**>Ji j — * 



<" <* 



*•• * * I ■ * f* * li -**■ **i * ■* l*ll 1*** l^lt »■*••* * 

4^S j^ dJb ^J^J 'cs*""' *"* •/*' iJ^J 'J*^' k -r J ' jLp J J U1 ** — ** O *J 



*- ^ -* 



^CUai- ,^P J-~p1 *4^l t JU-jJl £~-JJl iss ja iL» iy^lj tj — «Jl 

/v ^j^li :aj!jj jj*j) c4* ^" tdUa^ii '^ ^i jTj tJ^itj «j&i (.Cj 

* ■* ^s ( « 

■ + »-* 4 ■ ** #j "■ ■' 

2442. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengucapkan, 
"Attaahumma inni a'uudzu bika minal kasali wal harami wal 
matsami wal maghrami, wa minjitnatt qabri wa 'adiaabtt qabri, wa 
minjitnatin naari wa admabin naari, wa min syarri fitnattt ghinaa. 
Wa a'uudzu bika min Jitnattt faqri, wa a'uudzu bika min fitna.il 
masiihid dajjaaL Attaahummaghstt 'anntt khathaayaaya bi maalts 
tsalji wal baradi, wa naqqi qalbii minal khathaayaa kamaa naqqaita 
(dalam riwayat lain: yunaqqa 7/161) ats-tsaubul ahyadhu minad 
danas, wa baa'id baintt wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta 
bainal masyriqi wal maghribi" [Ya Allah! Sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan, (kepikunan) masa tua, 
berbuat dosa, berhutang, fitnah kubur dan siksa kubur, fitnah neraka 
dan siksa neraka, dan dari keburukan fitnah kekayaan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari jitnah kemiskinan, Aku berlindung 

MulditasharShahihBukhari — I215I 



kepada-Mu dari jitnah al masih dajjal. Ya AHah, cucilah kesalahan- 
kesalahan dariku dengan air es dan embun, bersihkanlah hatiku dari 
kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan (dalam 
riwayat lain: dibersihkannya) pakaian yang putih dari noda, dan 
jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana 
Engkau menjauhkan antara timurdan barat]. 



41. Bab: Memohon Perlindungan dari Rasa Pengecut dan 

Kemalasan 



^JLS-jijCS) 



"Kusaalaa" (Qs. An-Nisaa" [4]: 142) dan kasaalaa (malas), 
artinyasama. 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang disinggung tadi). 
42. Bab: Memohon Perlindungan dari Sifat Kikir 

. j^Jij o^Jt jL &*x 3 j*i'j (jki») 



^ ^ 



Al bukhl dan al bakhat (kikir) artinya sama, seperti al huzn dan 
al hazan (sedih). 

(Haditsnya adalah hadits Sa'd bin Abu Waqqash yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 25 1 , juz 2). 

43. Bab: Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua 



.QrtLf:<l3V,f) 



"Araazdilunaa n (Qs. Huud [1 1]: 27): Orang-orang yang hina. 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang disinggung tadi, yaitu 
nomor 1234, juz 2). 



|216| — MukhtasharShahihBiikhari 



44. Bab: Mendoakan Agar Dihilangkan Wabah dan Penyakit 



45. Bab: Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua, 
Fitnah Dunia dan Pitnah Neraka 



46. Bab: Memohon Perlindungan dari Fitnah Kekayaan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang baru berlalu pada 

bab 40). 



47. Bab: Memohou Perlindungan dari Fitnah Kemiskinan 

(Haditsnya adalah hadits baru disinggung tadi). 
48. Bab: Memohon Banyak Harta dan Anak Disertai Keberkahan 

cJli :Jtf i£ 4j'i}j ^}) :cJV5 L^t t*X- f> "J* <j~^ 'J* -Ytlt 
m Js\ ^iJl :Jli .$ &\ ij>\ iiiaii. ^i Ul J^ C :(\ °i/v jtf 

2443. Dari Anas, dari Ummu Sulaim, bahwa dia mengatakan, 
(dalam riwayat lain darinya, dia mengatakan: Ibuku mengatakan, 
7/154) "Waihai Rasulullah! Anas pelayanmu, berdoalah kepada Allah 
untuknya." Beliau mengatakan, "Ya Allah, banyakkanlah harta dan 
anaknya, dan berkahilah pada apa yang Engkau anugerahkan 
kepadanya." 

49. Bab: Memohon Banyak Harta Disertai Keberkahan 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang baru dikemukakan) 



MukhtasharShahihBuknari — I217I 



50. Bab: Doa Ketika Istikharah 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

579, juz 1) 

51. Bab: Doa Ketika Wudhu 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Musa yang telah 
dikemukakan pada nomor 1801,juz3) 



52. Bab: Doa Ketika Mendaki Bukit 



(Haditsnya adalah hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada 

nomor 1770,juz 3) 



53. Bab: Doa Ketika Menuruni Lembah 

.<£& jS* ^-Jb- V -VVA 

(778). (778> Mengenai ini ada hadits Jabir RA. 

(Tidak ada hadits yang dikemukakan oleh pengarang). 

54. Bab: Doa Ketika Hendak Bepergian atau Ketika Kembali dari 

Bepergian 

(779). ^ 779 * Ada riwayat Yahya bin Abu Ishaq dari Anas. 



^ 7 ™' Mengisyaratkan pada hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada kitab jihad (juz 

2,nomor 1311). 
(77S * Mengisyarstkan pada hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada kitab jihad(juz 



[218 1 — MukhtasharShahihBukhari 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
pada ju2 1, kitab 26. Umrah, bab 12). 

55. Bab: Doa Untuk yang Menikah 

56. Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Hendak Menggauli Istri? 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor2073,juz3) 



57. Bab: Ucapan Nabi SAW, "Wahai Rabb kami, berilah kami 

kebaikan di duttiaS* 



j UjT \£j J4L1 M y> *x& j^ oir : ju ^i ^ -titi 



s * 



2444. Dari Anas, dia mengatakan, "Kebanyakan doa Nabi SAW 
adalah, 'Attaahumma aatinaajid dun-yaa hasanah, waJU aakhirati 
hasanah, wa ainaa l adzaaban naar.' [Ya Allah, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari 
siksa neraka]" 



58. Bab: Memohon Perlindungan dari Cobaan Dunia 

(Haditsnya adalah hadits Sa'd yang telah dikemukakan pada nomor 

1251, juz 2) 



2, nomor 1343). 



MiikhtasharShahihRiikhari — I?iqI 



59. Bab: Mengulang-Ulang Doa 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2252) 
60. Bab: Mendoakan Keburukan Bagi Orang-Orang Musyrik 

.Liu-ji £^-5' ^-j jLg^* ^l p-^ 1 '•&* (^ 1 J 15 '*£-* j* 1 J 15 } -va • 

^ .l&i} lfti ^Jl jtfh :5^l ^ & ^ 03 :>i ^ JuJ} -VAY 

(780). <780) Ibnu Mas'ud mengatakan, "Nabi SAW mengucapkan, 
l Ya Allah, tolonglah aku atas mereka dengan tujuh tahun (paceklik) 
sebagaimana tujuh tahun (paceklik) di masa Yusuf:" 

(781). (781) Beliau juga mengucapkan, "Ya Allah, binasakanlah 
AbuJahair 

(l%2)P m Ibnu Umar mengatakan, "Nabi SAW berdoa di dalam 
shalat, f Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan* sehingga Allah 
menurunkan: l Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan 
mereka: (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)." 

61. Bab: Mendoakan Orang-Orang Musyrik 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1294,juz2) 



(7M) Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada kitab Tatsir, juz 3, 

nomor 1947. 
(7SI) Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushui pada juz 1 , kitab 4 Wudhu, 

bab73. 
lTffi >Telah dikemukakan secara maushul pada "Perang Uhud" (juz 3, notnor 1719). 



[220 1 — MukhtasharShahihBukhari 



62. Bab: (783). (783) Ucapan Nabi SAW, "YaAUah, ampunUah apa 
yang telah aku takukan danyang aku tangguhkan* 



<u (J^l ^JT Uj (*1T ^i ^ J&b 'J**'-) '^t^ ^ j— ^ 1 

t.(L£*T m X\jj (JJ) tj&rj HJ^^J tl^CUai- J ^ipl ji^ui -^ 

* p *r ' *r * > ^ ^ 

^,*- , ^- ff _ tf " & A 

Uj toy^l Uj vi~»Ju U J yipt -^l <c£J^ dAb J5 j <_ — )j*j 

o ■* | -*• 1' * 'l* ** * * ll ' °l* '* »* ll * 'f * *l" f l" * ° ' "l 

e. J» 15 ^JLp C-Jlj t^J-oJI C-Jlj ^JuLaJl C-jI tC-JJLe-1 L»_j ^*jj — *"' 






2445. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW: Bahwa beliau berdoa 
dengan doa ini: "Rabbighjir lu khathiiatii wa jahlii wa israafii fii 
amrii kuttihi, wa maa anta a'lamu bihi minnu Allaahummaghfir lii 
khathaayaaya wa 'amdii wa jahlii (dalam riwayat lain: jiddii), wa 
hazlii wa kulli dwalika 'indiu AUaahummaghfir la maa qaddamtu 
wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a*lantu, antal 
mugaddimu wa antal muakhkhiru, wa anta 'alaa kulli syailn 
gadiir." [Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku 
yang melampaui batas dalam segala urusanku, dan apa saja yang 
Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah 
kesalahan-kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku (dalam riwayat 
lain: kesungguhanku), senda gurauku dan semua yang ada padaku. Ya 
Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang aku 
tangguhkan. apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku 
tampakkan. Engkaulah yang mengajukan dan Engkau pula yang 
menangguhkan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu]. 



(W,) Ini bagian dari hadits matishui pada bab mi. 



rr: 



63. Bab: Berdoa Pada SaatMustajab di Hari Jum'at 



(Haditsnya adaiah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 1 1. JunTat, bab 36) 

64. Bab: (7S4). (7W) Sabda Nabi SAW, "Doa kita atas orang-orang 
yahudi dikabulkan, sedangkan doa mereka atas kita tidak 

dikabuikan." 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada kitab 

78. Adab, bab 35) 



65. Bab: Ucapan "Aamuri r 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
juz l.kitab 10. Adzan,bab 111) 



66. Bab: Keutamaan Tahlil (Laa Uaaha UlaUaah) 

VI '\ V : Jli % c? '■<& & ^ Sj">j i' "*> 5X* J O* "* * * n 

** *~ * "-* 

■" * ' *" ■ ■ * _** . * * • - ** -*' ^ -*\ 

i* „ * ** i ^ i^ ** * - * t> * * ***** } , | j r i • * i -* i ■*■ ti <*x- o ^ ^ 

J^ ^ > f + #*■ ^ j f *■ 

*■ ***' * — I 'l " ^***"* f* * ** T° ** 'l ° ******* " * ** i«L ° " • 

***■ / ... 1* Q t* i d£ [ ^ i# ■ jt | D v ^** fi* Jt^ B / J y 

^» JJUi Ojj OUa^t ^* ljj>- <U cJli j t^V" ^jLt <UP i^_j ?x^j 

' !jf\ [ ■* [Vtl I* L l'"ll I ' • I' ' * 

.41* jSS 1 J-*-*- J»j J/J frL»- L*j» J-4Sb -Ls-i OL; *Jj t^j-^oj 

2446. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan: 'Laa Uaaha Ulattaahu 



(784 'lni bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan secara maushul pada kitab 78 
Adab,bab35. 



[222 1 — MukhtasharShahihBukJiari 



wahdah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 
'alaa kulli syaVin gadiir' [Tidak ada sesembahan yang haq selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan 
dan segala pujian, dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu] 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya (pahala) seperti 
memerdekakan sepuluh budak, dituliskan baginya seratus kebaikan, 
dihapuskan darinya seratus keburukan, dan baginya perlindungan 
dari syetan pada hari itu hingga sore hari. Dan tidak ada seorang pun 
yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya 
kecuali orangyang melakukan lebih banyak lagi dari itu." 



*t <* £ <" -» -* ^ <? + ■* ■*• M 

Vj J^ 1 ^y** 0\5 i\j£& Jls ja : Jb Oy^> ji jj*P J* -V l IY 



<* <" 






J., ,*»*■-■& ** V f > By* . > 0,^ B B^D I i — ■ O ** 

lCJLa3 tJj-*^* ^ Jj*-& C~-Ju ,0j-*^ /jJ Jj^ lJ* "J^* *.4T»ft ^ 

* # ■*■ -*- ^ -'■ 

* ■ "^** ■** ^*" f * ■£■* " "* £ ** " ■* a i 

^li :cOii t Jll ^i ^Jl c~to . J? yft jjji ^y :JU» ?a^- ^ 
• ($& (^31 J& i^J^w i^jC^il OjjI ^jl tf JUi ?iSwI- 

.«Jj» jj»~, ^l jt Oj*;, ^ j^ (j* -VA° 

* ** " * ** - 

jii ^ ovr : A ^ii ^p OjJ ^.i ^* ^S^ 1 ■*-*«-' ^ «Gjj ~ wa ^ 

* <§ + 

■ i " ° i V p ^■ , '■»■ J, ' 

. JjpU-l aj j ^ vj 

■3j~* Ji >^*Jl -^ Jj* 7>y*-^lj ^l -O- ji l Jli 

2447. Dari Amr bin Maimun, dia mengatakan, "Barangsiapa 
mengucapkan sepuluh kali, maka laksana memerdekakan seorang 
budak 110 dari keturunan Isma'il. 



110 Demikian yang dicantumkan dalam riwayat pengaiang rahimahullah. Sedangkan yang 
dicantutnkan dalam riwayat Muslim adalah "empat orang (budak)'*, inilah riwayat yang 
terpclihara pada hadits Abu Ayyub ini. Kemudian, hadits ini diringkas oleh penulis 



MlilfhtQcharKhahihRulrliari Uilk 



(Dalam riwayat lain: Dari Asy-Sya'bi, dari Rabi' bin Khutsaim, 
seperti itu juga. Lalu aku tanyakan kepada Ar-Rabi', 'Dari siapa 
engkau mendengarnya?* Dia menjawab, 'Dari Amr bin Maimun.' 
Maka aku pun menemui Amr bin Maimun, lalu aku tanyakan, 'Dari 
siapa engkau mendengarnya?' Dia menjawab, 'Dari Ibnu Abi Laila.' 
Maka aku pun menemui Ibnu Abi Laila, lalu aku tanyakan, 'Dari siapa 
engkau mendengarnya?* Dia menjawab, 'Dari Ayyub Al Anshari, dia 
menceritakannya dari Nabi SAW."*) 

(785). (785) Dari Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas'ud, ucapannya 
yangtadi. 

(786). (7861 Diriwayatkan juga oleh Abu Muhammad Al 
Hadhrami dari Ayyub dari Nabi SAW: "Laksana orang yang 
memerdekakan seorang budak dari keturunan Isma 'il" 

Abu Abdillah mengatakan, "Yang benar, itu adaiah ucapan 
Amr." 

Al Hafizh Abu Dzar Ai Harawi mengatakan, "Yang benar 
adalah Umar, yaitu Ibnu Abi Zaidah."' ' ' 



rahimahullah, sedangkan Muslim mengemukakannya secara lengkap (2693), lafazhnya; 
"Barangstapa mengucapkan, l Laa ilaaha Uiattaahu wahdah, laa syariika tah, tahul 
tttulku wa lahul hamdu, wakuwa 'ataa kulli sya'iit qadiir 7 [Tidak ada sesembahan yang 
haq selain AUah semata. tidak ada sekutu bagi-Nya. MilikNya segala kerajaan dan 
segala pujian. dan Diatah yang berkuasa atas segaia sesuatu] sebanyak sepuluh kali kait, 
maka dia seperti memerdekakan empat orang (budak) dari keturunan Isma'iV n 
Amr bin Maimun adalah seorang tabi'in yang tsiqah dan pemuka kaum Mukhdharam, 
pemah mengalami masa jahiliyah. Konteksnya bahwa riwayat ini maugu/padanya, namun 
riwayat berikutnya menunjukkan bahwa riwayat ini musnad marfu' dari Abu Ayyub RA. 
Banyak perbedaan nama-nama perawi di dalam sanadnya yang tclah disebutkan oleh 
pengarang dengan menyebutkan sejumlah riwayat mu allaq t kemudian mentakhrij riwayat 
Amr bin Maimun yang musnad ini, sebagaimana yang dikemukakan pada penjelasan A1 
Hafizh. 

(78q Dikemukakan secara mu'aUaq, dan telah disebutkan secara tnaushul (bersambung) oleh 
An-Nasa'i dan yang lainnya. 

^lni riwayat mu 'aUaq, telah disebutkan secara mousW (bersambung) oleh Ahmad (5/414- 
415). Orang Hadhrami itu tidak dikenal dan riwayatnya mungkar karena menyelishi 
riwayat Amr yang tsiqah. 

1 ' ' Saya katakan: Yakni yang meriwayatkan riwayat musnad dari Abu Ayyub Al Anshari. 



224 1 — MukhtasharShahihBukhari 



67. Bab: Keutamaan Tasbih 



iul 0U>4_- : JU °y : Jli _H <3il Jj_-j 01 -^» o^yb ^i ^ -Y t IA 

j- + * 

. j>tJ* JUJ li> Cju (jlj cLjU2>- dja^- L*j* **** Pj* 15* £oJL*_>oj 

2448. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang mengucapkan, 'SubhaanaUaahi wa bihamdihi' 
[Maha Suci AHah dengan segala puji-pujian-Nya] dalam sehari seratus 
kali, maka kesalahan-kesalahaimya dihapus 1 walaupun seperti buih 
lautan." 



68. Bab: Keutamaan Berdzikir Kepada Allab 'Azza wa Jalla 

«O JJ* *f^\ Ji 'M fJU Jl5 :J15 & J*y J ^__i -X 1 1^ 

2449. Dari Abu Musa RA, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, ' Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabbnya dan 
yang tidak berdzikir adalah seperti yang hidup dan yang mati. '" 



OyjK w>£ *U 01 :m *»* Jj-j JV» :Jl5 S^y* ^l *^p -t t» ■ 

^ ** _ "^ * _C ^ 1 ** ** * ' ' *f ** ■ * ■ 

:lj3l_7 4>l OjjTJb L.^5 IjJbrj l-l* t^TJJl JaI dj_-_J-J cJjl-M ,-— » 

■*" ** ^_ -i ' *£__'*'■"■*' ^*!-* *" -I ' 

:Jl5 .CjjJi t___Ji Jl Ljiit^-lj Ljjj^to^ : JV5 i1_k_*-U-- ^JS l^JL* 



112 Ucapannyat-ty-^^^Jdalamsyanihnyadicantumkm 

m Demikian yang diriwayatkan oleh pengarang rahimahullah Ta'ala, diselisthi oleh paia 
imam hadits lainnya, di antanmya MuBlhn dalam kitab S/takihnya (779), mereka 
meriwayatkan dengan lafazh: "Pertunpamaan rumah yang tidak dtbacakan thikndiah di 
dalamnya dan rumah yang dibacakan dzikruttah di dalamnya adatah laksana orangyang 
hidttpdan yang- mo*i." Inilah riwayatyangterpelihara. Silakan merujuk AlPath. 



lLf>.iri_i_«i. ■ . n.-i.i : I ___ ■ 



* * * ' * J * s i, H * 



> > 



Ji :JjX9 :JU .iljjJL-^j LUjjJ — IkJj &>/j — r^ij i^ 
^jO J* *-*aO -Jj-V :Jl» -^jO *-* ^G ^ -^jJj-O -J 15 ?y»j-j 

IJLj^j"j IJLax*: ilAJ JLitj <oLp ilAJ JLA\ 1^15 iljlj ^J :OjJji :JV* 

.fc*Jl iiJ^JU\J : JV5 ^jJUJ Ci : ^yu : JU .£*~l~i &_! j— 3lj 

:JlS .lijij Cojli Jalj N :OjJji' :JU Vlijij Jij :Jj£> :Jl S 

jlj-1 \y\£ lijlj j^* j^ :OjJj£; :Jl5 ?lijlj j^l jJ 'O&i :Jj — Hj 

"" ** fl d*"'"*** "^ f£ ,***** ' £ *& ** 

^Ojijiij -_*j :Jl5 X&j Q-i jiJa^tj tUUs t$J -UMj tCsj^* Lgl li 

^ >■ >■ J J -- ^ f * J J -■ ^ - ,* J J ,* ^ 

C *itj \ :ojJ^ :JV5 ?li"jlj Jij :JjiI Jtt .jUi ^ :OjJji' :JU 

lijlj y :ojJj*j :Jl5 ?lijlj jj Li^* :J>£ :Jl» -l*j'j ' > s^j 

1x5 ,Jl LTJL^iU :Jjv :Jl5 .iiliJ I4J JLilj t.\j\'j \£a JLil IjllT 
HjJ iljli ^-3 o!Ai Lj-i :4S3jAUl ^* jJULi JjiT : Jl5 .L^J ^ — *p 

.*^*«-l>- *_jj ^-iij V clliiJ) *_ft :JU .Si-liJ c.li- 

■* ' ' # * 

2450. Dmi Abu Hurmrah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang 
berkeliling di jalan-jalan untuk menemukan para ahli dzikir. Bila 
mereka menemukan suatu kaum yang berdtikir kepada Allah, mereka 
saling memanggil, 'Kemarilah untuk menemukan keperluan kalian. ' 
Lalu mereka mengepakkan sayap-sayap mereka ke langit dunia. 
Kemudian Rabb mereka 'Azza wa Jalla bertanya kepada mereka -dan 
Dia lebih tahu daripada mereka-, 'Apa yang diucapkan oleh para 
hamba-Ku?' Para malaikat menjawab, 'Mereka mensucikan-Mu 
(bertasbih), membesarkan-Mu (bertakbir), memuji-Mu (bertahmid) 
dan memuliakan-Mu. ' Allah bertanya lagi, 'Apakah mereka melihat- 
Ku?' Para malaikat menjawab, 'Tidak. Demi Allah, mereka tidak 
melihat-Mu. ' Allah bertanya lagi, 'Bagaimana bila mereka melihat- 



|226| — MukhtasharShahihBukhari 



Ku? ' Para malaikat menjawab, 'Seandainya mereka bisa melihat-Mu, 
tentu mereha akan lebih banyak beribadah kepada-Mu, lebih banyak 
memuliakan dan mensucikan-Mu. ' Allah betanya lagi, 'Lalu apa yang 
mereka mohonkan dari-Ku?' Para malaikat menjawab, 'Mereka 
memohon surga. ' Allah bertanya lagi, 'Apakah mereka pernah 
melihat surga? ' Para malaikat menjawab. 'Tidak, Demi Allah wahai 
Rabb, mereka belum pernah melihatnya. ' Allah bertanya lagi. 
'Bagaimana bila mereka pernah melihatnya ? ' Para malaikat 
menjawab, 'Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka 
akan lebih berambisi dan lebih sungguh-sungguh memohon serta 
akan lebih besar berharap. ' Allah bertanya lagi, 'Lalu dari apa 
mereka memohon perlindungan? ' Para malaikat menjawab, 'Dari api 
neraka. ' Allah bertanya lagi, 'Apakah mereka pernah melihatnya? ' 
Para malaikat menjawab, 'Tidak. Demi Allah mereka tidak pernah 
melihatnya. ' Allah bertanya lagi, 'Bagaimana bila mereka pernah 
melihatnya?' Para malaikat menjawab, 'Seandainya mereka pernah 
melihatnya, tentu mereka akan lebih menjauh darinya dan lebih takut 
terhadapnya. ' Kemudian Allah berjirman, 'Aku persaksikan kepada 
kalian, bahwa Aku telah mengampuni mereka. ' Lalu salah satu 
malaikat herkata, 'Di antara mereka ada si Fulan yang tidak 
termasuk golongan mereka, tapi dia datang karena suatu keperluan. ' 
Allah berkata, 'Mereka adalah kelompok, tidak ada satu pun teman 
mereka yang menderita.'" 



69. Bab: Ucapan "Laa hauta wa taa quwwata illa billaah" 

(Haditsnya adalah hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada 

nomor 1770, juz 3) 



70. Bab: Allah *Azza wa Jalla Mempunyai Seratus Naraa Kurang 

Satu 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada 
kitab 97. Tauhid, bab 12) 



MukhtasharShatiihBiiktiari — 1 227 1 



71. Bab: Nasihat dari Waktu ke Waktu 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 3. Ilmu, bab 13) 



]228 1 — MukhtasharShahihBukhari 



81. KITAB PENGGUGAH HATI 

1. Bab: Tentang Sehat dan Waktu Senggang, serta "Tidak Ada 
Kehidupan Selain Kehidupan Akhirat" 

lla-i dJZ* oiiU; :& fjiH JlS :JlS ^ ^& J>\ j—c- -Ylo^ 

* ,". * *s * , *t - «■ ^- 

2451. Dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, l Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan olehnya, 
yaitu: sehat dan waktu senggang."* 

2. Bab: Perumpamaan Dunia di Akhirat 



Dan Firman Allah Ta*ala, "Bahwa sesungguhnya kehidupan 
dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan 
dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang 
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) 
ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. 
Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang 
menipu." (Qs. Al Hadiid [57]: 20). 



■Jl ^- : JU [v • Y/r * £L> J] J^- ^-p -t !• t 

Jsr"" (_5* J-^J '*^* ***J LjJJi rjA j*3J- 4JL**Jl ^S J»j^ **pj* :<J_*JU 

* r /. * ' -" ** tf ^"V 

il * f > 

l" " I* * I*!"* tl*" *•* •***'■ I •" I 

.1^-5 L«j LiJUl -j» j^ 4*-jj y <w 

1AS2. Dari Sahl [bin Sa'd RA 3/202], dia mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, l Tempat cambuk di surga lebih baik 
daripada dunia dan seisinya, dan sungguh, berangkat di pagi hari 



230 1 — MukhtasharShahihBukhari 



atau sore hari ji sabilillah adalah lebih baik daripada dunia dan 
seisinya.'" 

3. Bab: Sabda Nabi SAW, "Jadilah engkau di dunia, seolah-olah 
engkau ini orang asing atau pengembara." 

tJ £^> & & Sy*j ■&•! :Jl5 t^ĕ y^- Ji ^ ■*£ j— * "^* * 

. J^ > jf W iL*B- C&l yi jT : Jlii 

* 'c^Ui is& £&»» >S t*i c^if »M : Jj* ^* y il_r, 

* * *^ ****** * 

2453. Dari Abdullah bin Umar RA, dia menuturkan, "Rasulullah 
SAW meraih bahuku lalu bersabda, 'Jadilah engkau di dunia, seolah- 
olah engkau ini orang asing atau pengembara.'" 

Ibnu Umar mengatakan, "Bila sore hari, janganlah engkau 
menanti pagi, dan bila pagi hari, janganlah engkau menanti sore hari. 
Pergunakanlah dari sehatmu untuk sakitmu, dan dari hidupmu untuk 
matimu." 

4. Bab: Panjang Angan-Angan 

Dan Firman Allah Ta*ala, "Barangsiapa dijauhkan dari neraka 



Sebagian ahli hadits menilai hadits ini tm'ht! (mengandung cacat) karena 'an'anah 
(diriwayatkan dengan cara 'an 'an [dari .. dari ..]), dan Al Hafizh tidak dapat 
menyangkalnya, namun dia mengatakan, "Ada jalur lain untuk hadits ini yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari lbnu Umar secara marju'. Inilah, yang menguatkan 
hadits tersebut, karena para perawinya termasuk para perawi shahih, walaupun ada 
perbedaan pendapat tentang mendengamya Abdah dari Ibnu Umar." 
Saya katakan: Demikian juga yang dikeluarkan oleh Ahmad (2/132), dan dia 
menambahkan di permulaannya: "Sanbahtah Allah. seolah-olah engkau meiihat-Nya. dan 
jadilah .." dan sanadnya shahih. Perbedaan pendapat yang disinggung tadi, tidak 
disinggung oleh Al Hafizh di dalam Al-Tahdzib, akan tetapi dia menyebutkan dari 
Ahmad, bahwa Abdah pemah berjumpa dengan Ibnu Umar di Syam. Wallahu a'lam. 



MiikhtasharShahihlliikhiiri — Imi I 



dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung. 
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 
memperdayakan" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 185), "bi muzahzihihF (Qs. 
Al Baqarah [2]: 96) yakni menjauhkannya. "Biarkanlah mereka (di 
dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan- 
angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat 
perbuatan mereka)" (Qs. Al Hijr [15]: 4). 



f a 



f 1 . i 



;>l/i Li^T/j ir*x. CjJi cJ^T, 1 -^ J* J \*-& Ji— »j - w.r 

^LjI -j* \ jj jSsJ ^j ij*-^ £wl *-* \j3j>j ,l) yj La^jj" ij&<\* l^_SJj t*JL £> 

1303. 1303 Ali mengatakan, "Dunia berlalu dengan membelakangi 
sedangkan akhirat berlalu dengan menghadap. Masing-masing dari 
keduanya mempunyai banyak anak, maka jadilah kalian anak-anak 
akbirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini 
ada amal namun tidak ada perhitungan, sedangkan esok, yang ada 
hanyalah perhitungan namun tidak ada lagi amal." 

iLi- Jai-} 0£y Ua>- S& Ji\ Jai- :JU «^, ^Sli JLp '^S- -tt«l 
tJa~«jJl ^S t^JJl IJLi ^J^ IjUc*» Uaja^- Ja^-J t41 * ^J^ J^jJ' ,5 * 



y -* <*■ 



j| t 4j Ja^j^ <dil iJJbj tOCj^l iJLi :Jlij tJal-j^l j (^jUl <LjU- j^ 
'jUwaJl JaiakJl aJij t4^l rjli jJ& t£JJl lJ-*J '4 ! J?1 *-' J * 



.iJLi A^4^ '■** oUa^-l il)lj tlJLi 4^5 iJi oliaUl OIJ *,y»lj^l 

2454. Dari Abdullah RA, dia menuturkan, "Nabi SAW membuat 
garis persegi empat, lalu membuat garis di tengahnya dan di luarnya, 



,3(B Disebutkan secam maushtd (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam AI Mushanna/, 
Ibnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhd dan Abu Nu'aim di dalam At Hilyah dengan sanad 
yang tidak dikenal darinya secara tnarju '. Diriwayatkan juga secara marfu ' darinya dan 
dari yang lainnya. 



232 1 — MukhtasharShahihBukhari 



lalu membuat lagi garis-garis kecil pada garis tengahnya, lalu 
bersabda, *Ini manusia, yang mengitarinya ini adalah ajalnyd' atau 
l dan ini adalah ajalnya yang mengitarinya, dan yang di luarnya ini 
adalah angan-angannya, sementara garis-garis kecil ini adalah 
rintangan-rintangan. Bila dia luput dari ini, ia akan kena oleh yang 
ini, dan bila luput dari yang ini. dia akan kena oleh yang ini"' 

Ui :Jli t i>* $ fji i^ :Jli ^C J ^J ^ -Ytoo 

* * ' ' " 

.L>'jk\ i*Ji £& li &JJtf* ^i iici ciu.f ui} jA» 

24S5. Dari Anas bin Malik, dia menuturkan, "Nabi SAW 
membuat beberapa garis lalu bersabda, "Tni angan-angan dan ini 
ajalnya. Ketika dia sedang begitu, tiba-tiba dihampiri oleh garis yang 
paling dekat." 



5. Bab: Orang yang Mencapai Enam Puluh Tahun Berarti Allah 

Telah Menghilangkan Udzur Pada Umurnya Itu, Berdasarkan 

Pirman-Nya, "Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu 

dalam masa yang cukup untuk berjikir bagi orang yang mau 

berjikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamupemberi 

peringatan? (Qs. Faathir [35]: 37} 



2456. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "/f//afc tidak lagi 
menyisakan itdzur* pada seseorang yang telah ditangguhkan ajalnya 
hingga mencapai enam puluh tahun." 



1 Al l'dzaar adalah menghilangkan udzur (alasan). Artinya, bahwa tidak ada lagi udzui 
yang tersisa padanya. Migalnya mengucapkan, "Bila ajalkan ditangguhkan, tentu aku akan 
melaksanakan apa yang diperintahkan kcpadaku." 



MukhtasharShahihBukhari — 1 233 1 



Jlji V :J^i S Al Sj^'j cJ^- :J« 4& 5X* ^ 1 o* -X1»V 
. jAI J^Lj LjjJi LJ~ y iJj-Ji ^ ijli j^l LJS 



2457. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Hati orang yang sudah tua masih tetap 
merasa muda dalam dua hal, yaitu: mencintai dunia dan panjang 
angan-angan.'" 

fST jjl *J& :S ^i J^j Jl3 :Jli & dJc J ^Jl ^ -Y i°A 

.j*jb\ Jji»j JC*Jl <»_->- 'OlSl 4« J^iJ 

2458. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Semakin tua anak Adam, 
semakin membesar pula bersamanya dua hal, yaitu: mencintai dunia 
dan panjang umur. '" 

6. Bab: Amal yang Dimaksudkan untuk Meraih Keridhaan Allah 



JU^ V -VAV 



(787). (787) Di dalamnya di sebutkan (riwayat dari) Sa'd. 



£ :Jfc M J^ :Jl5 $| -3)1 Sr*j & "X* ^j— ** J— * -*1°^ 



3 Kata yakbaru (>ft) yang pertama dengan fathah pada huruf feoo", sedangkan 
yakbaru/yakburu ( j£j) yang kedua bisa dengan fathah dan bisa juga dengan dhammah; 
yaitu yakbaru (j&) atau yakburu (S&), demikian sebagannana disebulkan di dalam Al 
Patii. Namun yang banyak digunakan selain berkenaan dengan umur adalah dengan 
dhammah. 

^Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 
23 Jenazah, bab 36. Di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya engkau tidak akan 
dipanjangkan uniur tatu beramal shalih [dengan mengharapkan keridhaan AllahJ, 
kecuali dengaa itu engkau bertambah derajat dan ketinggian." 



234 1 — MukhtasharShahihBukhari 



i<u«*2>-l »j LiJLli Jjm -jA *uav> ■" ■>;» bl s.\y* iS^- t v , 3 A J | t£-^ *J 

2459. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"AUah Ta'ala berjirman, 'Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang 
mukmin yang telah Aku ambil kembali yang dikasihinya dari penghuni 
dunia ini kemudian dia hanya mengharapkan pahalanya. kecuali 
balasannya adalah surga."'' 



7. Bab: Yang Diwaspadai dari Perhiasan Dunia dan 
Persaingannya 



8. Bab: Firman Allah Ta'ala," JFa/uu manusia! Sungguh, janji 
Attah itu benar, makajanganlah kehidupan dunia memperdayakan 
kamu dan janganlah (syetan) yang pandai menipu, memperdayakan 

kamu tentang Allah. Sungguh, syetan itu musuh bagimu, maka 

perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya syetan itu 

hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni 

nerakayang menyala-nyala." (Q& Faathir [35]: 5-6), bentuk 

jamaknya su'ur. 



.0U£ji :<jj#> :i*UJi JlS -\r. i 



1304. 130 * Mujahid mengatakan, "Alghuruur adalah syetan." 

(Haditsnya adalah hadits Utsman yang telah dikemukakan pada 
nomor 104, juz 1). 



1304 Disebutkan secara maushul (bersambung) olch Al Firyabi dengan sanad shahih darinya 

MnkhtasharShahihRnkhari — PnTI 



9. Bab: Meninggalnya Orang-Orang Shalih. Dan dikatakan "Adz- 

Dzihaab n adalah hujan 



'&&■ ^j tJj^U Jj^l oJ*l£a}\ L-il' :S ?Jfr Jl— 5 : Jl— i 

A / ** ^ - ** A _, ■* s *£ d *"*"*** 

l_g-> ajjl £J ^ ^jj Ic>j) -^ •&' p-te^ ^ 'j*^' j 1 jt*-^ 1 ^U^ 

^** *** ^' ** Jl "" ** j * jf *" ** 

.aJU^j iJLb- JLL :J.I jlp jjI Jli 

2460. Dari Midras Al Aslami -[salah seorang peserta bai'at di 
bawah pohon 5/63]-, dia mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Orang- 
orang shalih meninggal satu demi satu, dan yang tersisa hanyalah 
para amatiran seperti ajkiran gandum atau kurma. Allah sama sekali 
tidak memperdulikan mereka." (dalam riwayat lain: 'Allah tidak 
mengindahkan mereka sedikit pun.')" 

Abu Abdillah mengatakan, "Dikatakan: Hufaalah adalah 
hutsaalah" (yakni artinya sama, yaitu yang berkwalitas buruk dari 
segala sesuatu). 



10. Bab: Yang Harus Diwaspadai dari Cobaan Harta, dan Firman 

Allah Ta'ala, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah 

cobaan (bagimuy (At-Taghaabun [64]: 15) 



01 jJ : J_^j ^ *& <-Sj-"j C..1»».'" :Jj*j ^jtCe- jjI c-JUl- — Ytl^ 

oLoij fST ^u oir f J]j .& 4\ % af %^ && aij jL fST jy 
vi f'> T J -P^ :<i'jj ^i) ^ fc: Si [j aii jsSi ,jc ^ 

*■ ^ _* ^ ^ * _* _~ 



236 1 — MukhtasharShahihBukhari 



<* #* 



^ ** ^ ff ■ ft 

cJl*Ivj :(tUai) Jl* ^ pl y> dVyi\ 'y L5jil >L* ^C* J\ J\ — » 

■^r^ 1 u^ ^i J>y Jjjil 'c/ 

2461. Aku ('Atha*) mendengar Ibnu Abbas mengatakan, "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya anak Adam diberi 
harta sebanyak satu lembah, maka dia menginginkan untuk memiliki 
lagi seperti itu (sebanyak itu), dan [seandainya anak Adam diberi 
harta sebanyak dua tembah, tentu dia menginginkan untuk memiliki 
yang ketiga, dan] tidaklah dapat memenuhi mata (dalam riwayat lain: 
rongga) anak Adam selain tanah. Dan Allah menerima taubatnya 
orang yang bertaubat."'* 

Ibnu Abbas mengatakan, "Aku tidak tahu, apakah itu dari Al 
Qur'an atau bukan?" 'Atha* mengatakan, "Dan aku mendengar Ibnu 
Az-Zubair mengatakan itu di atas mimbar." 



j^ 1 J* ^jJl y c-k*I- :Jl5 £L. J> J4I. jj ^-C*o* -YtlY 
'J>\ Ji y : J^ij OlS' i§fe \3i 01 !,j*l3i l^ji Ij : Jj-y «^^ ^j ^L» 

■* + 4 ■* Ĕ + ** "*" 4 £ * ** Ĕ 

<uil lL-»-l \~>^ \J*& j-J 'O^ ^a-l S-* - ' "--■'" ^ ^* &0 J^ C^ 

' t £ ° ' l' * 1 » ■»»'» ' ■ » *li *. n ■» »"T • ,».■■» £ ) s A * ilii 

.i-»t tf JU- A»l Sr>>*J t^-»»lj3l ^l f Jl J*l <->j*- -JL-o ^J tWb 

2462. Dari Abbas bin Sahl bin Sa'd, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Ibnu Az-Zubair di atas mimbar di Makkah mengatakan 
dalam khutbahnya, 'Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW telah 
bersabda, l Seandainya anak Adam diberi satu lembah penuh dengan 
emas, maka dia menginginkan yang kedua, dan seandainya diberi 
yang kedua, maka dia menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang 
dapat memenuhi rongganya selain tanah, Dan Allah menerima 



Menurut saya, hadits ini mutawatir sebagaimana saya jelaskan di dalam AshShahihah 
(2907-2912). Sedangkan perkataan Ibnu Abbas: "Aku tidak tahu .. dst." mengindikasikan 
adanya ayat-ayat yang dihapus bacaannya. Hadits ini termasuk salah satunya sebagaimana 
yang disebutkan dalam lebih dari satu hadits, yaitu dari ucapan Abdullah bin Abu Aufa 
berikut: "Kami memandang .. dst." dengan fathah, menumt pendapat yang kuat. Silakan 
merujuk Ash-Shahihah. 



MukhtasharSbabjhBukhari — I237I 



laubalnya orangyang bertaubat" 



;st J\i o( 'j : Jii S & fe of :duci J ^J\ [>-i - y tir 

» s -* £** ■** • j * ** ' * tf « Ĕ "* ^ 

2463. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Seandainya anak Adam diberi satu lembah penuh emas. dia 
menginginkan untuk memiliki dua lembah, dan tidak akan dapat 
memenuhi mulutnya selain tanah. Dan Allah menerima taubatnya 
orangyang bertaubat" 



2464. Dari Ubay, dia mengatakan, "Sebelumnya kami yakin 4 
bahwa ini dari Al Qur an sampai turunnya ayat: l Bermegah-megahan 
telah melaiaikan kamu." (Qs. At-Takaatsur [102]: l)." 5 



4 Kata naraa (if _>j) dengan fathah pada huruf nuun artinya yakin, sedangkan dalam riwayat 
Abu Dzarr dicantumkan nurua (jjj) dengan dhammah pada huruf nuun, yang artinya 
menduga. (Pensyarah). 

3 Saya katakan: Hadits ini dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dari 
Ubay. Ini mengandung bantahan teihadap orang yang menduga bahwa Al Bukhari tidak 
berdalih dengan Hammad bin Salamah, dan terhadap Al Baihaqi ketika dia mengatakan, 
bahwa Al Bukhari meningalkannya. Demikian untuk menjadi perhatian. 



238 1 — MukhtasharShahihBukhari 



1 1 . Bab: (7SS)™ Sabda Nabi SAW, "Harta ini bagai sayuran 
hijau (segar) lagi manis." Dan Allah berilrman, "Dijadikan indah 

pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apayang 

diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kudapilihan, binatang-binatang ternak dan 

sawah tadang. Itutah kesenangan hidup di dunia." (Qs. Aali 

'Imraan [3]: 14) 



*, . j- ../■. f , .*. f 

1305. 130S Umar mengatakan, "Ya Allah, sungguh kami tidak 
mampu kecuali bergembira dengan apa yang Engkau hiaskan pada 
kami. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu agar aku dapat 
menggunakannya pada haknya." 

(Haditsnya adalah ringkasan hadits Hakim bin Hizam yang telah 
dikemukakanpadanomor704,juz 1). 



12. Bab: Harta yang Telah Digunakan, Maka Itu Adalah 

Miliknya 



4lj»3 J£ |X5 :S J^l JlS :(jjil^ Jo 2*1 -JL_* ^_^ -tllo 
.6\ tJ^ & V\ l>l^li I- J^-j W' :ijii Mli ^. 4 L_-» 

-»■ -" ■* -" + ** * + * 

& £ ' A * J* * " " ' 

.js^l U ajjIj JUj t^ai U <JU jL» :Jli 

,»» ^* ^» 

2465. Dari Abdullah (bin Mas'ud): Nabi SAW bersabda, "Siapa 
di antara kalian yang harta pewarisnya lebih disukainya daripada 
hartanya sendiri7" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Tidak 
seorang pun dari kami kecuali lebih menyukai hartanya." Beliau 



(788) Ini bagian dari hadits Hakim bin Hizam yang teiah dikeimikakan secara maushul pada juz 

1 , kitab 24 Zakat, bab 52, dan dari hadits Abu Sa*id pada bab 49. 
1305 Ad-Daraquthni menyebuticannya secara maushul (bersambung) di dalam Charaib Malik 

dengan isnad terputus darinya, dan oleh yang lainnya, namun dha % 



MukhtasharShahih Bukhari — 1 239 1 



U [^Jk» :J JUi apC a^. £1 V.i :Jli .[wv/v li U J L ,,,,Uj] 
[jJk-l :^J JUi tĕjU«j- aJj^- p 15 ^J ^^LJu-li :Jli .[f'jL" ^J ll — » 

I ■ - ** l ^-T ^" * *" °*T ^r •* iA/' -".' « ** ** i**li ** • 7 *^ i ■"**■ i** 

: Ju .(dJUt ^ ^jj» V uiJblS- :4jIjj ^jj) jJJl ^jl ^bU 

•* * -* *" -" *• 

** <** j ^"1 j ff ** fi* r * ""1*5* *+ * 

!x5 Ujl*» cJV*lj| teljl "jj ^j^- [JllJl iljlu .jj ĕjiJl _ — i j — Ua!li 

J •**■*• - J *-T "■ f ■* ' *f* dSt * *il * ** • ' *. /■'* ". f J ■ s * '* ' *.*■ ■ 
OjS JU i<Uil <jl C-Ojli tiKgl ^JU ^^ -*J l)j>j Jl OJjShIS '^j' 

;j clii jiifi ^ ^u \^}^;sjf\ J^^ :( j iij-J 

-* —--»#• S JJ. **■--■■_ * 

fr U- Uj :Jb ^j jlj j^ 01 j :Jjjy j*j tJJi» j*j ot— ,yl 

** .#■ «~ «* ** 

*** *• J^ -- > £ J *** £L# ** " 

t_Jli- ,J J&; ji !*l P Qi *3sl J&* \&\ ^J l^ :cJS ^ *J*>\ 1 ! 

* . s ^ .. . ** * * • * • **1 n, ■* * i •ii * ■ * i* * i J " * i * -* * tl 
lC-Jj**J thj^» Caw Juuj yi2*-i tiAJI A*-ji l-Jb-i Cju.^ L* idj»JI 

<3§P Ji> iJJi :JU [.U :cJS ?i^ Jij : jUi t S Oj-Tii 

y ^ > .#■ 

<j)L i^ N oL. ^j» a3I oJb>T ^ :JU tB^iJl ._JU. ^y J ^^ * 

:Jli ,lJo :JU ^j Olj jjl- olj !J»j^- lj :cJi .=u*Jl Ji-S lui. 

.jlkJi Oji oij tlJo :Jli ^j oij i3^- oij :cJS 

2466. Dari Abu Dzar RA, dia menuturkan, "Pada suatu malam 
aku keluar, temyata Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian, tidak 
seorang pun bersamanya. Aku kira beliau sedang tidak suka ada orang 
lain berjalan bersamanya. Lalu aku berjalan di bawah sinar bulan, 
beliau pun menoleh dan melihatku, lalu bertanya, 'Siapa ituT Aku 
jawab, 'Abu Dzar. Allaih menjadikanku tebusanmu.* Beliau berkata, 
'Wahai Abu Dzar! Kemarilah.'' Maka aku pun berjalan sesaat bersama 
beliau [di area bebatuan Madinah, lalu kami menuju ke arah Uhud. 
Kemudian beliau berkata, 'Wahai Abu Dzar\\ aku jawab, 'Labbail? 
wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Tidak menyenangkanku bila aku 



6 Labbaik (Aku Penuhi Panggilamnu dan Mengharmanmu). Labbaik wa sa'daik (Aku 
Penuhi Panggilanmu dan Menghormatimu). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I241I 



memiliki Uhud ini (dalam riwayat lain: lalu dia berubah untukku 3/82) 
menjadi emas, kemudian berlalu malam ketiga dan masih ada padaku 
satu dinar, kecuali sesuatu untuk menutupi hutang, kecuali aku bisa 
mengatakannya kepada para hamba Allah begini, begini dan begini." 
dari arah kanannya, dari arah kirinya dan dari arah belakangnya. 
Kemudian beliau berjalan [dan menunjukkan kepada kami dengan 
tangannya, lalu berkata, 'Wahai Abu Dzar\ Aku jawab, 'Labbaik wa 
sa'daik wahai Rasulullah!' 7/137]. Beliau bersabda, ' Sesungguhnya 
orang-orang yang memperbanyak (harta) adalah mereka yang 
menyedikitkan (pahala) (dalam riwayat lain: yang sedikit (pahala)) 
pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang diberi kebaikan oieh 
Allah, lalu dia memberi yang sebelah kanannya, yangsebelah kirinya, 
yang di depannya, dan yang di belakangnya, serta melakukan 
kebaikan padanya. [Namun mereka yang begitu hanya sedikit.' 
7/177]. Lalu aku berjalan lagi sebentar bersama beliau, kemudian 
beliau berkata, 'Duduklah di sini, {jangan beranjak].' Beliau 
menyuruhku duduk di tanah yang lembut yang dikelilingi bebatuan, 
lalu beliau berkata, l Duduklah di sini sampai aku kembali kepadamu.' 
(dalam riwayat lain: 'Tetaplah di tempatmu, jangan beranjak, sampai 
aku datang kepadamu.') Lalu beliau pergi ke area bebatuan [dalam 
gelapnya malam] sampai aku tidak melihatoya. [Lalu aku mendengar 
suara yang sudah meninggi, maka aku merasa khawatir terjadi sesuatu 
pada Nabi SAW, sehingga aku ingin mendatanginya, namun aku 
teringat pesan beliau kepadaku, l Janganlah engkau beranjak sampai 
aku datang kepadamu,* maka aku pun tidak beranjak]. Aku terdiam 
cukup lama. Kemudian aku mendengar beliau datang, dan beliau 
mengatakan, *Walaupun dia mencuri dan benina.' Saat beliau tiba, 
aku sudah tidak sabar, sampai aku berkata, 'Wahai Nabi Allah! Allah 
menjadikanku tebusanmu! Siapa yang engkau ajak bicara di sebelah 
area bebatuan itu. Aku tidak mendengar seseorang yang 
menjawabmu? [Sungguh aku telah mendengar suara, dan aku 
khawatir.' Lalu aku ceritakan kepada beliau, beliau pun berkata, 
l Engkau mendengarnyaT aku jawab, 'Ya.'] Beliau bersabda, l Itu 
adalah Jibril AS. Dia menampakkan diri kepadaku di sebelah area 
bebatuan itu. Dia mengatakan, 'Sampaikanlah berita gembira kepada 
umatmu, bahwa barangsiapa mati tanpa menyekutukan Allah dengan 
sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. ' Lalu aku berkata, ' Wahai 
Jibrill (dalam riwayat lain: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah!) 
walaupun dia mencuri dan berzina? ' Dia menjawab, 'Ya. ' Aku 



|242 1 — MukhtasharShahihBukhari 



katakan lagi. Walaupun dia mencuri dan benina? ' Dia menjawab, 
'Ya.' Aku katakan lagi, 'Walaupun dia mencuri dan berzina?' Dia 
menjawab, l Ya. Dan walaupun dia minum khamer.*" 



-F ^•*"> ^ ** 7"*-* *- J* ^ 

*- f \ - - * ll' -• "II l^'l 

J^J :Jli ? t lSjjJi ^.i °^ jCS J -lU !*-£• :*il £* J J__» -VA1 
.-■*!. * . ' r- . * •. . *it-' **• f '. * - * ii* * * vi i*. *f 

.^jjl JL* Jal VI i-I S/ Jli 'oli lil ttfi 



2467. [Diriwayatkan juga menyerupa itu dari Abu Darda 
7/137]. 7 

Abu Abdillah mengatakan, "Hadits Abu Shalih dari Abu Darda 
mursal, tidak shahih. Ini hanya untuk pengetahuan 8 , dan yang shahih 
adalah hadits Abu Dzar. 

(789). (789> Ditanyakan kepada Abu Abdillah, "(Bagaimana) 



7 Saya katakan: Dikduarkan juga olch Ahmad (6/447) seperti itu, hanya saja di dalamnya 
disebutkan: "Walaupun Abu Daida merasa rugi" dan sanadnya shahih, sementara 
pengarang menilainya ma'lul karena mursal -yakni tetputus-. Namun sebenamya sesuai 
dengan kaidahnya mengenai syarat mu'attaq, dan tidak cukup hanya sezaman, berbeda 
dengan jumhur. Tampaknya untuk hal itu mereka smggung dalam biographi Abu Shalih - 
namanya Dzakwan- tentang ucapan Al Bukhari berikul, bahwa itu mursal. Dan di antara 
yang menguatkan keshahihannya adalah, bahwa 'Atha" bin Yasar mcmutaba'afmya 
(menguatkannya) dari Abu Darda, walaupun dinilai ma 'lul oleh pengarang karena mursal, 
namun mendengamya 'Atha' dari Abu Daida adalah pasti menurut banyak imam hadits, 
sebagaimana yang akan dikemukakan. 

8 Yakni: Untuk kita ketahui bahwa dia telah meriwayatkan darinya, bukan berarti bahwa 
pengarang berdalih dengannya. 

' ,S9> DisebutkansecaramauyW(bersarnbung)oleh An-Nasa*i, IbnuHatimdi dalam At-Tafsir, 
Ath-Thabarani di dalam Al Mu'jam dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab. Telah 
dinyatakan mendengamya 'Atha" bin Yasar tentang hadits ini dari Abu Darda menurut 
mereka semua kecuali An-Nasa'i. Al Hafizh mengatakan, "Al Baihaqi mengatakan, 
'Hadits Abu Darda ini berbeda dengan hadits Abu Dzar, walaupun mengandung sebagian 
maknanya.'" Al Hafizh juga mengatakan, "Keduanya adalah dua kisah yang berbeda, 



MiiLhtacharChahihlliikhari 1 1/ti I 



hadits 'Atha' bin Yasar dari Abu Darda?" Dia menjawab, "Mursal 
juga, tidak shahih. Yang shahih adalah hadits Abu Dzar." Dia juga 
mengatakan, "Coretlah hadits Abu Darda ini 9 ; Apabila mati 
mengucapkan 'laa ilaaha illallaah' ketikamati." 



14. Bab: Sabda Nabi SAW, "Aku tidak ingin memitiki etnas sebesar 

Uhud." 



(Bagian dari hadits Abu Dzar yang telah dikemukakan tadi) 



15. Bab: Kekayaan Adalah Kaya Hati, dan Firman Allah Ta'ala, 

"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami 

berikan kepada mereka itu" hingga "selain dari itu, mereka teiap 

mengerjakannya." (Qs. Al Mif minuun [23]: 55-63) 



r a _* _, _ * > ** ^ _ _ *• -* 

.UjUii Ol {/> Jb ^ tL»_jU*j -J \A^S- ,jA Jb - \X • 1 

1306. 1306 Ibnu Uyainah mengatakan, "Mereka belum 
mengerjakannya. Mereka harus mengerjakannya." 

^'jj\ s>r ^ jiii ^3 : ju S yii ^ £"> ^ ^ -y iia 



<* ^ 



2468. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi, 
kekayaan Uu adalah kaya hati" 



walaupun mengandung kesamaan makna akhir. Yaitu pertanyaan sahabat, 'Walaupun dia 

berzina dan mencuri?' dan juga mengandung kesamaan pada redaksi: 'Walaupun 

merugi.*" 
* Saya katakan : Yakni ucapannya dalam hadits ini, "Barangsiapa meninggal dengan tidak 

mempersekutukan .. dst." yakni bahwa bila dia meninggal. 
1306 Al Hafizh tidak mengeluarkannya. 



f 244 1 — MukhtasharShahih Bukhari 



16. Bab: Keutamaan Faqir 



17. Bab: Bagaimana Penghidupan Nabi SAW dan Para 
Sahabatnya serta Pandangan Mereka Tentang Keduniawian? 



juiU Lir oi ;> y\ ai V ^ii &t : jii ix* .J _-i -y m 

_# _- ***--*-- ^^_* 

* " * J j f ' j ^ * * * £**' *1^ 

2_- j-JaJ" J£ ^JI JLiU _JS" 0|j tf- j*Jl ^ t/O* 1 J^ ^-W 

i*-* i*° "■ ** * ** * l~_ l «* * ' * ■ ** "■ ** ■ _ ° -k ' ti 

J&- L«jj _j-U* [\ ^"\n — » -\>J— ' J^- ^w^lj Ji — <uj tf j — sJI 

- 1 \'<r ° -T e ' -"ti' ' J"' 4 *' - '• '■ * *■ - ■?.<■ _ ( 
t-JJl i_>1_ /j 4j1 _P 4_J_*J tj>J «jI ^-_ t-_» Oj^rj^i (_JOI •^jOj^i» 

-r #h _* > ^ •£ #* #***<*'#* 

efl *T*j _ *- ^ e B •*_--" *** j_V 

t[_ r jU_-Jl _j] ^,**- j ^ *J tjlaj *Jj ^ t^-^-iJ VI <3l — 1- 

-- f + + + + 

£ •**■ \ ' J **■ *- *■** 

"VI i^u- C» c-jjI t_j_T 2/» 3jT (^jjL—»-* :__j_» i/j) J *" *^ 

* r S + ^ * *■ ' 

' . ' ' J » * m t rr , 

i ' ' -'. ' '' i' I ' ' ■ ' • t ii • l h »' I ' .' * l. S ' » ' * T 

1*>>_*j «jb J^JJ :<_5>* _l Jj>3I ,-»j) tJ*Aj U* ^J t ;n , > . : ) 

_* + */ ' ^ - _* _- ^ 

_•-«-' - * • - ■** ** _ **_*-" 

_* -* si -» > i/ • <* ■ ^ &-*■-_»&>■-*_ ,*- -* o , J »,* -* . £ *> 

>■ (*-> '(£_ J* 1 -'.} ■V$-~- _f» (_***" JT ^Jj*** tJ S** JS* C-— 3-— t^ — lP 

'' y ''' '*■ ^ 

t^jw JL^-li .iJujJil.j] !rtil J^!-3 ^ ^s^ : ^-^ 'y 1 ' i' ' i : -i' ' 

_* -- > *r 

tOi™l-li tj^-- 1 * '*^ i|aJ£-j _il (->] ^paij -J^l 'i}\* HlT^^^ 

X» ^ y J* > ^^^ 

:JUi (^ :l5>VI j£>Jl ^*}) r-ai ^ U J^y tJ^A* t J Oili 
:_ii !> Cf :JlS .i^Ai jf 0!Ai _li S-Ju-f :l_J_i V^il lii _J ^— - 

-* _* 

Jilj : Ju . J UiSii aZ-Jl Jif Ji j-Ji : Ji! \b\ SjLj L' _J^_4 

-* > ** ^ ** 

bi t jb.f Ji V} cju Vj jif Ji Oj_t V <f^-^i i-»Q»f *2_-_Ji 
'* * * * '^ ^ 

' * **' ■:£'* • ' * * *' « rf 

I' • T -■" ' ji i- i' i •■*. i' • t' i'" °1* • *li i* "»-'' *• rf 

J*-jl AjJU- 151 Ij^j tlSj-- l^w* JjUi *Jj 'f»-fta-i ^ ^**" A3JUs> *U il 



MukhtasharShahihBukhari — 1 245 1 



IJL» Uj IcJLoi tiiJJi (Je-U^i .1^* (»-plr^'j '^ 1 V^ — +^j~ 'f»-4= — H 
-*.»£*, ,* * , , t " i a i i * a * i J* 

lii ^. ^c^Cj Ol ^j^ &j l-g.-laPt Ul cJ&i 'tyy*' *-l*- *^\ — * *' — 'm 

t^jiii j^4V^ '^' ^H ^J—J 4pU*>j dUl «-U» 'ja °J£S j*Jj ^ — Ul 

£•*■*' • * ■* f - ■" ^ £^ ^" S ■* ■* **^^ 

y* ^ t O-^i ** * J **■ 1 •*" ** » **■ *J p O J * * * J * x* ■ -* * 

bl U :Jli .c— Jl j^ /j.-w IjJL^-lj t»^J O-ili ttjjiu>ti tly, — sL» 
t^-Jiil oJi-li :Jli .l^]ai-li JL^ :Jli l^OJt Sy*j Ij iO :^-Ji !y- 



*■■ ■»■ 



JL^-b t( ^jiS f^5JI (^jj JJj jf0» ^t Jt C--f3t ij*- t^ JjJI ^Lc ijj 



^ m* 



l^ illp :c-Jj !y^ Li : JUi t*^-*3 Jl 3^ tdJ y ^^ AJw?ji t-!j — sJt 

JL*al :Jls IaJiI Jj— j W cjJu-> :ciia .c-ilj Ul c-^j :JL» lAiit Jj— j 

-<■ * * 

[* * *• t -■*•■-* i*fi*"l* ■'•iiT ' B *l " \i" * •*■'■' • ' " • •*•.!- 
oJUs '«jiy» W yj ^^'L — ' ^J 'cu* i^-ij^ 3 «J^^**^ .^^i 3 

*■ 1 * r 1' '*•■ *>'*•'./•/*■ * *■ »* ii* a ' r 
jUa* j-yaj lSj^ 1 ^/3- ^^r^a OJUa .J — p :JI — » (^-'J ^-ij^ — » 

C. (j^JU iKu t^JJtj N :cJ5 ,_J>- tL-j^l :Jji' (Jlj C*» tl^-JLillT 

Ljjij tj-kl-j ^Sll JL*iti tT-JiJl Aljiai-ls -(«Jjii IiJU .lxilJ. <d Jos-I 

^ ^- ^" ^«*«* k» 

J"^j"** B f ^^ ^J^Jl "^*' JJ +**'*'*-,- m* m+ *9 

:a] cJjj *t?>* 1 ^ OIS' (^JlJI ii o]^ij tjlp c-ili :JliJ .il!!^! 

-** ■ JJ ■ - ' ** "*- >• ^*** - * ** A * 

t4j^l tiJulji^l Ju" «oilj !j*j- Ij cJLl» 4j j?-l ois ^ dJD^ Aiit jj iy 

^ 1 t>* Ji S--*- 1 ^tliU^l OjSl oU 4)ilj i^ JIj IcJLU l^J lyt UUj 

**" * m+ + 

2469. Dari Abu Hurairah, dia menuturkan, "Allah, tidak ada 
sesembahan yang haq selain Dia. Aku sungguh pemah menyandarkan 



246 1 — MukhtasharShahihBukhari 



hatiku di atas tanah karena lapar. Sungguh aku pemah mengikatkan 
batu pada perutku karena lapar, sungguh [saat itu aku merasakan lapar 
yang sangat, lalu 6/196] pada suatu hari aku kembali ke jalanan 
mereka yang biasa dilalui oleh mereka, kemudian Abu Bakar lewat, 
maka aku bertanya kepadanya tentang suatu ayat di dalam Kitab 
AUah, sebenarnya aku tidak bertanya kepadanya kecuali supaya dia 
memberiku makan, namun dia terus berlalu dan tidak melakukan (apa 
yang aku harapkan). Kemudian lewatlah Umar [bin Khaththab], lalu 
aku bertanya kepadanya tentang (dalam jalur lain: aku minta 
dibacakan) suatu ayat dari Kitabullah, sebenarnya aku tidak bertanya 
kepadanya kecuali supaya dia memberiku makan, namun dia juga 
terus berlalu dan tidak melakukan (seperti yang kuharapkan). (dalam 
jalur lain: lalu dia masuk rumahnya dan membukakannya untukku. 10 
Selanjutnya aku berjalan tidak jauh, sampai aku menyungkurkan 
wajahku karena lelah dan lapar). Kemudian Abu Al Qasim SAW 
melewatiku, (dalam jalur lain: Tiba-tiba Rasulullah SAW tengah 
berdiri di dekat kepalaku), beliau pun tersenyum ketika melihatku, dan 
beliau mengetahui apa yang aku alami dan apa yang ada di wajahku, 
maka beliau berkata, 'Abu HirrV Aku menjawab, 'Labbaik wahai 
Rasulullah! \wa sa'daik. Kemudian beliau meraih tanganku lalu 
memberdirikanku]. Beliau beikata, 'Ikutlah.' Beliau pun beranjak 
[bersamaku menuju tunggangannya], aku pun mengikutinya. 
Kemudian beliau memasuki rumahnya, lalu minta izin, kemudian aku 
diizinkan. Setelah masuk, behau mendapati susu di dalam cangkir 
(dalam jalur lain: cangkir besar), maka beliau bertanya (kepada 
keluarganya), *Dari mana susu inH* Mereka menjawab, 'Fulan atau 
Pulanan menghadiahkannya untukmu.' Lalu beliau berkata, 'Wahai 
Abu HirrV Aku menjawab, 'Labbaik wahai Rasulullah!' Beliau 
berkata, 'Pergilah kepada ahli shuffah (orang-orang miskin yang 
tinggal di serambi masjid) lalu panggilkan mereka kepadakuV Ahli 
shuffah adalah tamu-tamu Islam, mereka tidak tinggal bersama suatu 
keluarga dan tidak memiliki harta serta tidak pula pada seseorang. 
Bila ada shadaqah yang datang, beliau mengirimkannya kepada 
mereka, dan beliau tidak mengambil sedikit pun darinya. Dan bila 
dikiriinkan hadiah kepada beliau, beliau pun mengjrimkannya kepada 
mereka, dan beliau mengambil darinya dengan menyertakan mereka. 
Maka hal itu (memanggil mereka) terasa buruk bagiku, aku pun 



Yakni dia membacakannya kepadaku dan menerangkan itu untukku. 

Mnl/hMcliir Chohih Rnl-lioH 1 1 A1 1 



bergumam, 'Apalah artinya susu ini untuk ahli shuffah? Aku lebih 
berhak untuk mendapatkan susu ini walau seteguk untuk menguatkan 
tubuhku. Setelah datang, beliau akan menyuruhku, lalu aku 
memberikan kepada mereka, sementara aku berharap agar susu ini 
sampai juga kepadaku. Namun, tidak ada alasan kecu ali menaati Allah 
dan menaati Rasul-Nya SAW.' Maka aku pergi kepada mereka dan 
mengajak mereka. Mereka berdatangan lalu minta izin, kemudian 
diizinkan. Mereka pun mengambil tempat duduk di dalam rumah. 
Beliau bersabda, l Wahai Abu HirrV Aku jawab, 'Labbaik wahai 
Rasulullah!' Beliau berkata, 'Ambillah (susu itu) lalu berikan kepada 
mereka." Maka aku mengambil cangkir itu lalu memberikannya 
kepada seseorang, lalu orang itu meminumnya hingga kenyang, lalu 
cangkimya dikembalikan kepadaku, kemudian aku berikan kepada 
orang lainnya hingga kenyang, lalu cangkirnya dikembalikan 
kepadaku, lalu aku berikan kepada orang lainnya lagi, dan dia pun 
meminumnya hingga kenyang, lalu cangkirnya dikembalikan 
kepadaku, hingga akhimya aku sampai kepada Rasulullah SAW, 
sementara orang-orang sudah kenyang semua. Beliau mengambil 
cangkir itu dan meletakkannya di tangannya, beliau memandangku 
lalu tersenyum, kemudian berkata, 'Wahai Abu HirrV Aku jawab, 
'Labbaik wahai Rasulullah!' Beliau berkata, 'Tinggal aku dan 
engkau.' Aku berkata, 'Engkau benar wahai Rasulullah.' Beliau 
berkata, 'Duduklah lalu minumlahV Aku pun duduk lalu minum. 
Beliau terus berkata, '[Lagi,] minumlah [wahai Abu HurairahV Aku 
pun kembali] lalu minum. [Kemudian beliau berkata, "Lagi* maka 
aku kembali lalu minum sampai perutku gendul hingga seperti 
cangkir.] Beliau terus mengatakan, 'MinumlahJ' hingga akhimya aku 
berkata, 'Tidak. Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku 
tidak lagi menemukan celah." Beliau berkata, 'Perlihatkan padaku.' 
Aku pun menyerahkan cangkir itu. Beliau pun memuji Allah dan 
membaca basmalah, lalu minum sisanya. [Kemudian aku berjumpa 
dengan Umar, dan aku ceritakan peristiwa yang telah aku alami, dan 
aku katakan kepadanya, 'Allah memberikan itu kepada orang yang 
lebih berhak terhadap itu daripadamu wahai Umar! Demi Allah, aku 
telah memintamu membacakan ayat itu, padahal sungguh aku lebih 
hafal tentang ayat itu daripadamu!* Umar berkata, 'Demi Allah. Aku 
memasukkanmu lebih aku sukai daripada aku memiliki unta merah,'" 



248 1 — MukhtasharShahihBukhari 



f y j J&i & jui*i J» jsrf ii :°cii5 ig$ iisii ^_J> -Ytv. 






.j~ u*u*.i V! 



2470. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Tidaklah keluarga 
Muhammad SAW memakan dua makanan dalam satu hari, kecuali 
salah satunya adalah kurma." 



■ i , 



ijl^i tf S? ^ S Ai J^ » 01T :"cJU *2ft* ^ -Y tYI 



*» ^ 



# ' * 

2471. Dari Aisyah, dia mengatakan, 'Tempat tidur Rasulullah 
SAW terbuat dari kulit, dan isinya berupa serabut ." 



JjM v kj £ *J&\ £& ^"t 0lT :cili i£$ iiiii ^ -Y tVY 

.-^Jjl jj y vi ^uiij ^ }i uii 

2472. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Pemah kami alami, 
selama satu bulan kami tidak menyalakan api. Hanya kurma dan air, 
kecuali bila kami diberi sedikit daging." 



J» #> JLi& : A il Sj*j JlS : JU *& iX* y*' o-* " Y lvr 

■ i - * * ■* 

2473. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW berdoa, l Ya Allah anugerahilah keluarga Muhammad rezeki x 
yang berupa makanan."' 



11 Demikian yang diriwayatkan oleh pengarang rahimahullah Ta'ala. Dikeluarkan juga oleh 
Muslim, At-Tinnidzi dan Ibnu Majah -semuanya pada kitab zuhud- dengan lafazk "Ya 
Allah, jadikaniah reieki .. dst." lnilah yang dapat dijadikan sandaran sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Hafizh. 



MiilchtasharShahihlliikhari — l?4Q I 



•f 



18. Bab: Sederhana dan Mendawamkan Amal 

Ij^I J* y :0 iil J^j Jli : JU 4> ^°> ^' o-* "* tVt 

Vj rljJli i(\ */v fc^Ji illi- Ub-i J^-ju y ijijl» [>j) .*up 1&* 

i-—j-j [j J-i.»] j _jil ,JjlJo ot Nt tUi Nj : Jl» V*ji» Jj-j \j cJi 

-• '?,- _- t 3 ti ' *• -i- i * *' i **-i' i * i-' i ** - r *i 

Ju^UJlJ l4a-MJI ^jj» ^te^J ''j^-jjj 'j*^'j l JO"J J - "** "" L 'J 

/ " 

.IjaJLj juaaJI 

2474. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, l Seseorang dari kalian tidak akan diselamatkan oleh 
amalnya.' (dalam jalur lain: 'Seseorang tidak akan dimasukkan surga 
oleh amalnya. 1 7/19) Para sahabat bertanya, 'Tidak juga engkau wahai 
Rasulullah?* Beliau menjawab, l Tidakjuga aku. Kecuali karena Allah 
meliputiku dengan [keutamaan dan] rahmat. [Maka] teguhlah kalian, 
sederhanalah, dan berangkatlah di permulaan hari, di akhir hari dan 
sedikit pada malam hari. Sederhana, niscaya kalian mencapai 
tujuan?" 

[ij^lj] Ij^jlij IjSjl- :JlS S il J_Aj rf && 'J* -TtVo 

t&\ j*^j l; c_jf Sfj :ij3is] .&Ji is. jX*U y'4 y oi ^O 

Jl*jv_l ^r^ Olj (|/U_»-jj -yii__. -Jll jJJ-jCJ Ol Nl i^l Vj :JI > 

** * * * * ■* 

. jS oij i^yJ jsa J\ 

2475. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Teguhlah kalian, sederhanalah, [bergembiralah], dan ketahuilah 
bahwa amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga." 
[Para sahabat bertanya, "Tidak juga engkau wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "Tidakjuga aku. Kecuali, Allah meliputiku dengan 
ampunan dan rahmat]. Dan bahwa amal yang paling dicintai Allah 
adalah yang paling didawamkan (dilakukan secara 



[250| — MukhtasharShahihBukhari 



berkesinambungan) walaupun hanya sedikiu 



1307. 1307 Mujahid mengatakan, "Sadiidan" (Qs. An-Nisaa' [4]: 
9) artinya "yang benar." 



19. Bab: Berharap Disertai Kecemasan 
^jd- c°Ji (J^- jU-J/ j* jji -ii-l ^T jl^iJl _i l> :0Ci~» Jl — ij - \ r • A 

■ V*o j^ r^l J>* ^j J^^J •0j£ 1 'j^* 

1308. 1308 Sufyan mengatakan, 'Tidak ada ayat di dalam Al 
Qur'an yang terasa lebih berat bagiku dari ayat: t Kamu tidak 
dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran- 
ajaran Taurat, Injil dan Al Qur*an yang diturunkan kepadamu dari 
Rabbmu.' (Qs. Al Maaidah [5]: 68)." 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
padanomor2318). 



20. Bab: Sabar Terhadap Larangan-Larangan Allah, 

"Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaaian kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agamaJ' (Qs. Az-Zumar [39]: 10) 



.jr&b Lij- j^- UJbt-J '.ytS- JUj \ V ■ ^ 

1309. 1309 Umar mengatakan, "Kami mendapati kebaikan 



1307 Disebutkan secara maushtd (bersambung) oleh Ath-Thabari dan Al Piryabi. 

1308 Telah dikemukakan pada juz 3, kitab Tafsir, bab 5 Al Maaidah, atsar 783. Dan Al Hafizh 
tidak mengomentarinya. 

1309 Disebutkan secara maushul oleh Ahmad di dalam Az-Zuhd, dan juga oleh Abu Nu'aim 
dari jalumya dalam Al Hilyah dengan sanad shahih dari Mujahid, dia mengatakan: "Umar 
berkata". Disebutkan juga secara maushtl oleh Ibnu Al Mubarak di dalam Ax-2uhd dari 



Hjf..i,i.^ n i. . . ■ . i _- ; 1-« I 



penghidupan kami dengan kesabaran.' 



21. Bab: "Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Attah, niscaya 
Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. M (Ath-Thalaaq [65]: 3) 



.^llii Js> '&&> C JT^y :J=*- ^i^jjii Jtf -\r\ * 

1310. 1310 Ar-Rabi' bin Khutsaim mengatakan, "Dari setiap yang 
dapat menyulitkan manusia." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
akan dikemukakan pada nomor 2509). 



22. Bab: Yang Dimakruhkan dari "Katanya" 

iSjjiUl Jl L__" ^IjU* 01 : v_* ^ SjjiDl i_-7_~ ilj3 jp -Y tV1 

** e ■" i ' »*i' ■' rf_i * i t* * ^ • **• ■* / ^ li B i^i ■ i 

Cauo t» ^ljj ie»j) iS^ *»' UJ-^J jj* *=**— _-jJb"w Jl «__5 I 01 

^3) :s>1ji 4i v->3 J^ -(T ^ i/y 60 __i Jji S fc-4>i 

^ ^ ^ ^ ^ -* 

:(T ■ °/> <jUi Ji v^ ^ii^i; 5>iJl *i Jtf :Jli :tfjj 

63W» JS ^jO ^J I4jIjj ^Aj OU— H ^jA Ai\j^\ J_C JjJU 4_t__ ^JI 

i & _!> V „_-} ->i VI i— Ji V :(h o ^ /v jJLj- lil] *J-£> 

v 14^i] t(^i>» <-otf) .^^3 ft "ji jr j£ ji^ t jiUJi ilj 4 _jo 

.[jbjl _J_* JliJl li £_j' Vj i_J£ CJ JJ_w Yj u_ "^Pl CJ kjG 
. [j^~l iAUj ^-l5l jiU ot*_j i^jUi ^l iJJ o_»j p : JlS -V\ •] 



jalur lain dari Mujahid. Dikduarkan oleh Al Hakim dari riwayat Mujahid, dari Sa'id bin 
Al Musayyab, dari Umar. 
1310 Disebutkan secara maushtd (beisambung) oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim. 



252 1 — MukhtasharShahihBukhari 



2476. Dari Warrad juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah: Bahwa 
Mu'awiyah mengirirn surat kepada Al Mughirah (yang isinya): 
"Kirimlah surat kepadaku tentang suatu hadits yang engkau dengar 
dari Rasulullah SAW (dalam riwayat lain: apa yang engkau dengar 
Nabi SAW katakan setelah shalat." 7/214) Lalu Al Mughirah 
mengirirnkan surat kepadanya (dalam riwayat lain: Al Mughirah bin 
Syu'bah mendiktekan kepadaku pada surat untuk Mu*awiyah 1/205): 
"Sesungguhnya aku mendengar beliau mengucaplcan setelah selesai 
shalat (dalam riwayat lai»: setiap kali selesai shalat fardhu [setelah 
salam 7/151]): l Laa Uaaha illaattaahu wahdah, laa syariika lah, 
lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kutti sya'in gadiir.' 
(tiga kali) [Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Milik-Nya segala puji, milik-Nya segala kerajaan dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu]. AUaahumma laa maanVa ttmaa 
a'thaha, wa laa mu'thiya ttmaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzaljaddi 
minkal jaddu. [Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang 
Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau 
cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya 
(selain iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan 
kemuliaan itu berasal]*' (790).* 790 ' Dia mengatakan, "Kemudian aku 
diutus kepada Mu'awiyah, kemudian aku mendengarnya 
memerintahkan orang-orang mengucapkan itu." 



<J«j J5 o* «S asj h tr/A Sf 4 'v*-Ol : JLJ -y tvv 

i}jl*j ii2j\j>'j *2a \Js- J£ ^Y) 'J^Jl <fC{j tJ*J — S* l'j— £"j 
(,^X^H\ 'Sy& ISOi '^j>- 4Jll 01 'XSjj (j»j) i^ 1 ^JJ coL^N* 

tJljUl oj£"j tJlSj Jj l£j 6j5*j to>l — Wj *i aj toll 3l yCjj 

(AV/r .JCJl liCAj 

[.J* :li- :'J~^1\ Jl5}] -\r\ \ 



(w ^Riwayat ini mu'aJIaq, dan telah disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ahmad 
dan Muslim. 



Miilrhtaehw C< i " i ! nlrhar! \t£1 



2477. Dia mengatakan, "[Dan dia mengirim surat kepadanya, 
bahwa beliau 8/143] telah melarang tentang 'katanya', banyak 
bertanya, menyia-nyiakan harta, dan \juga. melarang] menolak 
(memberikan hak) dan meminta (yang tidak hak untuk diambil), 
mendurhakai ibu, menguburkan anak perempuan hidup-hidup (dalam 
riwayal lain: Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah 
mengaramkan atas kalian berbuat durhaka terhadap ibu, mengubur 
anak perempuan hidup-hidup, menolak (memberikan hak) dan 
meminta (yang tidak hak untuk diambil), dan membenci dari kalian 
'katanya ', banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.' 3/78)." 



131 1. 1311 [Al Hasan mengatakan, "Jadd adalah kekayaan."] 



23. Bab: Menjaga Lidah, (791). (791) sabda Nabi SAW, 

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 

hendaklah mengatakan yang baik atau diam", dan firman Allah 

Ta'ala, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di 

dekatnya malaikat pengawas yang selalu Aadi>."(Qs. Qaaf [50]: 18) 



+ * * *■ *> 

<_*J1 -0 j-wsl <J*-j (j^ L.j -u^J j», U J (Y -/A J5 y : <—- jIjj 

.(is-JL 4} _Ji^j :^jjj ^j) 



2478. Dari Sahl bin Sa'd, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
"Siapa yang menjamin (dalam riwayat lain: menjamin 8/20) kepadaku 
apa yang ada di antara kedua jenggotnya (yakni lidah) dan apa yang 
ada di antara kedua kakinya (yakni kemaluan), maka aku 
menjaminkan surga untuknya." (dalam riwayat lain: "akujaminkan 



1311 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatimdan Abd bin Humaid dari duajaltir, dari 
Al Hasan tentang tirman Allah Ta'ala: "Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan 
kami, Dia ttdak beristri dan tutak (pula) beranak." (Qs. Al Jinn [72]: 3), dia mengatakan, 
"Rabb kami tidak membutuhkan." 

<T9 "lni bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada kitab 78 Adab, bab 
85. 



254 1 — MukhtasharShahihBukhari 



surga untuknya.") 



.(3j!iUl 2^e L*j» J0«1 jUJl ^* 1$j Jjj tl^i* tjtri ^* **^^ 



+ + + 



2479. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya, seorang hamba itu, karena mengucapkan 
suatu perkataan yang tanpa dijikirkannya terlebih dahulu, bisa 
menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh 
daripadajarak antara timur dan barat. n 



2480. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya, seorang hamba itu, karena mengucapkan suatu 
perkataan yang diridhai AUah, bisa menyebabkannya dipedulikan dan 
diangkat derajatnya oleh Allah karena ucapan tersebut. Dan 
sesungguhnya, seorang hamba itu, karena mengucapkan suatu 
perkataan yang dibenci oleh Allah, bisa menyebabkannya tidak 
dipedulikan dan terjerumus ke dalam neraka Jahannam karenanya" 



12 Saya katakan: Dalam sanad hadits ini terdapat Abdunahman bin AbduIIah bin Dinar 
dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Abdurrahman dinilai dha'ifoleh mayoritas para 
penghatal hadits yang terdahulu maupun yang kemudian, di antaranya: Adz-Dzahabi dan 
Al Asaalani, dan diselisihi oleh Mauk di dalam Muwaththa~ny% yang mana dia 
meriwayatkannya dari ayahnya, Abdullah bin Dinar yang Iafazh dan isnadnya berbeda 
Diamemou^ti/kannyapada AbuHurairahnamun menjadima^i('dengan lafazh lain yang 
menyelisihi lafazhnya. Anda bisa menemukan rincian ~ua da\suf\b\&xi &\yz Adh-Dha'ifah 
( 1 299). Dan untuk itu, seolah-otah Al Ashbahani mengatakan di dalam kitab Targhibnyst. 
"f Ini) hadits gharib." 



I „1,L.J 



r^rk 



24. Bab: Menangis Karena Takut Kepada AUah 



(Hadits Abu Hurairahyangtelahdikemukakanpadajuz l.kitab 10. 

Adzan, bab 36) 



25. Bab: Takut Kepada Allah 
26. Bab: Berhenti dari Kemaksiatan 

Jd'jii\ Jii aJj^- C» 0>*CpI Uii tljlj Jti^l J^^ JS-^ u - ^ 1 J^J 

* " ■" 

4ijl*JJ il^J^ J*-"* tl *i* U**i J^ (^* 2^ y — V'j J " oJ *J 



•* . • . -» J . -* . *■■• ° ■ 

■ ■* ■ . J •"■»' • * * ,»i, * * f * * ' ' T in * t'-' e *"•*' 



i 



2481. Dari Abu Hurairah RA, bahwa dia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Perumpamaan antara aku dan kalian adalah 
bagaikan seseorang yang menyalakan api, setelah api itu menerangi 
apa yang ada di sekelilingnya, mulailah kupu-kupu dan binatangyang 
biasa mengerumuni api (laron) terjatuh ke dalamnya, lalu orang itu 
mengusir binatang-binatang tersebut (agar menjauh dari api tersebut) 
namun tidak berhasil, sehingga binatang-binatang itu pun terjatuh ke 
dalamnya. Akujuga senantiasa menarik kalian dari bagian belakang 
kalian agar tidak terjerumus ke dalam api, namun mereka malah 
menceburkan diri ke dalamnya." 

27. Bab: Sabda Nabi SAW, "Seandainya kalian mengetahui apa 
yang aku ketahui, niscaya katian sedikit tertawa dan banyak 

menangisJ* 



£ jjlli; jJ :& M Sj~j J^ : Jl* ^. eJCr* ^-J\ j—* -Y t AY 



[2561 — MukhtasharShahihBukhari 



' ■*** ** ** ' 1*-^ ** * " £ 

2482. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Rasulullah 
S AW bersabda, l Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 
niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis* 



28. Bab: Neraka itu Tertutupi oleh Kesenangan 

ol^JL j& ^4=«- : Jl5 $& *b1 Sj^j & lijtj* u^ 0* -Y **** 

2483. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Neraka itu tertutup dengan berbagai kesenangan, sedangkan surga 
itu tertutup dengan berbagai ketidaksenangan." 



29. Bab: "Surga itu lebih dekat kepada seseorang kalian daripada 
tali sandahiya, dan neraka juga seperti itu." 



J\ i/j\ &Ji :^ jjjl Jli : Jti «^, (J^LU J>) ijil jlp -Y tAt 

.i)J3 Ji* jUllj t*lij r ill^ 'j* ^Jb-l 



^^ ^ > 



2484. Dari Abdullah (bin Mas*ud) RA, dia mengatakan, 
"Rasulullah SAW bersabda, "Surga itu lebih dekat kepada seseorang 
kalian daripada tali sandalnya, dan nerakajuga seperti itu." 



30. Bab: Hendaklah Melihat Kepada yang Lebih Rendah dari 
Dirinya, dan Tidak Melihat Kepada yang Lebih Tinggi darinya 



J\ jj^f >' lil : J15 m A» Sj^j & «iX* J 0-* ~ Y * A ° 

-^j^-i^^ j ^ cjikiij jui ^ ^ jiJ ^. 



MnlrhhidiarShshihRiilrhain I «T t 



2485. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, "Apabila 
seseorang kalian melihat kepada orang yang dilebihkan darinya 
dalam hal harta dan bentuknya, maka hendaklah dia melihat kepada 
yang lebih rendah darinya"* 3 



31. Bab: Orang yang Berniat Melakukan Kebaikan atau 

Keburukan 

^ ^ + * * * s *> 

** ^ ^ ****** i" * *" ° " 

tl^JLia Qj -j» ^i jL* i4L»Lf iu~i- oJup iJ <&l L^S" tl ^IIju 1 Ls 

'bj£5 t_5L>w»l ^Jl tJuw' 4jL* a^— [Jl oU~*>- j£s- oJLp "0 4i!l L^S" 

a t **#*■* * m * K * e " *\* * 

-J» y& l)u i4X«LS <ll«j- oJLP 4J 4)1 1 L^p iL$1**j *Jj <V-j «*-* (j^J 
' *■ * » ' 

* **-* t" K *" "* * 

■"' I*" — I ** l I ' "l**"' t ' 1 ' " I ' 



2486. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, tentang apa yang 
diriwayatkannya dari Rabbnya 'Azza wa Jalla, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah telah mencatatkan kebaikan-kebaikan dan 
keburukan-keburukan, kemudian semua dijelaskan-Nya. Barangsiapa 
yang bermaksud untuk mengerjakan suatu kebaikan tetapi dia tidak 
melaksanakannya. maka Allah mencatatkan baginya satu kebaikan 
yang sempurna, dan bila dia bermaksud untuk mengerjakannya lalu 
mengerjakannya, maka Allah mencatatkan baginya sepuluh kebaikan 
sampai tujuh ratus kali lipat bahkan sampai berlipat-lipat yang 
sangat banyak Dan barangsiapa yang bermaksud untuk melakukan 
suatu keburukan tetapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah 
mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna, dan bila dia 
bermaksud untuk mengerjakannya lalu mengerjakannya, maka Allah 
mencatatkan baginya satu keburukan." 



11 Muslim menambahkan: "Karena yang demikian ilu lebih pantas agar kalian tidak 
meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian." 



|258 1 — MukhtasharShahihBukhari 



32. Bab: Menghindari Dosa-Dosa Kecil 






*» ^ 



.ol^4Jl tiiiJu ^JJ :^ii JLp jjI Jtt 



^ *» ^ 



2487. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Sesungguhnya kalian 
sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih 
kecil daripada rambut, padahal kami dulu di masa Rasulullah SAW 
menganggap (itu) 1 termasuk hal-hal yang merusak agama." 1 

Abdullah mengatakan, tr Yang dimaksudnya itu adalah hal-hal 
yang merusak agama." 



33. Bab: "Amal Itu Diperhkungkan Pada Penghabisannya" dan 
Penghabisan yang Dikhawatirkan 

(Bagian dari hadits Sahl bin Sa'd yang telah dikemukakan pada nomor 

1281, juz 2) 



34. Bab: Mengasingkan Diri Adalah Melepaskan Diri dari 
Kawan-Kawan yang Buruk 



35. Bab: Hilangnya Amanat 






+ * 



14 Redaksi (^>j^<^) dalam riwayat Al *Aini disebutkan dengan redaksi 0*-"")- Dia 

mengatakan, "Mayoritas perawi menyebutkan dengan redaksi (l^uD." 
11 Redaksi p^kyty, menunjt Al 'Aini, "Riwayat mayoritas perawi menggunakan redaksi ( i> 



S/A <JlV> *■*>£ J& J '^"J ^' af ^ *>^' >zf ^3 
•^ i3jb-i .£ji ^. i^ L' coT^it ^ ipi ^ <[m/A orjii 

" ° *"f^"' *' J f°j * y ' **■ ' j s j ^ ^ ^ °^ 

Ji. liyt JJali t<d5 ^j» 4jLV^I ^/4^* *>j3l J^"^' f^J : J^ '' $**J 

*. *^ ' * "* 

j.aittS' ( J^stjJl Ji« liyt .^J l^ya-ii 4j»j3t >Lj *j iC-5 j lt j >t 

* - ' ' 

j S, J • jC e - . , o7- # ^* *,**■'. \ ./. ',ii» f' J "> ' • * 

*.* - ',' ' . *.. *t.'-*r '-.'£,! *-**- f *,->-. r. r '. j',' - 

jbrj 0^3 ^JJ ^J Ot iJLtt-J l4jl/jjl (^Jjj Jb-I ilSo ^ S iOjJut li 

* ' ' ' 

juL *JS ^» c-3 lioW 1^3 !«>t Uj iifcf u : j^u jl£, ,iL.f 

' ' ' * ' - * ' 

£U iA^C ^li oij Lit^lU; 015* Otj t^^C^I ""JLp oSj UiL» 01 — S" 

2488. Dari Hudzaifah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
menceritakan kepada kami dua hadits. Salah satunya aku telah 
menyaksikannya, dan yang lainnya aku sedang menunggunya. Beliau 
menceritakan kepada kami, 'Bakwa amanat diturunkan ke dalam 
lubuk hati manusia [dan Al Qur"an pun turun 8/139], kemudian 
mereka mengetahui dari Al Qur*an lalu mengetahui dari sunnah.' 
Dan beliau menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanat, 
beliau bersabda, 'Seseorang tidur sejenak lalu amanat itu dicabut dari 
hatinya, dan masih ada bekasnya seperti noda. Kemudian dia tidur 
lagi sejenak lalu bekas itu dicabut dan masih ada bekasnya seperti 
kapalan (bekas luka bakar), yaitu seperti bila engkau menggulingkan 
bara api pada kakimu, lalu melepuh, kemudian engkau melihat bekas 
yang melenting, namun tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian 
manusia saling bertransaksi namun hampir tidak ada seorang pun 
yang melaksanakan amanat Lalu dikatakan, 'Sesungguhnya di Bani 
Fulan ada seorang yang amanah, lalu dikatakan kepada orang 
tersebut, 'Betapa pintarnya dia, betapa cerdiknya dia, dan betapa 
tabahnya dia, ' padahal di dalamnya tidak ada keimanan walapun 
hanya sebesar biji sawi. 7 Sungguh telah datang kepadaku suatu masa, 



[2601 — MukhtasharShahaBukhari 



dimana aku tidak peduli dengan siapa pun aku bertransaksi. Bila dia 
seorang muslim, maka Islam mengembalikannya kepadaku, bila dia 
seorang nashrani, maka dia akan dikembalikan kepadaku oleh 
walinya. Adapun sekarang, aku tidak bertransaksi kecuali dengan 
Fulan dan Fulan." 



!^ '^A ,V£ji '}\ :fcS$y, .*?i JT ^- J-^V :j!i-jJl 

.Jiip lll Li&l J JUJI ')\ :(J^Jl)j 

2489. Al Ashma'i, Abu Amr dan yang lainnya mengatakan, 
"Jadzru guluubir rijaal: Al Jadzru adalah asal pada segala sesuatu. Al 
Waktu adalah bekas yang ringan dari sesuatu. Al Majl adalah yang 
membekas pada tangan karena kerja keras. 



* 3 



: Jjij ^il Sj*j cJ^ :Jl5 1^; 'JS J ^il jlp "^p -Y H » 

.auo i^j juj iiio v t^iJi j^Ir ^i cJi 

2490. Dari Abdullah bin Umar RA, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, l Sesungguhnya manusia itu 
laksana unta seratus, yang tnana engkau hampir tidak dapat 
menemukan seekor pun yang layak ditunggangi"'' 



16 



36. Bab: Riya dan Sum'ah 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits yang akan dikemukakan pada 
kitab 93 Hukum, bab 9) 



'* Riya adalah pantrih agar perbuatan baiknya dilihat oleh orang lain, sedangkan sum 'ah 
adalah agar kebaikannya djdengar oleh orang lam. 



ILtiil^h^aoharClialiSliDiil-hnin I t£l 



37. Bab: Orang yang Mengerahkan Kemampuan Dirinya Dalam 

Menaati Allah 



Ll : JUi t J^> s>T ^ll tZj j: [j4 [Y ^ l/r ^i :JS jvl' jlU 
L :Ju *j ^L- jL- *j iiiLjjwj Aiit Jj~*j L ^iJLJ :c — o !.M — >t* 

* ' * , * * , * \ ' . s* . '* * . 

iU* L :JL» *j 4pI— jL* -j liiLA*— j 4»t Jj— j iiJ-J :c-Jj !jt — «^ 

» ■ »^^ \^» -»* r * >J 

A»t js- L. t5jai Ja :Ju !dJLJL*-j *»t Jj—j »iJLJ :c-Jj !J-sr ^ — » 

* S f 

ojju^ 61 e^L> ^Jli auI ,> :JlS .ijpl <iji-jj <&l :cJLS ?e^Cp ^Ji 

^ . o^ J . + + - * # _, J * * ^ * 

liJLJ :c-Jj !Jh*- <ji ■*"*'• H *J" [*-> APl~- jL» *j .U_£ 4j IjS ^^io ij 

*?6jlii ISI a»I ^Ji- iCJt ji- & tSj^ J* • J 1 * !il££-j *»l Jj — -j 

:cJUiJ .J^Juj V Ot 4»l Js- iCJt j5- :Jli .jjil ^j-jj Jal :^J5 

.[tjk^ LvV Sf :Jli ?^-v3l 4, >rf^l !i)l Jj^j L' 

2491. Dari Mu*adz bin Jabal 17 RA, dia menuturkan, "Ketika aku 
dibonceng oleh Nabi SAW [di atas keledai yang dinamai UTair 
3/216] 18 , tidak ada sesuatu dt antara aku dan beliau kecuali sandaran 



Lihat komentar nomor 22 pada hadits 84 pada jilid pertama 

Saya katakan: Tambahan ini disebtttkan olch pengatang dari jalur lain, dari Mu'adz. Di 
dalamnya disebutksn Abu Ishaq, yaitu As-Sabi'i. Amr bin Abdullah mendengamya, dia 
mengalami kekacauan hatalan, mentadlis dan mu'an'an. Begitu pula yang diriwayaikan 
oleh Muslim (1/43) secata muanan dengan tambahan, dan Ahmad (5/228) tanpa 
tambahan. Saya hampir menilainya janggal mengingat kredibilitasnya, dan juga karena 
tambahannya itu menjelaskan ucapannya pada jalur pertama, dan itu yang lebih shahih: 
"aakhiratu ar-rahir, jadi seolah-olah ini adalah nash bahwa yang ditunggangi oleh Nabi 
SAW adalah unta, karena "ar-rafj" adalah pelana khusus untuk unta, sepeiti halnya "as- 
sarj" adala pelana yang khusus untuk kuda. Kemudian ini ditegaskan, bahwa pada jalur 
lainnya dari Mu*adz disebutkan dengan lafazh: "di atas unta merah." Diriwayatkan oleh 
Ahmad (5/234). Karena semua ini, sayahampirmenilainyajanggal. seandainya saja tidak 
melihat adanyaduajalur lairmyauntuk hadits ini yang dicantumkan di dalam Al Musnad 
(5/228 dan 234) yang seperti rrwayat Abu Ishaq. Tidak disebutkan keledai kecuali pada 



|262 1 — Muktt^sharShahihBukhari 



pelana. Beliau berkata, 'Wahai Mu*adz! > Aku menyahut, 'Labbaika 
wahai Rasulullah wa sa'daikV Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu 
berkata, 'Wahai Mu*adz!' Aku menyahut, 'Labbaika wahai 
Rasulullah wa sa 'daikV Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu berkata, 
'Wahai Mu'adz bin JabaH' Aku menyahut, 'Labbaika wahai 
Rasulullah wa sa 'daikV Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu berkata, 
'Tahukah engkau, apa hak Allah terhadap para hamba-Nya.' Aku 
menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau 
bersabda, l Hak Allah terhadap para hamba adalah mereka 
menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun.' Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu berkata, 'Wahai Mu'adz 
bin Jabal!' Aku menyahut, 'Labbaika wahai Rasulullah wa sa'daikV 
Beliau berkata, 'Tahukah engkau apa hakpara hamba terhadap Allah 
bila mereka melakukannya (yakni tidak mempersekutukan-Nya)?' 
Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau 
bersabda, l Hak para hamba terhadap Allah adalah Attah tidak 
mengadzab mereka.' [Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Bolehkan aku 
menyampaikan berita genibira ini kepada orang-orang?' Beliau 
menjawab, "Jangan engkau beritahu mereka, nanti mereka akan 
berleha-leha. m \ 



38. Bab: Rendah Hati 






^Sl* '£ :Jli M 0\ M & Sj~j JB :J« '*7> J & -UUT 

S A f £ * % a * mr £ f r &\" ."" * " |i JJtl^T » " A* 1 

\aa jJI t_~>-l t-Lgi-* t5-JLP ,Jl ^jA» wj c«— >j»*3lj Aiil JU» LJj ^ J 

lil» t i!>-l J*. Jilj!kj *Ji L^ cS-O 1 J*Ji ^} c«L_1p c — l^iil 



jalur ketiga (5/238), di situ memang disebutkan. Sanad yang pertamanya (dari kedua 
sanad terakhir ini) adalah shahih, lalu saya benawaquf (tidak memberikan penilaian) 
sampai saya melihat bahwa Al Hafizh telah menyebutkan di dalam Al Ilm, bahwa ar-rahl 
banyak digunakan untuk unta, lalu mengabarkan pula bahwa itu juga kadang digunakan 
untuk keledai, dengan begitu, sirnalah kejanggalan tersebut, kecuali riwayat yang 
menyebutkan "unta merah". Jawabannya, di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin 
Jad'an, dia perawi dha'if sedangkan pada jalur laiimya terdapat Syahr bin Hausyam, dia 
juga perawi yang dha 'if. Kedua orang ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mematahkan 
riwayat-riwayat yang silahih. 



MitlrhtachiirShahihRiilrhari — !?«■ 



tf> * * J x- 

^U» oJu* t*J j+&>*j (^JUl bj+&Jl \ t*k |<UwJ (^Jjl ^JLA^ CJJ 41 Jt^" 

O * J J ^ -f j* J-r 

%* j** ■ J *, _^b^ *^ ^ J, , . ,"? * - « -" J e S y >- ^^ J&- f • 

o^psj ^J-^J' ,j-ju j* ^-"y ^P-w "' *(<^ jjp cojjj l*j t<GJL — e-U 

2492. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Barangsiapa yang 
memusuhi walihi, maka sesungguhnya Aku telah memaklumkan 
perang terhadapnya. Dan tiada sesuatu yang lebih Aku cintai yang 
dilakukan oleh hamba-Ku untuk mendekatkan diri kepada-Ku 
daripada mengerjakan apa yang Aku wajibkan kepadanya. Dan 
tiadaklah hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku 
dengan melakukan yang sunnah-sunnah melainkan Aku pasti 
mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, Aku menjadi 
pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi 
penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang 
dengannya dia berbuat dan menjadi kakinya yang dengannya dia 
berjalan. Jika dia minta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan jika dia 
memohon perlindungan kepada-Ku niscaya Aku melindunginya. Aku 
tidak pernah bimbang terhadap sesuatu yang Aku sendiri pelakunya, 
sebagaimana kebimbangan-Ku terhadap jiwa seorang mukmin yang 
enggan mati sementara Aku tidak ingin menyusahkannya"' 



Saya katakan: Di dalam isnad hadits ini terdapat dua orang yang tklak dibicarakan, namun 
hadits ini mempunyai jalur-jalur lainnya yang dengan kesemuanya menunjukkan bahwa 
hadits ini memang ada asalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Saya telah 
mentakhrij sebagian darinya dan meneliti ucapan di dalamnya yang temyata menguatkari 
apa yang dikatakan oleh Al Hafizh. Jika anda tnau, silakan merujuknya di dalam Silsilah 
AlAhaditsAsh-Shahihah(\MG). 



264 1 — MukhtasharShahihBukhari 



39. Bab: Sabda Nabi SAW, "Saat aku dititus dan (saat terjadinya) 

kiamat adalah seperti begini" "Tidaklah kejadian kiamat itu, 

melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). 

Sesungguhnya Attah Maha Kuasa atas segata sesuatu. " (Qs. An- 

Nahl[16]:77) 



2493. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Saat aku 
diutus dan (saat terjadinya) kiamat adalah seperti begini" 



.j& **iLjij \f\ ^L; : jii m y i ^ '£> ^f i-* -t « t 



<" *■ 



2494. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Saat aku diutus dan (saat terjadinya) kiamat adalah seperti begini" 
Yakni (beliau mengtsyaratkan) dengan dua jari. 



40. Bab*: ft Barangsiapayang senang berjumpa dengan Attah, maka 
Attah pun senang berjumpa dengannya." 



2bi iui UJ & : Jli & "Jl op ^dJl ^: ssii ^_fc -Y tlo 

^yJJ jl iiolp cJli .<*U) a!jI ©jS" .5)1 cUi ijT ^ij t 6f.UJ <3>l i_i-l 
o^i- lil ^JH 1 o^j i-dli [r^ :J U .^>*j^\ <>'£2 L_i| :4__rl3jt 

toLil CL« Jl v^~' *■!/* o*4^ H2>0>*j *&' ^y^j. S*^ — j ^j ^' 

JsA i-jliju ^io ^s—^ lil ylSJl Olj .9frUi aJ)! v^~'j **)' ^— ' V *"** 



Lihatmuqaddiinahceta]canpertamdarijiliclpertamapadahalaiTiaii 13tentangpenjela8an 
penghapiEan bab41. 



MnlthtadisrShahihRiikhari — \ltx\ 



.e«.LoJ <5sl OjS^j <&l ^L^ «jS' ti>W Ctj> «1J| o^51 s.°Ji> ^-U* i^.y&j 
, * , , , , , , " 

2495. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah maka 
Allah pun senang berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang tidak 
senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang 
berjumpa dengannya." Aisyah atau istri beliau yang lain 20 berkata, 
"Kami semua takut mati." Betiau bersabda, "Bukan begitu. Akan 
tetapi. orang mukmin itu, bila sudah hampir meninggal, dia mendapat 
berita gembira tentang keridhaan Allah dan karamah-Nya, maka 
tidak ada yang lebih disukainya daripada yang ada di depannya, 
maka dia senang berjumpa dengan Allah, sehingga Allah pun senang 
berjumpa dengannya. Sedangkan orang kafir, bila sudah hampir 
meninggal, dia mendapat berita tentang adzab dan siksaan Allah, 
maka tidak ada yang lebih dibencinya daripada yang ada di 
depannya, maka dia tidak senang berjumpa dengan Allah, sehingga 
Allah pun tidak senang berjumpa dengannya" 

(792 ^ (792) Dari Aisyahi ^ Nabi SAW 

l\ Ld k l& IjJ '£ : ju m *JA tf> ^y ^J -T t <H 

.SfLaJ ail 8^,5 auI s.LoJ a^S" ^j iOf.LiJ 

2496. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah maka Allah pun 
senang berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang tidak senang 
berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang berjumpa 
dengannya" 



20 Saya katakan: Sebenamya itu adalah Aisyah sendiri sebagaimana yang disebutkan di 
dalam haditsnya yang dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya, dan disebutkan secara 
mu'aUaq oleh pengarang sebagaimana yang akan dikemukakan. 

'"^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Muslim (dzikir 15) dan Ahmad (6744, 55, 
207, 218 dan 236). 



266 1 — MukhtasharShahihBukhari 



42. Bab: Sakaratul Maut (Derita Saat Kematiao) 

*Jl oyC \uL UCj£i\ '& JU-j OIT :cJli bdli. ^— ^ -YtlY 
lii [_£jJ ijj : Jjj£» tl_»yw>l Jl ^la^ Ol^i ?apCJ| ^ 4jjJlLj j$p 

" ' J . J ** J ^ • * *■ -' 

2497. Dari Aisyah, dia menuturkan, "Ada sejumlah lelaki baduy 
yang tampak sangar mendatangi Nabi SAW, lalu mereka bertanya 
kepada beliau, 'Kapan terjadinya kiamat?' Beliau pun memandang 
kepada yang paling muda di antara mereka, lalu bersabda, l Jika orang 
ini hidup (lama), maka dia tidak akan mengalami tua, hingga 
terjadinya kiamat pada kaHan.'" Hisyam mengatakan, "Maksudnya 
adalah kematian mereka." 

',. j , *f ' *, , - ,> ,a * . »t • * „ •;-,-: f - - „„, . 

Jj~*j Jl :^JL>w J\S 4il tt^jUai^l _*jj ^jj ojL* ^.1 ^jP -YItA 
J_j->j L; :IjJIS .ai^ ^-Iji-^j wj^iwo» :JU* tojliat; Ajli- j — » j$£ *bI 
■ ■.■"*■ ^jj» stjj^w«j ( v*.f*jl jl*JI :J13 ?4j> ^-lji«**Jlj «jjiw**Jl L* !a>jI 

S"^LJij aCJl aL« TOjilJ j?t-Liil JL*Jlj i<5sl Ju^-j Jl I ililj C "jJl 

.*_j|jjjlj ys^Jlj 

2498. Dari Abu Qatadah bin Rib*i Al Anshari, dia menceritakan, 
"Bahwa ada jenazah yang dibawa melewati RasuluUah SAW, lalu 
beliau bersabda, 'Beristirahat dan beristirahat darinya? Para sahabat 
bertanya, 'Wahai Rasulullah! Apa maksud beristirahat dan beristirahat 
darinya?' Beliau menjawab, 'Seorang hamba yang muhniti akan 
beristirahat dari kepenatan dan penderitaan dunia kepada Rahnat 
Allah 'Azza wa Jalla. Sedangkan hamba yang jahat, maka para 
hamba, negeri, pepohonan dan binatang beristirahat darinya.'" 



Mitlf1thMh<>rChahfli1lnlrlt4in \^*L1 



4Lfcl f=*j£ i^JU^j <ULtj aJL»1 a*^ .Jl?-Ij a*> (-^rij t)*- — •' P^j 

*•■> >* J- ^-> 

.4JU^ (_jfl;JJ lAjUj 

2499. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, "Orang yang meninggal itu diikuti oleh tiga hal. Yang dua 
kembali, sedangkan yang satu tetap bersamanya. Dia diikuti oleh 
keluarganya, harta bendanya dan amal perbuatannya. Keluarga dan 
harta bendanya kembali, sedang amal perbuatannya tetap 
bersamanya." 

43. Bab: Peniupan Sangkakala 

&>^> :v/rj) .J^5l id? -\jj-^y :lV»UsJi Jl» -\y\ t 

tj^i &!& :<^ri» ijjU\ :<jjiiSi> ^i^ ^_Ji JlJj -inr 

1312. 1312 Mujahid mengatakan, "Ash-Shuur 21 adalah seperti 
terompet. Sedangkan zajrah (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 19) adalah 
teriakan." 

1313. 1313 Ibnu Abbas mengatakan, "An-naaquur (Qs. Al 
Muddatstsir [74]: 8) adalah ash-shuur (sangkakala), ar-raajifah (Qs. 
An-Naazi'aat [79]: 6) adalah tiupan pertama, dan ar~raadifah (Qs. 
An-Naazi'aat [79]: 7) adalah tiupan kedua." 



1312 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Firyabi darinya. 

21 Yaitu yang tercantum dalam surah Al Kahfi [18]: 99, Yaasiin [36]: 51, Az-Zumar [39]: 
68,danQaaf[50]:20. 

1313 Disebutkan secara maushul oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus 
darinya secara mauquf. Dikeluarkan oleh Ahmad (1/326) dan yang lainnya dengan sanad 
<fta'(/~darinya secara matj%' yang menyerupai itu. Saya juga telah mengeluarkannya di 
dalam Ash-Shahitah (1 078 dan 1 079). 



1268 1 — MukhtasharShahihBukhari 



44. Bab: Allah Menggenggam Bumi 

(793). (793) Diriwayatkan oleh Nafi\ dari Ibnu Umar, dari Nabi 



SAW. 



fjj' ^j^ 1 (Dj5j :|| Jll Jli :JlS tSjJwJl ^*1- Jjp-To.. 

* * £ £** ** j s- * j *^ * * j ° 

i aJj^- *5*JL^I LiSo !*£" coJLj jLj^Jl lijiSo toJj>*ij &yp- 4*LJul 
ildp ^> 21>; : Jlli Sj # o* J*i j6 -^ 1 J*& ^' 'j^ 1 

:jis . Ji : jis ?4;aii jy &ji jtf j£ a>f tf i^uii 4 U 

+ + *■ *- 

^iiSi :JU vLpiSL 3>( y :JlS 'J .&*# o* J^ 2JL^» 

* *■ ^ -* ^^ -^ + + 

CUjlT Soilj [y JST tOy^ jji :Jii ?Ijl» 0} :l^JU .o^j f^l— J 

.liJl dyc^M 

2500. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, 'Pada hari kiamat nanti, bumi menjadi sebuah roti 
yang dibalikkan oleh Dzat Yang Maha Perkasa dengan tangan-Nya 
sebagaimana seseorang kalian membalikkan rotinya di perjalanan, itu 
sebagai hidangan bagi para ahli surga.' Lalu seorang laki-taki dari 
kalangan yahudi datang, lalu berkata, 'Semoga Dzat Yang Maha 
Pengasih memberkahimu wahai Abu At Qasim! Maukah aku 
memberitahumu tentang hidangan para ahli surga pada hari kiamat?' 
Beliau menjawab, 'Jen/w.* Dia berkata, 'Bumi akan menjadi sebuah 
roti,' sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW 
memandang kepada kami, kemudian tertawa hingga tampak gjgi 



(7W) Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan secara maushul 
pada kitab 97 Tauhid, bab 19. 



MnkhtachiirKhahiliRiiHKiri l^o I 



gerahamnya, kemudian beliau berkata lagi, 'Maukah aku 
memberitahumu tentang lauk merekaT Lalu beliau berkata, 'Lauk 
mereka adalah balam (sapi) dan ikan paus' Para sahabat bertanya, 
'Apa itu?' Dia berkata, 'Sapi dan ikan paus. Bagian yang menempel 
pada hati keduanya dimakan oleh tujuh putuh ribu orang.'" 



^ul j^>*j :J^i $& ,«31 o-**li :JlS jjw ^I J^l- ^p -Yo * ^ 

-* ' * -* 

<-__.»' _£ J _ * * * %*■*** £ *■ t 

»* ■( .'-'•* ° | 1 I 1 ™ -*** *" • -*^ .-* ** j -*" •»* • | l ** ** | ** I. ** ** > 

(j*^ -«j^ y Jfr* J" -(«^ **0j& s\jA* twijj ^jl ,JLp oLaJI fjj 



2501. Dari Sahl bin Sa'd mengatakan, "Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, l Manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat di atas 
bumi yang putih kemerahan seperti roti yang bersih.'" Sahl atau 
yang lainnya mengatakan, "Tidak seorang pun yang mengenalinya." 

45. Bab: Bagaimana Penghimpunan Itu? 



+ + s 



■*■ _* *» ^^ 

^ * * -* *-v _• ^ * ^ 

Jp ^jlj ijyJ Jp *fttij tjyJ J* dC\'j l^lj OijPlj tjJlj—i» 

*# -* -»■ _■» _■»_•-■ *»_-» __» 

tljJli i_^- j^u. J-a. tjUl j^aj ^^wj tjyu (jlP Oj^J '. 



■-•* ■ .» - -- * 



(**** (^"^J iljs^-*-» 1 *^-i^ (♦-£«--* .^aJj tljJAJ <-l~-- (*-£*>■ C-j — Jj 

,» ^ f •■* 

.Ijwl i^- 

2502. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"(Pada hari kiamat nanti), manusia akan dihimpunkan dalam tiga 
kelompok, yaitu: Kelompok orang-orang yang berharap disertai 
kecemasan, kelompok dua orang di atas unta, tiga orang di atas unta, 
empat orang di atas unta, sepuluh orang di atas unta, dan sisanya 



32 Yakni putihnya tidak mumi, tapi putih kemerahan atau kecoklatan. 



270 1 — MukhtasharShahihBukhari 



(kelompok ketiga) dihimpunhan oleh api. Api itu tidur siang bersama 
mereka di mana pun mereka tidur siang, api itu bermalam bersama 
mereka di mana pun mereka bermalam, api itu masuk waktu pagi 
bersama mereka di tnana pun mereka memasuki waktu pagi, dan api 
itu pun memasuki waktu sore bersama mereka di mana pun mereka 
memasuki waktu sore" 



W'}, SU^ Oj^J :S i»l Sj^j JtS :cjl5 Ojl* ^_p -To»r 
Lg-^J J£ f.C3(j JU-jM \&\ Sj~»'j t :_— ■ :&jli _ll$ .^ — p 

.iib (^*^ 01 ^ j_I ^AI :J— ?,>^ Jl 

, , , t , 

2503. Dari Aisyah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Pada hari kiamat nanti manusia akan dihimpunkan (di padang 
mahsyar) dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian 
(telanjang) dan tidak berkhitan."' Aisyah melanjutkan, "Aku 
bertanya, 'Wahai Rasulullah! semua laki-laki dan semua perempuan 
bisa saling melihat?' Beliau menjawab, < Persoaianpada saat itujauh 
lebih berat.'" (sehingga masing-masing mereka tidak sempat 
memperhatikan hal itu). 



,* * * 



.JUj' :— ' ?*£jl Jil »j" I ^jSC' 01 0>yl \\fo\^>\}[ JUi t[oCJ 

.ijj :dJ n£ji j*f 12 i>jfc 'of a>yf :jii ( . JL; ^ j^ 

[jJ* ^iilj : Jli .JJJ :l_ wSjl J>f >i Ij3jfc "of 0>^ : Jl i 

Ci ^ ti *f '.it'- -*■ t. i-f - .• . . ? •" • f ' »fr *. ' *' ■» 

^l _JI Ol dJJjj .*_JI J>l x^Ai l^jSO t_M j>-jU iA teJL; JL_w> 

,03 s>£j_ vi ii^ji ji( i :3f u/, ,L_i ^_ ni i^jl4 

MukhtasharShahihBukhari — 1 271 1 



2504. Dari Abdullah (bin Mas*ud) dia menuturkan, "Kami 
sedang bersama Nabi SAW dalam (dalam riwayat lain: Ketika kami 
sedang bersama Rasulullah SAW yang tengah memasukkan 
bawaannya ke dalam 7/220) sebuah tenda bulat [yang terbuat dari 
kulit Yaman], beliau berkata [kepada para sahabatnya], l Apakah 
kalian senang menjadi seperempat penghuni surga?' Kami menjawab, 
'Ya.' (dalam riwayat lain: 'Tentu.') Beliau bertanya lagi, 'Apakah 
kalian senang menjadi sepertiga penghuni surga? 1 Kami menjawab, 
'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kalian senang menjadi setengah 
penghuni surga?* Kami menjawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, "Demi 
Dzat yangjiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh aku mengharap 
kalian menjadi setengah penghuni surga. Demikian itu karena surga 
itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang pasrah. Sedangkan kalian 
semua di tengah-tengah kaum yang musyrik adalah laksana bulu 
putih pada kulit lembu yang hitam, atau laksana bulu hitam pada kulit 
lembu yang merah"' 

o£Jl {'y ^'4 'Ja $} : Jli & *J I d\ tS^i tJ O— * -Y • • • 
!iiji*I-j CtO : JjJlj t^ST '»£ y\ lii : jLi-i & — jji cSpf, — a t^ST 

■rj*-\ *s l^j h :JjJ**» -^UijJ iy *ipr ^t z-j — *■! :Jji- — s 
jjrf-i lil !*jsl Jj--j Ij :lj>iLS* .|jyu-jj <il«; aSI* JS* ^ p-j^-l -Jj^* 

, ' ' * * * 4 * * ^""' 

*Joll (j» ^>l 01 :Jl3 ?& ^£7 lilli til)j*I«jj 4*lo 4JL« JS* ^ \±a 

.jj^l jji!l ^ fr LX3l S^JlT 

2505. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Yang 
pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam, lalu para 
keturunannya berusaha melihat. lalu dikatakan, 'Ini bapak kalian, 
Adam.' Adam pun menyahut, 'Labbaik wa sa'daik!' Lalu (Allah) 
berjirman, 'Keluarkan jatah Jahannam dari keturunanmu. ' Adam 
berkata, 'Wahai Rabbku! Berapa yang aku keluarkan?' (Allah) 
berkata, t Keluarkan sembilan puluh sembilan dari setiap seratus."* 
Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Bila diambil dari kami 
sebanyak sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang, lalu apa 



[272 1 — MukhtasharShahihBukhari 



yang tersisa pada kami?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku di 
antara umat-umat lainnya adalah laksana bulu putih pada sapi yang 
hitam." 



46. Bab: Firman AUah Ta'ala, "Sesungguhnya kegoncangan hari 

kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).'" (Qs. 

Al Hajj (22]: 1), "Telah dekat terjadinya hari kiamat." (Qs. An- 

Najm [53]: 57), "Saat (hariKiamat) semakin dekat.** (Qs. Al 

Qamar [54]: 1) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa*id yang telah dikemukakan pada 

nomor 1426, juz 2) 



47. Bab: Pirman Allah Ta'ala, "Tidakkah orang-orang ituyakin, 

bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 

yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb 

semesta alam. n (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 4-6) 



.Cti\ j '^£,'j\ : Jis t <^cAi U> cJ&T,) '.Jls. 'J>\ Jiij - \ r \t 

1314. 1314 Ibnu Abbas mengatakan, "Dan (ketika) segala 
hubungan di antara mereka terputus sama sekali." (Qs. Al Baqarah 
[2]: 166) adalah hubungan-hubungan di dunia." 

*0 l^ fyJ f jm) 'M *Jl cf $& J- 1 ** u—* 1 u~ * -*• • 1 

2506. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW: Tentang ayat "Hari 
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (Qs. Al 
MuthafSfiin [83]: 6) beliau bersabda, "Seseorang di antara kalian 
berdiri di dalam keringatnya yang mencapai pertengahan 



1314 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abd bin Humaid, Ath-Thabari dan Ibnu 
Abi Hatim dengan sanad dha 'if darinya yang maknanya menyempai itu. 



lUnlrh i * t Uiil^liAnn 



telinganya'. 



|0^ »U * J* ,* | J(-f i * i' * " *"* * t ll ■ B J -■'' ^ ** + * + **•* "* I *'*tl 



• * i ."■ T 



2507. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat, sampai-sampai 
keringat mereka mengalir ke tanah hingga tujuh puluh hasta dan 
menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka^ 



48. Bab: Qishash (Menuntut Balas) Pada Hari Kiamat, yaitu al 

haaqqah 2i (hari kiamat) karena di dalamnya ada pahala dan hal- 

hal yang pasti terjadi. Al haqqah dan al haaqqah artinya sama. Al 

QaarVah (hari kiamat), Al Ghaasyiyah (hari pembalasan), Ash- 

Shaakhkhah 24 dan At-Taghaabun , yaitu ditampakkannya ahli 

neraka kepada ahli surga. 



j-; ^hAi l» Jjl :$& ^J! JU :(ij*~~» ^) AJJl J-P j_P -Y«<A 



<* »* 



2508. Dari Abdullah (bin Mas J ud): Nabi SAW bersabda, Tang 
pertama kali diperkarakan (pada hari kiamat) di antara manusia 
adalah masalah pertumpahan darah" 



49. Bab: Yang Hisabnya Diperdebatkan, M aka Dia Disiksa 



23 Al Haaqqah menurut bahasa berarti "yang pasti terjadi". Hari kiamat dinamai al haaqqah 
karena dia pasti terjadi. 

24 Yaum al-taghaabun adalah ditampakkannya kesalahan-kesalahan. 

25 Ash-Shaakhkhah adalah suara yang memekakkan telinga (tiupan sangkakata kedua). 



|274| — MukhtasharShahihBukhari 



50. Bab: Tujuh Puluh Ribu Orang Masuk Surga Tanpa Hisab 



_> cy ^i ^j V : J- q&& J^- J d\'J^ _> ^i* _£] -Y • • * 

t r * * ** 

2s > n !& * 'i. _• •*■* • * r . /». r "° ****■ ' - * J ' $ 

^j-Lp _j) ( < r ->J->- :_U» tj-*-*- jj j-*_- [^ 1/Y — ' ^s JJ ■ 4 — —*- J' 

j_-fi cjLi^I" ^ ci/ :Jis [n/v _» ^y S ^ ££ _>] 

J s, -. , o a , -*.■* . * * '.*i. *■** & * * £ &\\* .sji. '* * i t * & s, 

^Jlj t(__*jJI :4jIjj jJj) ji_l <__• jaj .^lj tO^I -~- jv — Jl 

J Q ^ _#■' }* Q *> Z f s- * S* *■ ^y n > i. J// 'j > J Sj / ^ -^ _<■ . _l ,* _- J J -* 

CJ J_zJL_- ioJ_-*-j *aj -Jlj t4_-_-*4_?xJi *bt-* j^j (grJiJ to •i_-JI 4*_* > ,**_> 

_Sl : Jli ^f ^J* !J__U l_ :_-ii ,[jfti jl.] >T Slj— liL_i 

n* li °> f i :^3j ^ij) j»vi ji > ? i ^Jj 4^y L5» i>>* 1J — *J 

* ^ ,* <*■ + *■ _• *■ ~ jf 

:Jl5 -[j^i 1 U** Ji] j^ST" _,ljl_ lili ._-j£t_ .(j-l__Jl <JliT ^ l__ lij 

* .*■ • i rC 1 ** r. '. .*•■"_ »**.*.. .Tf *. '•*• * i j * * -*i*"t _ i j * 
_jL_- N t l/_*Jl OjJ^-JyJ -_$>!__ UJI tJj*— - * V j*j t__»l s^ J — » 

* ^ * **_C ** . ** y# ■ -* ' -* ** -*" ** * 

* fl -ti ■** i • t ■ * t ° " t** i ** ** *" i „',-/ »♦* ^ i " ** * r*" " • l** 

«f j_l _^_- (,4J o-i ^Jj J^-j pj :^ljj ,/j) .^Up Vj ^^—^ 

* * * * 

^ij) 1^jVj1 jl tl— - >_» t<Jj_j _v'j A&^ — *T ^JJ' _*-" : 'j— '^J 
t Vji _^Jj '^J^JJ ^ -*^ ^Jj t_j_Jl ^» L_)ji _I_ __1 :_:>! 
y» ^i .^UUjl ^ -jJj lili t f S_^l ^ IjJJj ^i-- 1 ( L 'j^ J—» 

^j tOjijiLJ ^j tOjj_C V !>-' :J_ ?jUj :_J5 (_J t_>j 

**" ^^ _ ' * ** * * "*" *** 0f *" "^ ■ _'' 

?■ al :J_i j^_^> _J _-_Cp -III ^Ui .OjlTjS JUg-»_ _~-j t_jj3!_. 

:JU ji-T ^j a_J_ f _ f_ .J_*~- '-«■ , (4-- 1 ' J u -jU^ <j£*^ -* -^ 1 

:J_ Y-uit Jj_-j L bl j^ 1 : ^'jj (_5»j) -(t-^ — • ^ d~«-_ Ol _al ^jI 

.blkp ^ __C- : Jii (Vijl L4_Uf : JUi >T ^Ui .IJJ 

^ *+ 

2509. [Dari Amir, dari Imran bin Hushain RA, dia mengatakan, 



1_fiiL-hiichni*Clialiiti1}nlrlinn 1 ->'»_: _ 



"Tidak ada rutjyah kecuali dari 'ain atau binatang berbisa." Lalu aku 
ceritakan itu kepada 7/16] Sa'id bin Jubair, maka dia pun berkata, 
"Ibnu Abbas menceritakan kepada kami: [Pada suatu hari Nabi SAW 
keluar kepada kami, lalu 7/26] beliau bersabda, 'Telah diperlihatkan 
kepadaku umat-umat terdahulu. Ada nabi yang berjalan disertai oleh 
rombongan besar, ada nabi yang berjalan disertai oleh rombongan 
-:ecil (dalam riwayat lain: sejumlah orang), ada nabi yang berjalan 
disertai oleh sepuluh orang. ada nabiyang berjalan disertai oleh lima 
orang, ada juga nabi yang berjalan sendirian. Kemudian terlihat 
olehku rombongan besar [memenuhi ufuk], lalu aku berkata, 'Wahai 
Jibrill Apa itu umatku? ' Dia menjawab, 'Bukan. [Ini adalah Musa 
dan kaumnyaj, akan tetapi, lihatlah ke ufuk sana. ' (dalam riwayat 
lain: lihatlah di sebelah sana dan di sebelah sana). Kemudian aku 
lihat, ternyata ada rombongan besar [yang memenuhi ufukj, Jibril 
berkata, 'Mereka adalah umaimu, mereka adalah tujuh puluh ribu 
orang mendahului [masuk surgaj, tanpa dihisab dan tanpa disiksa 
terlebih dahulu.' (dalam riwayat lain: Kemudian masuk (ke datam 
rumah) dan tidak menjelaskan kepada mereka, maka orang-orang pun 
ramai membicarakan (tentang orang-orang yang akan masuk surga 
tanpa dihisab dan tanpa disiksa teriebih dahulu). Mereka mengatakan, 
'Kita yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Kita 
termasuk mereka, atau anak-anak kita (dalam riwayat lajn: Adapun 
kita, kita dilahirkan dalam kesyirikan, namun Irita beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, pasti mereka itu adalah anak-anak kita) yang 
lahir dalam Islam. Kita sendiri lahir dalam jahiliyah.' Lalu hal itu 
diketahui oleh Nabi SAW, maka beliau pun keluar, lalu) aku berkata, 
'Mengapa?' Beliau bersabda, 'Mereka itu adatah orang-orang yang 
tidak pernah mencos (pengobatan dengan besi panas), tidak pernah 
minta diruayah, tidak pernah meramal dan hanya kepada Rabb 
merekalah mereka bertawakkai* Kemudian Ukkasyah bin Mihshan 
berdiri mendekati beliau lalu berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar 
menjadikanku termasuk di antara mereka.' Beliau berdoa, *Ya Allah, 
jadikanlah dia termasuk di antara mereka. 1 Lalu berdiri pula orang 
lain dan berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku 
termasuk di antara mereka.' (dalam riwayat lain: lalu berkata, 
'Apakah aku termasuk di antara mereka wahai Rasulullah?' Beliau 
menjawab, 'Ya.' Lalu ada orang lain yang berdiri lalu berkata, 
'Apakah aku termasuk di antara mereka?') Beliau berkata, 'Engkau 
telah didahului oleh 'Ukkasyah.'" 



[276 1 — MukhtasharShahihBukhari 



',<> ? .- S' n ," fi *■.'' .-je» ^ «., 



Jil L' :^JI JiU Jli' :S JJll JU :JU i'Jj> J^-yoy. 

:&y v Sjt iji3t jif c :j i5i jiljj .o^ S/ Sjt i&ji 



<*■ * 



2510. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "RasuluIIah SAW 
bersabda, 'Dikatakan kepada para penghuni surga, 'Kekal, tidak ada 
lagi kematian, ' dan (dikatakan pula) kepada para penghuni neraka, 
'Kekal, tidak ada lagi kematian.'" 



51. Bab: Sifat Surga dan Neraka 

aJT ;SC; &ji J*f iS*t f Ci Jjf :& (^ JlS :-uC j_ Jf Jl_jj - V <\ t 



.o-wi 4i*j to-*ji ^jtj cJJ* tJJU :^ojlp^ 

o 

(794). (794) Abu Sa'id mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 
l Makanan pertama yang dimakan oleh ahli surga adalah bagian 
tambahan yang menempel pada hati ikanpaus."' 

'Adn (Qs. At-Taubah [9]: 72) adalah kekal (jannaatu 'adn: 
tempat tinggal abadi). 'Adantu bi ardhin artinya aku tinggal di bumi. 
Al Ma 'din (barang tambang, karena bumi sebagai tempatnya) berasal 
dari kata ini. 

Fii ma 'dini shidgin artinya di tempat yang disenangi. 



.■ * -.' 



s * f 



Jl &Jt J*i jO> til :B JSA Jj^j J15 :JlS '^ J\ ^ -\o\\ 

i jiBi j fc*Ji 'J£ j£tJ ^ ojUl s.^- t jilit j\ ji3i j*i 3 *Lj*ji 



<TM, Telah disebutkan secara nsaushul (bersambung) pada bab 44 darinya dengan maknanya, 
namun beliau menyambungkaimya juga dari hadits Anas dengan lafazh itu, yaitu yang 
telah dikemdukakan pada juz 2, nomor 1662. 



llliiLhticharChaliihRiiL-liari Iitt 



N !jl_l Jil Cj 'cJy ^ !*£*_! Jil L' :__i ^Ml £j t ^j'Ju4 j| * 



J\ ^ j-* J*' ^JO l r^> j! ^> ^-' *>' * ,s £ 



■rKJ" 



2511. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka 
telah masuk ke dalam neraka, kematian di datangkan, lalu 
ditempatkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih, 
kemudian penyeru berseru, 'Wahai penghuni surgal Tidak ada lagi 
kematian. Wahai penghuni neraka! Tidak ada lagi kematian. ' Maka 
bertambahlah kegembiraan pada penghuni surga, dan bertambahlah 
kesedihan para penghuni neraka. 1 " 



XjrS j& '^ '£ li :Jli m y> & '~>7> J} > -TMt 

2512. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Jarak antara kedua bahu orang kafir adalah sejauh perjalanan tiga 
hari bagi pengendara yang cepat." 

s>__i £Ji j ij :jii B di J^j _> -^ J j£. & -wr 



2513. Dari Sahl bin Sa'd, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang mana bila 
seorang pengendara berjalan di bawah bayangannya selama seratus 
tahun. dia tidak dapat menempuhnya" 



jfc~J i"J^ i>Jt t> 01 :Jli _H ,-3l ^jp ju_- jjl ^__i -To\ t 

>■ -r _* ^ ^* ^ >■ ^ >- ^ 

.i^j_L: c f ii 1 : l. gjlji jliJi st^Ji Lri> 

|27S| — MukhtasharShahihBiikhari 



2514. Dari Abu Sa*id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang mana bila 
seseorang berhendaraan kudayang ramping dan sangat cepat larinya 
berjalan selama seratus tahun, niscaya dia tidak dapat 
menempuhnya. " 



'j* i^Jl y^-JLl :Jl5 S» 4&I J*j-j 01 cJuI* jj JV- j_i -Yo>* 

'\<- .' '% ,' -f ' ' i, ?f -',-■- »f l*?f ' >• - *? 

— JlS U^jl ^jL>- j>l lSj- 1 ^ s - i— <"l AjU «_«i j\ Vai\ OyL, *> ^. i*\ 

S-J>j>-I J^-^ t.5^*" <*-rj' J 3 *-*-! * tw*** (*-6-**i ' A:,: ■ , '^J^ -*Ui» 

* y J' <* 

.jjui *y j^oJi (*j-^ :4jIjj ^j) ojj^» ^ip (^j^j 



* -' " 



2515. Dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sungguh akan masuk surga dari umatku sebanyak tujuh puluh atau 
tujuh ratus ribu orang -Abu Hazim tidak tahu persis, mana yang 
beliau ucapkan- yang saling berpegangan, mereka saling 
berpegangan satu sama lain. Yang paling pertama tidak masuk 
sehingga yang paling terakhir juga masuk. Wajah mereka bagaikan 
gambar (dalam riwayat lain: cahaya 7/199) bulan pada malam bulan 
purnama" 



J uTjk 0>G3 &JI J*i 01 : J15 B !Ji & j£> °o* -v " 

^^ + *» ^ *» ^ 

Ojs-iy llS' :Jud. jjI Sij) .^CUi jj L-S^5ol OjtijS C^ i; iJl 

2516. Dari Sahl dan Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya para penghuni surga itu dapat melihat 
kamar-kamar yang ada di surga sebagaimana kalian dalam melihat 
bintang-bintang di langit (Abu Sa'id menambahkan: sebagimana 
kalian dapat melihat bintang-bintang yang sangat cemerlang di ufuk 
timur dan barat.") 



nff..i r i.^««i. AU ci.Ai.n. D,.i,k„j 



Jti & j>; :jii iy^^ ^c j ^J\ 'j-* -yo\ v 

C-jIj IJ-» ^* Oy»l ^L» oijl :JjV .**i :Jji> V*j iJJcjC c-JS t 

* * £ * *'*' * -■*"■<' ■ - 

' t ** ' . ■ kii ' *■".» i •■*"- ' t • ' k i . ■ ' ** T i ■* * 

.^t il^riJ l)I ^l C-;l* ;M ^ ^^" N Ol *pal <~J-^ ^* 



2517. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling 
ringan siksaannya pada hari kiamat, 'Seandainya engkau mempunyai 
sesuatu yang ada di bumi, apa engkau mau menebus dengan itu? ' Dia 
menjawab, 'Ya. ' Allah berfirman, l Aku menginginkan darimu yang 
lebih ringan dari itu, sementara engkau masih berada di dalam tulang 
punggung Adam, yaitu agar engkau tidak mempersekutukan-Ku 
dengan sesuatu pun, tapi engkau enggan kecuali mempersekutukan- 
Kur 



^l&Jl jdJi ^ £>u; :ju S rjh Ol <4fc J-& l\j-k -t°\A 
.^0 :J15 .^jUdi £ :CJs .yjUdi 1+&" 

^ * + * 

2518. Dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan keluar 
(sejumlah orang) dari neraka dengan syafa'at, mereka itu seolah- 
olah ats-tsa'aariir" Aku berkata, "Apa itu ats-tsa'aariir f ?" Beliau 
menjawab, "Mentimun-mentimun kecil" 



> > 



Ojil 01 : J jj£ $& *-3l cJ_~ :JtS jytS J oUill j—p -X o \ ^ 

^JJ .y^l j£ [iijf| J^j[-J] aicai # tiJL-i jlLjl J_if 

*********** + *'>*, * >t • , ,,m , 

,-j!*iJij S*j*^ ij*** ^* **^ 3 ^4^* <J*i to\j]p*^ 

2519. Dari An-Nu'man bin Basyir, dia mengatakan, "Nabi SAW 



Scbagaimana dinyatakan datam riwayat MusJim dan Ahmad (3/326 dan 379). 



280 1 — MukhtasharShahihBukhari 



bersabda, l Sesungguhnya seringan-ringannya siksaan penghuni 
neraka pada hari kiamat [adalah] seseorang yang pada lekukan 
telapak kedua kakinya 11 [diletakkanj dua bara api sehingga 
mendidihkan otaknya, sebagaimana mendidihnya periuk dan teko.'" 



tf £y yj*j :Jtf iH [J}\ Je ti^; J_&- J OI^Ip °jP -Y«T • 

. ^jj-e—tpeJI ;0^**-J t4_tJI O^LS-JLji (.$%& Jw_>f« 4PLlOo jUJl 



2520. Dari Imran bin Hushain RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Akan keluar sejumlah orang dari neraka dengan syafa 'at 
Muhammad SAW, lalu mereka masuk surga. Mereka dinamakan 
jahannamiyyuun (orang-orangjahannam)" 



/V C^P jJ*jJ jJU f y_ 4jjU- _JLU Jjj g$ _il J^_j c-1 [«l^- ^J 

<■ ' * 

J' * ' ' l' ' fl-' •» • "I * • .» „>-■ ■ .»■ • / J g' '',' f r u 

j— j l» :cj_j t ('-^j p (*+"' ■ - Jj (j*j0 t (*-4~' '-^y 1 ' ^w 3 ' |_i • ' 

<■ £ , j • , , O *■ • , ,«■ , > 

t<dLp _JW /J i_Jl ^J 0_~ _li i(JL> jV iij— - ^ij^ cJJLp ji Irtisl 



*- ? 



jj) .^1 U t5> ^j- VI j (t|c_~_-ljj o-v> :4j1jj <jj) 

^ - t* * <* 

?cJLi [jij [aJj^- fi LJ :QJ J_i ( fr lO ,J <!1p cjjl^-I :aj'i}j 

(j-j^y^ 1 i/ ^G t[«t_*Ji ^J Sj^r o_* i^i ?^* sj_-tj 4_vi 

2521. Dari Anas: Bahwa [Ummu Ar-Rabi' binti Al Bara", yaitu 
3/206] Ummu Haritsah [bin Suraqah] 28 datang kepada Rasulullah 
SAW. Sementara Haritsah gugur ketika perang Badar, [dia adalah 

17 Yaitu lekukan yang tidak mengenai tanah ketika berjalan. 

28 Inilah yang dapat dijadikan sandaran. Adapun yang sebelumnya "Ummu Ar-Rabi' binti 

Al Bara'" hanya perkiraan, ini telah diperingatkan oleh lebih dari satu orang, silakan 

merujuk Al Fath. 



HX»lrl.iniil>n>. Cl.nl> tti DnlrJw»! I 1D1 I 



anak kecil 7/200] yang terkena panah nyasar, (dalam riwayat lain: 
panah tak dikenal) , lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah! Engkau 
tentu tahu perasaanku terhadap Haritsah. Bila dia di surga, maka aku 
tidak akan menangis karenanya. (dalam riwayal lain: aku akan 
bersabar [dan mengharapkan pahala], tapi jika tidak, maka engkau 
akan melihat apa yang akan kuperbuat. (dalam riwayat lain: aku akan 
menangis sejadi-jadinya.") Maka beliau bersabda kepadanya, "[Wahai 
Ummu Haritsah] [Apa] engkau sudah kehilangan akaV. Apakah surga 
itu hanya satui Sungguh banyak sekali surga [di surga], dan dia 
berada di surgajirdaus yang tinggi."' 



- »■ ",» 

l$j\ ^i j^-l jl3i J^jJ *^j ti^i ^iS^ i*C*f jJ j& ^ SjJ^ ^ji 



2522. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, 'Tidak seorang pun masuk surga kecuali ditampakkan 
padanya tempatnya di nerdka seandainya dia berhuat keburukan, 
agar hal itu menambah kesyukurannya. Dan tidak seorang pun masuk 
neraka kecuali akan ditampakkan padanya tempatnya di surga 
seandainya dia berbuat kebaikan, agar hal itu menambah 
penyesatamtya" 1 



>t 1M J\ -M y»i ju :4b (*ji^i ^") & •# L-t -r •tr 

J& Cr* Fj** J*0 : X£* ^ J*f Wj tl *^ ^Jj* J^ 1 J— *' 

>■ •* ^ - * + + + * J* + 

.SJl J^Sli LJ.il :&l JjJ& t(Y • Y/A Ij^- :ailjj ^ij) ti; 



19 Yakni tidak diketahui siapa yang mdepaskannya. 

M Dalam riwayat Ibnu Majah dikernukakan dengan sanad shahih dari jalur lain, dari Abu 
Huiairah: Bahwa hal ilu terjadi ketika ada pertanyaan tentang kuburan. Di dalamnya 
disebutkan: "Laht dibukakan padanya satu celah dari neraka, kemudian dia melihat 
kepadanya, laht dikatakan kepadanya, % lAhaaah apa yang AOah tetah melindungimu 
<&w(n>m.'"Telah dikemukakan yangmenyerupai itupadajuz l.kitab 23 Jenazah, bab 67, 
dari hadits Anas. 



282 1 — MukhtasbarShahihBukhari 



Jui 



.l_£lL» l^JJb-j !i_Jj L :JjfJ A^-^9 tc^lU Cjjl v! Js 3 ^ *^fc- 
Ijc^Is t(_stlC» L$jl <ui} Ji^* ttgJU* -^J' i)^^ S- *^' : <Jj*; — * 






J^ dil Ols t^SeJt J^itt L-iil :Jjj£» .lS^ V4j-J^-j I^-Jj t : J>0 
^klj : JjjCs .CjJI Jl£l 5^i Ji* iJJ OJ j* tl^Jlil ĕ^j CJjJl 

, , , *■ * 

* i - iJ5» 1 * I • * ' ' •f' ■ 'J[1 * I I ' 1 1 ' *f* * ' I * • ' * f * 

iUw' SiP *Ul (Jj-^J *^-i'j -J^* .i2JLi*jl CJIj (c^* viJL>wij jl t^ — '** 
.<Uj^> 4lssJI JlAI j_J.il iJb :JLi 015 j .oJb-ljJ OJu ^j^- 



2523. Dari Abdullah (bin Mas'ud) RA: Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar 
dari neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. 
Yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak (dalam 
riwayat lain: dengan merangkak 8/202), kemudian Allah ber/irman, 
'Pergilah dan masuklah ke dalam surga. 1 Kemudian dia pun 
mendatangi surga, namun terbayangkan olehnya bahwa surga telah 
penuh, maka dia kembali dan berkata, 'Wahai Tuhan, aku 
mendapatinya sudah penuh.'' Allah berjirman, 'Pergilah dan 
masuklah ke dalam surga.'' Namun terbayangkan olehnya bahwa 
surga telah penuh, lalu dia mendatanginya, kemudian kembali dan 
berkata, *Wahai Tuhan, aku mendapatinya sudah penuh.' 1 Allah 
berjirman, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Karena 
sesungguhnya bagimu adalah seluas dunia dan sepuluh kali lipatnya.' 
atau 'Sesungguhnya bagimu adalah sepuluh kali dunia. ' Kemudian 
dia berkata, 'Apakah Engkau mengejekku' atau 'menertawakanku 
sedangkan Engkau Maharaja?™ (Ibnu Mas'ud berkata), "Sungguh 
aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga tampak gigi-gigi 
gerahamnya," kemudian beliau bersabda, "Demikian itulah serendah- 
rendahnya tingkatan ahli surga." 



52. Bab: Titian Jembatan di Atas Jahannam 



(Haditsnya adalah Abu Hurairah yang akan dJkemnkakan pada kitab 

97.Tauhid,bab24) 



MukhtasharShahih Rukhari — l2aal 



53. Bab: Telaga dan Firman Allata Ta'ala, "Sesungguhnya Kami 

telah memberikan kepadamu nikmatyang banyakJ" (Qs. AI 

Kautsar [108]: 1) 



•J^y^ J* jffi J*- h'^ -^ ^ J u : -*o 'Ji&%* J^j -v^° 

(795). (795) Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi SAW bersabda, 
"Bersabarlah kalian, hingga kalian berjumpa denganku di telaga." 

(796). (796) Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW. 



2524. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Di depan kalian ada sebuah telaga yang (lebarnya) seperti antara 
Jarba' 3 danAdzruh." 



.JlJ iil .ifcpf ^jJl y£ji £ji :<££Ii> : JU *& ^ 



* 



'i.-' -*■ i. ■ *'<■ 'if ' "•' i* ,«f *■ ' i ' t- • 4 't. ^ 
JLu .A^»JI ^j ^ <j| (Jj*pjj L-LI ol :jl**J ^iJU :yto j—>\ jl > 



l™)Ttlahdikemdcakansccara»wii«Aw/padajuz3, nomor 1806. 

^'ini dikemukakan secara mu'aliaq oleh pengarang, dan telah disebutkan secara maushul 
(bersambung) oleh Muslim 

11 Yaitu nama sebuah desa di Syam. Begitu juga Adzrah. Mereka mengatakan, bahwajarak 
antara keduanya tidak lebih satu lontaran anak panah Mengenai perkiraan shahihnya 
riwayat ini, bahwa penytngkronan riwayat ini dengan riwayat: "Telagaku (seluas) 
petjalaium satu bulan" dan riwayat: "Sesungguhnya kadar (luasnya) telagaku adalah 
seperti (jarak) arttara Ailak dan Shan a" adalah janggal. Ya Allah, kecuali bila dikatakan, 
bahwa dalam hadits ini ada kalimat yang terbuang lalu diperkirakan: "sebagainwna 
(jarak) antara tempatku ini dengan Jarbi dan Adzrah" sebagaimana yang disebutkan 
dalam hadits Abu Hurairah. Silakan meru)vkFathAlBari. 



[2841 — MukhtasharShahihBukhari 



'.*. * . *m • f *f •' r - --*' ?i • -fi - , '*ii * ' 

.oLI -0)1 oUa^l LgJUl ^Jl ^ 4i*Jl (J (^JUl j$Jl IJu*— 

2525. Dari Abu Bisyr dan 'Atim bin As-Saib, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan, "Al Kautsar adalah 
kebaikan yang banyak yang telah dianugerahkan Allah kepada 
beliau." 

Abu Bisyr mengatakan, "Aku katakan kepada Sa'id, 'Orang- 
orang menyatakan bahwa (al kautsar) itu adalah sebuah sungai di 
surga.* Sa*id berkata, 'Sungai yang ada di surga termasuk kebaikan 
yang dianugerahkan Allah kepada beliau."* 32 



« -- ' ' * 

t«.L»_wJI f jstxJ5 4jlj;P j tiiJL— -Jl ^ -_-Jol 4-4jj tjjJ-" ,j-* (j^-ri 1 O^* 



^ + 



4l 



2526. Dari Abdullah bin Amr: Nabi SAW bersabda, "Telagaku 
(lebarnya) sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih putih daripada 
air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi dan gayung- 
gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang 
minum dari air telaga itu, maka tidak akan haus selamanya" 



^jp^ jji oi : Jv5 % &\ Jj-j oi ij&, -jJJCi j| ^i °Je -yoyw 

f jsr-J iJi«S (jiJjL;*i/l ^j-* 4-s O^j ijj-*?! ,j-* tl-^^j 5 — IjI jji — j I — -»5 



2527. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya kadar telagaku adalah seperti (jarak) 



31 Saya katakan: Dikeluarkan oleh Al Hakim (2/537), dan dia mengatakan, "Shahih menunii 
syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya.** Ini disepakali oleh Adz- 
Dzahabi. Keduanya hanya memperkirakan penemuannya itu terhadap pengarang 
rahirnahullah, padahal lafazh pengarang lebih lengkap daripada yang dicantumkan di 
dalam A I Mustadrak. 



MnkhtasharShahihRnkhari — 128*1 



antara Ailah dan Shan'a dari Yaman, di dalamnya terdapat cerek- 
cerek sebanyakjumlah bintang di langit." 



^ ^ _* ^*_# ^ _* ™_. *_- _* ^ 
*JUait ^JUl y£}\ Iji :Jli ?JjJ* C lii C :ojj t^j^JLJl y H 

_* _- _- _» 

_* _" _- *■ 

2528. Dari Anas bin Mauk, dari Nabi SAW (dalam riwayat lain: 
Dia mengatakan, "Ketika Nabi SAW dimi'rq/kan (dinaikkan) ke 
langit 6/92), beliau menutuikan, "Ketika aku berjalan di surga, tiba- 
tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepinya adalah butiran- 
butiran mutiara yang berlubang, aku pun bertanya, 'Apa ini wahai 
Jibril? ' Dia menjawab, 'Ini al kautsar yang dianugerahkan Rabbmu 
kepadamu. ' Ternyata lumpurnya atau aromanya adalah misik yang 
semerbak." 

^* * _*■ _- f * j 

_- J 9 _*■ £ J -f_V » _■ _ __•-*'_- * 

V :JjV l^^w' ^Jy" '(«'J^ tj*Jb>J /^^ I--} (ji^ i^/jj — *0I 

.i)Jju lj>Jb-l L. tSjJa 

2529. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sungguh sejumlah sahabatku akan datang kepadaku di telaga, 
sehingga setelah aku mengenali mereka, mereka ditarik dariku, lalu 
aku berkata, 'Para sahabatku!' Lalu (Allah) berkata, 'Engkau tidak 
tahu apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu 
(kematianmu). w 

j\ M fJl JB :JB -^- J> S^ O* O^- ij-J O— * -t •t» 

"■* + ** ^ _*■ _*■ ^ ** ^^ _* 



286 1 — MukhtasharShahihBukhari 



B J yfl^^ **- * tr % £ * ^ Q f Q J » fl * 1* ,.f * i* * #* ^ X 1 ^i 

2530. Dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia mengatakan, 
"Nabi SAW bersabda, ' Sesungguhnya aku mendahului kalian ke 
telaga, orangyang sampai kepadaku maka dia minum, dan siapa pun 
yang minum (darinya) maka tidak akan kehausan selamanya. 
Sungguh, akan datang kepadaku sejumlah orang yang aku kenal dan 
mengenaliku, kemudian ada penghalang antara aku dan mereka.'" 

* ■** ** ** ** £x i j * £ ■" j*£ " ' 

U£i :JUi iJiLp Lgil J» OCJiJl jk^J :fj^~ y.\ Jl — » -Y*»Y^ 

* ' ' * *' 

*. ° <'.<''' _ *' ' 

-■ * <■ ■- * ' * 

^ «■ *■ ' ' ' ' 

-' * . * . * *€' * < 

B - ,S. I , , O r . „» t I -1 ■ *il *" * ' | l* " | 

.(_£Jl»U jjP -j-J U>ui U>ui : J^9U .i)JUj l^jJb»-! 
t* *tf f'^' * f' j*^' ' ^ ' * ^ h- J 

2531. Abu Hazim mengatakan, "Kemudian An-Nu'man bin Abu 
Ayyasy mendengarkan, maka dia pun berkata, 'Begitukah yang 
engkau dengar dari Sahl?* Aku jawab, 'Ya.' Dia berkata lagi, 'Aku 
persaksikan pada Abu Sa'id Al Khudri, sungguh aku mendengarnya 
dan dia menambahkan di dalamnya: "Lalu aku berkata, 
'Sesungguhnya mereka dari (golongan)ku. ' Lalu dikatakan, 
'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan 
setelah ketiadaanmu. ' Aku pun berkata, l Jauh (dari rahmat-Mu), jauh 
(dari rahmat-Mu) bagi yang mengubah (tuntunan) setelah 
ketiadaanku.'" 

1315. 1315 Ibnu Abbas mengatakan, "Suhgan (Qs. Al Mulk [67]: 
1 1) adalah dijauhkan." 



11,3 Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus 
darinya. 



MukhtasharShahihRukhari — 1 287 1 



Dikatakan: "Sahiiq artinya ba 'iid (jauh). Sahaaahu dan 
ashaqa.hu artinya ab 'adahu (menjauhkannya) 

C* i/ 1 *- 3 > : <J b ® ^ 1 Jj-j «^ :^-^ «J^ *> "jij* ^— •' o— p "~ v ^ v 

jP (Ojjl^» I-JU* 4j*jj ^j -V^A) <Jjl**-» yjl^Co* ^y Ja — ftj oL — eJI 
* t ' * * £ * ** " ^ * J J /' * 

tiijJJ IjSjlUi llj iU jUp "iJ iljl :Jj£j .(ri^wsl \<~/j Ij :Jj5li i^j — »Jl 

(T^T).* 797 ' Dari Abu Hurairah, bahwa dia menccritakan: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamai nanti, akan datang 
kepadaku sejumlah orang dari sahabatku, lalu mereka ditarik* , 
((798).* 7981 Dalam riwayat mu 'allaq: lalu mereka diusir (dijauhkan)) 
dari telaga, maka aku pun berkata, 'Wahai Rabbku! (mereka) para 
sahabatku. ' Dia berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa 
yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu. Sesungguhnya mereka 
kembali mundur ke belakang;."' 



t-up <jjj£*-i y|liJ*»l ^* JU-j J»y^b J* ^> :JL- J $1 ^s— ^ 1 



^ ** 



iiij^; iJ&J d £jj jJU Sf iili : Jjki .^lkUf !vj b' : Jj_Jli 



«*• ? 'T-' ^ -* * • -* A 



■iSjH*>< **M ,jl* tj^jl ^l 

2532. Dari Ibnu Al Musayyab, bahwa dia menceritakan dari 
para sahabat Nabi SAW: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan datang 



tw "lm dikernukakan secara mu'aOaq oleh pengarang, dan telah disebutkan secara maushul 
(bersambung) oleh Abu Awanah. Dan telah dikemukakan juga secara maushid oleh 
pengarang dari dua jalur lain dari Abu Hurairah, dikernukakan juga setelah hadits ini yang 
serupa dengan rtu. 

31 Yakni dipahngkan. Dan dalam riwayat berikutnya menggunakan redaksi (OjiW 3 ) yang 
artinya diusir. 

^ 9 " Al Haftzh tidak mengduarkannya. 

M Maksudnya adalah murtad (keluar dari Islam) setelah beliau meninggal. Ada juga yang 
mcngatakan, bahwa maksudnya adalah para pelaku dosa besar dan para pelaku bid'ah. 



288 1 — MukhtasharShahihBukhari 



kepadaku di telaga sejumlah orang dari sahabatku, lalu mereka 
dijauhkan darinya, maka aku pun berkata, 'Wahai Rabbku! (mereka) 
para sahabatku. ' Lalu Rabb betfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak 
mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu. 
Sesungguhnya mereka kembali mundur ke belakang"' 



. • _*■ a • *^ 5 l" ti «■■ * ***** ■** ■ I ^ *" *" "" -• J ■^*'-* |*| 

l5-0Ij :j_> (/j) *>-> :JL-j .(*«-> j <^ _y J*-j ^ (Hpj* »*' 

**■ 1 *t ii ^ - ' ^ ti l * ' I " -**" 6 *" ° ** * II "" - ** -|T " »** 

jP J/^l _-- Aj_ju' -*'-*- *-»-> '(J^JP" _>* ^^J *- , - s J-''- »**_! (__~ ^ 

Cjib Cj :CJS .iilj _,Lul J. :Jli ?J\ :cJLS _(VA/r _^j— -Jl 

-" _-***_,-'_*■**' --**■■ _T *" J> . -- -* ** 

... *" ,--* » J 1 i - i * t -*„ D ._ti e ■ *** l I " ■*" t** ° ** I "*-*■,■ ** -\ ti _. 

bl _^_»- OjAj bl *j .lS^^-jI (^jM _s^ -J-a*j IjOJjl j, — &\ :JI — s 

, , , , s 

Jl :J b "u- 1 :*--** -t»- 1 * ^JL" 'r^J gs^ _>* J^J ^f~ ^j—^ 

° ■ •* f T* 't' *, ^ •° i * * A *it- «• * -i*. ■ * * i- * i* i a ti 
-j-_,Lil J-p ilJbu IjJGjt -4-1 :JL» Y-4-li I — - :c — U .«»lj jL — II 
' , , , -■ •, 

* ■ _ ^ ^ ■*«,*, i ' * ,'o'" 

.-J_-l J*i J_* *_t J4^ _/-*£«- «0' "^* .(-fj-4-Jl 



2533. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
""Ketika aku sedang berdiri, tiba-tiba ada serombongan orang, hingga 
ketika aku sudah mengenali mereka, seorang laki-laki keluar dari 
antara aku dan mereka, lalu berkata, 'Kemarilah (dalam jalur lain: 
Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan 
menggiring sejumlah orang dari telagaku sebagaimana digiringnya 
unta asing dari kolam.'' 3/78) lalu aku berkata, 'Kemana?' Dia 
menjawab, 'Ke neraka. Demi Allah. ' Aku berkata, 'Apa perkara 
mereka?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya mereka telah kembali 
mundur ke belakang setelah ketiadaanmu. ' Kemudian ada lagi 
serombongan orang, hingga ketika aku telah mengenali mereka, 
seorang laki-laki keluar dari antara aku dan mereka, lalu berkata, 



33 Catatan: Jalur ini menggunakan l_f_zh tersebut, dan tidak terSkirkan oieh AI Hafizh 
ketika membicarakan hadits-hadits pada bab ini, sehingga dia menyandarkannya kepada 
Muslim, dan dia mengatakan, "Al Bukhari tidak rnengeluarkannya, walaupun banyak 
hadits-hadits yang dikeluarkannya mengenai penyebutan telaga." 



MnkhtasharKhiihihRiikhari — I rm I 



'Kemarilah.' Aku berkata, 'Kemana?' Dia menjawab, 'Ke neraka. 
Demi Allah. ' Aku berkata, 'Apa perkara mereka? ' Dia menjawab, 
'Sesungguhnya mereka telah kembali mundur ke belakang setelah 
ketiadaanmu. ' Akhirnya tidak ada yang lolos di antara mereka, 
kecuali hanya seperti ternakyang berkeliaran ." 



e 

2534. Dari Jundub, dia mengatakan, "Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, 'Aku mendahului kalian di telaga"' 

^^^ J* Jj * 



2535. Dari Haritsah bin Wahb, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi SAW, beliau menyinggung tentang telaga, lalu 
bersabda, l Sebagaimana (jarak) antara Madinah dan Shan a.'" 



V tffj* :ajji-— Jt Jii M : Jli ^ijsi : Ju **l!-i \i\ :jj^£L*Jt 4 I Jl i» 

+ + * + + 

. s-sijSi jL a?tt 



(799 dan 800).* 799 *" "^ Dari Haritsah, dia mendengar sabda 
Nabi SAW, "Telaganya (luasnya seperti) antara Shan'a dan 
Madinah" Lalu Al Mustaurid bertanya kepadanya, "Apakah engkau 
tidak mendengar beliau mengatakan 'bejana-bejana'?" Dia 



36 Yakni bahwa di antara mereka yang hampir sampai di telaga itu, hanya sedikit yang 
akhimya sampai di telaga itu, hanya seperti ternak yang tidak ada penggembalanya, yakni 
hanya sedikit sekali. 

(W itm 800) j nj jijcgmujcjjcau secara mu 'allaq oleh pengaiang rahimahullah Ta'ala, dan telah 
disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Muslim. 



290 1 — MukhtasharShahitaBukhari 



menjawab, "Tidak." Al Mustaurid berkata, 'Tampak di dalamnya 
bejana-bejana seperti bintang-bintang." 



S * .^ ■ f ■ -" _S"»|J I f*»l !*'■' !■-"■* • .,' ' "" Jj y, k 

o_j fr U-l Je- 43JU ^l ^l ^-J^- :Ju j** ji £*L> j — p -T*>ri 

>j* ^ > 9 l ^ u^' 1 J* Ji :& ^ 1 J^ :"^li U$£ ^ ^t 

^ *- * * * - 

'\t'-£ *i * ' * i' ' i' J i -f- * * f *- • jl- - ■ >»• * % 

:JUj .^1 ^j ^ !«_>j b :Jyl* t^ji ^b ^j^j <.f>^ ^* 

+ £■+'*. - \ * 9 

#■»■■» O V * J J *r 

.(A*\/A l^Sh^ 1 (jl* l j-^ ^j^ ^ :<Jj*s» :*#jJ 
jl tLjUpl J£ «ry ol dij ^ Ul »4i)l :Jjj^ oJLi jI ^jI olSo 



2536. Dari Nafi' bin Umar, dia mengatakan: Ibnu Mulaikah 
menceritakan kepadaku dari Asma* binti Abu Bakar RA, dia 
mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya aku berada di atas 
telaga, sampai aku melihai 1 orang dari kalian yang datang 
kepadaku, namun beberapa orang ditarik dariku, maka aku pun 
berkata, 'Wahai Rabbku! (mereka) dari golonganku dan dari 
umatkuV Lalu dikatakan, 'Apakah engkau mengetahui apa yang 
mereka perbuat setelah ketiadaanmu? Demi Allah, mereka telah 
kembali ke belakang. ' (dalam riwayat lain: Lalu (Attah) berfirman, 
'Engkau tidak tahu, mereka berjalan mundur™ 8/86) 

Ibnu Mulaikah mengatakan, "Ya Allah. Sungguh kami 
berlindung kepada-Mu agar tidak kembali ke belakang kami, atau 
terpedaya sehingga menyimpang dari agama kami." 

"A 'gaabikum tankishuun" (Qs. Al Mu'nunuun [23]: 66) artinya: 



17 Redaksi O^) dicantumkan dengan harakat dhammah para huruf raa* (jJ»*), sedangkan 
dalam rrwayat Abu Dzar dengan harakan fathah (jid), demikian yang disebutkan oleh 
pensyarah. Sedatygkan Al 'Aini menetapkan dengan tathah. 



MiilrhtachorClialiiltllitlrltnrJ I -»ft1 I 



Kamu selalu berpaling ke belakang. 



292 1 — MukhtasharShahihBukhari 



82. KTTAB TAKDIR (KETETAPAN ALLAH) 

/ \ M] Srt JS~j :JU • !Jh ,> * ^ o5 u^ ^-* -^^ 

^ *■ + -* * 

* .-J» 'rf «f *>'f •* - • f 'i,- ■- -T' - '.''.?V'.'f .'.' *-• * 
^JLM Y^l fl jS jl !*_>j c^* :JU l^SL* («i"i oi *»l iljl bU .Ai^. 

.of JL; ^ jjuir L3& ?j^i ci ?#> tJ rtL^ jf 



^ ^ 



2537. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Attah ['Azza wa Jalla 1/82] mempercayakan rahim kepada 
seorang malaikat, talu dia berkata, 'Wahai Rabbku! Setetes mani. ' 
'Wahai Rabbku! (Sudah menjadi) segumpal darah. ' 'Wahai Rabbku! 
(Sudah menjadi) segumpal daging. ' Kemudian tatkala Atlah hendak 
menyempurnakan penciptaannya, malaikat itu berkata, 'Wahai 
Rabbku! Laki-laki atau perempuan? Sengsara atau bahagia? 
Bagaimana reiekinya? Kapan ajalnya?' Maka ditetapkanlah semua 
itu ketika di dalamperut ibunya." 

1. Bab: Pena Sudah Kering Sesuai dengan Ketetapan Allah 38 , dan 

Firman-Nya, u Dan Attah membiarkannya sesat dengan 

sepengetahuan-NyaJ* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 23) 



. jSi 'cJi c JjSA 1&- M J^h j Jii :'sX» j$ J^j -* • * 

(801).* 801 * Abu Hurairah mengatakan, "Nabi SAW bersabda 
kepadaku, l Pena telah kering, tentang apa yang pasti terjadi 
padamu.'** 



M Bahwa pencatatan sudah selesai, dan bahwa apa yang dicatatkan di dalam Lauh Mahjiah 
tidak akan berubah. Ini pcngertian dari selesainya pencatatan, karena pencatatan itu ketika 
masih dicatatkan tintanya masih basah, dan bila telah selesai tnaka sudah tnengering. 

(M,) Telah dikemukakan secara mu 'allaq dengan lebih lengkap daripada yang dicantumkan di 
sini, yaitu yang dikemukakan pada juz 3, notnor 636. Di sana telah kami sebutkan orang 
yang telah menyambungkannya. 



[2941 — MuJditasharShahOiBiikhari 



.«i£ji Ui "cj£. :<0j1ci^') ^&^i Jis-wn 

1316. 1316 Ibnu Abbas mengatakan, "Lahaa saabiquun (Qs. Al 
Mu'minuun [23]: 61) artinya lebih dulu memperoleh kebahagiaan. 

\-J>'}o\ \&\ Jj~>j ^ J^j ^J^ -J 1 * ja^" O* ^j** O — *" ~Y«fA 

' * * ' 

(Y \ o/a LU :^jj „•}) '£ : J15 .li* : Jli Y,l3l Jif ^ &i J*f 

^3) - - ^ j- i ^ J 1_ ^ (J^- ^ J**i J^ : J 1 * * J J klill J— *^ 

.(tf j& CJ j^? JT :rtjj 



2538. Dari Imran bin Hushain, dia mengatakan, "Seorang laki- 
laki berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah ahli surga dan ahli neraka 
sudah diketahui?* Beliau menjawab, l Ya.' Dia bertanya lagi, 'Lalu 
untuk apa (dalam riwayat lain: Lalu untuk apa 8/215) orang-orang 
tetap berusaha?' 39 Beliau bersabda, 'Segala sesuatu ditakukan sesuai 
dengan untuk apa ia diciptakan.' -atau sesuai dengan untuk apa ia 
dimudahkan-.'" (dalam riwayat lain: "Segala sesuatu telah 
dimudahkan sesuai dengan untuk apa ia tUciptakan.**) 



2. Bab: Allah Lebih Mengetahui tentang Apa yang Mereka 

Usahakan 



3. Bab: "Dan ketetapan Attah itu adalah suatu ketetapan yangpasti 
beriaku? (Qs. Al Ahzaab [33]: 38) 



l^i '£J C ^ m JJl Q£- a3 :JI5 4b Ufe- ^_t -Y»n 
j| t*i^>- V^ ^l^rj <uii ^ <11p tOjTi *^} *pL-Jl *Ij ^ ll \L i 



1316 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatitn dengan sanad teiputus darinya. 
39 Maksudnya: Bila ahli surga dan ahli neraka telah ditentukan, untuk apa lagi orang 
berusaha? Sebab pada akhirnya mereka akan menjadi seperti apa yang telah ditetapkan. 

MnkhhicharShshihRiikhari — I *oe I 



(,AXf- l^U lil J^-Jl >_9y«J l* i-S^l* to~-J JLa *ls^JI l5jU «^ — 5 

2539. Dari Hudzaifah RA, dia mengatakan, "Sungguh Nabi 
SAW telah menyampaikan suatu khutbah kepada kami, yang mana di 
dalamnya beliau tidak melewatkan (apa pun) hingga tentang 
terjadinya kiamat, kecuali beliau menyebutkannya. Itu diketahui oleh 
yang mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh yang tidak 
mengetahuinya. Aku memang kadang pemah melihat sesuatu lalu 
lupa, kemudian aku tahu (ingat), seperti halnya seseorang yang pernah 
mengenali seseorang, 40 lalu orang itu pergi, kemudian ketika 
melihatnya maka dia mengenahnya." ' 



4. Bab: "Amal Perbuatan Itu Diperhitungkan di Penghabisannya" 

5. Bab: Nadzar Itu Mengantarkan Hamba Kepada Qadar 

6. Bab: Laa Haula wa Laa Quwwata Ittaa BUlaah 

(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada nomor 1770, juz 3) 



7. Bab: **Orang yang ma*shum (dilindungi) adalah yang 
dilindungiAllah" 42 



•e^ :<r«^*) 



40 Redaksi (ti*jX <-*j>j i-) dicantumkan dalatn naskah laituiya dengan redaksi (iVjB ujs L^ 
). Pensyarah. 

41 Saya katakan: Ini hadits yang ditemukan oleh Al Hakim (4/487) tethadap pengarang, lalu 
dia memperkirakan. 

42 Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul (bersambung) oieh pengarang pada 
bab ini, dan akan dikemukakan pada kitab 93 Hukum, bab41. 



296 1 — MukhtasharShahihBiikhari 



'Aashimun (Qs. Huud [11]: 43) adalah pelindung (yang 
melindungi). 

1317. 1317 Mujahid mengatakan, "Saddan (Qs. Yaasiin [36]: 9) 
adalah terhalangi dari kebenaran sehingga mereka berbolak balik 
dalam kesesatan. Dassaahaa (Asy-Syams [91]: 10) adalah 
menyesatkannya. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Sa'id Al Khudri yang 
akan dikemukakan pada kitab 93. Hukum, bab 42). 



8. Bab: "Dan tidak mungkin bagi (penduduk) suatu negeriyang 

telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada 

Kamiy (Qs. Al Anbiyaa* [21]: 95), "Ketahuilah tidak akan 

beriman di antara kaummu, kecuali orangyang benar-benar 

beriman (saja)" (Qs. Huud [11]: 36), "Dan mereka hanya akan 

melahirkan anak-anakyangjahatdan tidak tahu bersyukur." (Qs. 

Nuuh [71]: 27) 



** ** " -"** *. ** ti m "* 9 »** i*" "i ** -** ^ • *** 

.s-^-j :v~^ \{j>-rj ^^ijp^jt-iru 

* * * + 4 * + * + 

1318. 1318 Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: "Hirmun menurut 
bahasa Habasyah artinya pasti. 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan 
pada kitab 79. Minta Izin, bab 12). 



11,7 Disebutkan gecara maushul (bersatribung) oleh Ibnu Abi Hatim dan Abd bin Humaid, 
tanpa menyebutkan penatsiran "dasaahaa". Ini yang disambungkan oleh AI Firyabi 
dengan sanad shahih darmya. 

1318 Ini atsar yang dikemukakan secara mu'allaq oleh pengarang rahimahullah Ta'ala, dan Al 
Hafizh tidak mengomentari maus/tutnya dengan lafazh ini darinya. Memang telah 
disambungkan oleh Ath-Thabari, Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad 
shahih dari Ikrirnah darinya, natnun tanpa redaksi "bil habasyiyyah" (menunit bahasa 
Habasyah), dan dari jalur [ain dari Dcrimah: "wa hirmun" menurul bahasa Habasyah 
artinya pasti. 



MukhtasharShahihBukhaii — I297I 



9. Bab: u Dan Kami tidak menjadikan mimpt^ yang telah 
perlikatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi man 
(Qs. Al Israa' U7J: 60) 






(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1653, juz 2) 



10. Bab: Perdebatan Adam dengan Musa di Sisi AUah 'Azza wa 

Jalla 



/o J&\ : jj> ij) tJU : Jtf S JJi cf *j-*J* j— $ - V • t • 
il£> tij?\ ^Jl !fST b' i^ji i-J jL^i L^r^rj fi (Yr^ 



i^JI tf u£*rjA 3 ^LJt CL-^I ^jul c-il :jj> (— - »j) t(m 
cJl :l£>N' j^>J* yi}) l^ji C :fST «J Jli .[rr^/o JJL — ISj) 

( [<«i3 ai&urj to^ [3 ^c-ji] ii aiiui (^ii (j— ^ 

:Jl5 .lii :Jtf ?Slj^3t I*JQp JjHj ijj^ ^j) o-^-h £J — ' -^ — *■} 

jj*"3 j^] !&-* oi*o^ t^*^ ^* j^ r^ [^3^ jO ^ o j^ j^ 

* * * * 

.(C%*) J^y fST ^i [:$| i»l 



2540. Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Adam 
dan Mitsa beradu argumentasi (dalam jalur lain: berjumpa 5/239). 



43 Mimpi adalah terjemah dari kata ar-ruya dalam ayaJ inj maksudnya ialah mimpi tentang 

Banyak pula muiasjr menenemahkan kata ar-ruya tersebut dcngan penglthatan yang 
maksudnya, penglihatan yang dialami RasuluIIah SAW pada waktu malam Isra' dan 
Mi'raj. 



|298l — MukhtasharShahihBukhari 



Musa berkata, 'Bai Adaml engkau adalah bapak kami, engkau telah 
menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami (dalam jalur lain: 
Engkau adalah Adam yang dikeluarkan oleh kesalahanmu sendiri 
4/131), (dalam jalur lain: Engkaidah yang telah menyengsarakan 
manusia dan mengeluarkan tnereka) dari surga. ' Maka Adam berkata, 
'Wahai Musal (dalam jalur lain: Engkaukah Musa, yang mana) Allah 
telah memilihmu [dengan risalah-Nya dan\ firman-Nya, [dan telah 
memilihmu untuk diri~Nya~\ dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu 
dengan tangan-Nya. (dalam jalur lain: dan menurunkan Taurat 
kepadamu?' Musa menjawab, 'Benar. ' Adam berkata, 'Lalu engkau 
menemukan di dalamnya, bahwa telah ditetapkan atasku sebelum Dia 
menciptakanku? ' Musa menjawab, 'Benar. ' [Adam berkata,]) 
'Apakah engkau mencetaku atas suatu perkara yang telah Allah 
taadirkan [atau tetapkan) terhadapku empatpuluh tahun sebelum Dia 
menciptakankuT" [Lalu Rasulullah SAW bersabda,] "Maka Adam 
mengalahkan argumentasi Nabi Musa." (tiga kaU). 44 



1 1. Bab: Tidak Ada yang Dapat Menghalangi Apa yang Diberikan 

AJlah 



(Hadits Al Mughirah yang telah dikemukakan pada nomor 2476) 



12. Bab: Orang yang Memohon Perlindungan Kepada Allah dari 

Tertimpa Penderitaan dan Buruknya Ketetapan, serta Firman 

Allah Ta'ala, "Katakanlah, l Aku berlindung kepada Tuhan yang 

menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia 

ciptakan. ,n (Qs. Al Falaq [113]: 1-2) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

kitab 80. Doa, bab 28) 



Nabi Adam dapat mematahkan argumcntasi Nabi Musa, sebab bukan pada tempatnya dia 
mencela Nabi Adatn, sebab jika Nabi Musa mencelanya karena dikduarkan dari surga, 
maka berarti dia telah mencelanya atas suatu perkara yang pasti harus terjadi karena telah 
diretapkan Allah; dan jika dta mencelanya atas perbuatan dosa, maka sesungguhnya Nabi 
Adam telah bertaubat, sedangkan orang yang telah bertaubat tidak dapat dicela baik 
menurut akal maupun agama. 



MukhtasharShahihBukhari — I299I 






13. Bab: "Membatasi antaray£nusia dan hatinya." (Qs. Al Anfaal 

24) 



{\\\\k js\ :*X JJ J>'j) \'j& :JlS (^Ip ^l) £l jl* [j* -X«n 
:(Y ^ V/V S JJi» i^ cJtST :<Oj .£) IjJiJ A ^l 0\T U 

*- *• * * ^ ~ S 

*)e ** 

2541. Dari Abdullah (bin Umar), dia mengatakan, "Kebanyakan 
(dalam riwayat lain; Mayoritas 8/169) yang disumpahkan oleh Nabi 
SAW (dalam riwayat lain: Sumpah Nabi SAW 7/217) adalah: 'Tidak. 
Demi Dzatyang membolak balikkan hati"'' 

14. Bab: "Katakanlah, 'Tidak akan menimpa kami melainkan apa 
yang telah ditetapkan Attah bagi kami.'" (Qs. At-Taubah [9]: 51) 

.IjjTwtJi jjlUi & &\ Lif *ji *VJ tOil-^-j :^^oii^ :j>iiw Jii -\y\ <\ 
* ******* 

**,****" * * * '* *s . * ' 's , *$' J .. ,' ,< "v 

.l^julj-J fl*;^l l?J-*j t8il*Ulj fr u>Jl jjj :^t£-x&i jSsy 

1319. 1319 Mujahid mengatakan: "Bifaatiniin (Qs. Ash-Shaffaat 
[37]: 162): artinya (tidak dapat) menyesatkan, kecuali orang yang 
teladi ditetapkan Allah bahwa dia akan menghuni neraka. Qaddarafa 
hadaa (Qs. Al AMaa [87]: 3) artinya menetapkan penderitaan dan 
kebahagiaan, dan memberi petunjuk kepada binatang temak untuk 
merumput." 

(Haditsnya adalah hadite Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 1476, juz 2). 



IJ19 



Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abd bin Humaid darinya. 



300 1 — MukhtasharShahihBukhari 



15. Bab: "Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Altah 

tidak menunjukkan kami. n (Qs. Al A'raaf [7]: 43), "Sekiranya 

Attah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang- 

orang yang bertakwa. n (Qs. Az-Zumar [39]: 57) 

(Hadits Al Bara' yang telah dikemukakan pada nomor 1 326, juz 2) 



MukhtasharShahihBukhari — [303 1 



83. KITAB SUMPAH DAN NADZAR 

1. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Allah tidak menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk 

bersumpah), tetapiDia menghukum kamu disebabkan sumpah- 

sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 

sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari 

makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau 

memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba 

sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka 

(kafaratnya) berpuasalah tiga harL Itulah kafarat sumpah- 

sumpahmu apabila kamu bersumpah. Danjagalah sumpahmu. 

Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum~Nya kepadamu 

agar kamu bersyukur (kepada-Nya).' 9 (Qs. Al Maaidah [5]: 89) 

J>- tiai OyJ (V 1^4 j^J 1J ^» jC Ll jl :&JIp ^p -Y»tY 
\'J>- ^aJs- c*j(/ OyJ Ji- ,_iJ&-l N :Jl3j oy*3l Sj* — & & Jj — '* 

' ' * * - * ******* +•* * * * J m£ * 

luL5 "VI :5j'Ijj jJ}) 'lt^' O* ^j&j j^- j* l$^ *^ ^I '^* 

,(\ AA/o j^ ji (^JUl oi**j t*»l isostj 

2542. Dari Aisyah: Bahwa Abu Bakar RA tidak pernah 
melanggar sumpah, hingga Allah menurunkan (ketentuan) tebusan 
sumpah, dan dia mengatakan, "Aku tidak menyatakan suatu sumpah 
lalu aku melihat yang lainnya lebih baik dari itu, kecuali aku 
melakukan yang lebih baik itu dan menebus sumpahku." (dalam 
riwayat lain: "kecuali aku menerima keringanan dari Allah dan 
melakukan yang lebih baik itu." 5/188) 

:» U* [\ . Va J] Jli :Jli i^. 'J ^l xp y> -r«tr 



Mukhtashar Shahih Bukhari — PioTl 



^Js- cuaU- lilj X$Js- o^c-l 4J1U» j!p ^ ^4vj' ^O l ^l ^ ^J 



jjb ij£-1j\ Olj iUluj ^jP ^^J tl£> 'j^- La^^ <-^-i'y ut*i 



<* ^ 



2543. Dari Abdurrahman bin Samurah, dia mengatakan, "Nabi 
SAW berkata [kepadaku 8/106], 'Wahai Abdurrahman bin Samurah! 
janganlah engkau meminta suatu jabatan, karena sesungguhnya bila 
engkau diberi suatu jabatan karena memintanya, maka engkau akan 
ditundukkan kepadanya. Tetapi bila engkau diberi suatu jabatan 
tanpa meminta(nya), maka engkau akan mendapat pertolongan 
(dalam menjalankan tugas jabatan itu). Dan bila engkau telah 
menyatakan suatu sumpah. lalu engkau melihat yang lainnya lebih 
baik dari itu, maka tebuslah sumpahmu itu dan kerjakanlah yang 
lebih baik itu"' 



^ 'J^ Jai ofi kj :ju m y» ^ i& J ^p -wt 

^ij .^3 iLJl *iiiPl 'j$3 u^i ^*' (j- P^**' O — * -^ ^- &J — ^ 

.(5jU5Jl 



*• &* m 



2544. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Demi Allah, seseorang dari katian terus menerus menjalankan 
sumpahnya kepada keluarganya. adalah lebih berdosa di sisi Allah 
dari pada memberikan tebusannya yang telah diwajibkan Allah 
atasnya' (dalam jalur lainnya dengan lafazh: "Barangsiapa terus 
menerus menjalankan sumpahnya kepada keluarganya, maka dosanya 
lebih besar, karena itu, hendaklah dia membebaskan" Yakni 
membayar tebusan). 



43 



Yakni sumpah yang berkaitan dengan keluarganya, yang mana apabila sumpahnya itu 
terus beriangsung maka akan menimbulkan madharat bagi keluarganya. Karcna itu 
selayaknya dia menarik sumpahnya dan menebusnya. Bila dia bcrfikiran untuk tidak 
melanggar sumpah karena khawatir berdosa, maka berdasarican hadits ini, bahwa 
berlanjutnya dia menjalankan sumpahnya yang menimbulkan madharat bagi keluarganya 
itu adalah lebih besar dosanya dari pada melanggamya. 



304 1 — MukhtesharShahihBukhari 



2. Bab: Ucapan Nabi SAW, "WaAimullah (Demi Allab)" 

(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1 587, juz 2) 
3. Bab: Bagaimana Sumpabnya Nabi SAW? 

.cjC ^J^ <£J^3 '& <J& J 1 * : J*-- Jl*j -^ * * 
.lil &\ liN -M y» ^ Jiy j|f Jli :SSla jjl JlSj -A • r 

.JiiUj «dSiLj uSilj :jU» 



*• ^ 



(SOl).^* Sa'd mengatakan, "Nabi SAW mengatakan, 'Demi 
Dzat yangjiwaku berada di tangan-Nya*'" 

(803). <803) Abu Qatadah mengatakan, "Abu Bakar mengatakan di 
sisi Nabi SAW, 'LaahaaAUah idzan. m 

Dikatakan juga: WallaahU billaahi, dan tallaahi. 

ju Ji>-I ji} c& yil ii LT :Jtf ^LIa ^' <&! jlp ^_p -Yol° 
JS' ^ Ji •—*"' ^" '*"' Jj-*j ^ ^j** ^ J^* tvUaiJt J> jIp 

^ ^ ^ ^ jr 

Oj^t JS- «JU ^ii" t^JUlj Sf :& fj^ll J^i -^j-^i ^- VI t^— i 
^ yi LU oS &\j ONI i f U :^ tf JUi .SJL-i ^. dJQl Li-f 

/jJ> b' Vti M J^l Jl^ -y-ii 

2545. Dari Abdullah bin Hisyam, dia menutuikan, "Kami 
sedang bersama Nabi SAW, yang mana saat itu beliau memegang 
tangan Umar bin Khathtahb, lalu Umar berkata kepada beliau, *Wahai 



(TO *Ini bagian dari hadits yang tetah dikemukakan pada juz 2, nonwr 1 567. 
(WJ, lni bagian dari hadits yang telah dikemukakan pada juz 2, kitab 57 Seperiima, nomor 
1366. 



MukhtasharShahihBukhari — [ioil 



Rasulullah! Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu 
selain diriku.' Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Tidak. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sampai aku lebih engkau cintai 
daripada dirimu sendiri.'' Maka Umar pun berkata, 'Kini sudah 
begitu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.' 
Maka Nabi SAW bersabda, l Kini (sempurnalah imanmu) wahai 
UmarW" 



'ja\ j\*\s- JU£L,I $| iiil SJJ^j 01 :^APl!jt jZS- ^l ^p -X o tl 

*> + ^ * *■ + + 

^!i ^Jb t(l X- jc4 ^13ju*> J£ (\ri/i jj"Vl \&jj Xj) Jw-^/t 

^ r>cr J*^ 1 *^ [(^Ai j5 l : ^0j l5*j) m"v/y C=ui 

^jtil lj\ij tl£j UL* I dSal Jjl»j C :jL«i t[\Y\/A i^li-j] * L *-** ; ' 

**''?**' %£ " "* &Ĕ f ** *" **f ■ ■" **' ' ' 

^ f I &J (SMd &'J& tiJL*!} iM cJj' ^ oJtii ">Ul :<d JUi . J 
«^CaJl JbJ 'L& % &\ Sj^'j fU li [Wa IVUiCtf» oiT 0l] 
: Jli J tAlil j* Hj Al Jk J5\'j tJ^Si *[l Y ^ /a [/Ul Liaij] 

* ** *■» 

iljd t [^i j^} lL. j^i Js\ JU£-J J^&i JL Q tjJJ i!f 

y —* -* * *" -* ■*■ 

■****' J / £ **■**■■''* / *" J -* Jl Jl ** 

^lal» a>»Ij «ujI cJj y» Ju«5 ">^l ?J tS-*-** 1-&J *^L*i ^» l-i-* : Jj-0 

* * m £ ^ . * *■ » . 6 *'"'**.**' . * 

l **V i*' " ° **"* ' i l^' fc I * » -* -J J .-«•' • li 1 *' • ftfc l *T ■*! ^ • -* i" 

Aj ^li- Ijyo l)15" 01 tAi^- (JLp 4i*5»o A^llSJI i^ 4j frl>- "^l [<j£- ^liuj 

x > . *■-* -* ' ** ^* & * m **" 

/A jj*- -wjj ls>j) tj'^ H* Hi ^ oj". ^^ ^b ^J ^ 

j* ^ 1 ] cAij Xa [(4^'J .yv ^ ^ «^ c-^^ ^O c (^ ° 

Ul ^y^- toJy ^| $i\ Jj-*»j AJj *j :-C^- j? JLS* -[(^*^) »^-*^ 

• •■* r ■■ t ■* ** " 'i •■" t ii- *t e i -•■* • ii i- •■*! 

■**J 'L^ 5 ' £**"J ijr^ j^-l :,x t**" jv u« -<**ij1 OjAP ,j)1 ^**^ 

»* ^ J M + * * 



^061 — MukhtasharShahihBiikhari 



.o^iluj ci$l (jJjl (jj» CUjIi ,jj Jjj ^j*^ kiiii A-t— 
.[\ \ o/a oybl OjCaT ^ Ojjl^J^ ^- (j*>Jl)j cc/^> ^J^^] 

2546. Dari Abu Humaid As-Sa'idi: Bahwa Rasulullah SAW 
mengangkat seorang petugas [dari suku Al Asd (dalam riwayat lain: 
Al Azd 4/136) untuk memungut zakat Bani Sulaim, yaitu yang biasa 
dipanggil Ibnu Al-Lutbiyyah 2/137 (dalam riwayat lain: Ibnu Al 
Atabiyyah)]. Kemudian petugas itu datang kepada beliau setelah 
menyelesaikan tugasnya [dan menghitungnya 8/121], lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah! M untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." 
Maka beliau berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak diam saja di 
ntmah ayah dan ibumu, lalu engkau lihat. apakah akan dihadiahkan 
kepadamu atau tidak [bila engkau memang benarlV 8/66]. Kemudian 
pada sore harinya, selesai shalat beliau berdiri, [lalu berbicara kepada 
orang-orang 8/121]. Beliau bertasyahhud dan memanjatkan pujian 
kepada Allah dengan pujian yang layak untuk-Nya, kemudian 
bersabda, "Amma ba 'du. Apa urusan petugas yang kami tugasi [untuk 
mengurusi beberapa urusan yang dibebankan Allah kepadaku], yang 
mana dia datang kepada kami lalu berkata, '/ni termasuk tugasmu, 
sedangkan ini dihadiahkan kepadaku.'? Mengapa dia tidak diam saja 
di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat, apakah dihadiahkan 
kepadanya atau tidak? Demi Dzat yangjiwa Muhammad di tangan- 
Nya, tidaklah seseorang di antara kalian mengorupsi sesuatu darinya 
[tanpa haknya] kecuali pada hari kiamat nanti dia akan datang 
dengan membawanya pada lehernya. Bila itu berupa unta maka dia 
akan membawanya sambil bersuara . Bila itu berupa sapi maka dia 
akan membawanya sambil bersuara. (dalam riwayat lain: bersuara 
8/115). Bila itu berupa kambing maka dia membawanya sambil 
bersuara. [Ya Allah] sungguh aku telah menyampaikan [Ya Allah, 
bukankah aku telah menyampaikan." (Tiga kali)] Abu Humaid 
melanjutkan, "Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya, 
sampai-sampai, sungguh kami melihat putihnya kedua ketiak beliau." 
Abu Humaid mengatakan, "[Kedua mataku ini yang melihat, dan 
kedua telingaku ini yang mendengar]. Zaid bin Tsabit juga mendengar 



* Yakni bila harta itu berupa unta maka bersuara dengan suara unta, dan bila itu sapi maka 
bersuara dengan suara sapi, dan bila bempa kambing maka bersuara dengan suara 
kambing. 



MiikhtosharShahihRnkhari — I M7 I 



itu bersamaku dari Nabi SAW, silakan tanyakan kepadanya." 

[(Khuwaar) artinya suara. (Al Juaar) dari l taj"aruurC seperti 
suarasapi 8/115]. 



$ > j j 



juk> ^jJt (^JJlj :$fr ^UJl jjI Jli :Jli oj/j» ^l j^-i -X»tV 

2547. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Abu Al Qasim 
SAW bersabda, % Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya. 
Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian 
akan banyak menangis dan sedikit tertawa."' 



1» :iZ&\ JJfe ^j Jjjy y*j Ol c~Jpl :Jtf ji ,-jI j — i -Y«tA 
^Li C :Lls .:&S0l L>jj Ojjl^-^l jLi tOi^l L>jj Oj^-^l 

J« J ^ > »Sr -*sf * • J • , J ?„. * * , * f *f r S* f 

.li£ij t U£ij tti&i Jli ^. Vi cV^l 0jj5ifl : Jli !?& 

2548. Dari Abu Dzar, dia mengatakan, "Aku menghampiri 
beliau, saat itu beliau mengatakan di bawah bayang-bayang Ka'bah, 
'Merekalah orang-orang yang merugi, Demi Rabb Ka'bah. 
Merekatah orang-orang yang merugi, Demi Rabb Ka'bah.' Aku 
berkata, 'Apa perkaraku? Apa ada sesuatu padaku, apa perkaraku?' 
Lalu aku duduk di dekat beliau, sementara beliau mengatakan itu, dan 
aku tidak bisa diam. Sungguh terasa berat bagiku sebagaimana yang 
dikehendaki Allah. Lalu aku berkata, 'Ayah dan ibuku tebusanmu 
wahai Rasulullah, siapa mereka?' Beliau bersabda, 'Mereka yang 
paling banyak harta, kecuati yang mengatakan demikian, demikian 
dan demikian.'" 



13081 — MukhtasharShahihBukhari 



'*/* 0*1 ^CJX* Jtf :_$ &\ Sj*j J^ :Jl5 Sjiji ^l j* -X»t^ 

y£r /;(> (£Z* :djj ^j) _#__; jk iiii ^j-kG :h ri/i 

^ * -- f ** ** 

■ "" * *" ■ _ _ ** ** *" ■ , * \ _ _ ** S 



i\ jf B A > y<* j\ 



|_-j_I* tJUai <[j/-°'3] '-*■ f-& iDI J^ jU* .— ■! fr& tjl (*i *\ • /*\ J5 

y ^ ^ ** 

_ _i **■ -■ *£;* J _ » **>' 

"■" i i * i' -** i** *r B t <\i "** • ■*•■• i- i* ** 

L5*j) ^lT^J *3^ O^Ub- toJL?-ij oly^i }l J^ 1 J-*^ f ^ C W — *•*■ 

_,-!' ^JUl pj .(-^i *Jw*- :cS>l (/3 tYrA/v c*3A — t :j_^-i 



* ** -* 



.Oj*-«-»-l iJWiji A&l J~-- _j9 IjJtilseJ trtlll s-ii iljl Jli j) leJUj JL__>_* 
— — - * ^» ^^ ^- ^ 

ri ^ * -• > « i 



_* <* J* 



2549. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Sulaiman [bin Daud 4/136] mengatakan, 'Sungguh malam 
ini aku akan mengelilingi sembilan puluh (dalam riwayat lain: tujuh 
puluh) istri, semuanya akan melahirkan seorang penunggang kuda 
yang berjihadji sabilillah. ' Lalu temannya berkata (dalam jalur lain: 
malaikat, 'Ucapkanlah 6/160) Insya Allah.' Namun dia tidak 
mengucapkan 'Insya AUah\ [dan lupa]. Kemudian dia mengelilingi 
mereka semua. Ternyata, tidak ada yang hamil di antara para istrinya 
itu kecuali seorang saja yang melahirkan setengah laki-laki. (dalam 
jalur lain: anak laki-laki 7/238. Dalam jalur lainnya lagi: setengah 
manusia). Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 
seandainya dia mengatakan 'Insya Allah, ' tentulah akan banyakpara 
penunggang kuda yang berjihadji sabilillah*" 

[(Riwayat yang menyebutkan) sembilan puluh, lebih shahih]. 



4. Bab: Janganlah Kalian Berswnpah dengan Nenek Moyang 

Kalian 



\ji&J d\ in^S Aiai :® &\ S^j J Ji* :Jti_^o*-*°°* 

_* _*■ _* ~ * * 



-,„_ . • . t ■ Uha I 



* *• *• + * * 

.Cip J jt :<JU ^, ijtf ji> :1>UJ Jli - \ r Y . 

2550. Dari Umar, dia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, 'Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan 
nenek moyang kalian.'" 

Umar mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah 
dengan itu semenjak aku mendengar Nabi SAW menyebutkannya. 
Dan tidak ada yang menceritakan itu dari beliau selain dariku." 

1320. 1320 Mujahid mengatakan: "Au atsaaratin min 'ilmin (atau 
peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu)) (Qs. Al Ahqaaf 
[46]: 4), yakni peninggalan berupa ilmu." 



5. Bab: Tidak Boleh Bersumpah dengan Laata, 'Uzza dan 

Thaghut 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1976, juz 3) 



6. Bab: Orang yang Bersumpah Tentang Sesuatu Walaupun 
Tidak Diminta Bersumpah 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 2279) 



1110 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Firyabi darinya dengan 
lafazh: "Seseorang meninggalkan ilmu." Al Hafizh mengatakan, "Tampaknya kata 
"ahaa" (seseorang) terhapus dari asal Al Bukhari." 



310 1 — MukhtasharShahihBukhari 



7. Bab: Orang yang Bersumpah dengan Agama Selain Islam 



1' iJj .^il V{ ti\ Sf : jiii * jJilj o*JL LJ^- ji :$ Jjl Jtij -A • t 



(804). (8M) Dan Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa bersumpah 
dengan laata dan 'uzza, maka hendaklah dia mengucapkan, l Laa 
ilaaha illalaah.'" Beliau tidak menyematkan kekururan padanya. 



8. Bab: Tidak Boleh Mengucapkan, "Sesuai dengan kehendak 

Allah dan kehendakmu" dan Bolehkah Mengucapkan, "Aku, 

demi Allah, kemudian demimu"? 

(Dikemukakan secara mu 'allaq sebagian dari hadits Abu Hurairah 
yang telah dikemukakan secara lengkap sanadnya pada nomor 1471 , 

juz2) 



9. Bab: Pirman Allah Ta'ala, "Dan mereka bersumpah dengan 
namaAUah dengan segala kesungguhanJ" (Qs. Al An'aam [6]: 

109) 



t^JJb ^-±-3 t4i)i Sy*j Ij ^ly •£>. jv Jl* -^y^—^ o— ? J 1 — »j ~A • ° 

|U~* V :Jti .£&! y» '*Jfcd 

(805). (805) Ibnu Abbas mengatakan, "Abu Bakar berkata, 
*Sungguh, demi Allah, wahai Rasulullah! Ceritakan kepadaku tentang 
kesalahanku dalam (penaJ&iran) rnimpi itu.' Beliau bersabda, 'Jangan 
bersumpah™ 



•""Telah dikemukakan secarajmiusAu/padajuz3, nomor 1976. 

( ^Ini bagiandarihaditspanjangyangakan dikemukakanpadakitab91 Ta'bJr, bab 47. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 311 1 



10. Bab: Bila Mengucapkan, "Aku bersaksi, demi Allah" atau 
"Aku telah bersaksi, demi Allah" 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1201, juz 2) 



11. Bab: Janji Allah 'Azza wa Jalla 

(Hadits Ibnu Mas'ud yang akan dikemukakan pada bab 1 7) 

12. Bab: Bersumpah dengan Kemuliaan Allah, Sifat-Sifat-Nya 
dan Kalimat-Kalimat-Nya 

L, : Jj*j tjLJij *l*JI ^ Ji-j ^ :]& y^H ^* ej0 » j_>l JL_»j -A • V 
.li> 2JuLf V iJ^>j V ijlSl j* ^j Lj>1 iL/, 

.«J&l S>p, 2Ui SjJ :^)i Jli :& Jj&i JU :jl*_, jjf Jli} -a . A 

.di-Q j* ^ ^ Sf ii3jf j :^jff Jtfj -A . ^ 



+ * 



(806).* 806 ' Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW pernah 
mengucapkan, *Abu berlindung dengan Kemuliaan-Mu"' 

(807). (807) Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW, "Ada 
seseorang yang tersisa di antara surga dan neraka, lalu dia berkata, 
'Wahai Rabbku! Palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh, demi 
Kemuliaan-Mu, aku tidak memohon kepada-Mu selain itu."* 



""^lni bagian dari hadits yang akan dikemukakan secara maushul pada kitab 97 Tauhid, bab 
7. 



312 1 — MukhtasharSlrahihBukhari 



(808). C8O8) Abu Sa'id mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Allah 
berjirman, 'Itu untukmu dan sepuluh kali lipatnya™ 

(809). (809J Ayyub mengatakan, "Demi Kemuliaan-Mu, aku 
sungguh membutuhkan berkah-Mu." 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang akan dikemukakan pada 
kitab 97. Tauhid, bab 7). 

13. Bab: Ucapan Seseorang, "La*amruUaah n 



(Bagian dari haditsul ifki (kisah berita bohong tentang Aisyah) yang 
telah dikemukakan pada nomor 1 748, juz 3) 



14. Bab: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang 

tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niatyang 

terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun Lagi Maha 

Penyantun." (Qs. Al Baqarah [2]: 225) 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1893, juz 3) 



15. Bab: Bila Melanggar Sumpah Karena Lupa, dan Firman 
Allah Ta'ala, u Dan tidak ada dosa atasmujika kamu khUaftentang 

itu, tetapi (yang ada dosanya) adatah apayang disengaja oleh 
katimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5), "Dia (Musa) berkata, 'Janganlah 
engkau menghukum aku karena kelupaankuJ"" (Qs. Al KahG [18]: 

73) 



tj^ u* u~** u* u*Jf Jt* u* , -=- , J*' 0, JJ _A ^ ' 



{«— dan {mh ^^ diken—kakan sccar a maushul dari keduanya dalam hadits panjang pada kitab 

97 Tauhid, bab 24. 
•"^ Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 1 , kitab 5 Mandi, 

bab20. 



MukhtasharShahihBukhari — |3i3l 



(810). (810> Diriwayatkan oleh Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Anas, 
dari Nabi SAW. 



16. Bab: Sumpah Palsu. "Dan janganlah kamujadikan sumpah- 

sumpahmu sebagai alatpenipu di antaramu, yang menyebabkan 

kaki(mu) tergelincir setelah tegaknya (kokoh), dan kamu akan 

merasakan keburukan (di dunia) karena kamu menghalangi 

(manusia) darijalan Aiiah, dan kamu akan mandapat adiab yang 

besar." (Qs. An-Nahl [16]: 94) 



.il^jl^. :<fe) 



Dakhalan artinya makar dan pengkhianatan. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abdullah bin Amr yang 
akan dikemukakan pada kitab 88 Diperintahkannya Orang Murtad 
Untuk Bertaubat, bab 1). 

17. Bab: Firman Allah Ta'ala, 



"Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji 
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu 
tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa 
mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan 
tidak akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka adzab yang pedih." 
(Qs. Aali 'hnraan [3]: 77), "Dan janganlah kamu jadikan (nama) 
Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, 
bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. AI Baqarah: [2]: 224), dan 
Firman-Nya "Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah 
dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi 
Allah lebih baik bagimujika kamu mengetahui." (Qs. An-Nahl [16]: 
95), "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan 



(SI0> Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang pada juz 3, kitab 73 Kucban, 
nomor2180. 



[3141 — MukhtasharShahibBukhari 



janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu 
telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu)" (Qs. 
An-NahJ [16]: 91) 



*» <* + 



Is :iH &\ Sj^j Jl5 :Jl5 i^> (JJUU J) &\ JLp ^_i -X»°^ 

* ' - 

* " J * «' ' '' ' '' 

JC l^j ijai^ (YY l/v -J ^'il^ :^ljj ,Jj) ^ o>4 J 1 * *-* — £■ 

' *-V ' * -- )> -- ' C ' ' 

J^Jl* .OQip *5p jij &\ ^S) t[vo/f jWli l^jp ji] *X~^ ISy^ 

>■ ' y ' ' ' ' y ^ ' ' 

, «I '_-'' ' " ' . J 1 £ • ' ' ■ 

^^-^yil JL* jjl (^A=- Li :JU* ^ ji CLJui^l J^-A* .4J.Y ^l 
' ( ' " 

J cJlT r^jjif [<alj] *J [> \ i/r t't5^] :JlS .liTj liT :ljiUi 

^ i * * ■*" *" *^ t *■*** *"i j '* -*" * ***?■ I ' ** °i B f * * 

cy J^j o=ij trsi olf : ^bj (/j) ^* u v r* o* 1 i>j* <y j—*- 

:[J\ Jlii t& ^l S^j (S •/r Jl £a*9 t^J^i t^»ji iji^l 
:J JUs iajIjj ^jj) .*l^ jl (^*\./r iilA*U. :Ujj (j»j) *fe 
JU» :t£^-l jjjt ^yj) .4^4* :Jl5 .jj^i J £ :^r — 15 .ilSj^ — i 

*"■ r •"'t '*' ■ '• o^^ ^ - + * j 8 

Jj— j L' \JQ. VjJ l^ip JJi«j lil :cJ& (:Jli .La^>) '.(js jj * H 
^.ij i^j ybj ^^o j^ J^ ^jji- 'J^ :$fe ^ji J^ — Jj J; — ii i^) 

+ + + + <r ^r 

^A - **-^ J* -» 

»'l''-tl '" *l ' -t l**e *l ll ^ t* * ** + *-"'i**' «^ J 1 ^ «^ 

oLaJ» ,»jj 4ttl ^-aJ tJL^i t^y^l JU tjj (j>w-j I4jIjj ^Jj) *Jai — *j 

* ^. -* ' 

,aL*z* aJLp jAj 

2551. Dari Abdullah (bin Mas'ud) RA, dia mengatakan, 
"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa bersumpah dengan 
sumpah bohong (dalam riwayat lain: dusta untuk 7/224) merampas 
harta seorang muslim, [sementara dia berbuat jahat dengan 
sumpahnya itu 3/75], maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah 
dalam keadaan Allah murka kepadanya.* Lalu Allah menurunkan ayat 
yang membenarkan itu: 'Sesungguhnya orang-orang yang 

MnkhtacharShahililtiilrhari lllll 



memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77) hingga akhir ayat." 
Kemudian Al Asy'ats bin Qais masuk, lalu berkata, "Apa yang 
diceritakan oleh Abu Abdirrahman kepada kalian?" Mereka 
menjawab, "Demikian dan demikian." Dia pun berkata, ["Dia benar, 
3/116], [Demi Allah] ayat itu diturunkan berkenaan denganku. Dulu 
aku punya sebuah sumur di tanah anak pamanku (sepupuku), lalu aku 
menemui (dalam riwayat lain: Ada sebidang tanah antara aku dan 
seorang laki-laki yahudi, Ialu dia mengingkari (bahwa itu milikku), 
maka aku mengadukannya kepada 3/90) Rasulullah SAW. Beliau pun 
berkata [kepadaku], 'Buktimu (dalam riwayat lain: Dua saksimu 
3/160) atau sumpahnya.' (dalam riwayat lain: Lalu beliau berkata 
kepadaku, 'Para saksimu* Aku pun berkata, 'Aku tidak punya saksi.' 
Beliau berkata, 'Kalau begitu, sumpahnya* Dalam riwayat lainnya 
lagi: Lalu beliau berkata kepada orang yahudi itu, 'Bersumpahlah.'" 
Dia melanjutkan:) Maka aku berkata, 'Tentu dia akan bersumpah 
(untuk) mendapatkannya, [dan tentu dia tidak akan memperdulikan] 
wahai Rasulullah!' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa 
bersumpah dengan sumpah bohong, sementara dia berbuat jahat 
dengan sumpahnya itu untuk merampas (dalam riwayat lain: memiliki) 
harta seorang muslim, maka pada hari kiamat kelak, dia akan 
berjumpa dengan AUah dalam keadaan Allah murka kepadanya."' 



18. Bab: Bersumpah Tentang Sesuatu yang Tidak Dimiliki, 
Bersumpah untuk Bermaksiat, dan Bersumpah dalam Keadaan 

Marah 



19. Bab: Bila mengatakan, "Demi AHah. Aku tidak akan 

berbicara pada hari ini" lalu dia shalat, atau membaca, atau 

bertasbih, atau bertakbir, atau bertahmid, atau bertahlil, maka 

itu sesuai dengan niatnya 47 



Vl 'A % i& i^Jlj t iil Olki :gj p& JiiT :S J^l JlJj -a \ \ 



47 Yakni bila niatnya mencakup semua itu maka dia melanggar, namun bila tidak berarti 
tidak melanggai. 



|316| — MukhtasharShahihBukhari 



£T *£. alir Jj i#j) : ji> ji S J^i L-3" :0l£- jrt Jl_J -A \ Y 

.1» N( iJi ^ :<c6& LiT) :l*Uhi JUj - \ r y \ 

(811). {8,1) Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik perkataan ada 
empat: SubhaanaUaah, alhamdu lillaah, laa Uaaha Utallaah, dan 
allaahu akbar." 

(812). (8l2) Abu Suiyan mengatakan, "Nabi SAW mengirim surat 
kepada Hiraklius (yang di antara isinya): 'Marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara 
kami dan tetmu.* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 64)." 

1321. 1321 Mujahid mengatakan, "Kalimatut taqwa (Qs. Al Fath 
[48]: 26) adalah Laa ilaaha illallaah" 



20. Bab: Orang yang Bersumpah Tidak Akan Masuk Kepada 

Istrinya Selama Satu Bulan, Sementara Satu Bulan Itu Adalah 

Dua Puluh Sembilan Hari 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 
padanomor205,juz 1) 



(lll> Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh An-Nasa'i dari hadits Abu Sa'id dan Abu 

Hurairah secara matju ' dengan lafazhnya. 
(8ta Ini bagian dari makna hadits panjang dari Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada juz 2, 

nomor 12958. 
1321 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abd bin Humaid darinya, dan 

dikemukakan juga sccara marju ' dari hadits sejumlah sahabat. Silakah merujuk Al Fath. 



Miil/MntJiar Cha . * . i •*! llill 



21. Bab: Bila Bersumpah Tidak Akan Minum Tuak, Lalu Minum 

Thila', Gula Atau Sari Buah, Maka Menurut Sebagian Orang 
Bahwa Dia Tidak Melanggar, Karena Semua itu Tidak Termasuk 

Tuak 



ti^U» i5yoi sii G c-5C« :cJii ap ^3 r-'jj sS^l* *-s> —yeoy 

,U«i jL,o [j^" 4^ -A-^J Uj w *-> 

2S52. Dari Saudah istri Nabi SAW, dia menuturkan, "Seekor 
kambing milik kami mati, lalu kami menyamak kulitnya, kemudian 
kami masih terus menggunakannya untuk wadah tuak sampai kulit itu 
rusak." 



22. Bab: Bila Bersumpah Tidak Akan Makan Lauk, Tapi 
Kemudian Makan Kurma dengan Roti, dan Makanan Lain yang 

Termasuk Lauk 



23. Bab: Niat Dalam Bersumpah 

(Haditsnya adalah hadits Umar bin Khaththab yang telah 
dikemukakan pada nomor l,juz 1) 



24. Bab: Bila Menghadiahkan Harta Sebagai Nadzar dan 

Pertaubatan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits panjang Ka*b bin Malik yang 
telah dikemukakan pada nomor 1 832, juz 3) 



25. Bab: Bila Mengharamkan Makanannya Sendiri, Firman Allah 

Ta'ala, "WahaiNabi! Mengapa engkau mengharamkan apayang 

dihalalkan Attah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri- 

istrimu? Dan Attah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri 



13181 — MukhtasharShahihBukhari 



dari sumpahmuJ" (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2) dan Plrman-Nya, 

"Janganlah kamu mengharamkan apayang baikyang telah 

dihalalkan AUah kepadamu." (Qs. Al Maaidah [5]: 87) 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2105, juz 3) 



26. Bab: Melaksanakan Nadzar, dan Pirman Allah Ta'ala, 
"Mereka memenuhi nadzar"(Q&, Allnsaan [76]: 7) 



yil 01 .jiSl ^ ^ 'J'J : Jtf ^ ^ ^l ^ -toor 
fil' N ji3» Oi : J\i (T \ r/v t ji3t jp S JJl ^ f : j_> !«-»_)) 

* *- * * * * ' 

1 *l, - • *,, ' -» *» - ,' ?,- **■ - * u' , »*_ 

2553. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, ''Bukankah mereka 
telah dilarang bernadzar? Sesungguhnya Nabi SAW (dalam riwayat 
lain: Nabi SAW telah melarang nadzar 7/213) bersabda, 
'Sesungguhnya nadzar itu tidak memajukan sesuatu dan tidak pula 
menangguhkan. Sebenarnya nadzar itu hanya mengeluarkan (harta) 
dari yang kikir."' 

tjiui ji!)l fST 'J\ J\S y -M JJl Jl3 :ju -_£* ^* O* -Yoot 

J[ jJ_J» -UaL jSOj t«J (4.jJ_* JJ ^ (J IJ_> ,Jj) jJJ ^ .__! 

_* >■ * ** + + *• * 

■ J> _y v* Jji c^- (J ^ v* (^i- 9 'J-=M 



2554. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, '*Nabi SAW 
bersabda, l Nadzar tidak akan mendatangkan kepada anak Adam 
sesuatu yang tidak ditakdirkan (dalam jalur lain: yang tidak pernah 
ditakdirkan 7/213) untuknya. Akan tetapi nadzar itu mengantarkannya 
kepada takdir yang telah ditakdirkan (dalam jalur lain: dan telah 
ditakdirkan) untuknya. Maka dengan itu Allah mengeluarkan (harta) 

MukhtasharShahihRukhari — 1319 1 



dari yang kikir, dan memberikan kepadanya apa yang belum pernah 
diberikan kepadanya sebelumnya"' 



27. Bab: Dosa Orang yang Tidak Melaksanakan Nadzar 



28. Bab: Nadzar Dalam Hal Ketaatan. "Dan apapun infakyang 

kamu berikan atau nadiaryang kamujanjikan, maka sungguh, 

Attah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang yang zhalim, tidak ada 

seorang penolong punP (Qs. Al Baqarah [2]: 270) 



2555. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
w Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia 
menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat terhadap- 
Nya, maka janganlah dia bermaksiat terkadap-Nya." 



29. Bab: Bila Bernadzar atau Bersumpah untuk Tidak Berbicara 
dengan Manusia Ketika Masih Jahiliyah, Kemudian Memeluk 

Islam 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 

l,kitab33.rtikaCbabS) 



30. Bab: Orang Meninggal yang Mempunyai Nadzar 

JC« : JUi tftC»j S^Co li— £ (JIp 1^*1 cJi?p Sl^l ^Ip jJ» j— ^j — >TY\ 

.i^J^^t Ju}-\rYr 



320 1 — MukhtasharShahihBukhari 



1322. 1322 Ibnu Umar menyuruh seorang wariita yang ibunya 
telah bemadzar untuk shalat di Quba\ dia mengatakan, "Shalatlah 
engkau atas namanya." 

1323. 1323 Ibnu Abbas juga mengatakan serupa itu. 



31. Bab: Menadzarkan Sesuatu yang Tidak Dimiliki, dan 
Bernadzar untuk Bermaksiat 



t^Sli £r'j, ji lit tLJa^J S (J* & :J^5 J& £\ Je -yoe*\ 
y'j tjk£~l Nj tJL*S^ Vj f jSj 01 'jX> JJl^-l jjI :tj)Ui t-ui- Jtlj 



2556. Dah Ibnu Abbas, dia menuturkan, t( Ketika Nabi SAW 
sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki 
sedang berdiri, maka beliau pun menanyakan tentang orang tersebut, 
para sahabat menjawab, 'Abu Israil, dia telah bemadzar untuk berdiri, 
tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan ^61^^883.* Maka 
Nabi SAW bersabda, 'Suruhlah dia agar berbicara, berteduh, duduk 
dan melanjutkan puasanya™ 

32. Bab: Orang yang Bernadzar untuk Berpuasa Beberapa Hari, 
Lalu Bertepatan dengan Idul Qurban atau Idul Fithri 

- ^ * * * * j «* < ^ • rf -* * ^- 

t^ 1 f> J»»J» <fU* VI f JJ 4i* ^t V J» jX Ji-j jP JtC H|g 



,IM Al Hafizh tidalc mengetuarkannya. 

1123 Disebutkan secara maushut (bersaihbung) oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. 



MukhtasharShahihBukhari — Is2il 



Py&i ^rjSo J t4JL«o-- o^il -OJl J^j ,£* *>J OlS JLiJ rjLSi ?^^ai jl 

.U^>U^ (^jj "_(j -jJ-l-JIj tj^-^a* fjd 

: JLa* J^j aJL-j tj *p ^l £. «j_-j5 : Jli ^;^. ^ jLj ^p 4jIjj jj) 

* **■ _•*''**'_. ■"" £ •£ ** **** ** tf J* __*B^_ ** 

*jJI iJU- c--»lj» ic-ip L- ftL«j» jl s\>% fj_ JS f j*-»' Ol OjJ — j 

_- _• ** 

H ;j!i (^'j :*?j>j LsG) ^Wj 'j^ 1 t^ji ^ 1 _yf :JLS- ?^i f > 

v _* * •* v - •* •*■ _- 

" ■ •* _*■•*■_* •" •- £_- J ° £ 

(4lli Jbj^ V -ii. JUi t -4li Slplj .^^31 fjj ij^aJ 01 (X 1*\/t 

•*,"_*_- n" 

2557. Dari Hakim bin Abu Hurrah Al Aslami, bahwa dia 
mendengar Abdullah bin Umar RA ditanya tentang seseorang yang 
bernadzar, bahwa tidak ada satu hari pun yang dialaminya kecuali dia 
akan berpuasa, lalu bertepatan dengan hari Idul Adhha atau Idhul 
Pithri, dia pun menjawab, "Sesungguhnya telah ada suri teladan yang 
baik pada diri Rasulullah. BeUau tidak pernah berpuasa pada hari Idul 
Adhha dan Idul Fithri, dan tidak membolehkan puasa pada kedua hari 
itu." 

(Dalam riwayat lain dari Ziyad bin Jubair, dia menuturkan, 
"Aku sedang bersama Ibnu Umar, seorang laki-laki bertanya 
kepadanya, orang itu mengatakan, *Aku telah bernadzar untuk 
berpuasa setiap hari Selasa, atau Rabu, selama hidupku. Lalu hari itu 
bertepatan dengan hari Idul Adhha.' Ibnu Umar berkata, 'Allah telah 
memerintahkanmu untuk melaksanakan nadzar, namun kita dilarang 
(dalam riwayat lain: Nabi SAW telah melarang 2/249) kitab berpuasa 
pada hari Idul Adhha.' Lalu orang itu mengulanginya, maka Ibnu 
Umar pun mengatakan seperti tadi, tidak lebih dari itu.) 



33. Bab: Apakah Tanah, Kambing, Tanaman dan Barang-Barang 
Termasuk Dalam Lingkup Nadzar? 



'J& J-i ^ l^J jj C'J o->l M ^U '^ J15 :^-i y Jl5j ~h\r 

I* ' -*■' " 1' 1* f * • ** * . ■■ tl- J * 

.L$j c-jj-aij l^Jw»! c— --- i_uLi o» :Ju .41* 



1 322 1 — MukhtasharShahihBukhari 



e 

(813). (8,3) Ibnu Umar mengatakan, "Umar mengatakan kepada 
Nabi SAW, 'Aku memperoleh sebidang tanah, aku belum pernah 
memperoleh harta yang lebih berharga dari itu.' Beliau pun bersabda, 
l Bila engkau mau, waka/kanlak pokoknya, dan skadagahkanlah 
(hasilnya)"' 

(814). (8,4) Abu Thalhah mengatakan kepada Nabi SAW, 
"Hartaku yang paling aku cintai adalah yang di Bairuha\" Yaitu 
kebun miliknya yang menghadap ke arah masjid. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
padanomor 1781, juz 3). 



(B,31 Telah dikwnukakan secara mausAu/ padajuz 2, nomor 1231. 
(B,4) Telah dikemukakan secara mauskui pada juz 1, kitab 24 Zakat, bab 46. 



Mnl/htocliardialitlt Unlrhan 



84. KITAB 48 TEBLSAN SUMPAH (DENDA 
PELANGGARAN SUMPAH) 



1. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Maka kafaratnya (denda 

pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang 

miskin." (Qs. Al Maaidah [S]: 89) 



, * * *■ + * H- 

, * * * # * * 

. tl—s-Ju 4^9-L^* ... tf\ ... 



.CjuJi ,j £& Wa ^JJi ^- Jij -a ^ "t 



(815). c815) Apa yang diperintahkan Nabi SAW ketika turunnya 
ayat: "Maka dia wajib berjidyah, yaitu berpuasa, bershadaqah atau 
berkurban.' (Qs. Al Baqarah [2]: 196). 

1324-1326. 1324 " 3326 Disebutkan dari Ibnu Abbas, Atha' dan 
Ikrimah, "Apa yang dicantumkan di dalam Al Qur'an berupa 'atau .. 
atau ..' maka boleh memilih." 

(816). (8,6) Nabi SAW memberikan pilihan kepada Ka'b dalam 
masalah fidyah. 

(Haditsnya adalah hadits Ka'b bin 'Ujrah yang telah 
dikemukakan pada juz 1, kitab 27 Orang yang terhalang, bab7). 



w Asalnya "Bab", dan pada salah satu naskah disebutkan "Kitab". A1 Hafizh Al Asqalani 

telah menjelaskannya. 
tB,J) Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ka'b bin Ajrah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 27 Tertahan, bab 7. 
,3M Atsar Ibnu Abbas disambungkan oleh Ats-Tsaun di dalam Tafsirny& dengan sanad 

dha'if darinya. Sedangkan atsar 'Atha" disambungkan oleh Ibnu Uyainah di dalam 

Tafsirnya. dan oleh Ath-Thabari dengan sanad shahih darinya. Sementara atsar Iknmah 

disambungkan oleh Ath-Thabari juga. 
(8,6, Ini adalah haditsyangdiisyaratkannyatadi. 



HliikhtacharShohihRnLliot-i I «e I 



2. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Sungguh, Allah telah mewajibkan 

kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adaiah 

pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.-- 

(Qs. At-Tahriim [66]: 1) 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 30 

Puasa, bab 30) 



3. Bab: Menolong Orang yang Kesulitan Membayar Tebusan 

(Haditsnya adalah hadits disinggung tadi) 



4. Bab: Tebusannya Adalah Memberikan Makan Kepada Sepulub 
Orang Miskin, Baik Kerabat Ataupun Bukan 



(Haditsnya adalah hadits disinggung tadi) 



5. Bab: Ukuran Sha' Madinah, Mudd Nabi SAW dan 

Keberkahannya, dan Apa yang Diwarisi Oleh Penduduk Madinah 

dari Itu Generasi Demi Generasi 



Iju [JS\ j4* Js- *Cai\ 015* :Jl5 juj^ jj ^JllJl J* -Y»°A 

<*■ + ^*" * + *+ + ** 

. JJj*jl J-P ^j j*P jaj i* 4-» Jjj» t^jJI *5 Xh Ujj 

2558. Dari As-Saib bin Yazid, dia mengatakan, "Ukuran Sha' 
pada masa Nabi SAW adalah satu mudd, atau dua pertiga mudd kalian 
sekarang. Lalu ditambahkan padanya pada masa Umar bin Abdul 
Aziz."^ 



Saya katakan: Al Hafizh mengatakan, "Al Isma'ili menambahkan pada jalur ini: As-Saib 
mengatakan: 'Aku telah dihajikan dalam kelompok bawaan Nabi SAW, saat itu aku masih 
anak-anak."* Saya katakan: Tambahan ini telah diriwayatkan oleh pengatang pada juz 1, 
kitab 28 Denda binatang buruan, bab 24. 



|326 1 — MukhtasharShahihBukJiari 



& [J3l -Uj jC*V. olS^j ^J^j y*s- Jt' 1 OlS* :J\3 £Jl5 [^i- -Tfoo^ 

.$| ^3 jl^ oy^ 1 O 1 ^ i/J '«Jj* 1 ^ 1 

% j^iii ^y Si'j i^sx; > JLti-T i& :duc ri jis :0 ^ ju 

•y» ji*oi i-u t^^^ias jv»i *j c.L?r y :dJjU jJ jlsj .sH t c-*'> -ij« -* 

.#fc ^ 1 ^-> ^"' &" :oi ?OjW j^ST *^ ^L cS ^ xl 

.$ y» i; Jl i£ ull '?i o( ^ ^l : Jli 

2559. Dari NafP, dia mengatakan, "Ibnu Umar memberikan 
zakat Ramadhan dengan ukuran mudd Nabi SAW, yaitu mudd yang 
pertama, dan untuk tebusan sumpah juga dengan mudd Nabi SAW." 

Abu Qutaibah mengatakan, "Malik mengatakan kepada kami, 
'Mudd kami lebih besar daripada mudd kalian. Dan kami tidak 
memandang keutamaan kecuali pada mudd Nabi SAW." Malik juga 
mengatakan kepadaku, "Bila datang seorang pemimpin kepada kalian 
lalu menetapkan mudd yang lebih kecil daripada mudd Nabi SAW, 
dengan apa kalian akan memberikan?" Aku jawab, "Kami 
memberikan dengan mudd Nabi SAW." Dia berkata lagi, "Tidakkah 
engkau melihat, bahwa perkaranya dikembalikan kepada mudd Nabi 
SAW?" 



6. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Atau memerdekakan seorang 
budak" (Qs. AI Maaidah [5]: 89), Budak mana yang lebih baik? 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1149,juz2) 



MnkhtasharShahihRiikhari — 13271 



7. Bab: Memerdekakan Budak Mudabba^, Umntul Walaa 5 * dan 
Mukatab 52 untuk Tebusan, dan Memerdekakan Anak Zina 



I" - u &f* '***!. 1 ' * J * /\ 'i,,' 

.jjjji r »j ^jlJi u>^, ^.A J^j ->rrv 

1327. 1327 Thawus mengatakan, "Budak mudabbar dan ummul 
walad juga boleh." 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada 
nomor 1 1 06, j uz 2) . 

8. Bab: Bila Seseorang Memerdekakan Budak yang Dimiliki 
Olehnya dan Orang Lain 

(Tidak ada hadits yang dikemukakan) 



9. Bab: Budak yang Dimerdekakan Sebagai Tebusan, Siapa yang 

Memegang Wala*nya 5i 



(Bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1024, 

juz2) 



50 Budak mudabbar adalah budak yang ditadbir Tadbir adalah mengaitkan kemerdekaan 
seorang budak dengan kematian tuannya (pemiliknya). Misalnya, pemilik budak berkata 
kepada budaknya, "Kamu merdeka setelah kematianku." Jika pemilik budak tersebut 
meninggal dunia, maka budaknya merdeka. 

51 Umniu walad adalah budak perempuan yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak 
darinya, baik laki-laki maupun perempuan. 

52 Budak mukatab adalah budak yang telah mengadakan perjanjian merdeka dengan 
majikannya (pemtliknya) dengan cara menebus kemerdekaan dirinya, yaitu dengan cara 
menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati, atau mencicilnya yang dicatat oleh 
pemiliknya. Setelah lunas maka budak itu menjadi merdeka. 

I3Z? Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah. 

" Walu* adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. Jadi, barangsiapa yang 
memerdekakan budak dengan cara apapun, maka dia menjadi kerabat budak tersebut. Jika 
budak yang telah dimerdekakannya itu meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris 
dari nasabnya, maka orang yang tetah memerdekakannya dan kcrabatnya menjadi ahli 
warisnya. 



328 1 — MukhtasharShahihBukhari 



10. Bab: Pengecuatian Datam Bersumpah 

11. Bab: Penebusan SumpahSebelumTerjadinyaPelanggaran 

dan Setelahnya 

/v ^j*-iVlJ ^j** ^i jlp bT :J_ _/j*Ji *o — *>j j— c- -Y«l • 
t*UI [y w/a j t-jj fj * ^ J^\ IJL* j_.j 1__j OL__Tj t[YYY 

-* _» »* 

tr-li-S *_-J o__l-> ^J ^o5j :Jli t fQ» [OlJ ^juj :Jl5 t_>jj — ^.j 
4ilT t ^l rtipJ^^ [y Wl _~-W-J £rj -___! ^j :JL__ 

_•**'-*.*■ s + * 

* fi %* " * ' T ** "I ** ******** I" a** J "^T * 

l^jy jjI *- JUi t [^lj_9 °y.J OjJ jUi :Jl5 (,[aJI oliisj i_. — Ky 

_~i JTL, -__lj .Jl :J_ .4_* JTl „§. _ll Jj_*j C__lj J_ ^Jli .0-1 
* -* ' ii< *» ** "1°*? . • . ^i _ _*r .* -^? -■**-*.?__ ■ .f* .. . -* T * -**•_. 

jjj) ..____ ^y- ^lj^-l tO-i :J__ .iJul 4~___>i _ oi c~_-*-_ t«— -jJ- 

** -- *- _- 

*- I _ -»*._» _*■_*■ 

:(__J__~_ jp : 4jI jj 
- ' * ^ 

i * * * ' »■» ■* * ■* *i •'■f'**'*i£i?'* i * ' * t*& - i 'i* ' * i 
Uju --___ jftj t4JU_»__vl LJUjji_.il _y -la-*j (V __)3 -JJl <Jj*"J l 



_S 



J_i tOL_aP j»j [<___lyj : Jl5 — 4;*mI-I :^--j_I Jl5- 43_U_Jl *_J %• 

tl__i_- :J15 .[Y^l/v4l*] l^l^l C. (^Jup C.j t li_Lj-f . iiij 

i Jji Cy] v4-^ S -ii J^S r^G .[rrA/y Sii *c_ c. __J LJ] 

*"-_!-* Ji 1 t0jjj_-i^l _*_ji y :(JL" :i_ljij ^»j) ,jL_ t[_p Jl_i] 
*)> _jl (YrA/v -ii_i :4:ijj i}) ^J^ _I jiti tLj_ ?0j_ji_i _i 

j ** _ _f_ •_«- ^ ** j _-t £ * * J ** _*-*-* ^ _* 

t4__»__-j _p _jI Jj_-j __j! :,j_*JUiU cJLii t_-iJuli :Jli .cSji !l 

-• > ^^_- >■ 

j »i^ ^'j *»*-*'.*' _"*'■*" ** ,fl *_' **"** 

.4___>j j_H _i!l Jj—j y-*- t_JU_*ti __jl J_-jl rt-J t _X__Uj *_ 01 _j__»«i 



MiikMasharShahihRiikhari — 1 329 1 



J 0. . ** *"* ■> l _ * ^ i *** 



_ii_ji fifi] !aiii Sf~»j ^ ■&*- 4^i] ^**y -*^4 °j ^--k ^ ^ 11 

o '*.--' "■ ' ' o ' o ' ' J 

tbiLu>- -_> t[UL*ixJ C* _jjJ_- l>jj lULS-j ^ 01 _____>_* ti_Ju__?-u_J 
[h\/o °^Jj tj^f] :Jli .diLJ c-—-, _tL-_1 __■_____. jl t___-_j 

V <&! S-& Jl -Jdlj ^Jl t<0Jl liO-J*- LJLs t[L_3l_-- _l 1 *>] Ij ~U_I 

— _ * * * ** * ^ 

^^ j^> <_£JJl __jl j^ tUj-* \j~s- La^ lSj^- _,*_ *_ ^ — U- *_j — -*■' 

* ' ' * ' * 

- n - J c *' - - J° S - 

■(^r^- 1* ^l^J : *-?_U ^j) U$^*-j 
iit-i -*» Jj~-j Ji ^U^t ^i-j* : JU £-* _?j-- 1 J_> ^,5— *j) 



' ' 



*'* ■ * * ■ " ■ . P ■* * ' - " 

' ' | ... * I J- _* O , ,» - „*■ * . . O- . J- ' O J . 0) J . . , o > , 

b :c~__s t-i-jJ ^Jj^ te*J to^— *)' jj^t- jj» 4*-« *_- J) t*-gJ 0!>L_-J1 
'***\ ' " j ' - ' J f ^* ' * 

1_nU_-1 U _Sl_, :JUi .L$JuJU_. __0i <Jj^°J jd^- 5,1 0! !*»' _$ — -h 



#* ** 



^j 0U__c j>j 4i_»l_)j .LYVA/V j»>-U_»-l U ^Jjj- UJ ts^ (j — Lp 

SS 6, * >*' '.',',* * ' J^ ? S». 0't # ' J o--> ''"'if 

^—01 Jj-S! jl "Ub^ ^yij t_^ jjH' ^-*" _y UjJ»- C-*-%-jJ tj-"- 1 

■ -m * * r * - _ £•+ i •* -*_.-* ■* 

^l Jl* iS^ r-&s*U -^jlaw-» Ji C^y t^ 4^-j ^ J^ *-j 

"■ ^ i' _*'_ o^^so»^- **'*'^ J 

t^-Jj jj -jil Jl-p t^l :^5_Uj Y>1 ___--__*. _i 4»_j_- ^ v_-Jl j, b t_p 

^ H- ** -* <•» ^* *r 

e'.- *-j '*,; j**f .s rr *. j • ' d% i . 'i ' ' ■ f 'ii^.' J * ■' V- 
_jjjL- jl-- :J_i a^jI L_U .ilji-Jb K^ _J)l Jj—j i-*-*-' :JL~* fU — ^s-U 

#* ' ** 

^_xL_»J # _i) Jj_-j OJ :JL* j\ t_i) 01 :J_a t_Jbl_-_L-l Jj ^ — « 
^Jl OJ :cJ-U tjj^j J^!l c-U-ili .^jL-Tjli *Nj — *- __- *_=■ 



B, * *t. 



J -* - "'■*t*' V ^^ "■ ■** JJ 

liiwruJ ^j»-. jlJ-_J ^J9- L_kpS1 *y Alllj ,^-_) ts-^ji _JJ> 1 SCLjhJ 

-iiy L) UCi ISoJb- J\ tjjaj M t^ -ilt J_Aj 4---* ^--^ _^> _5 — ll 



13301 — MukhtasharShahihBukhari 



+ g^A £ 



■l £ yiiUj iI?JwalJ i5jup ili( :J tj — !U» .$& <3il Jj — Lj 

£)2i !■ , t'**l""l*" * " tl I* "f ** • * • '.* * ' "^ ' I I *1* 

sj^ *Dl dj—'j Jj>* 'j**— ji-Ui '_jji jj^*- (^^ y-^ »_r*>* jh' J^" 

^ J j£ *J*f^- * . a^ i.^'T '•' & ''*il |*i; o^.SJ^s^ 

<m/ 

2560. Dari Zahdam Al Janni, dia menuturkan, "Kami sedang 
bersama Abu Musa [Al Asy'ari 7/222], sementara antara kami dan 
orang yang masih hidup dari Jarm ini telah ada [kecintaan dan 8/217] 
persaudaraan serta perkenalan. Lalu disuguhkan [kepadanya] makanan 
berupa daging ayam. Sementara di antara orang-orang yang hadir 
terdapat seorang laki-laki [yang tengah duduk 6/229] dari Bani 
Taimillah yang berkuht merah, tampaknya dia seorang budak, dia 
tidak mendekati [makanannya], maka Abu Musa berkata kepadanya, 
'Mendekatlah! Sesungguhnya aku pemah melihat Rasulullah makan 
darinya.' Orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku pernah melihat beliau 
memakan sesuatu yang aku merasa jijik, lalu aku bersumpah untuk 
tidak memakannya selamanya.' Abu Musa berkata, 'Mendekatlah, aku 
akan memberitahumu tentang hal itu.' (dalam riwayat lain: tentang 
sumpahmu.): 

'Kami mendatangi Rasulullah SAW bersama sejumlah orang 
dari golongan Asy'ari untuk minta kendaraan pengangkut, yang mana 
saat itu beliau tengah membagikan ternak zakat (tunggangan).' - 
Ayyub mengatakan: aku kira- dia mengatakan, 'Aku mendapati beliau 
sedang marah, beliau mengatakan, l Demi Allah aku tidak akan 
mengangkut kalian \dengannya. 7 7/216] Maka kami pun beranjak 
[lalu kami tinggal selama yang dikehendaki Allah. 7/238] Selanjutnya 
dibawakan kepada Rasulullah SAW harta rampasan [yang berupa] 
unta, [lalu behau bertanya tentang kami], lalu dikatakan (dalam 
riwayat lain: lalu beliau berkata), 'Mana orang-orang Asy'ari itu. 
Mana orang-orang Asy'ari ituT Maka kami pun datang, lalu beliau 
memerintahkan untuk memberikan kepada kami lima ekor (dalam 



54 Redaksi (^^>Jl li* lWj ^ l^j) [sementara antara kami dst.] hingga (Jiijj-jtt^) [Kami 
mendatangi Rasulullah SAW] adalah perkataan Zahdam diselingi sebagian peritataan dari 
Abu Musa RA. 



MnMi+oclKii-Clinliiti Dnl/hnn llll I 



nwayat lain: tiga ekor 7/238) unta yang gemuk-gemuk. Kemudian 
kami pun bertolak, lalu aku katakan kepada para sahabatku, 'Kita 
datang kepada Rasulullah SAW untuk minta tunggangan pengangkui, 
lalu beliau bersumpah untuk tidak mengangkut kita, tapi kemudian 
beliau mengirim utusan kepada kita lalu mengangkut kita. Rasulullah 
lupa akan sumpahnya. Demi Allah, bila kita membiarkan Rasulullah 
SAW lupa akan sumpahnya, sungguh kita tidak akan beruntung 
selamanya. Mari kita kembali kepada Rasulullah, lalu kita 
mengingatkan beliau akan sumpahnya itu.' Maka kami pun kembali 
[kepada beliau], lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah! 
[Sesungguhnya] kami telah dalang kepadamu untuk minta diberi 
tunggangan pengangkut, lalu engkau bersumpah untuk tidak 
mengangkut kami, [karena engkau tidak mempunyai (kendaraan) 
untuk mengangkut kami], tapi kemudian engkau mengangkut kami, 
maka kami mengira, atau kami mengetahui, bahwa engkau lupa akan 
sumpahmu.' Beliau pun bersabda, '[Benar, akan tetapi 5/122] 
berangkatlah kalian, [aku memang tidak mengangkut kalian], akan 
tetapi Allah lah yang mengangkut kalian. Sesungguhnya aku, demi 
Allah, insya Allah. aku tidak bersumpah tentang sesuatu lalu aku 
melihat yang lain lebih baik darinya, kecuali aku melaksanakan yang 
lebih baik itu dan membebaskannya (dalam riwayat lain: dan menebus 
sumpahku.') 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, 'Para sahabatku 
mengutusku kepada Rasulullah SAW untuk meminta kendaraan 
pengangkut untuk mereka, saat itu mereka teimasuk dalam tentara 
masa sulil, yaitu perang Tabuk, lalu aku berkata, 'Wahai Nabiyullah! 
Para sahabatku telah mengutusku kepadamu agar engkau mau 
mengangkut mereka.' Beliau pun bersabda, l Demi Allah, aku tidak 
akan mengangkut kalian dengan sesuatu, [aku tidak mempunyai 
kendaraan untuk mengangkut kalian* 7/238] Aku dapati beliau saat 
itu sedang marah, namun aku tidak menyadari. Maka aku kembali 
dengan perasaan sedih karena tidak diperkenankan oleh Nabi SAW, di 
samping aku khawatir Nabi SAW merasakan sesuatu yang buruk 
terhadapku, maka aku kembali kepada para sahabatku, lalu aku 
memberitahu mereka tentang apa yang telah dikatakan oleh Nabi 
SAW itu. Namun baru sesaat, tiba-tiba aku mendengar Bilal berseru, 
'Wahai Abdullah bin Qais!* Aku pun menyahutnya, dia pun berkata, 
'Penuhi (panggilan) Rasulullah SAW yang memanggilmu.' Setelah 
aku menemuinya, beliau bersabda, 'Ambillah kedua unta yang diikat 



13321 — MukhtasharShahihBukhari 



itu yaitu di antara enam ekor unta yang beliau beli dari Sa'd saat itu- 
lalu bawakan kepada para sahabatmu, kemudian katakan, bahwa 
Allah, atau bahwa Rasidullah SAW mengangkut kalian dengan unta- 
unta ini, maka naikilah mereka.' Maka aku pun membawa unta-unta 
itu kepada mereka, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW 
mengangkut kalian dengan unta-unta ini. Tapi, demi Allah aku tidak 
akan membiarkan kalian sehingga sebagian kalian berangkat 
bersamaku kepada orang yang telah mendengar ucapan Rasulullah 
SAW. Janganlah kalian mengira bahwa aku menceritakan sesuatu 
yang tidak pemah dikatakan oleh Rasulullah SAW.' Mereka pun 
berkata, 'Kami percaya engkau jujur, dan kami pasti akan melakukan 
apa yang engkau inginkan.' Maka Abu Musa berangkat bersama 
beberapa orang dari mereka, hingga mereka menemui sejumlah orang 
yang mendengar ucapan Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau 
menyatakan tidak akan memberi mereka tunggangan mereka, lalu 
akhirnya beliau memberi mereka tunggangan. Kemudian mereka 
menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Musa." 5/1 29) 



MllLhtlchli-ChohiliDiiMinin 



85. KITAB FARAIDH (KETENTUAN PEMBAGIAN 
HARTA WARISAN) 

1. Bab: Firman Allah Ta'ala: 

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang 
anak laki-laki sama dengah bagian dua orang anak perempuan. 
Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 
dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 
Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 
setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 
bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
dia (yang meninggal) mempunyai anak Jika dia (yang meninggal) 
tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggat) 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adaiah 
ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta 
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah 
(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 
setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik 



Si Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat 
dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat An-Ntsa' 
(4): 34). 



, MiiM>#nni>A»ci.«i.:i. d..Mk>j I ii 



laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing- 
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama- 
sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak 
menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. 
Attah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa* [4]: 11- 
12) 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada juz 
1, kitab 4 Wudhu, bab 46). 



2. Bab: Mengajarkan Faraidh 



1328. i328 Uqbah bin Amir mengatakan, "Pelajarilah sebelum 
menduga-duga." Yakni orang-orang yang berbicara berdasarkan 
dugaan. 



3. Bab: Sabda Nabi SAW, "Kami tidak mewariskan. Apayang kanti 
tinggalkan adatah shadaqah. n 






56 Menyusahkan kepada ahli waris ialah tmdakan-tindakan seperti : (a). Mewasiatkan lcbih 
dari sepertiga harta peninggalan. (b). Berwasiat dengan tnaksud mengurangi harta 
warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak 
diperbolehkan. 

1328 Al Hafizh mengatakan, "Aku tidak berhasil menyambungkannya" 



r336l — MukhtasharShahihBukhari 



2561. Dari Aisyah RA: Bahwa para istri Nabi SAW, ketika 
Rasulullah SAW wafat, mereka hendak mengutus Utsrnan kepada 
Abu Bakar untuk menanyakan warisan mereka, lalu Aisyah berkata, 
"Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, l Kami tidak mewari&kan. 
Apa yang tinggalkan adalah shadagah"' 



4. Bab: Sabda Nabi SAW, "Barangsiapa meninggalkan harta, 
maka itu untuk keluarganya.""* 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1074, juz 2) 

5. Bab: Bagian Warisan Anak dari Ayah dan Ibunya 

■ ■" * ■" ■ -■*''* *r _ #>■ #* #*>* _, _ ■"■+ ■"***** • 

■*■"■ A & J j-f _- a ^ jf ,1 i» ji, S J' #■ j*f - - » 1 Ti S 'I- *" ^T ° 7 * """■*** 

^"JJ l f4*> j-i tS^ /a ^^ J^ - l lj ^^ 1 0-4^ j— -*" J 1 u^^ 1 

#f J D Jr Jt D #* * *- _■ " 

. j£ft» Jai- > /alli ^ Hi i£_«> 



1329. 1329 Zaid bin Tsabit mengatakan, "Bila seorang laki-laki 
atau seorang perempuan meninggalkan seorang anak perempuan, 
maka baginya setengah bagian, bila yang ditinggalkan itu dua anak 
perempuan atau lebih, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian. 



l3W Disebutkan secara maiishul (bcrsambungj oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad hasan 
darinya sama seperti itu, hanya saja dia metigatakan setelah ucapannya: "Jika ada laki-laki 
di antara mereka (anak-anak perempuan), maka tidak ada satu pun dari mereka yang 
mempcroleh faridhah (bagian tertentu), dan dimulai dengan yang menyertai mereka (laki- 
laki), yaitu diberikan dulu faridhahnya (bagian tertentu untuknya), lalu sisanya setelah itu, 
bagian untuk laki-laki dua kali bagian untuk perempuan." [bnu Baththal mengatakan: 
"Lcapannya: 'Jika ada laki-laki di antara mereka (anak-anak perempuan)' maksudnya, 
bila bersama anak-anak perempuan itu ada saudara laki-laki sebapak, dan bersama mereka 
juga ada orang yang mempunyai bagian tertentu, misalnya bapak." Dia mengatakan, 
"Karena itu dikatakan *yang menyertai mereka (laki-laki)' bukan 'menyertai mereka 
(perempuan)', maka bapak, misalnya, diberikan dulu bagiannya, kemudian sisanya 
dibagikan kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang mana bagian laki-laki 
dua kali bagian perempuan." Dia juga mengatakan, "Ini adalah penakwilan hadits pada 
bab ini, yaitu sabda beliau, 'Berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya.'" 



MiiLh+iehir^hohihHiiLhin linl 



3ila bersama mereka ada laki-laki, maka dimulai dengan yang 
menyertai mereka 57 , lalu diberikan bagiannya (sesuai ketentuan), lalu 
sisanya, bagian untuk laki-laki seperti bagian dua orang perempuan." 



i\^i >ji>ji ijLJf :ju ii yii ^ 1^5 j& J,\ ji -Yonr 

•J^ J^J Jfi & [X 1^3 

2562. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Berikanlak warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 
adapun sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling 
berhakr 

6. Bab: Bagian Warisan Anak Perempuan 

dti jA S^ i* '*-- t\?\ :ju Aii j /j-iti ^ -Yonr 

* + i* *■ * * 

L-s ^j-^a 14j)jj ^jj) Y«w-|j -cjI ilyj (jy J*.j jj* oLJL*s Jjfr*lj 
-■ * * ■- * -■ 

LjualSl oNI (Jaili t(V/A $| <5il Jjl*j JL^ J& Jji- ^-J iL_ii 

2563. Dari Al Aswad bin Yazid, dia menuturkan, "Mu'adz bin 
Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, 
lalu kami bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang 
meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan 
saudara perempuan? (dalam riwayat lain: Mua'dz bin Jabal 
memutuskan pada kami di masa Rasulullah SAW 8/7), yang mana dia 
memberi anak perempuan setengah bagian, dan saudara perempuan 
setengah bagian." 



57 Yakni bila anak-anak perempuan itu disertai dengan laki-laki, maka yang laki-lakt 
didahulukan. <A1 *Aini). 



338 1 — MukhtasharShahihBukhari 



7. Bab: Bagian Warisan Anak Laki-Laki dari Anak Laki-Laki 
Bila Tidak Ada Anak Laki-Laki 



■*" "-» ""■"■» ^ ' + r 3 m. + i+ m. + i •* ■* "* 



■* * 



1330. 1330 Zaid mengatakan, "Anak laki-laki dari anak laki-laki 
setingkat dengan anak laki-Iaki bila di bawah mereka tidak ada lagi 
anak laki-laki. Yang laki-lakinya (yakni cucu laki-laki) setingkat 
dengan yang laki-laki (anak laki-laki), dan yang perempuan (cucu 
perempuan) setingkat dengan yang perempuan (anak perempuan), 
mereka (para cucu) mewarisi sebagaimana mereka (para anak) 
mewarisi, dan mereka (para cucu) terhalangi sebagaimana mereka 
(para anak) terhalangi. Anaknya anak (yakni cucu) tidak mewarisi bila 
ada anak." 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang baru dikemukakan). 



8. Bab: Bagian Warisan Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki 
dengan Keberadaan Anak Perempuan 



tijj»U> 'Jt\ t^lj cJlUJI C-i-Ulj tJuoJt <I — jUJ :jl — h ?c Ulj 

■* \\ r • ' "-\ ' \\ »• ' * f t e * ' ° f* ■*• ' ' °i *i ' * * i '■**" * 

,J3i [v/a Jli :Jli j\\ J& \1> 14-s ^asi .^jj4*Ji 2/> w ^j tiM 

^ ** *- ^ *» + + 

.c-i-Uli rjJ £j tj^iiJl U»5j ^jl-Ji jjl oUj CjVr?ll ai-JlL *£& 
|Jl» »ta U J^JU-J ^J :JUi i^^jw ^jjI J^aj oljj-^li ig^y* \*\ b-jli 



<* *» 



1 Sa'id bin Manshur menyebutkannya secara bersambung dengan sanad hasan dartnya. 



MukhtasharShahihBukhari — I339I 



2564. Dari Huzail bin Syurahbil, dia menuturkan, "Abu Musa 
ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, 
dan saudara perempuan? Dia pun menjawab, 'Untuk anak perempuan 
setengah bagtan, untuk saudara perempuan setengah bagian. Temuilah 
Ibnu Mas'ud ? dia pasti mengikuti pendapatku.' Lalu ditanyakan 
kepada Tbnu Mas*ud, dan disampaikan apa yang dikatakan oleh Abu 
Musa itu, maka Ibnu Mas'ud berkata, 'Kalau begitu berarti aku sesat 
dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku 
memutuskan dengan apa yang telah diputuskan [atau dia mengatakan, 
'Telah bersabda 8/7] Nabi SAW, l Untuk anak perempuan setenguh 
bagian dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam 
bagian, menggenapkan yang dua pertiga. Lalu sisanya untuk saudara 
perempuan.' Lalu kami menemui Abu Musa, kemudian 
memberitahunya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dia pun 
berkata, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku, selama orang alim 5 ini 
ada di antara kalian.'" 



9. Bab: Bagian Warisan Kakek dengan Keberadaan Ayah dan 
Saudara-Saudara Laki-Laki 



Xj jbJi :J$\ 'J>\' 3 j& 'jh js Jf Jiij - \ r rr- \ r r \ 

" * 

'j£^-!j Lj»Q jC\ tL CiJ^ij) *<£! j: ll) :^ 'J\ ij-i} -\rrt 
- ' ' - ' * * 

'.■*.,■"* ds * *i, * .- • f- ..** . V - * . -f - i. ' .» * f *. f •S»** * i- 



.^i y isf ij ^ v ->> oj* ^i y Ji :>a y j«j - * rr • 



+ 1* 



58 O**") artinya orang berilmu (f^). Sedangkan yang masyhur adalah dengan kasrab pada 
huruf haa* (j&ty, disebut demikian karena untuk menulis, yaitu tinta. Demikian yang 
dinisbatkan oleh Ka'b At-Tabi'i (seorang tabi'in). Bentuk jamaknya adalah ahbaar. 
Sedangkan riwayat ini semuanya mencantumkan dengan fathah, demikian yang 
dikemukakan oleh Al 'Aini. 



340 1 — MukhtasharShahihBukhari 






. » yi-j. \rr~i 



133M333. 1331 " 1333 Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair 
mengatakan, "Kakek adalah ayah." 

1334. 334 Tbnu Abbas membacakan: l Wahai anak citctt AdamV 
(Qs. Al A'raaf [7]: 26) "Dan aku mengihtti agama nenek moyangku: 
Ibrahim, hhakdan Yakub: (Qs. Yuusuf [12]: 38). 

Tidak ada riwayal yang menyebutkan adanya seseorang yang 
menyelisihi Abu Bakar di masanya, dan saat itu para sahabat Nabi 
SAW masih banyak. 

1335. 1335 Ibnu Abbas mengatakan, "Anak laki-laki dari anak 
laki-lakiku mewarisiku tanpa disertai oleh saudara-saudaraku yang 
laki-laki, namun aku tidak mewarisi anak laki-laki dari anak laki- 
lakiku." 

1336-1339. 1336 " 133 Disebutkan beberapa pendapat yang beragam 
dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid. 



10. Bab: Bagian Warisan Suami dengan Keberadaan Anak Laki- 
Laki dan yang Lainnya 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 882, juz 3) 



1111-1333 y capan ^bu Baj^ Ad-Darimi menyebuikannya secara bcrsambung dengan dua 
sanad yang shahih darinya. Adapun ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Nashr Al Marwazi 
mengeluarkannya di dalam Kitab Al Paraidh. Sedangkan ucapan Ibnu A2-Zubair, telab 
dikemukakan maknanya secara bersambung pada juz 2, nomor I SS7. 

1334 Argumentasi Ibnu Abbas dengan firman Allah Ta'ala, 'Wahai anak Adam\' (Qs. Al 
A'raaf [7]: 26), Ad-Darimi dan Ibnu Nashr telah mengeluarkannya. Sedangkan 
argumcntasinya dengan firman Alah Ta'ala, 'Dan aku mengikuti agama nenek moyangku' 
(Qs. Yuusuf[12]: 38) tclah disebutkan oleh Sa'id bin Manshur secara bersambung. 

1333 g a 'j,] (jj n Manshur menyebutkannya secara bersambung. 

1336-H39 Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Daraquthm, Ath-Thahawi, Al Baihaqi dan yang 
lainnya telah mengeluarkannya, dan pembahasannya sangai panjang bila kita ingin 
menyebutkan takhrijnya dan mengemukakan lafazh-lafazhnya yang bermacam-macam, 
untuk itu, silakan merujuk Al Fath bila anda mau. 



MukhtasharShahihBukhari — |34i| 



11. Bab: Bagian Warisan Istri dan Suami dengan Keberadaan 
Anak Laki-Laki dan yang Lainnya 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada kitab 76 
Pengobatan, bab 46) 



12. Bab: Bagian Warisan Saudara-Saudara Perempuan dengan 
Keberadaan Anak-Anak Perempuau Sebagai 'Ashabah 59 



13. Bab: Bagian Warisan Saudara-Saudara Perempuan dan 
Saudara-Saudara Laki-Laki 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada juz 1, 
kitab 4 Wudhu, bab 46) 



14. Bab: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 

(yaitu),jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi 

mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara 

perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara 

perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapijika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagikeduanya duapertiga dari 

hartayang ditinggalkan. Danjika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 

seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu 

tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."' (Au-Nisaa" 

[4]: 176) 



K 'Ashabah bentuk jamak dari kaia 'ashib. yartu orang yang mendapatkan selumh harta 
warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris yang lainnya, 
atau tidakmendapatkannyaapa-apajikahartawarisan tidak tereisa. 

60 Kalalah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. 



f342l — MukhtasharShahihBukhari 



15. Bab: Dua Anak Paman, yang Salah Satunya Saudara Seibu 
dan Satunya Lagi Suami 



1340. 1340 Ali mengatakan, "Untuk suami setengah bagian, untuk 
saudara laki-laki seibu seperempat bagian, dan sisanya dibagi rata 
untuk mereka berdua." 

16. Bab: Dzawil Furudh (Ahli Waris yang Mendapat Bagian 

Tertentu) 

(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 072, juz 2) 



17. Bab: Bagian Warisan Anak LVaa M (Sumpah Kutuk) 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1941 , juz 3) 



'^Sa^id bin Manshurmenyebutkannyasccara bersambung darinya. 

61 Li 'an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, "Aku melihatmu 
berzma", atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darmya, kemudian 
kasusnya dibawa ke hadapan hakim Kctika di hadapan hakim suami diminta supaya 
mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang 
bersaksi bahwa mercka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkannya, 
maka hakim memberiakukan li'an kepada keduanya. Di mana suamt bersaksi sebanyak 
cmpat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat 
istriku telah berzina" atau "janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku." dan 
berkata, "Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." 
jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia dijatuhi hukuman had, akan tetapi 
jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, "Aku 
bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berana", atau 
"janin yang ada dalam rahimku berasal darinya." dan berkata, "Kemurkaan Allah untukku 
jika suamiku termasuk orang-orang yang benar." Selanjutnya hakim memisahkan 
keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk untuk selamanya. 



MuJdrtasteu-ShaMhBukhari — [343 1 



18. Bab: Anak Adalah Hak Si Pemilik Tempat Tidur. Baik 
Merdeka Maupun Budak 



19. Bab: "Wala" Adalah Hak Orang yang Memerdekakan" dan 
Warisan Anak Temuau 



.j>- Ja-iUi '.j^ Jlij -\rt\ 



1341 



1341. Umar mengatakan, "Anak temuan adalah orang 
meideka" 

(Haditsnya adalah bagian dari hadtts Aisyah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 024, juz 2). 

20. Bab: Bagian Warisan Saibah (Budak yang Dimerdekakan 

Tanpa Wala') 



^ *• t + < jS #» ^ 



01} tOj-l-j ^ p^-^l J*l 01 :Jli (s'yLS> J) <ool jlp ^p -Tfo"lo 

.Oj-I-j IjjIS* «lUUJl Jil 

2565. Dari Abdullah (bin Mas'ud), dia mengatakan, 
"Sesungguhnya para pemeluk Islam tidak memerdekakan budak tanpa 
wala', sedangkan orang-orang jahiliyyah memerdekakan budak tinpa 
wala'." 

(Haditsnya adaiah bagian dari hadits Aisyah yang disinggung 
tadi). 



1341 Telah disebutkan orang yang menyebutkannya secara bersambung yang lebih lcrtjkap 
daripada ini, yaitu pada juz 2, kitab 52 Kesaksian, bab 16. 

62 Saibah adalah budak yang dimerdekakan dengan ketentuan babwa tidak seorang pun ^ng 
memegang wabTnya. Misalnya, majikannya mengatakan kepadanya keika 
memerdekakannya, "Aku memeidekakanmu sebagai saibah" atau "engkau menrka 
sebagai saibah", dengan begitu. crang yang memerdekakannya itu tidak memliki 
wtt/tTnya, sehingga dia boleh menggunakan hartanya semaunya. Cara pemerdekaan ini 
dilarang baik dalam kondisi lapang maupun tidak. 



r344| — MukhMarSbahihBukhari 



21. Bab: Dosa Orang yang Berlepas Diri dari Maulanya 

22. Bab: Bila Seseorang Memeluk Islam Melalui Orang Lain 

* * ■' '■ •->' 

1342. 1342 Al Hasan memandang bahwa orang yang 
mengislamkan itu tidak memegang wala nya. 

(817). (817, Nabi SAW bersabda, "Wala^ adalah milik orangyang 
memerdekakan" 

(818). (8I8) Disebuikan dari Tamim Ad-Dari, dia 
menyandarkannya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Dia adalah 
orang yang paling berhak terhadap hidup dan matinya." Mereka 
berbeda pendapat tentang keshahihsn khabar ini. 

23. Bab: Wala" yang Diwarisi oleh Wanita 



24. Bab: Maula Suatu Kaum Dianggap Termasuk Kaum Itu 

Sendiri, dan Anak Lelaki dari Saudara Perempuan Juga 

Termasuk Mereka 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1494, juz 2) 



1142 Sufyan Ats-Tsauri menyebutkannya secara bersambung di dalam Jami'nya dengan sanad 

shahih. 
(8,,, Telah dikemukakan secara bersambung dari badits Ibnu Umar (juz 2, nomor 1019), dan 

darihadits Aisyah(juz2, nomorl024). 
(KIB) Abu Daud dan yang lainnya menyebutkannya secara bersambung dengan sanad dha'if 

sebagaimana telah sayajelaskan di dalam y)/Mva". 



MukhtasharShahihBukhari — I345I 



25. Bab: Bagian Warisan Orang yang Ditawan 

j " f " 'i '.» **-;. •? . - i,' ' *- * *•**'. . ^ 'i, r . _ 
£j»-i y> :Jj*»j 'j-^ 1 i^Jj' y* jt-al ^jjj ^y-i ol— Sj :JLj -\rt^ 

•4 

J - " 1 * "* £ t m Ĕ M ■ * * 

41& ^ '£* lij 4 *ilij (.js-V* 4^j j*-! :>j»Ji J^* j! J** Jl*j -lTii 

i'*' 1' ■ - *• * J ii* * J i*St' •' ,s ;" , ii' 

1343. " 3 Dia mengatakan, "Syuraih memberikan warisan 
kepada orang yang ditawan musuh, dan dia mengatakan, 'Dia (orang 
yang ditawan) lebih membutuhkannya."' 

1344. 1344 Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Sahkan wasiat 
untuk orang yang dttawan, pemerdekaannya dan apa pun yang 
dilakukamiya terhadap hartanya selama tidak merubah agamanya, 
karena sesungguhnya itu adalah hartanya, dia boleh berlaku apa saja 
yang dikehendakinya." 

(Hadttsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 074, juz 2). 



26. Bab: Orang Islam Tidak Mewarisi Orang Kafir dan Orang 

Kafir Tidak Mewarisi Orang Islam. Bila Orang Kafir Memeluk 

Islam Sebelum Harta Warisan Dibagikan, Maka Dia Tidak 

Memperoleh Bagian Warisan 



2566. Dari Usamah bin Zaid RA, bahwa Nabi SAW bersabda, 



1343 Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darimi menyebutkannya secara bersambung dengan sanad 
shahih darinya. 

1344 Abdurrazzaq dan Ad-Darimi menyebulkannya secara bersambung dengan sanad jayyid 
darinya. 



346 1 — MukhtasharShahihBukhari 



"Orang Islam tidak mewarisi orang kajlr, dan orang kuur tidak 
mewarisi orang Islam." (Dalam riwayat lain: "orant* n.uLDrn" d\ 
kedua redaksi itu 5/92). 



27. Bab: Warisan Budak Nashrani dan Mukatab Nashrani, serta 
Dosa Orang yang Tidak Mengakui Anaknya 

(Tidak ada hadits yang dikemukakan) 



28. Bab: Orang yang Mengakui Orang Lain Sebagai Saudaranya 
atau Sebagai Anak dari Saudaranya 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 967, juz 2) 
29. Bab: Orang yang Mengaku Bemasab Kepada Selain Ayahnya 

^ t( Xy j* l^y V :JU S y^il o* «jo* ^» j— * -Y°1Y 

2567. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Janganlah kalian membenci ayah kalian, barangsiapa membenci 
ayahnya, maka dia kajir" 



30. Bab: Bila Seorang Wanita Mengakui Seorang Anak Sebagai 

Anaknya 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada nomor 1450, juz 

2) 



MukutasharShahJhBukhari — 1347 1 



31. Bab: Ahli Garis Keturunao 

J* L. ^«J Jl ^ljj yJj) ^y Jl :Jl*» t***j ^jl — -I Jj— J 
_i Jlp Jio ^JuJlJ Ijj*^ jl (^ n*\/l ^UIj jujJ ^^«JjlJI 

;[t ^ r/i OUwJaJa*] Jbj jj icOj 4ijU- jj" JUj Jl I ifi j tJ 

ajjs 0} :jL2i c[u^»IJiSl OJuj cUg.-jc-j ClaP Jj ; uUa5 U^ — UjJ 

8 ' ° i " e " ^ " ,? . 



2568. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW datang ke tempatku dengan riang gembira, tampak 
sinar kesenangan pada wajahnya, lalu beliau berkata, l Tahukah 
engkaul (dalam riwayat lain: Apa engkau belum mendengar apa yang 
dikatakan oleh Al Mudliji tentang Zaid dan usamah! 4/166) 
Sesunguhnya tadi Mujazziz [Al Mudliji datang kepadaku lalu] dia 
melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid \yang sudah 
berbaring 4/213], [sementara keduanya telah ditutupi di bagian 
kepala, namun kaki mereka menonjol\, lalu dia mengatakan, 
' Sesungguhnya kaki-kaki inisatu asa/.'" 



Sabda beliau "Mujazz&\ yaitu Ibnu AI A*war bin Ja'dah Al Mudliji. 



|348| — MukhtasharShahihBukhari 



64 



86. KITAB HUDUD^ (HUKUMAN) 



1. Bab: Khamer Tidak Boleh Diminum, 1345. 1345 Dan Ibnu Abbas 
mengatakan, "Cahaya iman dicabut darinya ketika berzina." 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1135, juz 2) 



2. Bab: Tentang Pukulan yang Diterapkan Terhadap Peminum 

Khamer 



- - -• • • + + *> * 






2S69. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa Nabi SAW memukul 
peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, sementara Abu 
Bakar mencambuk sebanyak empat puluh kali. 



3. Bab: Orang yang Memerintahkan untuk Melakukan 
Pemukulan Hukumao di Rumah 



(Hadits Uqbah bin Al Harits yang telah dikemukakan pada nomor 

1081,juz2) 



M Hudud adalah bentuk jamak dari hadd, yaitu hukuman tertentu yang diterapkan terhadap 

orang yang melanggar larangan tertentu. 
1345 Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya secara bersambung di dalam Al Iman (nomor 72 dan 

94 yang saya tahqiq) dengan dua isnad darinya secara mauquf, salah saturtya hasan. 

Dikemukakan juga secara marfu' dari hadits Abu Hurairah yang menyerupai itu, yaitu 

yang dikeluarkan di dalam Takhrij Al Misykat (60) dan Al Ahadits Ash-Shahihah (509). 

Akan dikemukakan juga pada bab 20 di akhir hadits Ibnu Abbas yang matju' secara 

maw^M/padanya, menyerupai itu. 



350 1 — MukhtasharShahihBukhari 



4. Bab: Mtmukiil dengan Pelepah Kurma dan Sandal 

._■ -" -* ___"**'''_,_ -* *" . *" -* ° 

L*3 :-.$_■ «jjyb y Jb .-joj^i :Jb p o/A — s uijSw__> :-___» jj 

_• ^ _- # _* 

_* _* _- _- ^ ^_- ^ _» ^ _#_-- _* J» 

4^ tjLj Sl .ufc- i_Jji- S[ : Jli .1» 3i>i : : >Jl ^i. Ju Cj>_i 
(.jJv-f J^ OlLj-JJ Oji tjJjSc ^ :-Jljj "^sj) ,od_~-Ji 

2570. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Dihadapkan 
kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang telah minum (dalam riwayat 
lain: minuman yang memabukkan, maka 8/15) beliau pun bersabda, 
l Pukuli dia.*" Abu Hurairah RA mengatakan, "Maka di antara kami 
ada yang memukulnya dengan tangannya, [di antara kami] ada juga 
yang memukul dengan sandalnya, dan [di antara kami] ada juga yang 
memukul dengan pakaiannya. Setelah orang itu kembali, sebagian 
orang berkata, 'Semoga Allah menghinakanmu.' Beliau pun bersabda, 
'Janganlah kalian mengatakan begitu. Janganlah kalian membantu 
syetan terhadapnya.*" (dalam riwayat lain: l Janganlah kalian 
membantu syetan terhadap saudara kalian.*) 

Jb-i J* Ijb. lit C_JT C. :Jtt & vJLW Jj'j+& -Yoy^ 

ctUij H-.Jj' OU jJ *fy .jliJl L-?-C-» M| tLC—ii J J-T-U tv_^J-»_i 

_* + _- _* _- * _- ^% _- 

.aLj jj j$* _ii J^j ot 

2571. Dari Ali bin Abu Thalib RA, dia mengatakan, "Tidaklah 
aku melaksanakan suatu hukuman terhadap seseorang sehingga 
menyebabkannya meninggal lalu aku merasa terbebani, kecuali 
peminum khamer, sebab, bila dia meninggal, aku membayar diyatnya. 
Demikian ini, karena Rasulullah SAW tidak menyunnahkannya." 



Miibhtadi-irSli-jliihRiiLrh-m I «41 1 






r * <*■ y 



ulUjj li-Jblj Oj ^^~J tj~P 43^>- ^j>« IjJlUj jSo S\ iy\j isi& ~ll 
iIjjUmAj IjIP Ijm ^a- IjjwHj' JLibstS ij*£- ay\ y*-\ OIj l ^~ > " 'H 3 J'J 

. juUj Jula- 

2572. Dari As-Saib bin Yazid, dia mengatakan, "Didatangkan 
kepada kami peminum (khamer) pada masa Rasulullah SAW, pada 
masa pemerintahan Abu Bakar, dan di awal masa pemerintahan Umar. 
Kami menghampirinya dengan (memukulkan) tangan, sandal dan 
sorban kami, hingga di akhir masa pemerintahan Umar, dia 
mencambuk sebanyak empat puluh kali, dan ketika dipandang 
keterlaluan dan fasik, Umar mencambuk sebanyak delapan puluh kali. 



5. Bab: Yang Dimakruhkan dari Melaknat Peminum Khamer, 
dan Bahwa Sebenarnya Dia Tidak Keluar dari Agama 



ilLi oir m y» 4* Jp ii-i y :vii-a j y± & -t-yt 

^ -* *» ^ + 

_-• Jae-j J_J tJJUJ <0 ^U L«jj 4j [jtj t<_»t^_Jt ^J fljJi- !» 5 jj§^ 

ai> »j_i Sf :S fJi Ju£ .4, _# li >srf u t &i 1$ : £3t 

.4Jj-*jj auI i_-*j. 4Jl C~J J> L* 



2573. Dah Umar bin Khaththab: Bahwa seorang laki-laki di 
masa Nabi SAW yang bernama Abdullah dijuluki himar (keledai), dia 
suka membuat RasuluUah SAW tertawa. Nabi SAW pernah 
mencabuknya karena minum khamer. Lalu pada suatu hari dia 
dihadapkan, beliau pun memerintahkan untiik dicambuk, lalu seorang 
Iaki-Iaki di antara yang hadir berkata, "Ya Allah. Laknatlah dia. 
Betapa seringnya dia melakukan itu." Maka Nabi SAW bersabda, 
"Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, yang aku tahu bahwa 



352 1 — MukutasharShahihBukhari 



i/iu mencintai Allah dan Rasul-Nya." 

6. Bab: Pencuri Ketika Mencuri 

(Bagian dari hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan pada bab 20) 

7. Bab: Melaknat Pencuri Bita Tidak Disebutkan 

4^Qi 'j>J~i 3j-~Jl -5i» j^ :JU # ,-iJl Je- o'J_'J» ^i °^p -\oVi 

-* J - J I ..■'. I*-' 1. *- s -*-" JJ -* * I <- J . 
.oJj j<Jq,5"9 (U^Ji Oj***±3 tO-b A^ft^ 

_ ^< ■*■ -*■ J fl _^< -*■ -*■ i *> -*■ -*■ 

i" ' ° ' i' 

2574. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, 
dan mencuri tali lalu tangannya dipotong." 

Al A*masy mengatakan, "Mereka memandang bahwa 
maksudnya adalah telur besi, dan tali dimaksud, bahwa di antara tali 
itu ada yang nilainya mencapai beberapa dirham." 

8. Bab: Hukuman adalah Tebusan 



(Hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang telah dikemukakan padajuz l, 
kitab 2 Keimanan, bab 10) 



9. Bab: Punggung Orang Mukmin Dilindungi, Kecuali Karena 

Hukuman atau Hak 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor kitab 64 

MukhtasharShahihBukhari — 1 353 1 



Peperangan, bab 79) 

10. Bab: Melaksanakan Hukuman dan Dendam Karena 
Dilanggarnya Larangan-Larangan Allah 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada kitab 78 Adab, bab 80) 



11. Bab: Melaksanakan Hukuman Terhadap OrangTerhormat 

dan Rakyat Jelata 



(Bagian dari hadits Aisyah yang akan dikemukakan setelah ini) 



12. Bab: Makruhnya Pembelaan Pada Hukuman Bila Telah 
Diajukan Kepada Penguasa 



0L~ *-$-*_-! :Vjj ^j) f-F- a l Lijy 01 :^j iiiU j — p -X*Vo 

^ ■ ^ *» _ ^ * J _. _ d Jf _ 

V £t_JI ejjP j _-9_— J CJ^* ,-dI V*J_ — i*--' °'j — *J' (i ° * / * 

^" -■ ,•* .*■ * 

li *» I_ J J«* J ,ff *_ ^ 0-» » ^_» , _■ * * ** J ^ -- ^_T [ 

;ljj__ t [^V/o <ij*_ii_j Juj. jj <_»L-l _J| Lpy 9 j _J t[\ - • 

_;] i.c( __ 4^ ^ _>_ « A» jy-j [Q] & _-__. [_] 

_■ -* > -■ y 

J-0 o_i_] .& ii Jl^l» [Jit_.il $& ?S Ai j_i-j i^- [j-o 

#* #*■ <*■ -* a 

*'.* f "t.-l ni J J o # ^ . * '• £ ',. " r ,-jgi 1 , , * * 

\IA~»\ JlsJ Ya_1 -_)--»- _r» -J_- ij» ^J-SJl :Ji _ [i-B? -Ji Jj -"J 

[jJJ UIJ :J_ tLJaki fts [t gr -~-i O-T ___ . -5.1 Jj^j l_ J _**_-! 

_ __ '_»***' »** * _r__-J_r 

:4j -_j i^.) r* 1 r 5 ^ _>* O-*-* ■«*--> ^j) _P> M 'u- 1111 ^ 1 L - 

l_(j tojTy «Juj-iJl [IglsJ 3^_- iii ly_T (Y\T7i J^»_--i ^s— ^ 0, 

" ^*f** v * ^* "^ _ **_" _ _ 

__j i__>li 01 jJ __5_S *jij .J_Jl <4~^ I_*IS1 1^-i _iu>w_l __-- 



$ - j 



354 1 — MukntasharShahihBukhari 



l^j ja\ rt-j t£§* ^y* u>^j ^ l5^^J -^-V ^^^* * «*J "—^j- 



1 J^O <* 3 *} * 



2575. Dari Aisyah RA: Bahwa orang-orang Quraisy merasa 
terusik oleh (dalam riwayat lain: merasa terusik oleh perkara 4/150) 
seorang wanita bermarga Makhzumiyyah yang telah mencuri [ketika 
perang penaklukkan Makkah 3/150], [lalu kaumnya menghadap 
Usamah bin Zaid untuk meminta pembelaannya 5^97], mereka 
berkata, "[Dan] siapa yang mau membicarakan [tentangnya] kepada 
Rasulullah SAW? Siapa yang berani berbicara kepada beliau selain 
Usamah [bin Zaid], yang dikasihi Rasulullah SAW?" Maka [Usamah] 
berbicara kepada Rasulullah SAW, [serta merta rona wajah Rasulullah 
SAW berubah,] lalu beliau pun bersabda, "Apakah engkau mau 
memberi pembelaan pada salah satu ketetapan Allah?" [Usamah 
berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku wahai Rasulullah." Sore 
harinya,] beliau berdiri menyampaikan pidato lalu beliau mengatakan, 
"[Amma ba'du.] Wahai mamtsia! Sesungguhnya telah sesat (dalam 
riwayat lain: telah binasa) umat-umat sebelum kalian, (dalam riwayat 
lain: Sesungguh Bani Israil 3/213) yang mana apabila orang 
terhormat [di antara mereka] mencuri. maka mereka membiarkannya, 
namun bila rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka 
memberlakukan hukuman padanya. Demi Allah, seandainya Fathimah 
binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong 
tangannya." [Lalu wanita itu pun dibawakan kepada Rasulullah SAW, 
kemudian beliau memerintahkan untuk dipotong tangannya. Aisyah 
mengatakan, "Lalu taubatnya baik, dan menikah. Kemudian setelah 
itu dia datang, lalu aku menyampaikan keperluannya kepada 
Rasulullah SAW." 



13. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. AI 

Maaidah [5]: 38) 



s ,' 



.ji&S^^ J*'£$} -trfi 
MukhtasharShahihBiikhari — 1355 9 



._Ui Nl [r^ :l*J^-i ____ _J> 51^1 ,j 5i_ Jtij - ^ r i V 

1346. 1346 AH memotong dari telapak tangan. 

1347. 1347 Qatadah mengatakan tentang wanita yang mencuri lalu 
dipotong tangan kirinya, 'Tidak ada yang lain selain itu." 



&> _£ J ____■! 1; ___ M 'Jh J* ia__n* __p -W1 

.[ll&C_s] 



ft a _J_ ^ ^^ 



*Jl xfi Jp t3j£[— !>] Ji' _--" [_&] jj :cJl5 l^i jl> \sj) 

^- J / ■* ^ *■ * - _ » -^ * 

b U^ O^ij JS 015 j «_*». jl _- y " t_^_Ji __ ja _J:>1 <> j& 

" * ' * * "• " ' ' 

2576. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tangan 
pencuri dipotong bila (curiannya) mencapai seperempat dinar [atau 
lebih]:' 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, "Tidak [pernah] 
dipotong tangan pencuri di masa Nabi SAW bila kurang dari harga 
baju perang: tameng atau baju kulit (baju perang), masing-masing dari 
keduanya ada harganya.") 



-*" ■**" _ ' " * >_£« * ^l. ' l _ I > * *A .u + * 1 • * . O^a >■ 

4_j _a^ v W (j^ 1 _-» :J- w -r** Cf- **" **** u— * _ Y«VV 

* > *■ ^ 1 ^ ^ ^ 

*'*" -* • . 

.-jilji O^ («*s* r^ljj ^j) 

2577. Dari Abdullah bin Umar RA, dia mengatakan, "Nabi 
SAW memotong tangan seorang pencuri yang mencuri baju perang 
seharga (dalam riwayat Iain: senilai) tiga dirham." 



lM * Ad-Daraouthni menyebutkannya secara bersambung. 

1347 Ahmad menyebutkannya secara bersambung di dalam Tarikhnya. 



356 1 — MukhtasharShahibBukhari 



14. Bab: Taubatnya Pencuri 



t * 



^ 'i 



l*r^ tifSl^i cJLJ oJu *Ja5 l> jJJ jjCJl OL" lil :aSjI jlp ^jI Jl — i 

> 9 * ** **" 

j A* . ** **. e i*'* i i i ■ i ^, i I ' x ' * * 

.4IH4J1 LlJLi i_Jb 1*31 iiXU5 ijJb^ 

' ** ' * 

Abdullah mengatakan, "Bila pencuri bertaubat setelah 
tangannya dipotong, maka kesaksiannya diterima. Begitu juga semua 
hukuman, bila pelakunya bertaubat (setelah diberlakukan hukuman 
padanya), maka kesaksiannya diterima." 



15. Bab: Orang-Orang Kalir dan Orang-Orang Murtad yang 
Memerangi, dan Firman AUah Ta'ala, "Hukuman bagi orang- 

orangyang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 

kerusakan di bumi t hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 

tangan dan kaki mereka secara silang 65 , atau diasingkan dari 

tempat keduunannya" (Qs. At Maaidah [5] : 33). 



(Bagjan dari hadits Anas yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 4 

Wudhu, bab 70) 

16. Bab: Nabi SAW Tidak Menyumbat Aliran Darah 66 Orang- 
Orang Murtad yang Memerangi Sampai Mereka Binasa 



(Bagian dari hadits yang disinggung tadi) 



Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka 
dipotong tangan kiri dan kaki kanan. 

Maksudnya: Setelah Nabi SAW menetapkan hukuman potong dan tangan mereka secara 
silang, bekas poiongan itu tidak dihentikan. Biasanya dalam hukuman pencurian, setelah 
dipotong diolesi dengan minyak panas untuk menghentikan keluarnya darah. Namun 
dalam kasus ini beliau tidak melakukan itu, sampai mereka binasa. 



MiikhtasharShahihRnkhari — Rwl 



17. Bab: Orang-Orang Murtad yang Memerangi Tidak Diberi 

Minum Sampai Mereka Binasa 

(Bagian dari hadits yang disinggung tadi) 

18. Bab: Nabi SAW Membutakan 67 Mata Orang-Orang yang 

Memerangi Itu 

(Bagian dari hadits Utsman yang disinggung tadi) 
19. Bab: Keutamaan Orang yang Meninggalkan Perbuatan Keji 



20. Bab: Dosa Berzina. Plrman Allah Ta'ala, "Dan tidak benina" 

(Qs. Al Furqaan [25]: 68), "Dan janganlah kamu mendekati zina; 

(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, datt suatu jalan yang 

buruk." (A! Israa' [17]: 32) 



j£Jl Ji ^ 'M & SJ-j J« :J« tg£ J& J} cr-* -YoVA 

' <, ■ ' ii' + *»*»* o r * I 5 . _ ' * .' 

u^- jj~i ^j t&y j*j ^jji o^ ( Wa jy :4 — i'jj ls— *j) 

* * -* ^ * +■ ^ + *- 

_■ _* ' -H 

**.*■_* . /^-* k i-* ^ a J -- J _» / _- v -*• _- / _- g _# ._- 4 e J ** J ^ J^o -* 



J o J 



.iJ-Ci :Jli ?<-U L)C_^fi f- 3_j 04^" ^W* o?- 1 ^J 5 :^j_-kp Jl ; 

-» *» ^"*"" _* _* *» _*■ * 

jg »_UL_ij .l-ojh ol _>U ^\J oi* .l^r^l (*-i *jwU_»1 j_ — i dJL — ij 



.<bwC-»t 



67 Yakni dengan mendekatkan besi yang tdah dipanaskan ke mata seseorang sehingga 
membuatnya tidak dapat melihat. 



358 1 — Muldita^arShahihBul-hari 



2578. Dari ibnu Abbas RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Tidaklah seorang hamba (dalam riwayat lain: seorang 
pezina 8/15) benina, ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan 
tidaklah mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan 
tidaklah minum (khamer) ketika dia minum khamer dalam keadaan 
beriman, dan tidak pula membunuh (ketika dia membunuh) dalam 
keadaan beriman.'" 

Ikrimah berkata, "Aku katakan kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana 
dicabutnya keimanan darinya?' Dia menjawab, 'Begini,* seraya 
merenggangkan jari-jarinya lalu mengeluarkannya, 'Bila dia 
bertaubat, maka kembali lagi seperti ini,* seraya merenggangkan jari- 
jarinya." 



21. Bab: Hukuman Rajam 68 Bagi Pezina yang Telah Menikah 






** * 



1348. |:548 AI Hasan mengatakan, "Orang yang berzina dengan 
saudara perempuannya, maka hukumannya adalah hukuman pezina." 






ij^j 



* + 



2579. Dari Ali RA: Ketika dia merajam seorang wanita pada 
hari Jum'at, dia mengatakan, "Aku telah merajamnya sesuai dengan 
sunnah RasuluIIah SAW." 



> , o J ' ' ' ' . ' 'of f ' o 1 ' •' J ?f ' V -e* t. ' „ , 

ajjI J^-j j^*j Ji :^jl ^.l j, Aisl jlp cJL- i^LsJJl j* -Y °A - 



68 Hukutn rajam adalah hukutnan bagi pezina yang telah menikah. Yaitu sebagian tubuhnya 

ditanam di tanah kemudian dilempari dengan batu hingga meninggal. 
1148 Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya secara bersambung darinya menyenjpai itu. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 359 1 



.^jil S/ :J15 ?jJJ fl <j^!l> ijji. J^ :cJ» .JJJ : JlS ^ 
.[A/r- J^f J#!j *<5isdi) :^W Jisi] 

2580. Dari Asy-Syaibani, dia mengatakan, "Aku tanyakan 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apakah Rasulullah SAW 
mcrajam 6<) ?' 0ia menjawab, 'Ya.' Aku berkata Iagi, 'Sebelum 
turunnya surah An-Nuur atau setelahnya?' Dia berkata, *Aku tidak 
tahu.' 

[Sebagian mereka menyebutkan, "Al Maaidah" 70 , yang pertama 
\ebihshahih30/$]. 

22. Bab: Orang Gila Tidak Dirajam 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor2107,juz 3) 



23. Bab: Bagi Pezina Adalah Batu 

:«V ^J) ^ ^ 1 ' M ^ ^ :i # W ^ _X ° M 

.^iJJi y>d]j t (l/A J^ljil v^LUJ 



y <* 



■ -* + * f f ** 



2581. Dari Abu Hurairah: Nabi SAW bersabda, "Anak adalah 
hak tempat tidur (dalam riwayat lain: si pemilik tempat tidur 8/9), 
sedangkan bagipezina adalah batu." 



69 Yakni merajam laki-laki dan perempuan yahudi, scbagaimana yang disebutkan dalam 
riwayat Ahmad 

70 Yakni bahwa sebagian perawi hadits ini mcnyebutkan "al tnaaidah" pada redaksi "an- 
nuur". Riwayat yang lebih shahih adalah yang pertama, yaitu yang menyebutkan "an- 
nuur". 



13601 — MukhtasharShahihBukhari 



24. Bab: Merajam di Lantai Ubin 

(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1550, juz 2) 



25. Bab: Merajam Di Mushalla 71 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan padanomor 2106, juz 3) 



26. Bab: Orang yang Melakukan Suatu Dosa yang Tidak 

Ditetapkan Hukumannya, Lalu Dia Memberitahu Imam, Maka 

Tidak Ada Hukuman Baginya Setelah Bertaubat Bila Dia Datang 

untuk Meminta Fatwa 



.0C<»ij ,V £*Uf l£JS\ Lj^i (*^J •pij*' (ji 1 J^j - ^ i"° • 
•& ^" J* 3 J^ <^ J* ^^ ^ J* «=»J "A * t 



<* " <* 



1349 i349 tAtha , mengatakan, "Nabi SAW tidak 
menghukumnya." 72 

1350. 1350 Ibnu Juraij mengatakan, "Beliau tidak menghukum 
orang yang menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadhan." 73 



71 Mushalla, secara harfiyah berarti tempat shalat. Maksudnya adalah dataran terbuka 

(lapangan terbuka) yang digunakan untuk shalat, misalnya shalat Id, shalat istisqa dan 

sebagainya. 
1349 ta uS> AI Hafizh tidak mengeiuajtonnya, 

12 Saya katakan: Yakni orang yang memberitahu beliau bahwa dia telah melakukan 
kemaksiatan tanpa menjelaskan kemaksiatannya, lalu orang itu shalat bersama beliau, 
kemudian beliau memberitahunya bahwa shalatnya itu telah menghapuskan dosanya itu. 
(Fath$. Beliau mengisyaiatkan kepada hadits Anas yang akan dikemukakan pada bab 27. 

73 Haditsnya telah dikemukakan pada juz 1, kttab 30 Puasa, bab 30. 



MnkhtAshjirShahihRiikhari — 1 361 1 



1351. 1351 Umartidak menghukum si pemburu kijang. 74 

(819). t81 ' Disebutkan riwayat dari Abu Utsman. dari lbnu 
Mas'ud, dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan padanomor907,juz 1). 



^ ;Jli .^i>» :Jli t o»^Ji J m ^ J^ Jt :5^_ili ^ -at . 
.&"ji ^J^* U :Jli .JJwa: :i Jli .jCiwj .y ^t^lj o-,,«»j :Jl — S ?iiij 

. ' ■ f i ' " • * ti ■* " *li- *i»T**"i*i* '- ' ' . i' °i 'i if' 

U jjjjl U '^J+J-j» -AjP Jli- ,fl*A» <U*j IjIa>- (Jj*-J Jl— Jt ol i l j 

'Jjuaii iJi Ji :JU .ij Ut li :JUi Sjj&Jji ^* :J^i iS> *J^ Ji - 

.ijl&i :Jli .fC& iili C V X- r>' > :Jli -* 

.iikf jjpf :i!j3 ^l Jj^i i*j£J» :&i JLi j|f Jli 

(820). (820) Dari Aisyah: Bahwa seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW di masjid. Laki-laki itu berkata, "Aku sudah binasa." 
Beliau bertanya, "Memangnya kenapd?" Dia berkata, "Aku 
menyetubuhi istriku di siang bulan Ramadhan." Beliau berkata 
kepadanya, "Bershadaqahlah." Dia berkata, "Aku tidak punya apa- 
apa." Lalu dia duduk, kemudian seseorang mendatangi beliau sambil 
menuntun keledai yang membawa makanan -Abdurrahman 
mengatakan: Aku tidak tahu, apa itu- kepada Nabi SAW, lalu beliau 
berkata, "Mana yang binasa tadf?" Orang itu berkata, "Ini aku." 
Beliau berkata, "Ambillah ini, lalu shadagahkanlah" Orang itu 
berkata, "Kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku? 
Keluargaku tidak mempunyai makanan!" Beliau pun berkata, 



13,1 Sa'id bin Manshur menyebutkannya secara bersambung dengan sanad shahilt darinya. 
74 Yakni bahwa Urnar tidak menghukumnya, namun menyuruhnya membayar tebusan. 
(S,9) Pengarartg telah menyebutkannya secara bersambung pada juz I, kitab 9 Waktu-waktu 

shalat, bab 4. 
<sao) Pengarang menyebutkannya secara bersambung di dalam At-Tarikh Ash-Shaghir. Di 

dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Shalih, juru tulis Al-Laits bin Sa'd. Adalah shahih 

nwayat bersambung dari jalur lainnya, dari Aisyah, secara ringkas, dan telah 

dikemukakanpadajuz 1 , kitab 30 Puasa, bab 29. 



3621 — MukhtasharShahihBukhari 



"Makanlah oleh kalian." 

Abdullah mengatakan, "Hadits pertama 75 lebih jelas, yaitu sabda 
beliau, 'Berilah makan kepada keluargamu."' 



27. Bab: Bila Seseorang Msngakui Telah Melanggar Namun 
Tidak Menyebutkan, Apakah Imam Harus Menutupinya? 



£r'j *&i t& !JH -^ c_5" :JV5 &> _JUG j| ^J 'j* -YoAY 

^^*» -* ^ + + * 

a £ * ***■&* * £* £ * £ 4 ^ * * ** *" 

.*!£■ iiCJ IJj :JIS .J& Alili tiJb- ol^' iJi i^i J°^-j ^ :J-* 
^ *J3! ^P-» Uli .& ^ £• JC-i t»C-— Jl o^___-} :JL_S 

_ C*" £ * f 4 * **" » ** ' ' ' t _i "*" *" " fi 

^i l_5li t !j_- c-l^ (Jl !<&! J>-j t :J-i* J*-^* ^i fl* «*>Lfl — 1* 
ji* 1x5 <5il o^i : JlS .1*5 : Ju ?l_U c4&» J^ [^! : Jli . _o^l Lj!___T 

. *lJb- : Jtt j! t _j£i _JU 



2582.. Dari Anas bin Malik RA, dia menuturkan, "Ketika aku 
sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang, lalu 
berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku telah melakukan suatu pelanggaran, 
maka laksanakanlah hukumannya terhadapku.' Beliau tidak 
menanyakan (pelanggaran tersebut). Kemudian tibalah waktu shalat, 
maka orang itu pun ikut shalat bersama Nabi SAW. Setelah usai Nabi 
SAW melaksanakan shalat, Iaki-laki itu berdiri Ialu menghampiri 
beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu 
pelanggaran, maka tegakkanlah Kitabullah terhadapku.' Beliau 
bertanya, 'Bukankah engkau tadi shalat bersama kami?' Ia menjawab, 
'Ya.* BeUau bersabda, 'Sesungguhnya Atlah telah mengampuni 
dosamu -atau beliau mengatakan: pelanggaranmu-'" 



75 Saya katakan: Beliau mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang musnad yang 
telah dikemukakan padajuz 1, nomor 907. 



CL.LJL 11. .1.1 



28. Bab: Bolehkah Imam Mengatakan Kepada Orang yang 
Mengaku Berzina, "Mungkin engkau hanya menyentuh atau 

merabanya"? 



Jli <B fJ» ^ & >^ J & :J15 1^ j& jl» o* -Y o Ar 
.14^0! : JU .amI Jj— j t V :Jl» ?^ki jl ojl* jl oJCs dUiJ :«] 

< #» ^ ^ y a ^ 

.4**-^ ^l iUi ol*i :ju .^^J "V 



2583. Dari Ibnu Abbas RA, dia menuturkan, "Ketika Ma'iz bin 
Malik datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepadanya, 
'Mungkin ettgkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau 
memandanginyaT Ia menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Beliau 
bertanya lagi, 'Engkau telah menyetubuhinyaT -beliau tidak 
mengungkapkan dengan kata sindiran- Ia berkata, 'Maka pada saat 
itulah beliau memerintahkan agar ia dirajam'." 



29. Bab: Pertanyaan Imam Kepada Orang yang Mengaku 
Berzina, "Apakah engkau sudah menikah?" 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor2107,juz 3) 



30. Bab: Mengaku Benrina 

31. Bab: Dirajamnya Wanita yang Hamil Karena Zina Bila 
Ternyata Dia Telah Menikah 



J.JS* t^j^L^JI '& V^j &yt cJs" :Jli ^-L* J>\ ^jS -YoA£ 




^i y^ ^ jAj t ^ Aij^ ^J 

^ + + > + *+ \r ^ 

£ * "* ** " *" «e » <* «" * *r + * 

Ojlj ji : JUi J^-J^ <^ (Jl £*j -il ilfrw^- *&&- j>-\ J i_jUr>xJi 



|364| — MukhtasharShahihBukhari 



Sd^i ^j* -_JJ Ji !^>Jt jyl l_ :JUi tfjJl ^jUJl j>«l _yT "_A*-j 

& f * * -■'*'*. '" j j * * * * 

VI j^j (d 1 ^w c-j-S* l- _3»ijj tL!>_» cJJIj ___) j^ c*G jl» y :Jjjj 

'i 8 «I '' A ' * 4 ' " -fi "* t t ' £ ' * °' 

^» 4_---*Jl *jU) -JjI frl_i 01 jjil :Jl5 «J tjlp L_-va*i ■" -" » 41 li 



■'*. 



-* ** 



t j- J* . J J •' . f . ' " ' •., . .j' • j j .' j . s, 

,-_tt>jjv-l ~Jb j ~*ajy i_M OjJ^ji (jjJJ< (■>_*-* *-*j-L5-_*J t^j-UJI 

4 _* > B *■ -j »J*_- *• *■ 

jt__*-j -— -js_Jl OU tjj_if V !_ji_-j-«Jl pA \j cJUi : t j__>-jjl J-i- Jl i 

m. ^ **-"*** **'__*_***' *-***** ._- 

• * -- " ' | •* i' . **|'i *■ ** '** J J ° **£- • * t . * _. *■ S. -* -* -• 

^s» f j* u_* _yj.y ^l* Jjjpa ji^ (J» p+l» ^Uj^j ^Ul £Uj 

* * **■ *' j ' J .«■ e, J*''j*'', '*' * * i * i Ji s, 

V Olj tjlk* J5* ii-p L*j__sj -JU> Jjjo ijij 01 _-*-->-l Ulj i^j-liil 

"• i " i " ?i" -"[■* • ■" i *f* I* i" r* i' ■*'. " Ci *• *' i" ■*' 

- jl l^J 1 t^b ^'JJ t_5*_0 J*-*" tU*J?lj> _Jj-- Ujjw-j ^ _jlj tUjjy 

** **> ** -*• ** +■+■ 

■* * **J * _ .* *"-*»• *- . * 

^yaJj^-l» t<l_Jlj o>»w^JI jb UJU tAii-UJl fJwJ (jl-- (Y*Wi. J j--J 

J]j_-j ^UCoL i-Jlj^ *jj) [^jlj t^j-}] (j-lSl ^j^lj AiiJl JiL 
' ' * f ' * * - - - - * * * * 



B* * * * 



aJJI 



^j.j tl_5C«_u oia U J^ t(\ ot/a jC-fylj jij*-^ijl ^i 

(.l_i 0} -iilj C-l :J«s- Jlii ._^-_>lj> ^JLo L^j^jC.J'. t_ii£!U> JL-Jl Jil 

-' "I. " -f .-' 't s f ' u'- * ' -f' *-■ 

,4ijj__JL <uyl *>U- Jjl liJJJu j^yu *»l 

^y 0_T UJj t_b-__»_Jl (ji ^_»ij> i aLjuJI L_«Juii i^-U* ^j— - jI Jl 5 

_>j Jyj _>i ***»—• --*' ^s 13 " t^j-^-iJl c-ilj tjo~ f-ljj5l cJ£ti *j_*jsJI 

JL3 j ^j— -J AJj^- C-^-Jj»-» tjlI^Jl _j5 j (Jl U*J_5- J^iJ /-— 

' r ' ' * S f * 

J *"* ^ * J * Jtaf fi" *°JJJ ^ i ' " 

cJj ^LjU a^Ij Ui* ci-jU-itjl (jj jj-p r j>- 01 L__-ji 1 Li 

■*. «J -' J v*'*"', '5 ," £" J ," ."■ 

_u« U>i~I jj aJU. aliiJi JjilS :j!__ ^ _jjli _jj jjj ^.J 

-*■ ***■#*■---*_- >*^^ 

lyJ^i .aLj J-I ^J U Jjij' 01 cJl-i -* :Jl5j y* j_*Jli .'j_lk_l-l 



j- 't-** 



Miikh»asharSli5ihfliRiil:hQri — RiiTI 



iaJu&I ji Uj auI (JLp ^Li >15 Ojjij^Jl c-£- llJLi t^^-aJl ^^ j^p 

:Jl»jJ 

J^ LgiiJ (^jil V 'L$JjSl 01 ,J jJLS Jj sdLai li\J JJU (JLi jJJ 



rf ^- J, . .'*■"'•* . ^ i _** * ^ « i ■" . * 



c<u!b-lj 4j C-$il C~>- L$j OJb^Ji L&Ltjj L$Jj_1 ^y+i .^JLss-l t^J\ — j 

i_JJ *bi 0} jrjLt LjJLC oi Jb-U Jp-i ^u L^jL_J V oi [^ *• o *} 

^ *r f + + + + 

i-It-jjl 4jT 4)1 JjJl L_« 0L& tOlSol <Qjp Jj!lj tjbJL» jH Ij *i_« 



^j- p ^ i "S " " " 



tcJuu U-qw*jj j£gl -Jdl J^j *-*-j IJUJ .UUPjj UL_1aPj UUIj -J 

(J -i-jJl ^T ji*J U 4)1} :JJL» JjJu 01 OLij (j-LOL. JLW 01 ^p^L» 

^^^< ^ ^ r + * * + 

j£- 4)1 i_jL_" (J /t-*-jJlj l4)l LgJj^l CaJj» ■_]£ IjJL-J l4)l t_J_ S" 

- ' ' * t r , * * J 

olT 'y iS cJ._ ili teCJii} ju^ji ^ ^r^^ ! M J3 o-^* (j— ^ 

^ + + + * * + 

2584. Dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, "Aku membacakan 
(mengajarkan Al Qur'an) kepada beberapa orang dari golongan 
Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ketika aku sedang di 
tempatnya di Mina, 76 saat itu dia sedang bersama Umar bin 
Khaththab, yaitu ketika melaksanakan haji yang terakhir kali 
dilaksanakannya. Tiba-tiba Abdurrahman kembali kepadaku, lalu 
berkata, 'Apa engkau tahu bahwa seseorang menemui Amirul 
Mukminin hari ini, lalu dia mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin! 
Apa engkau tahu si Fulan? Dia mengatakan, 'Bila Umar telah 
meninggal, maka aku telah berbai'at kepada Fulan. Demi Allah, 
bai'amya Abu Bakar hanya dilakukan secara tiba-tiba 77 lalu 
berlangsung.' Maka Umar pun marah, kemudian berkata, 'Sungguh, 
insya Allah nanti sore aku akan berdiri di hadapan orang-orang, lalu 
memperingatkan mereka yang melemahkan urusan mereka." 



76 Yakni aku hendak menemuinya namun sedang tidak ada, maka aku pun menunggu. 

77 Yakni tanpa pertimbangan yang tnatang. 



366J — MukhtasharShahihBukliari 



Abdurrahman melanjutkan: *Lalu aku katakan, 'Wahai Amirul 
Mukminin! Janganlah engkau melakukan itu. Karcna musim haji ini, 
adalah saat di mana rakyat jelata dan orang-orang dungu mereka juga 
sedang berkumpul. Dan sesungguhnya, mereka itulah yang akan 
mendominasi tempat di dekatmu ketika engkau berdiri nanti. Aku 
khawatir, ketika engkau mergucapkan suatu perkataan, itu akan 
ditebarkan oleh setiap orang kepada setiap yang dijumpainya tanpa 
memahami maksudnya dan tidak ditempatkan sesuai porsinya. Karena 
itu, tunggulah (dalam riwayat lain: Menurutku sebaiknya 
ditangguhkan 4/265) hingga engkau kembali ke Madinah, karena 
sesungguhnya, itulah negeri hijrah dan negeri sunnah. Di sana akan 
engkau jumpai para ahli fikih dan para pemuka manusia [serta orang- 
orang yang cerdik pandai] (dalam riwayat lain: para sahabat 
Rasulullah SAW dari golongan Muhajirin dan Anshar 8/152), 
sehingga engkau bisa menyampaikan apa yang engkau sampaikan itu, 
dan para ahli ilmu bisa mencema ucapanmu dan menempatkannya 
sesuai porsinya.' Umar pun berkata, 'Setelah aku sampai, Demi Allah, 
insya Allah aku pasti melakukan itu ketika pertama kali aku berdiri 
(khutbah) di Madinah.'" 

Ibnu Abbas melanjutkan: "Kami kembali ke Madinah setelah 
Dzulhijjah. Pada hari Jum'at, kami berangkat lebih awal (untuk shalat 
Jum'at) ketika matahari tergelincir, sehingga aku mendapati Sa'id bin 
Zaid bin Amr bin Nufail sedang duduk di salah satu sudut mimbar, 
lalu aku duduk di dekatnya, sehingga lututku menyentuh lututnya. 
Tidak berapa lama, Umar Ibnu Khaththab keluar (yakni datang). 
Ketika aku melihatnya datang, aku berkata kepada Sa'id bin Zaid bin 
Amr bin Nufail, 'Siang ini dia akan menyampaikan suatu perkataan 
yang tidak pemah dikatakannya semenjak menjabat sebagai khalifah.' 
Namun dia tidak mempercayaiku, dan dia mengatakan, 'Engkau hanya 
berharap dia akan mengatakan apa yang belum pemah dikatakannya 
sebelumnya.' Lalu Umar duduk di atas mimbar. Setelah muadzdzin 
selesai mengumandangkan adzan, Umar berdiri Ialu memanjat pujian 
kepada Allah dengan pujian yang sesuai, kemudian mengatakan, 

'Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu 
perkataan yang telah ditakdirkan bagiku untuk mengatakannya. Aku 
tidak tahu, mungkin ini sudah dekat ajalku. Barangsiapa 
menghafalnya dan memahaminya, maka hendaklah dia 
menyampaikannya ke mana pun yang bisa dicapai oleh 



;=-ta 



tunggangannya. Adapun yang khawatir tidak memahaminya, maka 
aku tidak membolehkan seorang pun untuk berdusta atas namaku: 
Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan 
kebenaran, dan menurunkan Al Kitab kepada beliau, dan di antara 
yang diturunkan Allah adalah ayat rajam, lalu kami pun sering 
membacanya 78 , menghafalnya dan memahaminya. Karena itulah 
Rasulullah SAW telah merajam, dati kami pun merajam setelah 
beliau. Aku khawatir, bila telah berlalu masa yang panjang pada 
manusia, akan ada orang yang mengatakan, 'Demi Allah kami tidak 
menemukan ayat rajam di dalam Kitabullah.' Sehingga mereka 
menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan 
Allah. 79 Hukum rajam di dalam Kitabullah adalah benar, itu 
diberlakukan terhadap orang yang berzina apabila telah menikah, baik 
laki-laki maupun perempuan, jika ada buktinya (saksinya), atau hamil, 
atau pengakuan.' 



_* 



9 ** , f , • * *. t ■ T ■« j . *jT * ?" .*'* ,* . ?*" ■*** , * , J *-* 1 . *■ B* fc *j . 

£ \f?j V d\ :<oa. ^l^ ja \j* Uj \j& Lf LJI p ? -YoA' 



** + + 



2585.. 'Kemudian, sungguh kami membaca apa yang biasa kami 
pada dari Kitabullah 80 : Janganlah kalian membenci nenek moyang 
kalian. 81 Karena sesungguhnya, adalah kekururan pada kalian bila 
kalian membenci nenek moyang kalian.' -atau dia mengatakan:- 
'Sesungguhnya kekururan pada kalian bila kalian membenci nenek 
moyangkalian.' 



AI Isma'ili dan yang lainnya menambahkan: "dan kami telah membacanya: 'Orang lanjut, 

baik takj-laki maupun perempuan, apabila keduanya berzina, maka rajamlah mereka'". 

Ini mempunyai banyak syahid (riwayat penguat) yang bersumber dari sejumlah sahabat. 

Silakan merujuknya di dalam Al Fath dan Asb-Shabibab (2913). 

Yakni pada yang tersebut yang bacaannya telah dihapus namun hukumnya tetap berlaku. 

AI Hafizh mengatakan, "Dan memang terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Umar itu. 

ditnana sekelompok orang dari golongan khawarij dan sebagian golongan mu'tazilah 

mengingkari hukum rajam ." 

Yakni telah dihapus bacaannya, namun hukumnya tetap berlaku. 

Yakni tidak mau mengakui bernasab pada mereka. 



|368| — MukhtasharShahihBukhari 



\i}) i>>! \1T ^ij^ Sl :JlS $ & J^-j 01 f— f Sfl -Y«A1 
.££ rf CJfl ,r> y ^L* (> iT/t ^C^Ii ci^-U :*_&, 

*^f*'jj <3>l j£* ^jlj*[ — » 

2586. 'Ingatlah! Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, 
'Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku, sebagaimana dilebih- 
lebihkannya (dalam riwayat Iain: kaum nashrani berlebihAebihan 
4/142) Isa putra Maryam. [Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, 
maka] katakanlah, 'Hamba Allah dan utusan-Nya" 



J 9 ... r * , t 



-■'-• * ■* ■*-, * ' * t ' .* < * 

L j-»* ^lAa jl» y «u.tj :Jji *SJ> !-Aj13 ut ,v*JL <u! -j -Y«AV 

"VI .c-^ij a^ls j^J _jt -££ c-!lS~ UjJ : Jj^7 01 jjit 0^2-j }li iU}li 
_ ' ° _ _* ' *■ ' - \_* _' ' ' ' ' , 

J , „J ■ ' s jT* ' •[' i'*'i -' ' l * i^ t* * I t " _"*" * *l _"' " " I * ?l* 

jvbj£ ^ *>J> (j-^J tU-tj^- (Jj -U!i ^j-^Jj it_fU-US C-ilS -U 1 $jl_j 

*■" _r _* ,-■ ^ 

_t * ^ * * tf ■'■'*- J fl 

OyX~Jt l/> Sjjii jli- [j* ">Wj yC *^ .j5^' (ji Ji* Ot JllpS/t 

.^ii 01 ĕyu a*jC (^JJ! Vj ji ajI^ ^i 

_-H _■* ^" 

2587. Kemudian dari itu. Telah sampai kepadaku, bahwa ada 
seseorang di antara kalian mengatakan. 'Derai Allah, seandainya 
Umar meninggal, aku berbaPat kepada Fulan.' Janganlah seseorang 
terpedaya dengan mengatakan, bahwa bai'atnya Abu Bakar itu terjadi 
dengan serta merta lalu berlangsung begitu saja. Ingatlah, bahwa hal 
tersebut memang demikian adanya, akan tetapi Allah memelihara dari 
keburukannya, dan tidak ada dari kalian yang dipotong lehernya 
seperti Abu Bakar. Barangsiapa yang berbaPat kepada seseorang 
tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia tidak dibai'at, 
demikian pula orang yang berbai'at kepadanya, karena keduanya telah 
terpedaya mempersembahkan diri mereka untuk dibunuh.' 



1U-.lrk4n--l.nm. Chnk.k l>..I-k...J 



jC£^\ 0* j$fc *1j *ul ,yj5 Ji» L.'^ ^. jlT j s l_;lj -Y©AA 

S* ** * ** £ m '"' 

o tf ■ * ' ' °L* £ ** ** * t ° ■ t **i 

: j^' l>^ ^** -j*N l>' Jl (Jjj^-^ 1 C^" 1 ^ tl -4^ lr*J jrfj"j 

.^IJ liikii .jCa&i ^ fr Slji 6i>i Ji iL jiLli !^; tf i_4 

*■ *- * ^ r * , , s f 

* **■ * - I* • * i* *i1 - 1* ll* • M * * ' * " i"-t " * • l* e " 1 S 1* 

[j * ^ j* e j* 4 ^^ C-*' * ' J • J a^ j* i" J "li" ' B *^ t *" 8 -** ° ** 

T . / o ^JLP jj JJ^j oJlc-U- jj *jjP Uj* : Jbu t j-j j)t j — j ojj — P- 

:lIUi ?^>*Lfr*Jl j-^*** ^ *Jj^> ji* :^L" 'Cj^ 1 4^ ^^ ^ >jS"Ji 

** *r #* * 

.. *■ *. *■ *< 

*-*.-' . • 'i* 4 -? *■ i*-*' !i* * ■** *-$** * i* - ?-' • ;-" • * 

Iji :ljJLai ^lJti ^. :cJLSi t^jl^Ji ^ J^^ J^-j lil — i t slu4 — 1- 

Jl^5 .jU5 Ll~JLV uii .illijj :ljJU ?a] U :cJUi .oSlI^ jj ju 1- 

i>i *i' ??*• *' *. e *i s f 'ii- s i *i°f*' 1* -i '* *if' • * * t * 
*Jil jUojI j}^a tJuu L.I :JL* *j t 4Ul yk Uj aJJI ^JLp ^Ls c*4-ia> 

^ ^ *» #^ 

^* 4*b lI^^ JLsj JaAj t jj^lj-oJl ^^l-^ *j; Aj t,*y ^^fi -L — j£ j 

,/jl ^ UjLs^j O^j tUU*» j^ Lj)ji?xj Jl JjJbji *Jh bls t*3^*js 

^^ + * * s- ■*■ + 

*■£*.£ £ * ** ** « "* ''i** *" f p f * tf "* ^ ''^ 

Jl Jujl jj^npi ^iLa^ djjj Ji c-iTj c*JL$C5l jl CJijl iciw L*Ji 

*. f J "'^i**- *'N '.•'*• i*f* •- ^*' ?• ''' e -i'---i 

Jl CJJjl LUi .JLtJI ^yuu <Cw. L^jbl CJS j Cj>o (jl (JJb jj LpJjl 

tj5J jul jjLS^ii t*il^2Pl 01 c-ij£i .cJLLl-j ^Js- \pZ j>\ JU i~ — L$J| 

6 * - ***^ • | - * \j** ° JH ■1 J ** J **1* , ' ** l' *"* ^ B ^" ^ **'T B 'l*' J * .1 /***' 

^jiJJ- L5* L^^ 1 ^^ L>* ^J 3 U ^ 1 -" >yj l J LS^ (^" l J** 0L - ^ 

.cuf>w (^ tl^l* Jiail jl tl^JLt. -^*^ t/ iS^ ^i 

*jf°" J - *' **»J - *' Jbf ** "^ Jta " ' ** ** ** 

^) ^V* *Ji Cj^ y3 cjil *J JUli j^- ^ j^Li ^"j^J L. :Jl — Si 



^70| — MukhtateShahihBukhari 



1& C-~>j JJj .Ijli} CJ */J&\ Jal-jl li (.^'ji ^* J*& IJ— «5 

* ^ * * * * 

jj eJL-P j! -Uj (^-U J>-1* .(^ai U^jl l^*jU tjjJU-^Ji ji-U -^-i 

-- *k ° f * ** ■* ■*■ ^ * F .* ° tf * *'*' ^j j s^ a 

Jojl jl <uilj $£ tlijlp JlS U-« «jfTl (Ji .£-; ,j-JwV j*} cr-tj—iJ* 
■- r ' s M'.f* s ii s - f 'i " ',ii- -*-' \r -ft ' "• ^; 

«jb-t "S/ l£i OjCJt jl* ,««* ^jl J^lJ 01 N} *4Ut 4j C jvl , a , * 

H- *■ * ™-r ™ X* ^ * + 

tLirjlll b^iiij iJ&Jl l^Jbr bl :jCA» ^ Jlli JL-3 .0~VI 

* * * 

tOlj-^jl C~Ju£jlj JOJOJi JS^S .,j^Jji j-Io»-» b jfc*l rt^-^J J>*' b — • 

* * ' ' 

** ' 9 ^ £ ** j °* * * a ' J ° ' £^ 

toJb ial4- -j^J W li ^--b Ja— j' icUi t<_3>L^VI y cJjS ^- — :>- 

■ e, f, ,,» , „ /., e£. >e,,,, S j, ' * i' * tl * **,** J/ e,.,. 

-j Jut*» Jj> bjjjj .jLoJ jl 4I*ub -j t0jj3e-L»j*»Jl 4__jybj t^ — «ubJ 

A ' , „ eJ, , _ .«' . ****** 

* a * & * * ,*„ t .^, *'.'■* * e * o * 9 r, *^ o 3 q \-** li-- "■*!* 

•jj jl*-* aJ)I Ja :oJU* .oiLP ^jj Jl*-o *j±a -M^-* J- 1 " JU3 toil- — p 



.ojLp 



* — " *^i '' * ** ^i **ro #^^^ .-'^j-^i^^.-' ^i**!^"" J*^J* t. «. 

jl 4*jLv» ^jji t5yt j»l ^ bj^>- U-jS bJijs-j b> aMIj blj '.j*& ijl — - 

t* a j- i* J ^ -* » • ^ a & 

tbJuo yi-HJJL* J^-rj '_J*iW &\ 4*+i lA^ (^J fj*^ ^J^ *^i U**^- tj >J 

* * * * t 

*,■'■''•*■' .a * '» ** 

»jU [jli .jC-i OjSj (> gall^' b>lj t^bji "j! U Ji Lftl2JC i^ ^U 

^™ ■ -* -* ^ 

01 3jjVj <*jIj ^ JJl Vj jj* ^j^i ^i ^jyJL^Jl ' f y> 5jjviJ« jIp _li ^i-j 

' ** * 

2588. 'Sungguh, di antara yang kami ketahui, ketika Allah 
mewafatkan Nabi-Nya SAW, kaum Anshar tidak bersama-sama 
dengan kami , dan mereka mengadakan pertemuan tersendiri di 
gedung tertutup Bani Sa'idah. Ali, Az-Zubair dan para pengikut 
mereka, juga telah ikut bersama-sama dengan kami, sementara kaum 



12 Yani tidak ikut bcrkumpul bcrsama kami di kediaman Rasulullah SAW. 



HJiilrktnott A>- Glinliili D.ilrliA». 1 111 I 



muhajirin sepakat kepada Abu Bakar, lalu aku berkata kepada Abu 
Bakar, 'Wahai Abu Bakar! Mari kita temui saudara-saudara kita kaum 
Anshar.' Maka kami pun berangkat hendak menemui mereka. Setelah 
kami dekat dengan mereka, kami ditemui oleh dua orang shalih dari 
mereka [yang ikut perang Badar.' -Lalu aku menceritakan kepada 
Urwah bin Az-Zubair, dia pun mengatakan: keduanya adalah Uwaim 
bin Sa*idah dan Ma'n Ibnu Adi 5/20]. Lalu mereka menyebutkan apa 
yang telah dipesankan oleh kaumnya, keduanya mengatakan, 'Hendak 
kemana kalian wahai kaum Muhajirin?' Kami menjawab, 'Kami 
hendak menemui saudara-saudara kami, kaum Anshar.' Keduanya 
berkata, 'Tidak. Janganlah kalian menemui mereka. Selesaikanlah 
urusan kalian sendiri.' Aku berkata, *Demi AHah, kami harus 
menemui mereka.' Maka kami pun berangkat hingga kami menemui 
mereka di gedung tertutup Bani Sa'idah. Temyata ada seorang laki- 
laki yang berselimut dengan pakaiannya di tengah mereka, lalu aku 
bertanya, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Ini Sa'd bin Ubadah.' Aku 
bertanya lagi, 'Mengapa dia?' Mereka menjawab, 'Demam.' Setelah 
kami duduk sebentar, juru bicara mereka membaca syahadat, lalu 
memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang sesuai bagi- 
Nya, kemudian mengatakan, 'Amma ba'du. Kami adalah para 
penolong Allah dan pasukan Islam. Dan kalian, wahai sekalian kaum 
Muhajirin, kalian adalah segolongan kecil yang merayap pelan-pelan 
dari kaum kalian. Namun tiba-tiba saja mereka hendak 
menyingkirkan kami dari asal kami dan menjauhkan kami dari 
urusan ini.' Setelah selesai, aku hendak berbicara, dan aku memang 
telah menyiapkan perkataan yang aku senangi. Aku akan 
menyampaikannya di hadapan Abu Bakar, dan aku telah membatasi 
perkataan itu akan tidak kasar. Ketika aku hendak berbicara, Abu 
Bakar berkata, 'Tunggu.' Aku pun khawatir menyebabkannya marah. 
Kemudian Abu Bakar berbicara. Sungguh, dia lebih lembut dan lebih 
lapang dada daripada aku. Demi Allah, dia tidak melewatkan satu 
kalimat pun yang aku senangi yang telah aku persiapkan, semuanya 
dia ungkapkan begitu saja atau lebih baik dari itu, demikian 
seterusnya sampai dia diam. 



Yakni kalian hanya sedikit bila dibanding dengan kami. Dan kalian datang periahan-lahan 
dari Makkah kepada kami. 

Melepaskan kami dari umsan (kepemimpinaii) ini dan menangani sendiri tanpa 
menyertakan kami. 



3721 — MukhtasharShahihBukhari 



Setelah selesai, dia mengatakan, 'Kebaikan yang kalian 
sebutkan pada kalian, itu memang benar adanya. Dan perkara ini tidak 
akan dikenal (di kalangan bangsa Arab) kecuali karena yang masih 
hidup dari suku Quraisy ini. Mereka adalah kaum Arab pertengahan, 
baik secara nasab maupun tempatnya. Sungguh aku telah rela terhadap 
salah seorang dari kedua orang ini unruk (menjadi pemimpin) kalian. 
Maka, silakan kalian bai'at, siapa pun di antara keduanya yang kalian 
kehendaki.* Lalu dia meraih tanganku dan tangan Abu Ubaid bin Al 
Jarrah yang saat itu sedang duduk di antara kami. Sungguh, tidak ada 
yang aku benci dari perkataannya kecuali yang ini. Demi Allah, bila 
aku diajukan lalu leherku dipenggal tanpa mendekatkanku dengan 
dosa dari perkara itu, sungguh itu lebih aku sukai daripada aku 
memimpin suatu kaum yang di dalamnya terdapat Abu Bakar. Ya 
Allah, kecuali bila jiwaku terbuai sesuai saat kematian yang tidak aku 
dapati sekarang. Lalu seorang Anshar berkata, 'Aku orang yang bisa 
diandalkan, berpengalaman, putra terbaiknya dan pemimpin yang 
diagungkan. Dari kalian seorang pemimpin, dan kami pun seorang 
pemimpin, wahai orang-orang Quraisy!' Maka perbincangan pun 
semakin ribut dan suaranya semakin meninggi, sampai-sampai 
dikhawatirkan terjadi perselisihan. Maka aku berkata, 'Ulurkan 
tanganmu wahai Abu Bakar! ' Maka Abu Bakar mengulurkan 
tangannya, lalu aku berbai'at kepadanya, lalu kaum muhajirin 
berbai'at kepadanya, kemudian kaum Anshar pun berbai'at 
kepadanya. Kemudian kami menghampiri Sa'd bin Ubadah. Lalu 
salah seorang dari mereka berkata, 'Kalian telah membunuh Sa'd bin 
Ubadah.' Maka aku berkata, 'Allah telah membunuh Sa'd bin 
Ubadah.' 

Selanjutnya Umar mengatakan, 'Sesungguhnya kami, demi 
Allah, kami tidak menemukan perkara lain yang tengah kami hadapi 
saat itu, yang lebih penting daripada pembai'atan Abu Bakar. Kami 
khawatir, bila kami telah berpisah dengan kaum itu, dan tidak terjadi 
pembai'atan saat itu, kami khawatir mereka akan membaTat salah 
seorang dari mereka setelah kami. Sehingga kami berbai'at kepada 
mereka mengenai hal yang tidak kami ridhai, atau kami menyelisihi 
mereka sehingga terjadi kerusakan. Barangsiapa yang berbai'at 
kepada seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia 
tidak boleh diikuti, demikian pula orang yang berbai'at kepadanya, 
karena keduanya telah terpedaya mempersembahkan diri mereka 
untuk dibunuh.'" 



MnlrhtwdharKlialiihRiiMiari 1 171 1 



32. Bab: Jejaka dan Perawan (yang Berzina) Dihukum Cambuk 

dan Diasingkan 



"Peiina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing- 
masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalunkan) agama 
(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dun hari kemudian; 
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh 
menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan 
musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dcngan 
pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu 
diharamkan bagi orang-orang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 2-3). 



^f" '^ft-rj J 



mengatakan, * 
dimaksud adalah ketika menjalankan hukuman." 



1 ^9 

1352. Ibnu Uyainah mengatakan, "Rasa belas kasihan 



y pl ju h-j^* i_jUaj*JJ jj j»s. jl \^)\ ^ ojjt ^ — s- -Y«A^ 

.aHJl iiL" 

2589. Dari Urwah bin Az-Zubair: Bahwa Umar bin Khaththab 
mengasingkan (terhukum), kemudian sunnah itu masih terus 
dilaksanakan. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1217,juz2). 



1352 



Ibnu Uyainah sendiri telah mengeluarkannya di dalam kitab Taf$irnya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



33. Bab: Mengasingkan Pelaku Maksiat daii Laki-Laki yang 
Berperilaku Sepereti Wanita (Bencong) 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada kitab 77 Pakaian, 

bab62) 



34. Bab: Orang yang Diperintahkan Imam untuk Melaksanakan 
Hukuman tanpa Disertai Imam 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang telah dikemukakan 
padanomor 1217 dan 1218, juz 2) 

35. Bab: Firman Allah Ta'ala, 

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk 
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan 
menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah 
dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena 
itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan 
yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan 
yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka 
telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji 
(zina), maka (hukuman) bagi mereka adalah setengah dari apa 
(hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). 
(Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang 
yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan 
zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang" (Qs. An-Nisaa" [4]: 25). 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



MiiL-htochai-SlioliiliRiiMiom 1 17* I 



36. Bab: Bila Hamba Sahaya Perempuan Berzina 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang telah dikemukakan 
padanomor 1017 dan 1018 Juz 2) 



37. Bab: Tidak Boleh Mencerca Hamba Sahaya yang Berzina dan 
Telah Oihukum yang Tidak Diasingkan 

(Hadits yang disinggung tadi) 

38. Bab: Hukum-Hukum Ahli Dzimmah dan Muhshannya 
Mereka Bila Berzina dan Diadukan Kepada Pemimpin 

(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1 550, juz 2) 



39. Bab: Bila Seseorang Menuduh Istrinya Atau Istri Orang Lain 

Berzina di Hadapan Hakim dan Orang Banyak, Apakah Hakim 

Harus Mengirim Utusan Kepada Wanita Tersebut Untuk 

Menanyakan Kebenaran Tuduhannya? 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid yang disinggung tadi) 



40. Bab: Orang yang Memberi Pelajaran (Sanksi) Kepada 
Keluarganya Atau Lainnya Tanpa Seizin Sultan (Penguasa) 



<Jb 'JS *J*i af Jb-f Sljli Jb> \*\ :& [Jl\ jP J#>—1* j—f\ Jl—ij -AY \ 

* + + * t " 



|376| — MukhtasharShahihBukhari 



(821). <821) Abu Sa'id mengatakan: Dari Nabi SAW, "Bila 
(seseorang) sedang shalat, lalu ada orang lain hendak lewat di 
depannya, maka hendaklah dia mencegahnya, jika dia enggan 
(dicegah), maka hendaklah dia melawannya." Abu Sa'id pemah 
melakukannya. 



41. Bab: Orang yang MeHbat Laki-Laki Lain Bersama Istrinya, 
Kemudian Dia Membnnnb Laki-Laki Tersebnt 



(Hadits Al Mughirah yang akan dikemukakan pada kitab 97 Tauhid, 

bab20) 



42. Bab: Tentang Ungkapan Sindiran 

(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada kitab 96 
Berpegang teguh dengan Al Kitab dan As-Sunnah, bab 12) 

43. Bab: Berapa Kali Pemberian Ta'zu^ 5 dan Pelajaran? 



JjJj- ^ Jb- ,J \l ii?»^l Oj-^P (jy (^JjA*- 3 :*jIjj Jj) IjJOato 

.ill 

2590. Dari Abu Burdah Al Anshari, dia mengatakan, "Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian mencambuk 
(dalam riwayat lain: Tidak ada hukumari) yang lebih dari sepuluh 



^"Telah dikemukakan secara bersambung pada juz 1, kitab 8 Shalat, pembatas shalat, bab 

100. 
15 Ta'zir ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan 

(pemboikotan) atau pengusiran. 
86 Saya katakan: Di dalam isnadnya terdapat Fudhail bin Sulaiman; ada kelemahan pada 

hafa1annya. 



MukJitasharShahihBukhari — 13771 



cambukan, kecuali pada salah satu hukuman di antara hukuman- 
hukuman Allah.'" 



44. Bab: Orang Tampaknya Melakukan Perbuatan Keji, Merusak 
Citra Orang Lain dan Menuduh Tanpa Bukti 



45. Bab: Menuduh Zina Terhadap Wanita-Wanita yang 
MemeJihara Kehormatan Oiri 



Dan Fiiman Allah Ta*ala, "Dan orang-orang yang menuduh 
perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah tnereka delapan 
puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk 
selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali 
mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Qs. An- 
Nuur [24]: 4-5), "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan- 
perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan 
benina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan 
mendapat adzab yang besar." (Qs. An-Nuur [24]: 23) dan Pirman 
Allah, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (benina), padahal 
mereka tidak mempunyai saksi-saksi" (Qs. An-Nuur [24]: 6) 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada nomor 
1232, juz 2). 



46. Bab: Menuduh Hamba Sahaya Bendna 



*» ^ + 



87 Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang lengah ialah perempuan-perempuan 
yang tidak pemah sekalipun terKkir untuk berbuat keji. 



|378| — Mu_tasharShal«ukliari 



.Ju 

2591. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Abu Al Qasim SAW mengatakan, "Barangsiapa menuduh budaknya 
berzina, sedangkan budaknya itu terbebas dari yang dikatakannya, 
maka pada hari kiamat nanti Jia akan dicambuk, kecuali bila seperti 
yang dikatakannya" 



47. Bab: Bolehkah Imam Memerintahkan Seseorang untuk 

Melaksanakan Hukuman Kepada Seseorang yang Sedang Tidak 

Hadir di Situ (Di Tempat Keputusan)? Umar Pernah 

Melakukannya 



(Hadits Abu Hurairah yang baru disinggung pada bab 36) 



MnkhtasharShahihRnkhari — 13791 



87. KITAB DIYAT (DENDA/TEBUSAN MEMBUNUH 
ATAU MENCEDERAI) 



1. Bab: Firman Allah Ta\ila, *Dan barangsiapa membunuh 

seorang yang beriman dengati sengaja, maka balasannya ialah 

neraka Jahanam" (Qs. An-Nisaa* [4]: 93) 



.L»lj>- LO V— .V?.| *J L* 41)J -^s 4>wJ J 

2592. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Seorang mukmin selalu dalam kelapangan dari agamanya 
selama tidak menumpahkan darah yang haram.'" 

Yj^ y tj^ jy^ cjUsjj 'ja 01 :Jl5 'J~* j| <3it J^ ^ -YMf 



2593. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, 
"Sesungguhnya, di antara perkara-perkara sensitif yang tidak ada jalan 
keluarnya bagi yang menjatuhkan diri ke dalamnya adalah 
menumpahkan darah haram tanpa ada alasan yang menghalalkannya." 



J*** l/y J*j $& (i I '-^^ & JJll JU : Jti J& j_jl j— p -AY Y 
4^j iljCJ} jk] ojl cJS* jJJi£i iAil£di JC*i| ^i^li cjUS^ pji *> -lTL^I 

(822). (B22) Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Nabi SAW 



^'Ini mu'attaq. Al Bazzar menyebutkannya secara bersambung, juga Ad-Daraquthni di 
dalam Al Afrad, dan Ath-Thabarani di dalam Al Kabir, dari Abu Bakar bin Ali bin 'Atha* 



MiilrhtadiarKhiihihRiikluiri — 1 381 I 



bersabda kepada Al Miqdad, l Bila seorang mukmin menyembunyikan 
keimanannya di tengah orang-orang kafir, lalu ketika dia 
menampakkan keimanannya engkau malah membunuhnya, 
sebenarnya seperti demikianlah engkau dulu menyembunyikan 
keimananmu ketika di Makkah.'" 



2. Bab: Firman Allah Ta*ala, "■Barangsiapa memelihara kehidupatt 
seorang manusia." (Qs. Al Maaidah [5]: 32) 



-# ^» j* t/L* ot'j »j^i y «<JJ -A\i j AXr 



1353. 1353 Ibnu Abbas mengatakan, "Barangsiapa mengharamkan 
membunuhnya kecuali dengan haknya, maka seperti membiarkan 
hidup semua manusia." 

(823 dan 824). (823 dan S24) Diriwayatkan juga oleh Abu Bakrah 
dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. 



J\ m &\ Sy'j &~ : Jti i^; AJ^ Ji jTj J &C\ °Js> -Y o^ t 

Ul d-i>Jj :Jl3 .J»\Z»y^i t^j-ai^ U^t-yai :Jta t^ps- j * 43j — ?Jl 

.iil VI tfj V :Jvi SlLi^ ££ : J^ .j^ ^ jU^! ^ J-J^j 



bin Muqaddim. dari Habib bin Abu Amrah, dari Sa'id, darinya. Ad-Daraquthni 
mengatakan, "Habib meriwayatkannya sendirian, dari Abu Bakar juga meriwayatkannya 
sendirian darinya." Al Hafizh mengatakan, "Suryaji Ats-Tsauri memutaba'ah Abu Bakar, 
namun meriwayatkannya secara mursal." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ath- 
Thabari dari dua jalur, darinya. 

Saya katakan: Abu Bakar bin Ali mi tidak pemah menwayatkan darinya kecuali hanya 
dua riwayat, dan Ahmad tidak menilainya tsiqah, sementara Al Hafizh mengarakan, 
"Maqbul (dapat diterima)." 

13M Ibnu Hatim menyebutkannya secara bersambung. 

** M *■" ^ 4 ' Maksudnya adalah sabda beliau SAW: "Janganlah kalian kembali menjadi kaflr 
setelah ketiadaanku .." Adapun hadits Ibnu Abbas, telah dikemukakan secara bersambung 
pada juz 1, nomor 812. Sedangkan hadits Abu Bakrah, teiah dikemukakan pada juz 3, 
kitab Peperangan, nomor 1831. 



1382 1 — MukhtasharShahihBukhari 



^, ss * r 



*£*t 5" « * l*a*1 ' & .' ?* • >o-. $ 



tl^jij llli :Jl5 ,<d& ^j^- ,«^v -uUiai ^jCsj^I aIp <ji& :Jt — 5 
\ ili Sl Jli U ^J i3Sf !£lJ C :J JUi :JlS .& y» £i£ ^ 



;*,„j ' ' = v '..--.-' - ' a 



JU C. jJJ AiiSt :JlS Myc* OlT Ujt !^3it J^-j C :oii :jl s ?<3it 

^Tl jj Jt L±J J^ *Jt li^ Jij L_J : jlJ M\ VJ 4-4 Sl 

** ** 

2594. Dari Usamah bin Zaid bin Haritsah RA, dia menuturkan. 
"Rasulullah SAW mengirim kami kepada kabilah Huraqah 8S dari 
Juhainah. Lalu kami menyerang mereka di pagi hari dan kami berhasil 
menyergap mereka. Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anshar 
berjumpa dengan seorang laki-laki di antara mereka (yang kami 
serang), ketika kami menghampirinya, dia mengucapkan, l Laa ilaaha 
illallaah. z Lalu orang Anshar itu menahan diri (sehingga tidak 
membunuhnya), maka aku segera menikamnya dengan tombakku 
hingga tewas. Ketika kami kembali, hal itu sampai kepada Nabi SAW, 
maka beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Usamah! Apakah engkau 
membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha UlallaahT Aku 
jawab, 'Wahai Rasulullah! Dia hanya melindungi diri.' Beliau 
bersabda Iagi, 'Apakah engkau membunuhnya setelah dia 
mengucapkan laa ilaaha illailaahT Beliau terus mengulang-ulanginya 
kepadaku, sampai-sampai aku melamun, kalau saja aku belum 
memeluk Islam sebelum hari itu." 



t ""■" " tf 

2S9S. Dari Abdullah (bin Umar) RA, dari Nabi SAW, beliau 



88 Salah satu kabilah Juhainah. Dinamakan demikian karena suatu peristiwa yang terjadi 
antara mereka dengan Bani Murrah bin Auf, lalu membakar mereka dengan anak panah 
berapi karena banyaknya yang gugur dari pihak mereka. 



MuMitochorChililhRiiMioii* I 1fit 1 



bersabda, "Barangsiapa menghunuskan senjata hepada kami, maka 
bukan dari golongan kami" 

(825). c825) Diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi SAW. 



3. Bab: Firman Allah Ta*ala: 



"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) gishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. 
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba 
sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa 
memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya 
dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari 
Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan 
mendapat adzab yang sangat pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 178) 



(Tidak ada hadits yang dikemukakan) 



4. Bab: Pertanyaan Kepada Pembunuh Sampai Dia Mengaku, 
dan Tentang Pengakuan yang Berkenaan dengan Pelanggaran 



(Haditsnya akan dikemukakan setelah ini) 



5. Bab: Bila Seseorang Membunuh dengan Menggunakan Batu 

atau Tongkat 



■ &j ^j W? ^ J\ $> r.^** : JV5 .J*^*j iS^yU i*£y :JL_5 



(Kl5) Pengarang mengisyaralkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan pada bab 92 Fitnah, 

bab7. 
m Qishash ialah hukuman yang sennsal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. 



3841 — Mukhta^arShahihBukhari 



:Jis <X$s- Sli-l* tQl-0 cJUy ^^U5 o!*i :$P> «to Jj-j L$J Jui 

^ — / / J j> J ^ &t ^r jt ^ — O. *f jf jr r V *r % 

*\z';nb'<* VJiJ& O^j :^Ji^i jJ QJ Jia ti^ij ois'> ?Jd£s j">L_i 

fr( -?t<j liiljj ,*-j) -oiS^^ 1 J^ *^** '^ ^ 1 J^J ^ ^i-ii tl^J-lj 

, * , , , , , , 

/„-*,' ii *> K & »r ,-e, £ *t, **f- *---•. *- V"i- 
^ AV/T Ojb^JL <U-lj ^y t^ ^jJl yLs iOj^-1 ^^ Jjj j»ii t4j 

.pAA- 

2S96. Dari Anas bin Malik, dia menuturkan, "Seorang 
perempuan keluar dengan mengenakan perhiasan perak di Madinah, 
lalu seorang yahudi melemparnya dengan batu, kemudian perempuan 
itu dibawakan kepada Nabi SAW yang nafasnya sudah hampir tiada, 
lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, l Fulankah yang telah 
membunuhmuT Perempuan itu mengangkat kepalanya, beliau pun 
mengulanginya lagi, l Fulankah yang telah membunuhmuT 
Perempuan itu mengangkat kepalanya, lalu beliau mengatakan untuk 
ketiga kalinya, l Fulankah yang telah membunuhmuT Lalu perempuan 
itu menundukkan kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil 
orang tersebut, kemudian membunuhnya di antara dua batu." (Dalam 
riwayat lain: Lalu orang yahudi itu dibawa, dan dia (diintrogasi) 
hingga mengaku, kemudian Nabi SAW memerintahkan (qishash), 
maka orang itu pun kepalanya digencet dengan bebatuan." 3/187-188). 



6. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Bahwa nyawa (dibalas) dengan 
nyawa, tnata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 

telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya 
(batasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, 

maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itulah orang-orang zhalim." (Qs. AI Maaidah [5]: 45) 



fS J>J N :$| &\ Sj"j JL3 :JvS (j>£~U jl) &\ jlp ^p -Yo^y 

Sti^ i£^\> Nj tAllt Jj-j ,Jlj C4»t ^l <uj ^ jl X&i JU* tSjA 



.&cjJj SijiSi ^jj» ^, 3jCJ»'j t( j»> Llsij tJ J& ^iSi 

2597. Dari Abdullah (bin Mas'ud), dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, 'Tidaklah halal darah seseorang yang bersaksi 
bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Altah, dan bakwa aku 
adalah utusan Altah, kecuali dengan satah satu dari tiga hal: nyawa 
dibayar dengan nyawa, janda (atau duda) yang benina, dan orang 
yang melepaskan diri dari agamanya, yang meninggalkan jama 'ah 
kaum muslimin."' 



7. Bab: Orang yang Dibaias Dibunuh dengan Batu 

(Hadits Anas yang baru dikemukakan tadi) 

8. Bab: Orang yang Berhak Atas Suatu Pembunuhan Mempunyai 
Dua Pilihan (Yaitu Menjatuhkan Qishash atau Menerima 

Tebusan) 

9. Bab: Orang yang Menuntut Darah Orang Lain Tanpa Hak 

s&5 ^i J\ ^i >l;( :jii m f-3l 01 t( >& o? O-* " Y °^ A 

J * J «" * * •* 3 ** * 1 ° J * 

jJu tjjA « t-jJJa^j t4Jjblj-Jl 41«. ^iC-^l ^J A^«j 'cS^' (J* Jl >^ u ' 

2598. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "Orang 
yang paling dibenci Allah ada tiga: Orang yang berpaling dari 
kebenaran dan keadilan di tanah Suci, orang yang menuntut 
diberlakukannya tradisi jahiliyah dalam Islam, dan orang yang 
menuntut darah orang lain tanpa haq untuk menumpahkan 
darahnya." 



£861 — MukhtasharShahihBukhari 



10. Bab: Pemberian Maaf Pada Kasns Pembunuhan yang Salah 
(Tidak Sengaja) Seteiab Meninggatnya Korban 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan padanomor 1717, juz 3) 

11. Bab: Firman Allah Ta'ala, 

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh 
seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena 
tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari 
kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka 
(hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah 
dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat 
kepada Atlah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 
(Qs. An-Nisaa* [4]: 92). 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



12. Bab: Seseorang yang Mengakui Pembunuhan dengan Satu 
Kali Pengakuan, Maka Dia Dibunuh Karenanya 



(Hadits Anas yang bam disinggung tadi) 
13. Bab: Dibunuhnya Laki-Laki Karena Merabunuh Perempuan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang disinggung tadi) 

\H Chatitli Riil/liiin IirtII 



14. Bab: Qishasb Antara Laki-Laki dan Perempuan yang 
Berkenaan Dengan Menccderai 



.*& J_*> j4' uU Jif J«3 

,* m >" __* . I* - * ■ "" I _-*" * I ' * ll ' -f" *__*_-__"'• * * J0+ m ** _. __ * 

u* «-_--; «£ -u* jr ^ j^jH j* «tyji a ue ._** £_* _— sau -ir»t 

3^ * _» 

_"*■ d- _■ > *■ <- _* _-* 

.^CuJi :f$ J^h j£ l&U. ^JI i-_-'oi-» -AY1 

Ahli Ilmu mengatakan, "Laki-laki dibunuh karena membunuh 
perempuan." 

1354. 1354 Disebutkan dari Umar, "Wanita dibalas dibunuh 
karena membunuh Iaki-laki yang dilakukan dengan sengaja hingga 
menghilangkan nyawa, adapun di bawah itu berlaku ketentuan 
mencederai." 

1355-1357. 1355 " 1357 Demikian juga yang dikatakan oleh Umar 
bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Az-Zinad dari para sahabatnya. 

(826). 1826 * Saudara perempuan Ar-Rabi' mencederai seseorang, 
lalu Nabi SAW bersabda, "Berlakukan gishash" 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah 
dikemukakan pada kitab 76 Pengobatan, bab 21). 



" M Sa'id bin Manshur menyebutkannya secara bersambung dan jalur An-Nakha'i. Dia 
mengatakan, "Di antara yang dibawakan oleh Urwah Al Baruqi kepada Syuraih dari 
Umar, bahwa dia mengatakan, 'Melukai laki-laki maupun wanita.' Atsamya sama, dan 
sanadnya shahih." 

USS-U57 Atsar jjmar, Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya secara bersambung dengan sanad 
shahih darinya menyerupai itu. Atsar Ibrahim, yakni An-Nakha'i, telah dikemukakan di 
dalam atsar Umar yang sebelumnya. Sedangkan Atsar Abu Az-Zinad, Al Baihaqi 
menyebutkartnya secara bersambung dengan sanad jayyid darinya. 

(K6> Muslim menyebutkannya secara bersambung di dalam kitab Shahihnya. Pendapat yang 
kuat, bahwa kisah ini berbeda dengan kisah Ar-Rafi' itu sendiri yang telah dikemukakan 
padajuz 2, kitab Perdamaian, nomor 1213, karena adanya perubahan pada beberapa segi. 



13881 — MukhtasharShahihBukhari 



15. Bab: Orang yang Mengambil Haknya atau MembaJas Tanpa 

Keputusan Hakim 



16. Bab: Bila Meninggal Atau Terbunub Dalam Keruraunan 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1717, juz 3) 

17. Bab: Bila Seseorang Membunuh Dirinya dengan Tidak 
Sengaja, Maka Tidak Ada Tebusan 90 

(Hadits Salamah yang telah dikemukakan pada nomor 1 769, juz 3) 

18. Bab: Bila Seseorang Menggigit Orang Lain, Lalu Giginya 

Tanggal 

■ >-'-*-* i****»,*,*» . f •*■ * • * ,-• • * _ 

' * * - - 

2599. Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang laki-laki 
menggigit tangan laki-laki lainnya, lalu IakMaki (yang digigit) itu 
menarik tangannya dari mulut penggigitnya sehingga gigi depannya 
tanggal. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW, beliau pun 
bersabda, l Seseorang kalian menggigit saudaranya sebagaimana 
hewanjantan menggigit! Tidak ada tebusan untukmu"' 



90 Yakni terhadap l aqilahnya dan tidak pula terhadap yang lainnya. Hal ini berbeda dengan 
orang yang berpendapat, bahwa ada diyat yang harus ditanggung oleh 'aailahnya. Jika 
masih hidup, maka diyat itu menjadi miliknya dan menjadi tanggungan mereka. Bila telah 
meninggal, maka diyat itu menjadi hak para ahli warisnya. Hadits pada bab ini sebagai 
dalil atas mereka, dan kesalahannya itu terikat dengan perbedaan ini, jika tidak, maka 
demikian halnya pada kasus bunuh diri, tidak ada diyat yang haius ditanggung seseorang. 
Mereka telah sepakat, bahwa, bila seseorang memotong anggota tubuhnya dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban apa-apa. (Falh). 



H/Tnlrlitnolin» Clinliili D»lrlin« lOD 



19. Bab: Gigi Ditebus dengan Gigi 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 
padanomor 1213, juz 2) 



20. Bab: Tebusan Jari 

jJJ , ft l^l. oii]j aXk : Jl5 j|| ^JDl jP ^Cp j — jl j — i- - Y 1 « • 



^ ^ 



2600. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ini 
dan ini sama." Yakni jari kelingking dan ibu jari. 



21. Bab: Bila Suatu Kaum Mengenai (Membunuh, Mencederai, 

Atau Memukul) Seseorang, Apakah Mereka Semua Dihukum dan 

Dituntut Balasan yang Sama? 

tjtW&s Oj-*> ^ji J^-j ^j 1 * U^— j=Lwj («• • s 5?*" ! J* ^^r^" J< — S J — M"«A 
:Jt»j tjj^ *jJo la>-lj dl^SLji jLli ililii-l :^Uj ^U~L I&L*- |U t^, 1» 

.LOOtJajU L»J.J_aJtJ LvSjl Ll—aJLp «J 

1358. 1358 Mutharrif mengatakan, dari Asy-Sya'bi, tentang dua 
leiaki yang bersaksi tentang seorang Ielaki, bahwa dia telah mencuri, 
lalu Ali memotong tangannya. Kemudian di lain waktu, kedua lelaki 
itu datang dengan membawa orang lain dan mengatakan, "Kami 
keliru." 91 Maka Ali membatalkan kesaksian mereka, dan keduanya 
dituntui untuk membayar tebusan kepada lelaki pertama, lalu Ali 
berkata, "Seandainya aku mengetahui bahwa kalian berdua 
melakukannya dengan sengaja, pasti aku memotong tangan kalian." 



,MB Asy-SyatTi mengemukakannya secara bersambung dengan sanad skakih darinya. 

" Yakri kami keliru tentang orang pertama, dan sebenarnya pencurinya adalah orang ini. 



3901 — MukhtasharShahtoBukhari 



'&p.\ °J \^ Jlii t*JU jJ t&* of :q@£ ^ j|l o-^ "^ ' * 



^ > 



.l^llal ftU£*> jil l^j 

2601. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa seorang budak laki-Iaki 
dibunuh dengan cara dipeidayai, lalu Umar berkata, "Seandainya 
warga Shan'a terlibat dalam perbuatan itu, pasti aku membunuh 
mereka." 



t,t___ t * 



.ill. ^li JUi tLJ^ Iji» Juujl 0} :a-;I ji- *^>- j! °j*** J**J - M" 0, \ 

__, _, *+*+■* + 

.Ciij j> o^ jj ^ij^j ,<^j Ji^ 1 jj'j j^? j^ j^ij - \ nr- ^ r*i • 



.SjjJij «T^» ^- jli Sistj - ^ r*i i 



' * * 



.WjJ iSJ j* *Ji- ilifj -\rio 



J J * t*' * *•*->* ', 



^j^j ij- ^ «iji ^ij - \ m 



1359. 1359 Mughirah bin Hakim mengatakan, dari ayahnya, "Ada 
empat orang yang telah membunuh seorang anak, Ialu Umar 
mengatakan .." seperti yang tadi. 

1360-1363. 1360 -' 363 Abu Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali, Suwaid bin 
Muqarrin menetapkan hukuman balasan karena tamparan. 

1364. 1364 Umar menetapkan hukuman balasan yang sama karena 
pukulan dengan pelepah kurma. 

1365. 1365 Ali menetapkan hukuman balasan yang sama karena 



1559 Ibnu Wahb mengemukakannya secara bersambung, dan juga Ath-Thahawi dan Al Baihaqi 

darinya. 
1360-136» Atsar A jj U gakar, yakni Ash-Shiddiq, Ibnu Syaibah mengemukakannya secara 

bersambung. Sementara Atsar Ibnu Az-Zubair, Ibnu Syaibah dan Musaddad 

mengemukakannya secara bersambung darinya dengan sanad shahth. Adapun atsar Ali 

dan Suwaid, Ibnu Syaibah mengemukakannya secara bersambung. 
1364 Malik dan Abdurrazzaq mengemukakannya secara bersambung darinya dengan sanad 

dha'if. 
li6S Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Mansur mengemukakannya secara bersambung. 



IUnHi*ochor«hfihi]iRiibhQH 1 101 I 



tiga cambukan. 

1366. 1366 Syuraih menetapkan hukuman balasan yang sama 
karena cambukan dan cakaran. 

(Bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada kitab 
76 Pengobatan, bab 21). 

22. Bab: Qasamah (Sumpah Lima Puluh Orang untuk 
Menyangkal Tuduhan Pembunuhan) 

.^jUw lii JLi (J :*£lu ^i ^i JUj -\r-\v 

Js- tyA jl5j- Bltjl j> ^OP Jl jjjiJl JLP j—, j^S* *_-=—*} ~M"\A 

' .. s * * * 

...' »■•*» •»•»1' • ? ** -" . . ' .,* * 1. *•• ■.»>■» JJ , I ■ _"■■ *T 

jl_j t-U*j 4jL>w1 -«-j -)' :,juIa»J1 l ^ J j_J jj> C^-j -i-P J^s-J ,J~* (j* "~ o^iJl 

» » * • »■ ' , ■ j ' ". , * * , A ■ * * * * 

.iiCiJi ^ jj ,Jl 4J j^Paij "_/ iji oli t^-ui JJl^: ^i 

(827). (827) Al Asy'ats bin Qais mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, l Dua saksimu atau sumpahnya. m 

1367. 1367 Ibnu Abi Mulaikah mengatakan. "Mu'awiyah tidak 
memberlakukan hukuman balasan karenanya." 



" M Ibnu Sa'd dan Sa'id bin Manshur mengemukakannya darinya secara bersambung. 

92 Qasaamah (dengan fathah), adalah sumpah. Hakikatnya adalah: Lima puluh orang di 
antara orang-orang yang berhak terhadap darah seseorang bersumpah bahwa mereka 
berhak terhadap darah teman tnereka itu karena mereka menemukannya telah teibunuh di 
wilayah suatu kaum yang tidak diketahui siapa pelakunya (pembunuhnya). Bila tidak 
mencapai litna puluh orang, maka orang-orang yang ada bersumpah sebanyak lima puluh 
sumpah, dengan syarat di antara meieka tidak terdapat anak kecil, wanita, orang gila, 
maupun hamba sahaya. Lalu orang-orang yang dituduh agar bersumpah untuk 
menyangkal tuduhan pembunuhan yang diarahkan kepada mereka. Jika para penuntut 
bersumpah, maka mereka berhak terhadap diyat, dan bila para tertuduh bersumpah 
(menyangkal) maka mereka tidak harus membayar diyat. Demikian yang disebutkan di 
dalam An-Nihayah. 

( ^Telahdikemukakansecarabersambungpadakitab83Sumpah,bab 17. 

1367 Hammad bin Salamah mengemukakannya secara bersambung darinya di dalam 
Mushannajhya, dan isnadnya shahih. 



\392i — MukhtasharShahihBukhari 



1368. ,36B Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Adi bin 
Arthah -yang ditugaskannya (sebagai Gubernur) Bashrah- tentang 
seorang korban pembunuhan yang ditemukan di salah satu rumah para 
penjual minyak samin: Bila para penuntutnya mempunyai bukti (maka 
berlakukan qishash), bila tidak, maka janganlah engkau menzhalimi 
manusia, karena sesungguhnya perkara ini tidak akan diputuskan 
hingga hari kiamat." 



i^ JlTj] L>i J\ JT ^ *UV, J [\AY(a OllL] 'js. -u . Y 

}, , , , O^ , ■ 0, , O ,-■ / . ^ -*^ l - *f i S ' T I l S il 

Ojij^ jji) j>j*}\ jlp ji j#s- ji :*jj\s y\ ^^ <.\y \jo ^u. — )b 

•*■ + + * + ~ jt + - 

"°r T + J * ■*■ -* <* J -* J ""*'"*''' ** £ « 

?4^_*_i [oJla] ^J 0_j]_ji5 C« :JL_ (,\j&-'ji LgJ _il IJ '(j"— ^ L*j j 

- - - ** J -- O «>■ ji -^r* J ^oJ^ J * 

^yl^Jj ?3>3 u U J_j_" C. :,J Jis .[\m/o °jij-*' »-*— *■ ^'^ 5 jh'j 

ti_>_yJI _Jlj^.ij tJl_ril (j-jsj — J— t Ijji^J-— ' jsy' H I— -— » t^— U 

-* <* ^ — -* ** + 

•*+ ' o - J 1 ?! "' °_, *" - e J | ** ** L*' i * -. * J fl - d - £ a- T «* ■& £ 

^yj Jl9 4jI J-~«Ju _-*— >x> J*-j jjU !_}-£- jt-g— ♦ Oi***— ^ -' y ^'j' 

*" ** * * *" ■* ' 

» * € •* < < * *J — — *" * * * J * ■" 

aJa - fl^ • f ° t *~ "f' f J i^ *. r li^ n' J * 9 _ " "-^? J» ^ ^ ■ i 

^»^_» Ov- "-* O 1 jJ ^tj' : — — * ■ * : J^* !*--*■> oal tojj-^i /t — f 
. i : Ju lojjti (*-Jj *»o— ij* c-5 1 lSj— 4j< (j^«->«j J>-j u" i IjJL^-i- 

*" ** * J - - ^Ji -- ^ - aJ 

:JC_^- _j^C _:_Ul _s ^l i_ ljb-l ^ 4)1 J_^-_j J_ li <3il_ji :_J5 

* ' 1 * I | " I* " I * " * '* 1 I 1"" -f -' "" l*» l' * 

^J 1 ^ J*-J J 1 *-W--l J* ^yj J»j _jl tJ_J -U^_ OjtJjSW Ja J>-j 
* -* -* -- - ,* ^ 

J -^ > T . -■■ ^ >■ *■ *■ Q _, — _ -V 

:(4^p JUa :*uljj ^jj) ^_j_l jLa .j-jU-^I _> JJjlj aJj «.jj _ll 

tCS^-JI ^S *U— > ^l a>JI J_j— j Ol _i)L. jt ^l _vJL=- Jl 9 ^j-I J_jl 

, , , rf ^ 



1368 Sa'id bin Manshur dan Ibnu A1 Mundzir mengemukakannya secara bersambung, dan ini 
adalah atsar yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. 



j~v — ■* «— 



** -* "^ 

J J *~|-*- bJStt * i f° J -- i' J ■-,.'*■*" i i *****' ■ i* .-* . F * •*? t*-' 

ojjuus tS§l 48" Qyj iM' *y^3 ^-J^ JS^ ry* 'ji Ol 4^1 ls^^ 

** ** ^n» ** j * £ ** f ° j ** ■"* m * 

Jl iJJi IjCii tl^ll^-t oJ*j£i i^j^ lj~i-j=l-li tf!>C^l J£ 

+ + + «• «• 

* l *s ■** ■ -i** ** ■ ** **** ** ** ^ * 

V-^Jl3l [^» i^j-^is aJLj* ^J ILpIj £• dyrj*j y& : J^ t$§l a«1 Jj—j 

+ * M* * *M+M* ^^ * * ^**"' ,- * 

J #* -» J -» jf **£ *'»*'* ' ^ ^ 

IjJ&i tljj^lai tl^Jljjlj l^-t?! JJ» l^Jj^J ^yrj** -ij* :l j^ ?l^J*^J*J 

<* ** ^ J> ^ 

Jl-jli t£& £A Jj~>j iJJi Alli .li3l Iji^j i0 *&l Jj-j [<— ^O 
— - — ^ -- — — — 

. *. * * * *- -- - * * i' 

t*_gi>-jlj «-gjJol C~*Ja** t*^J /li t*^j j^ tljS jili t*j*jbl ^J 

— — — — — — - — — — — 

.iyL« ^pi»- jj-^-iJI jj (*-***-J *- i|4«ti _/*-*J 

#r "/ ' 

****** J ^* --J^ J*- bJ 

tiy^j tf!*-^ j* ^J-^j 1 "^aj* A^ L— -^' ft,e — i l£Ij "^ — « 

ajiIj t-L^-j ^jJlp i^jjbJL c-te- [^Jj V :Jl5 ?il-I!i. l^ ,jii-^- rj* 
- -- ----- "- - " 

r (''"tj*' j*''' ' 

jri [^ AA/o Ui Ji.jJ jt^iJl iJli ^.li- Li Jiu JuiJl lii Jlj_4 V 
- * - 

■r»ji^' 

j^ yij 4JLp J^-3 cjg» 4ll Jj->-j ^ 41*^ IJL» J Ol5 J — Sj :c li 

aDI Jj— 'j ^l 'j^^j* '^l (V -l 2 ** 1 --^ («-S-^"*-^ (»-* ,3 i* toJ — *4 

**■*' f -* - F Jt** J **'- \'* J *• #■• 

bli tLJJyl ^ 77 j*** V** i^jJb^J Oo U-s~Uo !4j)l Jj— 'j 4 Mj )L" 

H" ^ ^**^ «• rf» 

jf ?0j3aj ^yaj ijlii J^|| <Jil Jj-*JJ 77 J^ .f>*Jl i-S Jtastai 4j ^ 

/^ilpJLi ij43l Jl Jl-jli .4^15 3j4^l 01 t£y MjJU V45 Ojy ^ 



> s 



{3941 — MukhtasharShahJhBukhari 



£ jjJ^i ir" Oi~-*>- J*i 0_j-V^ :Jl5 .M :ljiU ?Ui (33 ^T :jL5i 

£ y$ * - - J , s J -• -of -'/''** * -J * " J J -' 

Oji>i£-isl :Jl5 .OjUHj *j ^yd^l l5jl£i jl O^JCi £ :ljlUi ?e_jJii 



. - ef ' -* i 



■** 2 ■" ■* * ■ -' ■ ** "^ ^ * "* " j ° ' 

cJ£ J-* 1 o^lai t*uUl*Ji l/ <«-&- &&■ •j*--* 1 Ji-i* ciiT jjj :cJi 

- " ' ' 

,''" „ " * J * J j' * * * * 

CjcIjsJ t<li«i ijC-JL AsJtiJ t»j$i* Ji-j *J <^Jli tr-bJa-JLi ^^Jl __y« 

'■" ■ l - • j ** j ■ "* ' S fl **£"** a" j 

.£*-0- JS :Ijj15j t*~-jUli ^p ^ °j**j* '(jj^ 1 'j-*-* 4 "^ 'J^ 

'ti- - *i* i* i** J * '■ * * ' * - J 'li -' * *\* •-•'?■ 'li -' 

:J15 .ej*Jb* L« JjJL* ^yi O^— >■ *~ ju :JUi .e_j*Jb* Jj *-gjl :JLu 

■ l ' ll * ■ l*i ll * ° JO l' - ' -' k|* ' ■ ''•J' ," . •" *'-T- 

jl o jJU-i ^L^JI -^* »J$i* J*j P"*- 8 .} tJWfj '-'j^Hj'^ "»*— *■> p-S""'* (*-***-" 
AiiJLJ l_^T !>U-j -JlSCt Ijli-jti t*J*jj (jJb *-f^ aL»j (_5Jtisli t*~ Jj 



\ *+ Jf } + }* 



** * f ** 

■jjjjl jj~Ju>Jlj Loljajli MjJlS .oJLj eJu C-Jyii tJjliuJl (S? 1 ! [j ll 



* ' J , -..- i ■". 



^S jlp ^S I^ii-Jj ^lllJl -^JJLi-l (A&tj) ; ly^ lil ^J^- \j*l» — 51 

-fl^ 'fl,S fl'ft ^ « 

',* J.»ij tLt_A?» IjJLiJ tlj-*— jl od"^*' ui* «tjo^yi Jp jWl *j*t^jli tJ*»Ji 

S**,'^' j*" ''o *-*' ■»* * * "■ *-> ' " 

-J "^jj>- (Mii tJj£ft-*Jl ^3»-l JI^J j*-5sj jW La^Jt; jlj tOlij Ajt 



,J '»* '<' . °. *-'••' 

I* 'O'' '^ft — ' | ' ^N fc l J ' ' ( ^T »,'•' '• ll*Tl ' °* . I ,-' ° — ' — l — 

\a Jbo «»Ju -j 4*l-L«aJL ^U-j iiSI oljy ^jj «iXu-)l jlp oLT Jjj :oJj 

^- ^» ^» #"#*■#*■ 

.fil]i 

2602. Dari [Salman 5/187] Abu Raja^ dari keluarga Abu 
Qilabah [yang pemah bersamanya di Syam 5/71]: Abu Qilabah 
menceritakan kepadaku: "Bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul 
Aziz mengeluarkan singgasananya untuk (menerima) orang-orang, 
kemudian mengizinkan mereka, maka mereka pun masuk. Umar 

M.tLhtoBhor Sl.al.il. Riilrhor. 1^0«; 3 



berkata, 'Bagaimana menurut kalian tentang qasamah [ini]?' Mereka 
menjawab, 'Dengan aasamah itu qishash bisa diterapkan, dan telah 
mengqishash dengan itu [para khalifah sebelummu.' Sementara Abu 
Qilabah berada di belakang singgasananya 5/71], dia berkata 
kepadaku, 'Bagaimana menurutmu wahai Abu Qilabah?' sambil 
menunjukkan aku kepada orang-orang, maka aku berkata, 'Wahai 
Amirul Mukminin! Engkau mempunyai sejumlah komandan pasukan 
dan para tokoh bangsa Arab. Bagaimana menurutmu bila lima puluh 
orang di antara mereka bersaksi tentang seorang laki-laki yang telah 
menikah, bahwa dia telah berzina padahal mereka tidak melihatnya, 
apakah engkau akan merajamnya?* Dia menjawab, Tidak.* Aku 
berkata Iagi, 'Bagaimana menurutmu, bila lima orang dari mereka 
bersaksi tentang seorang Iaki-laki di Himsh, bahwa dia telah mencuri, 
apakah engkau akan memotong tangannya, padahal mereka tidak 
melihatnya? 1 Dia menjawab, 'Tidak.' 

Aku berkata lagi, 'Demi Allah. Rasulullah SAW sama sekali 
rJdak pemah membunuh seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga 
hal ini: Seseorang yang membunuh dengan kejahatannya sendiri, 
maka dia dibunuh (qishash); atau seseorang yang berzina padahal dia 
telah menikah; atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 
dan murtad, keluar dari Islam.' Maka orang-orang berkata (dalam 
riwayat lain: Maka 'Anbasah berkata) 93 , 'Bukankah Anas bin MaUk 
telah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam 
kasus pencurian, membutakan mata dengan besi panas, kemudian 
membuang pelakunya di terik matahari?' Aku menjawab, 'Aku akan 
menceritakan kepada kaUan hadits Anas itu: Anas menceritakan 
kepadaku: 'Bahwa delapan orang dari Ukl datang kepada Rasulullah 
SAW dan menyatakan keislaman mereka, tapi kemudian mereka tidak 
betah tinggal di Madinah 94 sehingga tubuh mereka sakit, lalu mereka 
mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun 
bersabda, 'Apa tidak sebaiknya kalian keluar (dari Madinah) bersama 
penggembala kami dan unta-untanya, lalu kalian minum susu dan air 
kencingnyaT (agar mereka lekas sembuh). Mereka menjawab, 
'Tentu.' Selanjutaya mereka pun keluar dan minum susu dan air 
kencingnya sehingga mereka pun sehat kembali. Kemudian mereka 



M Yakni Ibnu Sa'id, sebagaimana yang akan dikemukakan. 
M Karena cuacanya tidak cocok dengan fisik mereka. 



3961 — MukhtasharShahihBukhari 



membunuh penggembala Rasulullah SAW dan merampas ternaknya. 
Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau 
mengirim orang-orang untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka 
ditangkap, lalu dihadapkan, kemudian tangan dan kaki mereka 
dipotong (secara silang), mata mereka dipanaskan (dengan didekatkan 
pada besi panas hingga buta), lalu mereka dibuang di terik matahari 
sampai tewas.' 

Kemudian aku berkata, 'Apalagi yang lebih buruk daripada yang 
telah mereka perbuat? Mereka keluar dari Islam, membunuh dan 
mencuri,' Anbasah bin Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku belum pemah 
mendengar yang seperti hari ini.' Lalu aku berkata, 'Apakah engkau 
menolak haditsku wahai Anbasah?* Dia menjawab, 'Tidak. Engkau 
telah menyampaikan hadits dengan sebenamya. Demi Allah, 
masyarakat akan tetap baik selama syaikh ini [dan yang seperti ini 
5/188] masih hidup di tengah mereka.' 

Aku berkata, 'Mengenai hal ini, ada sunnah dari Rasulullah 
SAW. Ada beberapa orang Anshar masuk ke tempat beliau, lalu 
mereka berbincang-bincang di sana, kemudian salah seorang dari 
mereka keluar, lalu terbunuh, selanjutaya mereka keluar setelahnya, 
tiba-tiba mereka menemukan temannya itu telah bermandikan darah, 
maka mereka kembali kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai 
Rasulullah! Teman kami yang tadi ikut mengobrol bersama kami, dia 
keluar duluan, ternyata kami mendapatinya telah bermandikan darah.' 
Maka Rasulullah SAW pun keluar, lalu berkata, 'Siapa yang kalian 
duga atau kalian anggap telah membunuhnyaT Mereka menjawab, 
'Menurut kami, orang-orang yahudi telah membunuhnya.' Maka 
beliau mengirim utusan kepada orang-orang yahudi untuk memanggil 
mereka, lalu beliau berkata, 'Apakah kalian telah membunuh orang 
infT Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi (kepada orang- 
orang Anshar), 'Apakah kalian rela sumpah penyangkalan lima orang 
dari kaum yahudi ini bahwa mereka tidak membunuhnyaT Mereka 
menjawab, 'Mereka tidak peduli walaupun membunuh kami semua, 
lalu mereka bersumpah (membantah).' Beliau berkata lagi, l Apakah 
kalian mau mendapatkan diyat dengan sumpah lima puluh orang dari 
kalianT Mereka menjawab, 'Kami tidak akan bersumpah.' Maka 



Telah dikemukakan hadits Anasdengan tambahannyapadajuz l,kitab4 Wudhu, bab 70. 



MiikhtaclKirKhahihRiiblMin 1 10*7 I 



beliau membayar diyat dari beliau sendiri.* 41 

Aku berkata 96 , 'Kabilah Hudzail melepaskan hubungan 
persekutuannya dengan seorang sekutunya di masa jahiliyah, lalu 
orang itu menyergap sebuah keluarga yang berasal dari Yaman di 
Bathha", kemudian seorang laki-laki dari antara mereka melawannya, 
Lalu menghantamnya dengan pedang sehingga membunuhnya. 
Kemudian suku Hudzail datang lalu membawa orang Yaman itu, 
kemudian mengadukannya kepada Umar di musim haji. Mereka 
mengatakan, 'Dia telah membunuh teman kami.' Orang Yaman itu 
berkata, 'Sesungguhnya mereka telah melepaskannya.' Umar berkata, 
'Lima puluh orang dari suku Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak 
melepaskannya.' Lalu empat puluh sembilan orang dari mereka 
bersumpah, kemudian seorang laki-laki dari suku mereka datang dari 
Syam, kemudian mereka memintanya untuk bersumpah, namun dia 
malah menebus sumpahnya kepada mereka dengan seribu dirham, 
maka mereka pun menggantinya dengan orang lain, lalu dia (orang 
yang menyerahkan seribu dirham) diserahkan kepada saudara korban, 
kemudian tangannya digandengkan. Selanjutnya mereka mengatakan, 
'Kami berangkat bersama hma orang yang telah bersumpah, hingga 
ketika mereka sampai di Nakhlah , mereka diguyur hujan, maka 
mereka pun masuk ke dalam sebuah gua di bukit, lalu gua itu runtuh 
menimpa lima puluh orang yang telah bersumpah itu, sehingga 
semuanya mati. Sementara kedua orang itu (saudara korban yang 
menggenapkan lima puluh) lolos (dari maut itu), namun keduanya 
diikuti oleh sebuah batu (setelah keluar dari gua tersebut) sehingga 
memecahkah kaki saudara korban itu, Ialu dia hidup selama satu 
tahun, kemudian mati.' 

Aku katakan, 'Abdul Malik bin Marwan pernah menerapkan 
qishash seorang laki-laki dengan qasamah (sumpah lima puluh orang), 
tapi kemudian dia menyesali tindakannya itu, lalu dia memerintahkan 
ke lima puluh orang yang telah bersumpah im untuk dicoret dari daftar 
pasukan, lalu membuang merekake Syam.'" 



Kisah ini telah dikemukakan pada kitab 78 Adab, bab 89, dari hadits Rafi' bin Khudaij 

dan Sahl bin Abu Hatsmah. 

Ini dari perkataan Abu Qilabah, yaitu kisah yang bereambung dengan sanad tersebut 

kepada Abu Qilabah, hanya saja ini mursal, karena Abu Qilabah tidak pemah berjurnpa 

denganUmar. 

Nakhlah: Suatu tempat yang berjarak satu malam perjalanan dari Makkah. 



398 1 — MukhtasharShahihBukhari 



23. Bab: Orang yang Melongok Ke Rumah Orang Lain, Lata 
Penghuninya Mencungkil Matanya, Maka Tidak Ada Diyat 

Baginya 



Jiirj t[ya5Ullj jl u ^ a. > .... ,i [S *Jjl] Ol fU* tl& Jc— ^ 1 j— *^ 

.<U*kJ 4J2Aj («uJl ^l ^I^j :<j!jj ^Sj) 



2603. Dari Anas RA: "Bahwa seorang laki-laki melongok ke 
dalam lubang sebuah kamar di [antara 7/130] kamar-kamar Nabi 
SAW, lalu [Nabi SAW] bangkit ke arahnya sambil membawa batang 
anak panah atau beberapa batang anak panah, dan beliau (dalam 
riwayat lain: seolah-olah aku melihat beliau) mencari kelengahannya 
untuk menusuknya," 



kiJLlP j3vj »J tA^P oUal eUuu AliJLsJrJ tO-M jtkt [i «/A dUrf ij*J 



+ + * 



2604. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Abu Al Qasim 
SAW bersabda, l Seandainya seseorang metongok [ke dalam rumahmu 
8/40] tanpa izin, lalu engkau melontarnya dengan batu kecil sehingga 
mencungkil matanya, maka tidak ada dosa atasmu. "* 



24. Bab: Orang-Orang yang Menanggung Diyat 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ali yang akan dikemukakan pada 
kitab 96 Berpegang Teguh Dengan Al Kitab dan As-Sunnah, bab 6) 



25. Bab: Janinnya Wanita 



MiikhtacharShahihRiikhari — lw>H 



26. Bab: Janinnya Wanita, dan Bahwa Tebusannya Menjadi 
Tanggungan Ayah dan 'Ashabah Ayah, Bukan Tanggungan Anak 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
kitab 76 Pengobatan, bab 46) 



27. Bab: Orang yang Minta Tolongan Kepada Budak Atau Anak 

KeciJ 



1369. Disebutkan bahwa Ummu Sulaim mengirim utusan 
kepada pengajar para juru tulis: "Kirimkan kepadaku para budak 
untuk mengurai bulu, dan jangan engkau kirimkan orang merdeka 
kepadaku." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah 
dikemukakan pada nomor 1234). 



28. Bab: Lubang Penambangan dan Sumur (yang Menyebabkan 
Kecelakaan) Adalah Nihil (Tidak Ada Tebusannya) 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 68 Zakat, bab 68) 



29. Bab: Binatang (Yang Menyebabkan Kerusakan) Adalah Nihil 
(Tidak Ada Tebusannya) 






1369 Ats-Tsauri mengemukakannya secara bersambung di dalam Jami 'nya dan juga 
Abdunazzaq di dalam Mushanna/nya darinya dengan isnad terputus. 



4001 — MuMtateShahihBukhari 



■4i*&°< 



-.*-?.- i j .*■ -j' * - "**n -*." '*.' .'* J • *. 



.^ijJi 0CJ1 ^*£ 01 \i && ^U? ^ :a&- Ju j - 1 r v \ 

.l+bry ^j-^ 1 » ^j-^! Ol CJ^ U j^U ^' ^^ JUj -^VY 

V t^ si^i 4* IjCLj- <^l£ji 'jC lit :lcU-} jU-S^Ji Ji_ 5j -\rvr 
OlT jl j ic-JC»i CJ j-C> j*» tl^wl* Cb jC lil :"J£Ji Jl — »j - \ rv i 

' * * J * H ^ 

. JjWIJ jj ^C^ l+ib* 

1370. 1370 Ibnu Sirin mengatakan, "Mereka tidak 
menanggungkan (denda) akibat sepakan kaki (binatang yang berjjalan 
sendiri) dan mereka menanggungkan (denda) akibat tali kekang." 

1371. ,371 Hammad mengatakan, "Sepakan kaki (binatang) tidak 
ditanggung, kecuali bila seseorang mencucuk binatang itu." 

1372. 1372 Syuraih mengatakan, "Tidak ditanggung, orang yang 
dibalas oleh binatang, yaitu orang yang memukul binatang lalu 
binatang itu menyepak dengan kakinya." 

1373. 1373 Al Hakam dan Hammad mengatakan, "Bila seorang 
penyewa penuntun keledai yang tunggangi oleh seorang perempuan 
lalu terjatuh, maka tidak ada tanggungan apa-apa atasnya." 

1374. 1374 Asy-Sya'bi mengatakan, "Bila seseorang menuntun 
binatang sehingga memayahkannya, maka dia menanggung apa yang 
diakibatkan olehnya, namun bila dia berjalan di belakang 



1370 Sa'id bin Manshur mengemukakannya sccara bersambung dengan sanad shahih darinya. 
Ibnu Abi Syaibah juga mengemukakannya secara bersambung dari jalur lainnya darinya. 

98 Bahwa binatang yang berjalan sendiri tanpa sepengeiahuan pemiliknya lalu menyebabkan 
kerusakan, maka si pemilik binatang itu tidak menanggung kerusakan tersebut. Adapun 
binatang yang sedang dikendalikan lalu menyebabkart suatu kerusakan (pada barang 
orang lain), maka penunggangnya menanggung kerusakan tersebut. 

1371 Ibnu Abi Syaibah mengemukakan sebagiannya secara bersambung dari jalur Syu'bah: 
Aku tanyakan kepada Al Hakam tentang seseorang yang berdiri di atas tunggangannya, 
lalu kakinya menyepak? Dia pun menjawab, "Dia menanggungnya." Sementara Hammad 
mengatakan, "Dia tidak menanggungnya." 

1372 Ibnu Abi SyaibahdanSa'id bin Manshur mengemukakannya secara bersambung. 

1373 Al Hafizh tidak mengeluatkannya. 

" 7 *Sa'idbin Manshurdan Ibnu Abi Syaibah mengemukakannyasecarabersambung. 



Mi.L-htaclnic Clialiili Diil/liiin I /t/,1 9 



mengikutinya, raaka tidak menanggung." 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang disinggung tadi). 

30. Bab: Dosa Orang yang Membunuh Ahli Dzimmah Tanpa Hak 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor 1378, juz 2) 



31. Bab: "Orang Islam Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang 

Kafir" 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits baru disinggung pada bab 24) 



32. Bab: Bila Seorang Muslim Menampar Orang Yahudi Ketika 

Marah 



j& * *ti *;*•-■» ■*? *,- - w 

.jjp -$> jP Ojjy. jjI oljj -ATA 

(828). (828) Diriwayatkan oieh Abu Hurairah dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id yang telah dikemukakan 
pada nomor 1 109, juz 2). 



^Telah dikemukakan secara bersambung pada juz 2. nomor 1 109. 



|402 1 — MukhtasharShahihBukhari 



88. KITAB DIPERINTAHKANNYA ORANG-ORANG 

MURTAD DAN PARA PEMBANGKANG UNTUK 

BERTAUBAT, DAN PEMERANGAN MEREKA 



1. Bab: Dosa Orang yang Mempersekutukan AUah, Hukumannya 

di Dunia dan di Akhirat 



Allah Beriirman, "Sesungguhnya mempersekutukan (AUah) 
adalah benar-benar kezhaliman yang besar" (Qs. Luqmaan [31]: 13), 
i% Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." 
(Qs. Az-Zumar [39]: 65). 



:Jli ?li£ p :JU .J»l* Sli>^I : JV5 S^dA U Ul J^-j C :JlJb 

^ ^ ^- *» ^ 

isJi [yya/v 3 tu -iSi J^] :Jii wii L* :jii .^ijiyi SjSp L' 

** D * ^ ^ ■ g g^ B 

!> ^ * - ■• * <■ 

2605. Dari Abdullah bin Amr RA, dia menuturkan, "Seorang 
baduy datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! 
Apa itu dosa-dosa besar?' Beliau menjawab, 'Mempersekutukan 
Allah." Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, 
'Kemudian durhaka terhadap ibu-bapak.' Dia bertanya lagi, 
'Kemudian apa ?' Beliau bersabda, l [Dan membwmh jiwa, dan 7/228] 
bersumpah palsu* Aku bertanya, *Apa itu sumpah pahlsu?' Beliau 
bersabda, 'Orang yang merampas harta orang Islam, padahal datam 
sumpah itu dia berdusta."" 



1 404 1 — MukhtasharShahihBukhari 



•>Ulj JjVli Jb^t (&-}» </ ^' Jr*J i&A^Jl 



2606. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia menututkan, "Seorang lelaki 
berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah kami dihukwn karena perbuatan 
kami di masa jahiliyah?' Beliau menjawab, 'Orangyang berbuat baik 
di masa Islam, maka tidak akan dihukum atas apa yang telah 
diperbuatnya di masa jahiliyah. Adapun orangyang berbuat bitruk di 
masa Islam, maka dia dihukum di masa awal dan akhirnya.'" 



2. Bab: Hukum Laki-Laki dan Perempuan yang Murtad dan 
Diperintahkannya Mereka Untuk Bertaubat 



ajcpijic :*-*ij(lj ^jiij y*^^ ; J^j -^rvv-\rvo 

1375-1377. 1375 " 1377 Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Ibrahim 
mengatakan, "Wanita yang murtad dibunuh juga." 

Dan Allah Ta*ala berfirman, "Bagaimana Allah akan memberi 
petunjuk kepada suatu kaum yang kajir setelah mereka beriman, serta 
mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu benar-benar (rasul), dan 
bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang zhatim. Mereka itu, balasannya ialah 
ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka 
kekal di dalamnya. tidak akan diringankan adzabnya, dan mereka 
tidak diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang bertaubat 
setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kajir 
setelah beriman, kemudian bertambah kekajirannya, tidak akan 
diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat." (Qs. 
Aali'Imraan[3]:86-90). 



137S-U 7 jjcapan ibn U Umar, Ibnu Syaibah mengemukakannya secara bersambung. Adapun 
Lcapan Az-Zuhri dan Ibrahim, yakni An-Nakha*i, Abdurrazzaq telah mengemukakannya 
secara bereambung. 



MukhtasharShahihBiikhari — Uosl 



"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti 
sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan 
mengembalikan kamu menjadi orang kajir setelah beriman." (Qs. Aali 
'Imraan [3]: 100). 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kajir, kemudian 
beriman (lagi), kemudian kajir lagi, lalu bertambah kekajirannya, 
maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) 
menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)" (Qs. An-Nisaa* [4]: 
137). 

"Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari 
agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia 
mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap 
lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap 
keras terhadap orang-orang kajir" (Qs. Al Maaidah [5]: 54). 

"Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekajiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat 
adzab yang besar. Yang demikian iiu disebabkan karena mereka lebih 
mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaumyang kajir. Mereka itulah orangyang 
hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. 
Mereka itulah orangyang lalai. Pastilah" dia mengatakan: Pastilah 
"mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti" (Qs. An-Nahl 
[16]: 106-109). sampai "sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Qs. An-NaW [16]: 106- 
109). 

"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu 
murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa 
murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekajiran, 
maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka 
itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Qs. Al Baqaiah 
[2]: 217). 



Tambahan tni tidak tetdapat pada sebagian naskah. namun pada mayoritas naskah 
dicantumkan, yaitu pada syarah di luar matan. 



[4061 — MukhtasharShahihBukhari 



• * :- «. * 



.OjJtHi <£.:> JjJ ^* :^ 4&I Jj—j Jjii Lp^Jj ■ Alll -r>'-^ 



*» #* 



2607. Dari Ikrimah, dia menuturkan, "Dihadapkan kepada Ali 
RA orang-orang zindiq I0 °, latu Ali membakar mereka, kemudian hal 
itu sampai kepada Ibmi Abbas, maka dia pun berkata, 'Seandainya itu 
aku, maka aku tidak akan membakar mereka, karena adanya larangan 
dari Rasulullah SAW, 'Janganlah kalian mengadzab dengan adiab 
Allah.'' Tapi aku pasti membunuh mereka, karena Rasulullah SAW 
telah bersabda, l Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah 
diar 



9 auI J^-jj tt^jL- j ^ j»fc ^lj j^ j* U*J — ?-l tuwj" — * *' 

*» *» -» ^ *» 

- J .l,' * ti* • i • f I -* * *!.* »* *■ * -*i* -* J .ti*° ' 

i4j ^ji ilij-Jij .p- i s- 1 :Jjaj toju illj«j ji—j ^ijj <<»j) tiJu-o 
:j Jt> 3i.f JUi :5jT,j ^) jt, CJ&£ <Ol/> £ ^; 4_Jtr 

*■ .*» J- ^ ^""" 

li jf i J^J tf C :JUi ip . v/a i£- >Vl Jlij libi Jji-j C L>( 

#* #■* 

,*" ^O *T yl * ** ^ , ■■*■»* ■* * " ^ 

ji C» JLp ,Jl*ll»l Li tj^Jlj iliJ t^JJij :c-i5 : JlS 1,^-1* jj Al jlp 

Cph^ij 45 \j^t Jl jjail jJl^i ■(}-**' OOJaj U^l Oyci C»j tL*^*-uijl 

^- *■ + + r 



o% 



100 Zindiq adalah orang yang menampakkan keistamatmya dan metiyembunyikan 
kekafirannya, seperti orang yang mendustakan tiari kebangkitan, atau orang yang 
mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengakui Al Qur'an sebagai 
firman Allah, dan ia tidak dapat menyatakannya secara terang-terangan karena merasa 
takut atau lemah. (Minhajul Muslim). Pada masa Rasululah SAW, disebut munatik. 
( Mu 'jam LughatAl Fuqaha ~). 



MiiIrMadiarShahihllitkhori I dfl7 I 



£" * -*" ** ** -**f* ** **»**,*■ 

CJl V-*-* 1 J^J '(V* u^J*" J** 3J <.4H-. ^ l-U jJji a Ul ^JJ 

f H* ^^ J 1 y 

* ** ** ^ jf J *i 

' **■ * •* 

.«->}U* JU U$l. .u-lj JT ^j :JL*J .J> ji aU* 4HJ-J -__. 
/o ijil? Yj \'Js*j £jj£ Sfj ijlj :J^ ^ .0li5&» j^— 5i) : JL_S 
01 Ui [J L' :^ji j? JUi] .[Yl/l -U>- Nj lijlkj] t[\ ■ A 

Q £ ^ Q Q\ Q £ 

OJj-ii J — hc"Jt iju-oUt ^y* ±-j\j£*j tjJ-*JI ij&**5Jl j^ Sr^j^ ^ w*>j» 

^^ - <h + y^^^ ^ 

J j *■ ^h- . J ° ° ■* " " j ° " j * 

JT :JUi J-[.jy__!l JlJ jj-Jij tjl^l JuJ :J\3 ?x=Ji L» :ĕSy ^U 

[.fl> >_J. 

* -* 
#*■ eJ^^^j- ^ fj j ^j- ^ 

lil C^l* J^lj JS' OlS^j :JlS .«__* _Jl U_gjU Jb^lj JT j UuliJ 

•" *1"^ "* I** * i* * ** ** * 1 1 *" a l* - • li^* * 1 ■* K l^ 

^»j) aJLp *JLmJ t»*A^P 4j *J^Jj-1 t<u>-U^ v» Lj^i 015 t4->jl ^» jU 
^y» CjjS 4->jI jJ i\*» jU-i ^(Oljjlj^ ^iiii UgljaL j ^j^j "^jj 

*h* y ^. *■ * ^ *■ g 

^ft )}\j tOl (j^ii ^j^- *lli*J (_J> jy-j *L»J i^ jj* (- — ;' *->"' ^* 

J^-J l Mj 'Jj^ 1 : J^ tĕSCj 4J ^jiili ^[(j-Ujl 4!)! il^rt Jkij t^j-JCs- 

, e ^ , a, , * ,* ^Ji ', ' f ' _« ti *i" * ' J * -1 * i * ■"'• 

^j a»1 JLp Li :aU» <uj J15 [ » aj^s- (jll olJU c-**3!- J3J Jjjw. oXs- 

-t-h-** 1 ** *£*'*£-**'''■''■'*'■* Jfe *- ^* 

.jj^" *4 tJL^Ls Loja- ois :Ji* ?ia* (-ji :4jI jj ^j) L. [!,j-— * 

<*■ * * •* ^ 

****** *" ** j**jj ' f** * # ** ** ** ^ 

^ :JU .^J^-i :Jvs (.-uip jij&ti :iLU Ju* tJjjl :4— j'Ijj ^^Sj) 

»j .Jiis *U ^»13 .(tUlj» Ojli) i^Jj—jj aMI ^Uiai ^J^i (_J^- ,j- — ^"' 

^3) fd} f /li ul df :llij^f JUi t jii f0 i^rii- [ i J3_;] 

*• H* -H^ **H*^J**lJ6 -" ^ *■ *> Jf 

J&j iJtplsj UjiiJ :Jli ?oTjijl l^s: OCS' !^i Ilp Uj :JUi :^l_ ^ljj 



408 1 — MukhtasharShahihBukhari 



Jji frf :JlS ?iUi G cif f£ ^* :J« •*£* ^ ['g-^K» 

> at, t - i ' ■>* i' i'-f- • *ti * .* ' * "'. - e -' J -f- |°||, 



^ " 



' ■ . 



* •? 



2608. Dah Abu Musa, dia menuturkan, "Aku menemui Nabi 
SAW, datang juga bersamaku dua orang dari kalangan Asy'ari, salah 
satunya di sebelah kananku, dan satu lagi di sebelah kiriku. Saat itu 
Rasulullah SAW sedang bersiwak (Dalam riwayat lain: 
Membersihkan giginya dengan siwak di tangannya, beliau 
mengatakan, '[/', «'.* sementara siwak itu di mulutnya, seolah-olah 
beliau akan muntah 1/66). Masing-masing dari keduanya meminta - 
tugas- (dalam riwayat lain: Salah satu dari kedua orang itu berkata, 
'Wahai Rasulullah! Berilah kami jabatan.' Yang satunya juga 
mengatakan seperti begitu 8/108). Lalu beliau berkata, 'Wahai Abu 
Musa!* atau 'Wahai Abdullah bin Qais! ,I0t Aku berkata, 'Demi Dzat 
yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Mereka tidak 
memberitahuku apa yang ada di dalam benak mereka. Dan aku tidak 
tahu kalau mereka akan minta jabatan." Seolah-olah aku melihat siwak 
beliau terjatuh di bawah bibimya. Lalu beliau bersabda, "Kami tidak 
akan -atau tidak- menugaskan orang yang menginginkannya pada 
tugas kami.' (dalam riwayat lain: ' Sesungguhnya kami tidak 
menyerahkan urusan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak 
pula kepada orang yang berambisi terhadapnya,) akan tetapi, 
berangkatlah engkau wahai Abu Musa -atau Wahai Abdullah Ibnu 
Qais- ke Yaman."' 

Kemudian beliau mengirim lagi Mu*adz bin Jabal. [Masing- 
masing dari keduanya (yakni Abu Musa dan Mu'adz) ditugaskan 
memegang satu bagian. Yaman itu dibagi menjadi dua wilayah. 102 
Kemudian beliau bersabda, 'Bersikaplah memudahkan dan jangan 
mempersulit. Sampaikanlah berita yang menggembirakan, dan 
janganlah membuat mereka lari. 5/108] [Bekerjasamalah dan 
janganlah kalian berselisih* 4/26] Kemudian Abu Musa berkata, 



101 M uslim dan Abu Daud menambahkan: "Bagaimana menurutmu?" 

Yaman bagian atas menjadi wilayah tugas Mu'adz, dan Yaman bagian bawah menjadi 
wilayah tugas Abu Musa. 



l— ei.-.i.:i. n..i.i ! I .„„ B 



'Wahai Nabiyullah! Sesungguhnya di negeri kami ada minuman yang 
teibuat dari sya*ir (salah satu jenis gandum), yaitu mizr t dan minuman 
yang terbuat dari madu, yaitu &7'.']-[lalu aku tanyakan kepada Abu 
Burdan, 'Apa itu bitT 1 Dia menjawab, 'Tuak madu. Sedangkan mizr 
adalah tuak sya'ir (gandum).']-[Lalu beliau bersabda, 'Setiap yang 
memabukkan adalah haram.*] 

[Kemudian masing-masing dari keduanya berangkat ke wilayah 
tugasnya. Masing-masing dari keduanya, berjalan di wilayahnya, dan 
itu berdekatan dengan wilayah temannya, mereka baru sampai di sana. 
Lalu dia mengucapkan salam kepadanya, (dalam riwayat lain: dan 
menghamparkan sebuah tikar, lalu keduanya saling mengunjungi), 
lalu Mu'adz berjalan di wilayahnya yang dekat dengan wilayah 
temannya, Abu Musa. Lalu dia pun datang dengan mengendarai 
keledainya hingga sampai kepadanya, temyata Abu Musa sedang 
duduk, dan orang-orang telah berkumpul padanya.] Maka dia pun 
memberikan bantal kepadanya, seraya mengatakan, 'Singgahlah.' 
Ternyata di situ ada seorang laki-laki yang terikat [kedua tangannya 
diikat pada lehernya. Lalu] berkatalah [Mu'adz kepada Abu Musa, 
'Wahai Abdullah bin Qais!] Apa (dalam riwayat lain: Mengapa) ini?' 
Abu Musa menjawab, 'Dulunya dia seorang yahudi, lalu memeluk 
Islam, kemudian kembali menjadi yahudi.* (dalam riwayat lain: 'dia 
murtad.' Maka Mu'adz berkata, 'Aku pasti memenggal lehernya.*) 
Abu Musa berkata, 'Duduklah. 1 Mu'adz berkata, 'Aku tidak akan 
duduk sampai orang ini dibunuh. (Ini) ketetapan Allah dan Rasul- 
Nya.' (tiga kali) Maka Abu Musa pun memerintahkan, lalu orang itu 
pun dibunuh. Kemudian Mu'adz [turun (dari tunggangannya), lalu] 
keduanya berbincang-bincang tentang shalat malam. Salah seorang 
dari keduanya berkata, 'Adapun aku. Aku bangun malam dan juga 
tidur.' (dalam riwayat lain: Lalu dia mengatakan, 'Wahai Abdullah! 
Bagaimana engkau membaca Al Our^an?' Dia menjawab, '[Sambil 
berdiri, sambil duduk, dan di atas kendaraanku,] aku membacanya 
sedikit demi sedikit.' Kemudian Abu Musa berkata, 'Engkau sendiri, 
bagaimana engkau membaca wahai Mu'adz?' Dia menjawab, 'Aku 
tidur di awal malam, lalu aku bangun, dan aku telah mengambil jatah 
tidurku, lalu aku membaca apa yang telah ditetapkan Allah padaku,) 
aku berharap dalam tidurku apa yang aku harapkan dalam shalatku.'" 



410 1 — MukhtasharShahihBukhari 



3. Bab: Dibunuhnya Orang yang Enggan Menerima Kewajiban, 
dan Hal-Hal yang Dianggap Menyebabkan Murtad 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor671,juz 1) 



4. Bab: Bila Ahli Dzimmah atau Lainnya Mencela Nabi SAW 

dengan Sindiran Tanpa Menyatakan Secara Jelas, Misalnya 

Mengucapkan, "Assaamu 'Alaik" (Semoga Kematian 

Menimpamu) 



:JUa tS -» Sy*'j. iSiy&^j* '-S* ^^ 0* c~— ;1 J— * ~^*V'^ 
*■ ' ^ ' * * * * 



OjjJ^i :Jj§l 4)il Jj^-j JUi .20*j :I5§& <&! Jj^-j JUs .jJlIp fl~-Jl 
lil iSl :Jl5 ?i& ^l !-» Jj^j L' :ljJli .2l& flLjl Jl5 ?Jji' U^ 

.lOij 'j|>" v->l=&i JaI *5^ (^-" 



2609. Dari Anas bin Malik, dia menuturkan, "Seorang yahudi 
melewati Rasulullah SAW, lalu dia mengucapkan, 'Assaamu 'alaikV 
(semoga kematian menimpamu), lalu Rasulullah SAW menjawab, 
c Wa 'alaika.' (semoga pula menimpamu). Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, 'Tahukah kalian apa yang diucapkannya tadi?, dia 
mengucapkan assaamu 'alaik* Para sahabat berkata, 'Wahai 
Rasulullah! Apa tidak sebaiknya kami membunuhnya?' Beliau 
bersabda, l Tidak. Apabila ahli kitab mengucap satam kepada kalian, 
maka jawabtah wa 'alaikum."'' 



MiibhtachirGhihlhniiblinri I ^11 1 



5. Bab: Membunuh Khawarij dan Pembangkang Setelah lqamatul 

Hujjah (Menyampaikan Alasan) Kepada Mereka, dan Firman 

Allah Ta'ala, "Dan AUah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu 

kaum, setelah tnereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat 

dijelaskan kepada mereka apayang harus mereka jauhL" m 

(Qs. At-Taubah [9]: 115) 



_jtf J\ ijiil-i 'r&\ : Jiij libi jt ji> Jii> '£> i— J» aL_fj - 'i rvA 

* - - ' * ■* 

■ ^ J *■ * J i o <- 

*^Jy& ^Js- ISjIjw— jU5\J* (J \iSy 

1378. 137S Ibnu Umar menganggap mereka sebagai sejahat- 
jahatnya makhluk Allah, dan dia mengatakan, "Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir, lalu 
diarahkan kepada orang-orang yang beriman." 

■* i* ■ • /•*'** ' i' i* ■i' * ■ .**f . f • *ri^'f 1 -' a ti* * ? 

^-^j Uj *SoJl>- blj .aJLp i_jJL5 I ul ^y ,Jj i_^-l f.L**Jl _^ j *\ 



* *■ ** i -' d& * i *t* ■■'■*•' ?i' -' • * • ' ii . ■' ■ •«'*■'* 
iO£At (\ \ o/l f.iij_- ^tjj 'ij) ^IjJ- tj^i ^T <^ J^_J 

■ •■ * * ' *: ° ■* *- J J / I • ' ' , 

• j^ t ^ « * j,^ j *' * wr -*'li l B •* •■* * • i *' kl » f ,, i'.** 



' *•■ . ■»*" *■ ■■ *. J B di * J^Jm* 



• J J ■» _l ,' *»f. - BB ll' * ■ » I, *-'■ - , ' .** * t. ' . ..■» 



^o i'' ( * * * « *^ ' 

XCaj1 ^jJ j^a 0-^ 'j* 1 f^=* ^ ^i* tji-»jJbil3 



<" <" 



2610. Dari Ali RA, "Apabila aku menceritakan suatu hadits dari 
Rasulullah SAW, maka, demi Allah, aku terhempas dari langit adalah 
lebih aku sukai daripada berdusta atas nama beliau. Tapi bila aku 



103 Seorang hamba tidak akan diadzab oleh Atlah semata-mata karena kesesatannya kecuali 

jika hamba itu melanggar perintah-penntah yang sudah dijelaskan. 
1378 Ath-Thabari mengemukakannya secara bersambung di dalam Musnad 'Ali dari Tahdzib Al 

Aisar dengan sanad shahih darinya. 



412 1 — MukhtasharShahihBukhari 



menceritakan hanya antara aku dan kalian, maka sesungguhnya 
peperangan itu adalah reka perdaya (taktik). Sesungguhnya aku telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, l Di akhir zaman nanti, akan 
keluar suatu kaum yang umurnya masih muda (dalam riwayat lain: 
muda usia 6/115), lemah akal (bodoh), berkata-kata dengan sebaik- 
baik ucapan manusia, iman mereka belum lagi melampaui 
kerongkongan mereka, tetapi mereka telah keluar dari agama seperti 
anak panah keluar dari sasarannya. Di mana saja kalian menjumpai 
mereka, maka bunuhlah, karena membunuh mereka berpahala pada 
hari kiamat bagi siapa yang membunuhnya.'" 



■M 



^-Bl (JlS :JUi <-*ijjJ*>$\ ^J <-J°* Ji &\ -V- j — *- -y*\\ \ 

* -■ * + f 

2611. Dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan tentang kaum 
Haruriyyah, dia mengatakan, "Nabi SAW bersabda, l Mereka keluar 
dari Islam seperti melesatnya anakpanah dari busur."' 



6. Bab: Orang yang Tidak Memerangi Kaum Khawarij untuk 
Membujuk, dan Agar Orang-Orang Tidak Lari Darinya 



c^— Ji :o^ jt J^J c~b : Jb JjA * ^ j^_ j^ -nu 
Jj oJL; iSpKy J>£ *-v-l. :Jl3 ?lv* ttj^S* 1 - 1 (j* J>ii $fc <J3' 

•* , +** ' * ^ '*-i'S * i"' J M ■ 7" Mi ■ ^ ,_■* *o _. J* jjb-- - . 

f -* #*■ -- ^" _* y 



^JI ^ Jpi 3jy fiCy 

-*■ -* -- J* <*■ •- 



2612. Dari Yusair bin Amr, dia mengatakan, "Aku tanyakan 
kepada Sahl bin Hunaif, 'Apakah engkau pernah mendengar Nabi 
SAW mengatakan sesuatu tentang khawarij?* Dia menjawab, 'Aku 
mendengar beliau bersabda -sambil menunjukkan tangannya ke arah 
lraq-, l Akan keluar darinya suatu kaum yang membaca Al Qur*an 
yang tidak melewati keronggongan mereka, mereka keluar dari Islam 



hit..I r 1.4 nn l.„ u OI.„l.!l. Tt..l.l I I...9 



seperti keluarnya anakpanah dari sasarannya'" 

7. Bab: Sabda Nabi SAW, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga ada 
dua kelompok yang saling berperang, yang ntana klaim mereka 

satna." 

(Saya katakan: Haditsnya adalah hadits Abu Huraiiah yang akan 
dikemukakan pada kitab 92 Fitnah, bab 26). 

8. Bab: Tentang Para Penakwil 



riUl — MukhtasharShahihBukhari 



89. KITAB PEMAKSAAN 



Firman Allah Ta*ala, "Kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 
tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka 
kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat atkab 
yang besar." (Qs. An-Nahl [16]: 106), "Kecuali karena (siasat) 
menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka."' (Qs. Aali 
'Imraan [3]: 28) yaitu melindungj diri, "Sesungguhnya orang-orang 
yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi 
sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' 
Mereka menjawab, 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi 
(Mekah). ' sampai 'Allah Maha Pemaa/ lagi Maha Pengampun." (Qs. 
An-Nisaa , [4]: 97-99) 105 "Dan (membela) orang yang lemah, baik 
iaki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, 'Ka Tuhan 
kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya 
zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami 
penolong dari sisi-Mu.'" (Qs. An-Nisaa' [4]: 75). Allah menerima 
udzur orang-orang lemah yang tidak mampu menolak untuk 
meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah. Orang yang 
dipaksa tak ubahnya seperti orang lemah, yaitu tidak mampu menolak 
untuk melakukan apa yang diperintahkan (oleh orang lain yang 
memaksanya). 



1M 



Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW sedangkan mereka sanggup. 
Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke Perang 
Badar, akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh (terkena panah) dalam peperangan 
itu. 

Ayatnya: "Sesungguhnya orang-ortmg yang dicabul nyawanya oleh malaikat dalam 
keadaan menzhatimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' 
Mereka menjawab, 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah). ' Mereka (para 
malaikat) bertanya, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah 
(berpindah-pindah) di bumi itu? ' Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, 
dan (Jahanam) itu sebumk-bumk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik 
laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan 
(untuk berhijrah). Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaajkannya. Allah Maha 
Pemaaflagi Maha Pengampun." 



1416| — MukhtasharShahihBukhari 



CCsJi ^ J\ &5i :^Ji Jiij - \ rv<\ 

* + * * * 

.jiiJij .«AiJij jsijH ^j j** j!* J*»«o -\rAt-\rM 

1379. 1379 Al Hasan mengatakan, "Taqiyah (melindungi diri) 
tetap berlaku hingga hari kiamat." 

1380. 1380 Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa 
oleh pencuri (untuk menalak istrinya), kemudian dia menalaknya, 
"Tidak berlaku." 

1381-1384. 1381 " 1384 Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu 
Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Al Hasan. 

(829). (829) Nabi SAW telah bersabda, "Segata perbuatan 
tergantung niatnya." 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
padajuz l.kitab 10 Adzan,bab 127). 



1. Bab: Orang yang Memilib Dipukul, Dibunuh dan Dihinakan 

Daiipada Kufur 



1379 Abd bin Humaid dan Ibnu Syaibah mengemukakannya secara bersambung darinya. 

,)B0 Ibnu Abi Syaibah mengemukakannya secara bersambung darinya. Abdurrazzaq 
mengeluarkan darinya secara ringkas dengan lafazh: "Dia tidak menganggap apa-apa 
terhadap talak yang dilakukan oleh orang yang dipaksa," dan sanadnya shahih. 

uBiisB^ ij ca p ari [jjtnj Unw dan Ibnu Az-Zubair, Al Humaidi mengeluarkannya di dalam 
Jami 'nya darinya, dan juga Al Baihaqi. Sementara ucapan Asy-Sya'bi, Abdurrazzaq 
mengemukakannya secara bersambung darinya dengan sanad shahih. Sedangkan ucapan 
Al Hasan, Sa*id bin Manshur mengemukakannya secara bersambung darinya dengan 
sanad shahih. 

(BI9 ' Pengarang telah mengemukakannya secara bersambung di awal kitab ini. 



MiilrlitnpIiarClinliihltiilrtiai-i hl7l 



2. Bab: Jual Beli Orang yang Dipaksa dan Serupanya yang 
Berkenaan dengan Hak dan Sebagainya 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada 
kitab 96 Berpegang Teguh dengan Al Kitab dan As-Sunnah, bab 19) 



3. Bab: Tidak Sahnya Pernikahan Orang yang Dipaksa. "Dan 

jangantah kamupaksa hamba sahaya perempuanmu untuk 

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan 

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan 

duniawt Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada ntereka) setelah 

mereka dipaksa." (Qs. An-Nuur [24]: 33) 

(MTo/l .lfw> liQ?j i^jIjj °ij) .l^ijl QjI^- 

, * , v , 

2613. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai 
Rasulullah! Apakah kaum wanita dimintai pendapat (lebih dulu) 
mengenai pernikahan mereka?' Beliau menjawab, 'Ya.* Aku berkata 
lagi, 'Sesungguhnya gadis perawan itu bila dimintai pendapat 
biasanya malu sehingga diam saja?' Beliau bersabda, 'Diamnya 
adalah izinnya (persetuiuannya).'" (Dalam riwayat lain: 'Kerelaannya 
adalah diamnya? 6/135). 



4. Bab: Bila Seseorang Dipaksa Sehingga Menghibahkan Budak 
atau Menjualnya, Maka Itu Tidak Sah 



^UUJlS j t***jj jjU- j$s tjJU <LJ (JjJ^J) jJu jls ^jj-Ul jjO*j Jbj 

>'~ \\ 



* * 4* + 



[418 1 — MukhtasharShahihBukhari 



Sebagian oiang mengatakan, "Bila pembeli menadzarkan suatu 
nadzar pada barang yang dibelinya, maka (jual beli dengan 
pemaksaan) itu sah sesuai dengan klaimnya. Demikian pula bila dia 
mentadbirnya (yakni budak yang dibelinya itu)." 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada 
nomor 1 106, juz 2). 

5. Bab: Karh dan Kurh dari Ikraah (Pemaksaan), Artinya Sama 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 1883, juz 3) 



6. Bab: Bila Wanita Dipaksa Berzina, Maka Tidak Ada Hukuman 

Atas Mereka Berdasarkan Firman Allah Ta'ala, "Barangsiapa 

memaksa mereka, maka sungguh, Aiiah Maha Pengampun lagi 

Maha Pettyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa" (Qs, 

An-Nuur [24]: 33) 



^ oJUj (JLp «j_j ojL*yl JJj y IJLP Jl :JL*P- ^l C-ij Kju& r, s- - MTAo 

■r 8 + * O * *• £ * i D ^ " 1 ■ fl 

■uli j>Jj t^ A-^Vl ftQa5 ,> t^-Jl ^Y (-* ^r-^j .-A^yj tl^ — *=* 



.JbJl 



1385. 1385 Dari Shafiyyah binti Abu Ubaid: Bahwa seorang 
budak laki-laki yang termasuk harta pemerintah menggauli budak 



y Abu Al Qasim Al Baghawi menyebutkannya secara bersambung dengan sanad yang di 
dalamnya terdapat Al 'Ala' bin Qais, yaitu Ibnu 'Athiyyah Al Bahili, namun saya belum 
menemukan biographinya. 



KT..1.I.J. I Cl 1.!U ll-.l.l ! I .-r. ■ 



perempuan yang termasuk harta seperlima. Budak laki-laki itu 
memaksa budak perempuan itu sehingga merenggut keperawanannya, 
lalu Umar mencambuknya sebagai hukuman dan mengasingkannya, 
sementara budak perempuan itu tidak dicambuknya karena dia 
dipaksa. 

1386. 1386 Az-Zuhri mengatakan tentang budak perempuan 
perawan yang diperkosa oleh orang merdeka, "Hakim meneiapkan 
denda senilai dengan budak perawan itu dan dicambuk. Namun bila 
itu budak perempuan yang sudah janda (tidak perawan) maka tidak 
ada denda menurut ketetapan para imam, tapi pelakunya tetap 
dihukum." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1045, juz 2). 



7. Bab: Sumpah Seseorang Kepada Orang Lain Bahwa Dia 

Adalah Saudaranya Ketika Dia Takut Dibunuh atau Lainnya. 

Begitu Pula Orang yang Terpaksa Karena Takut, Sebab Dengan 

Begitu Bisa Mencegah Tindakan Orang Zhalim darinya Sehingga 

Tidak Menyerangnya dan Tidak Menghinakannya. Bila Orang 

yang Dizhalimi Itu Membunuh Melawan (Karena Membela Diri), 

Maka Tidak Ada Denda dan Tidak Pula Qishash (Tuntutan 

Balasan). Bila Dikatakan Kepadanya, 'Kau Harus Minum 

Khamer* atau 'Makan Bangkai' atau 'MenjualBudakmu' atau 

'Mengakui Suatu Hutang' atau 'Menghibahkan Sesuatu' atau 

'Melepaskan Suatu Ikatan' atau (Jika Tidak Kau Lakukan Maka) 

'Kami Pasti Membunuh Ayahmu' atau 'Membunuh Saudaramu' 

dalam Islam (Sesama Muslim), Maka Semuanya Tercakup 

Ketentuan Tadi 



. JC-wJi _j=>m _Jl~Ji jjg^ ^Jji SyA - AT ■ 



(830). (830) Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Seorang muslim 
adalah saudara muslim lainnya" 



1386 Al Hafizh tidak mengeluarkaimya. 

(B30, Pengarang telah mengemukakannyasecarabersambungpadajuz2, nomor 1117. 



[420 1 — MukhtataShaMhBiikhari 



jtiU jl 4^Jl ^lfA3 jl t^L>Jl j£s3 :«J JJ jj ^Gl ^iwJ Jlij 
^ tjja-i-j (j-J U* jU *4*— j jj- ^j»*^ ^j-j b jt .iJLi jt dk — A 

- * # * ■*- 

yj jt tJuot t-u ^jjuJ jt nibji ji iJW J&J :aj J»* <_>l :JUs ^osL 

***i OJ * - ^^ a jj a * £ 

"' «* * * f f^*> rf ^ fl J J 

jX fl ^tj £^ ^-j g;i JT ^e* »ji*> .JW iAJi ^J 51Sp J_Tj 

.4^1 ^j t-jtir 

Sebagian orang mengatakan, "Bila dikatakan kepadanya, *Kau 
harus minum khamer' atau 'kau harus makan bangkai' atau (jika tidak 
kau lakukan maka) 'kami pasti membunuh anakmu, atau ayahmu, atau 
mahrommu', maka tidak tercakup dalam ketentuan tadi, karena yang 
ini tidak termasuk terpaksa." Kemudian ada yang mendebat dengan 
mengatakan, "Bila dikatakan kepadanya, 'Kami pasti membunuh 
ayahmu atau anakmu, kecuali aigkau menjual budak ini,' atau 
'mengakui suatu hutang,' atau 'menghibahkan' maka itu termasuk 
dalam kiyasan yang tadi. Tapi kami katakan, 'Penjualan, hibah dan 
semua bentuk ikatan dengan cara itu adalah batil (tidak sah).' Mereka 
membedakan antara kerabat mahrom dengan lainnya tanpa 
berdasarkan Kitabullah dan tidak pula Sunnah." 

M j iiJij .y^f «ii :«rf>U J-*Q Jli :& ^» JlSj -Ar \ 

(831). (831) Nabi SAW telah bersabda, "Ibrahim mengatakan 
tentang istrinya, 'Ini saudariku. ' Maksudnya adalah dalam agama 
Allahr 

jVS" jlj t,_i)lkJl ^* *&U» 0&£~A\ o\—£ til ■ -<-^ JLjj -^TAY 

I * * ■& ' tf *° 



^"ini bagian dari kisah Ittrahim dan Sarah AS dengan raja, dan telah dikemukakan sccara 
bersarnbungpadajuz2, nomor 1045. 



MiikhtasharShahihRnkhari — U?i I 



I387. 1387 An-Nakha'i mengatakan, "Bila orang yang minta 
sumpah itu orang Thalim, maka sesuai dengan niat yang bersumpah, 
tapi bila yang minta sumpah itu yang dizhalimi, maka sesuai dengan 
niat yang minta sumpah." 



l3K7 Muhammad bin Al Hasan menyebutkannya secara bereambung di dalam A\ Alsar dan 
juga Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan darinya. 



422 1 — MukhtasharShahihBukhari 



90. KITAB REKA PERDAYA (PENGELABUAN) 

1. Bab: Meninggalkan Reka Perdaya, dan Bahwa Bagi Setiap 

Orang Adalab Sesuai dengan yang Diniatkannya Mengenai 

Sumpata dan Lain-Lain 

(Haditsnya adalah hadits Umar yang telah dikemukakan di awal kitab) 

2. Bab: (Reka Perdaya yang) Berkenaan dengan Shalat 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 4 Wudhu, bab 2) 



3. Bab: (Reka Perdaya yang) Berkenaan dengan Zakat, Bahwa 

Tidak Boleh Memisahkan yang Tadinya Tergabung dan Tidak 

Boleh Menggabungkan yang Tadinya Terpisah Karena 

Menghindari Zakat 



I "" ***' "" ' I * I ' i i l **" » * ** ** j -i. > ** I "^ I ■ I itl ° "* 1 1 *** 

L$~*j (Jls ioL-i ajjI L^a.9 Cj^j^ Ji)' ^-**j b[ ■,_r , Lj' u^ ^ *J 

y >■ ^ ^ ^ V >■ 



Sebagian orang mengatakan, "Bila jumlah unta (seseorang) 
mencapai dua puluh ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Bila 
dia menghibahkannya sebelum mencapai haul atau menjualnya karena 
menghindari zakat atau memperdayai untuk menggugurkan zakat, 
maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Begitu pula bila dia 
merusaknya lalu mati, maka tidak ada kewajiban pada hartanya." 



]424 1 — MulditasharShahihBukhari 



4. Bab: Reka Perdaya yang Bekenaan Dengan Pernikahan 

. jUiJt jp ^j $$ «itt Jj-j jl :4& (j^p jj) 4»t jlp j* -t 1 M 

tjlJw? ^Jw 4£jl 4?OOj J*v' ^' 7^-i : J" ijw-iJl t» lAiU cJLs 

. JlJuw^ ^Ju A^=-l <L>*>JJj -P 1 "^' C^-l ?OvJjj 

' -■ _i ■ ■* ^ * * * * 9 * * J 

J/^Jij tjJli- j4* j£^ ,J^ r j> <J^* J^" 1 °i : o"^ 1 u^ J^J 

.JL^' ijlli) jl-u i-iSli :^ljl i Jli) 

^ ^ * ^ 

* ' 5 4 M $ ' J» * J j* "* "* 

.JUJ i»jJJtj t jrti- j^i-iJlj a^iJi :[/gVxj JlSj 
.Ju*lj **l$oli J*i*j J>- JliS-l j[ ;,j«ull jji^j Jlij 

.JUU J/^Jlj tjrti- J-lSuil :[« g V«: JlSj 

2614. Dari Ubaidullah: Nafi' menceritakan kepadaku, dari 
Abdullah (bin Umar) RA: "Bahwa Rasulullah SAW melarang nikah 
syighar." 

Aku tanyakan kepada Nafi\ "Apa itu syigharl" Dia menjawab, 
"Yaitu (seorang lelaki) menikahi anak perempuan lelaki lain dan dia 
menikahkan lelaki itu dengan anak perempuannya tanpa ada mahar 
(mas kawin) di antara mereka. Atau menikahi saudara perempuan 
lelaki lain dan menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa 
ada mahar di antara mereka." 

Sebagian orang mengatakan, "Bila melakukan reka perdaya 
sehingga menikah secara syighar, maka itu boleh, namun syaratnya 
batal." 

Dia mengatakan tentang nikah mut'ah, '*Nikahnya rusak dan 
syaratnya batal." 

MiibliiaGliarCllialiitiRiibtiai-i I Aia I 



Sebagian mereka mengatakan, "Nikah mut'ah dan syighar 
boleh, namun syaratnya batal." 

(Haditsnya adalah hadits Ali yang telah dikemukakan pada 
nomor 2060, juz 3). 

Sebagian orang mengatakan, "Bila melakukan reka perdaya 
sehingga melakukan mut 'ah, maka pernikahannya rusak." 

Sebagian lainnya mengatakan, "Pernikahannya sah, namun 
syaratnya batal." 



5. Bab: Yang Dimakruhkan dari Reka Perdaya yang Berkenaan 

Dengan Jual Beli. Kelebihan Air Tidak Boleh Ditahan untuk 

Menahan Kelebihan Rumput 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1096, juz 2) 



6. Bab: Makruhnya Jual Beli Secara Najsy (Jontrot) 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1012, juz 2) 

7. Bab: Dilarangnya Penipuan Dalam Jual Beli 

l'Cp 'J&\ \'/\ y .l!oT OjPjliJ <Jk "k\ jyol^' :L> J -J Jl— *j - 1 1"AA 

. JLt JjaI jis 

1388. Ayyub mengatakan, "Mereka hendak menipu Allah 
sebagaimana mereka menipu manusia. Seandainya mereka melakukan 
perkaranya dengan terang-terangan (yakni minta harga lebih secara 



,M8 Waki' menyambungkannya di daJam Mushanna/hya dengan sanad shahik darinya, yaitu 
Ayyub As-Sakhtiyani. 



426 i — MukhtasharShahihBukhari 



terbuka), tentu itu terasa lebih ringan bagiku." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1381, juz 2). 



8. Bab: Dilarangnya Reka Perdaya Wati Terhadap Anak Yatim 

Perempuan yang Disukainya (Hendak Dinikahinya) dan 

Larangan Tidak Menyempurnakan Maharnya 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

1881,juz3) 



9. Bab: Bila Seseorang Merampas Budak Perempuan Lalu 

Menyatakan Bahwa Budak Itu Telah Mati, Lalu Dia Dihukum 

Dengan Membayar Nilai Budak Tersebut, Kemudian Budak Itu 

Ditemukan Oleh Pemiliknya, Maka Budak Itu Menjadi Hakuya 

(Pemiliknya Semula), dan Nilainya Dikembalikan. Nilainya 
Bukanlah Sebagai Harganya 



[^J Jll£-t tjj. ^ij .*^_-Jl o-i-Uli ^^UU ^bjUJl ^Ut ^^JJ Jl5j 

* + _* _» _-_* _»■ _r _» _- _* _» 

- % T -* -i* r B """l ** t ' i L ""^ l** I "* *"*" **" 1*^"' ' tl l ' *' -*"'' l * ** *" ° _ 

.Ls-L ^Js*- tC-^L* l$j-f Jl^-tj tLf-,ai* *■_-*£-. J J*-j ^jw*- t^ — -** 



Sebagian orang mengatakan, "Budak perempuan itu menjadi 
hak si perampas karena pemiliknya semula telah menerima nilainya. 
Reka perdaya ini dilakukan oleh orang yang berhasrat terhadap budak 
perempuan milik orang lain yang tidak mau menjualnya, lalu dia 
merampasnya (menculiknya), lalu berdalih bahwa budak tersebut 
sudah mati sehingga pemiliknya mau menerima nilainya, maka budak 
perempuan itu menjadi halal bagi si perampas itu." 



JL. - ** 



fl> j&Ii j&£. :$ ^Jt Jis - A rY 



»»..1.Li i ci i»i_ n.-i.i • I ._._ 1 



(832). (832) Nabi SAW bersabda, "Harta sebagian kalian adalah 
haram atas sebagian kalian" 

(833). } Dan "Bagi setiap pengkhianat uda panji tersendiri 
pada hari kiamat nanti." 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
padanomor 1381, juz 2). 



11. Bab*: Mengenai Pernikahan 

^lili Jst-j J_£-li C-r "j"J Uj ^^Jl oil£Lj U d\ :,_^l3t ^j^i Jl — Sj 

)fi/ * |S|/ 1**1^- l«Il * ' l f* 1*1* I* "" * * ' **f ' " ' 1*1 

*-Uj ?r_)jJ'J tl^>-l>j ^j^jUJI C--jU tLftLi>^ Lgj>s-jjj 4jl jjj (_5J-BiLjj 

... £■" * f 9 ■" ' 1 '*' — * & ? 

l? * •» o * * J * | * M ' ■ L * 1*^1" - H 1 * -* I * H * L 



Sebagian orang mengatakan, "Bila gadis perawan tidak dimintai 
pendapat sehingga tidak dinikahkan, lalu seorang lelaki melakukan 
reka perdaya dengan mendatangkan dua orang saksi palsu bahwa dia 
telah menikahi gadis itu dengan kerelaannya, lalu hakim mengesahkan 
pernikahannya, sedangkan si suami mengetahui bahwa kesaksian itu 
batil, maka tidak apa-apa dia menggaulinya, karena itu adalah 
pernikahan yang sah." 



t" i***""'"''*!* ***''■' .B " t" r * *i"" ° * i I -tl ■*" U h-i 4 

L$Jj L^Jji <->' lI-Jj*J yU^- JJ_j ja olyil <jl :*-*Ldl jP-T^lO 

*■ # f f J* * f 

j j £ 6 #* ^ tr^ - * -* 



f " 21 Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul (bersambung) oteh pengarang pada 

riwayat terdahulu (juz 3, nomor 1831). 
(8W) Pengarsng menyambungkannya pada riwayat terdahulu (juz 2, nomor 1 83 1 ). 

Lihat muqaddimah cetakan pertama pada jitid pertama, hal 13, tentang penjelasan 

penghapusan bab 10. 



4281 — MukhtasharShahihBukhari 



^j) iUi S ^ v t[L5 [ffj] &J& '^*j ^j — ^ L4k£3l 

.(o-\& :ij'ijj 

2615. Dari Al Qasim: Bahwa seorang wanita dari keturunan 
Ja'far merasa takut dinikahkan oleh walinya, karena dia tidak suka 
(dengan calon suaminya), lalu dia mengirim utusan kepada dua orang 
syaikh dari golongan Anshar, yaitu Abdurrahman bin Jariyah dan 
Mujamma' bin Jariyah. Keduanya berkata, "Jangan takut, karena 
Khansa" binti Khidzam [Al Anshariyah 6/135] pemah dinikahkan oleh 
ayahnya padahal dia tidak suka, [sementara dia seorang janda], lalu 
Nabi SAW mengembalikan itu (dalam riwayat lain: nikahnya)." 



^J a\j*\ gujy j-tp jjj [^JuCio il)CJt jLi-t d\ ^uJt Jaiu JlSj 
(Ja3 L^prjjli -J Aj\ *Jjy fJjJlj telj| L^i-LSo -JsLIjI O-jU iLa^ — «L 

!L$JU aS ^liJL ^C *^j i*-L$uJt tJL» 4*I*J 4jL* 

Sebagian orang mengatakan, "Bila seseorang melakukan reka 
perdaya dengan mendatangkan dua saksi palsu tentang pernikahan 
seorang wanita janda atas kerelaannya, lalu hakim mengesahkan 
pemikahan wanita itu untuknya, sementara sang suami tahu bahwa dia 
tidak pemah menikahi wanita tersebut, maka dia boleh melakukan 
pemikahan itu, dan tidak mengapa dia tinggal bersama wanita 
tersebut!." 

jLi?-Ls tc-jli tj^j jl C-i ^jjLi- J^-j Isj* Ot :,j-LJl ^jeu^ Jt Sj 

' * ' ■* e ' ' J' ^ - -rf ' ' ' 

■ ,. _' *i, • * . '. • s"*t- ,'' a 'i j »t y * • ' ,-■ i ' . 

J-a* t<u-iJi c-wsy tC-S jju tl^>-jj^ 4jI j^Lp jjj t^JLaLio s,\ — ats 

. fr i»jj| tf Ji- t^JJi j^Jal l£j *■ jjJtj tjjjll SSl*i ^Liil 

Sebagian orang mengatakan, "Bila seorang laki-laki menyukai 
seorang budak perempuan yatim atau seorang gadis perawan namun 

MiikhiasharShahihRiikhari — Ul9i 



perempuan itu enggan, kemudian dia melakukan reka perdaya dengan 
mendatangkan dua orang saksi palsu bahwa dia telah menikahi 
perempuan itu, kemudian perempuan itu mengetahui (reka perdaya 
itu), lalu dia rela, lalu hakim menerima kesaksian palsu itu, sementara 
sang suami mengetahui batilnya hal itu, maka dia tetap halal 
menggaulinya." 



12. Bab: Yang Dimakruhkan dari Reka Perdaya Istri Terhadap 

Suami dan Para Madunya, Serta Riwayat Mengenai Ini yang 

Pernah Dialami Oleh Nabi SAW 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

2105,juz3) 



13. Bab: Yang Dimakruhkan dari Reka Perdaya Dalam 
Melarikan Diri dari Tha'un (Wabah Penyakit) 



14. Bab: Tentang Hibah dan Syufah i06 
dJLLP £*£* J&~ <.J&\ jl **jJ iJJl Tua, L~ij d\ Ijj-ull ^jsuu Jl — Sj 

* f * -* + * 

* + + + * p ^, ^ ^ + 

JL*~ij JJS- l\S"j Mi \^J i_-Jbl^)l X^rj 1j tdUi ^J Jll — *-lj (.'cj^ *• 

.SlSjJl " * -* J C*C$Jl J jjjp Ja*rfyl tJu&eJ ILa^JL* 

Sebagian orang mengatakan, "Bila seseorang menghibahkan 
seribu dirham atau lebih, hingga uang itu berada di tangannya selama 
beberapa tahun, padahal dalam hal ini dia hanya melakukan reka 
perdaya, kemudian pemberi hibah menariknya kembali, maka tidak 
ada zakat atas keduanya." Pendapat ini menyelisihi Rasulullah SAW 



106 Syufah ialah hak pembelian secara paksa karena mempunyat hak perserikatan atau hak 
bertetangga. Misalnya: A bermitra dengan B dalam kepemilikan rumah, kemudian B 
menjual bagtannya kepada C tanpa seizin A, maka A berhak mengambi! sebagian rumah 
yang sudah dijual oleh B kepada C tadi dengan paksaan, sekalipun cara ttu tidak disukai 
oleh C. Hanya saja itu diambil menurut harga penjualan B kepada C. 



430 1 — MukhtasharShahihBukhari 



berkenaan dengan hibah, kaiena dia menggugurkan kewajiban zakat. 

:Jl5j ."dLjli oSjLi l* A\ 'S^ *J jlj**!! 4*iIiJt ^UI ^jmu Jl ij 

■" ' O j. ft *"-90* r ■*" fl 

Q ^ ■ #* **" ***3 . ■ •»** ll I ** 1 *l""i*'*l*'*l*l*" ** " °"i *■ I 

4jI» -y» U^— ' lS^t^ 1 " tAjuLJJb jUJI JL>-Ij Jl OWJ IjO (Jj, il O; 

^lii *j!j iJj^I (*4-*J* ^ 4*AiJl jUnJJ 0l5~j ^sOt t^jCil ,*J j^- 

.2Ui ,J Jl^>J 01 4j} ijljjl _sG i iJ 

<*- »* ■*- *^ >■ 

Sebagian orang mengatakan, "Syufah adalah karena 
bertetangga." Kemudian dia berpatokan dengan pendapatnya ini, 
kemudian membatalkannya, dia mengatakan, "Bila seseorang 
membeli sebuah rumah, lalu dia merasa khawatir akan diambil oleh 
tetangganya dengan syuf ah, lalu dia membeli satu bagian di antara 
seratus bagian, kemudian dia membeli sisanya, maka tetangganya itu 
mempunyai hak syuf ah pada satu bagian yang pertama, namun tidak 
mempunyai hak syuf ah terhadap bagian lainnya, maka dia bisa 
melakukan reka perdaya untuk hal itu." 

Jkli ,J>- JlS-J of 4JJ aaajJi i-j of Stjt \'a\ :,j«l3l [js °*1 Jl Sj 

** ^"" •* *■ + 

JJ ^*"'*' 0| ^ J.O // i y * ** ''* y i» 1 li *** ^ t t J il ""ti **" **"*' " ,.*'»* tl 

<Utfj*jj iAJl L$*iJbj lAJbnjj jlJUl iJjlS^Jj ajUI *__g_ t i4*ij. !' 

,4*i-i Lg-j «_iiJU OjSvj ^U t--fcjj t__oJT t^jiiAjl 

Sebagian orang mengatakan, "Bila seseorang hendak menjual 
suatu lahan yang ada hak syuf ahnya, maka dia boleh melakukan reka 
perdaya untuk menggugurkan syufah tersebut, yaitu si penjual 
menghibahkan rumah itu kepada pembeli dan menjelaskan batas- 
batasnya lalu menyerahkannya kepada pembeli, lalu si pembeli 
menggantinya dengan seribu dirham, maka bagi mitra lamanya, tidak 
lagi punya hak syuf ah terhadap lahan tesebut." 



LJ*j (iii^Jl JiaL 01 Stjli tjtj L_*2J tJjZa\ 0t I^-Ul j£u JlSj 



Kfi>Irl>4nnk< a >.Ck<.l>!1. D..1,l.„-^ I J-,4 fe 



* * * r "■ 

Sebagjan orang mengatakan, "Bila seseorang menjual suatu 
bagjan dari sebuah rumah, lalu dia hendak membatalkan syuf ah (pada 
rumah tersebut), lalu dia menghibahkan kepada anaknya yang masih 
kecil, maka tidak ada tuntutan sumpah atasnya (berkenaan dengan 
hibah itu)" 



15. Bab: Reka Perdaya Petugas Zakat Agar Mendapatkan Hadiah 
(Pemberian Untuk Dirinya Sendiri) 



£ % * * °£ * B ■* ** *" 

0» '^C jU ^j 3 <JJ* jij^i l j^ is'J^\ oj :,j*l3t j& — SJ i}\ — lj 

■"'■'-'' °i" -* *• **" 

■*' 0, *^pT*"°»- m0 ****' "*" ° ^ * tl *" B . ' I tl ** **"°. ** ** |i'S ' 

t*J*J-J «— Sjl 4**-*J OJjlljJ t*Jiji i^jul "jJjpJisJW jiJji {Sj^i iC*~ U^ 5 ^ 
+ + * i * + + + * 

■" °. li *" ****** I ** l I ^ -.° , * v ' ° ■"■.** ° _»■" ■* ° - t i " * ■** 

•j .**o(Ji /y< .-aj L»j ijllp oJjLJj t^jyt—J j <***Jj {^J^ ^^* A** 1 JJ 

^- .* ^* - ,*■ ^-, ^i-'--^' 

*0 Ju-1* ">^ "Vjj '(*-*j 3 ■— ^ O i s~* J - ^*^' *-i!iJt LJLW Ols tLi 5 jft 

^ H* ^ ** **■*#*' ^" ** #H 

<* ^ "'■*' I *■" ^ ■« ^ *" " *" 

tOt iiS llj «Jl3l Jp (^^JLJI ki-j jlSJl cJi>£*-l 0U .jlSJl ^ fc 

- -* ^" ^ V*V ^ *■- *■ ^ y 

* ** - ** - ■* ** _ * 1 

(Ju tjLlpj WAjJ 0j***OJ **Ul*«JJ AjL* *_*wj *-&*$ Vw3iM ist**J j kj 

" -* > -* ^ £ * ^" ^ ir j- ^ -* 

L*ilV jlJjj oJujj J^rJ OU .jUjJJ» ^jS Oj^raJ» (j^*^* (J 5 **^' O^" A^J* 

** f ***" **tf *" J-^^**^ - ** 

■ » ^ "* I *" I • Tl-I *"° ** [i"" ° °t*" .+ &*'•'**,* S.H-H-A J D *•* 

Iju^ jU-u :JIj !*j»ji »Jut jij-iou 4*Lc Uijj 4ju tj^— : - Jj 

o e 

,j^-«JL«aJI -jjj ?• IJuJl 



Sebagian orang mengatakan, "Bila seseorang hendak membeli 
sebuah rumah dengan dua puluh dirham, maka tidak mengapa dia 
melakukan reka perdaya (untuk menggugurkan syuf ah) sehingga dia 
membelinya dengan dua puluh ribu dirham, lalu dia membayar tunai 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, lalu 
membayar satu dinar dari sisa dua puluh dinar itu. Bila mitranya (yang 
mempunyai hak syuf ah terhadap rumah itu) mau mengambilnya, 
maka dia membayarnya dengan dua puluh ribu dirham, tapi bila tidak, 



\m.\ — MukhtasharShahihBukhari 



maka tidak ada jalan baginya untuk memperoleh rumah itu (karena 
hak syuf ahnya sudah gugur sebab tidak mau membayar harga yang 
sesuai dengan akad tersebut). Bila rumah itu sudah dimiliki oleh orang 
lain (selain si penjual tadi), maka si pembeli mengambil kembali uang 
yang telah dibayarkannya, yaitu sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan dirham ditambah satu dinar, karena ketika 
rumah itu tetah dimiliki oleh orang lain, maka transaksi dengan dinar 
menjadi batal. Bila ditemukan cacat pada rumah itu sedangkan dia 
tidak berhak terhadap rumah itu, maka dikembalikan padanya dua 
puluh ribu dirham." Al Bukhari mengatakan, "Dia (yang berpendapat 
ini) telah membolehkan penipuan di tengah kaum muslimin." 



(834). (834) Lalu dia mengatakan, "Nabi SAW bersabda, \Jual 
beli orang Islatri] tidak boleh mengandimg penyakit, kotoran dan 
tidak pula pengelabuan."* 



1OT 



(8M *Haditsnya tetah dikemukakan dengan lebih lengkap dari ini, yaitu pada juz 2, kttab 34 
Jual Beli, bab 19. Kanti juga telah menyebutkan di sana tentang orang yang telah 
menyambungkan riwayat ini. 

Ini tambahan dari naskah At Fat&, dan ini memang tercanhim, sebagatmana yang telah 
dikemukakan. 



MukhtasharShahihBiikhari — 1 4.1.1 1 



91. KITAB TA'BIR (TAFSIRAN) MIMPI 

1. Bab: Permulaan Wahyu yang Diterima Oleh Rasulullah SAW 
Adalah Berupa Mimpi yang Benar 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 3, juz 1) 

^(lail tj^>j tj^lj j-l^Jl t°ji :^?-C^!l jJli/ I^lS j>\ J\ — » -^TA^ 

1389.' 389 Ibnu Abbas mengatakan, " l Dia menyingsingkan pagi, 7 
(Qs. Al An*aam [6]: 96) adalah cahaya matahari di siang hari dan 
cahaya bulan di malam hari." 

2. Bab: Mimpi yang Benar dan Firman Allah Ta'ala 



"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang 
kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil 
Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan 
menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu 
tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang 
dekat*" (Qs. Al Fath [48]: 27) 



1369 Disebutkan secara maushul oleh Ath-Thabari dengan sanad terputus, darinya. 

1 Selang beberapa lama sebelum terjadinya Perdamaian Hudaibiyah, Nabi SAW bermimpi, 
bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekkah dan Masjidi! Haram 
dalam keadaan sebagian mereka menggunduli rambut dan sebagian tagi 
memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanii. 
Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, orang- 
orang yahudi dan nashrani. Setelah terjadi "Perdamaian Hudaibiyah" dan kaum mustimin 
waktu itu tidak sampai memasuki Mekkah, maka orang-orang munafik mempcrotok- 
olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang dikatakan beliau pasti akan terjadi itu, 
adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu 
pasti akan mcnjadi kenyataan pada tahun yang akan datang Dan sebelum itu, dalam 



Mukhtastou-ShahihBukhari — f43sl 



'ja iZSJ\ \?y*J\ : JlS & & Sj^j 01 .viJUU ^" ^J 'j— * - Y 1 \ 1 
O^A? *=- ^ ftj* (VY/A j*>J. \i}j :jj> ^j) ^JUJI J^ Jl 



- s ^li ' i*° ' 

a*JI V* S-j 35 " 



2616. Dari Anas bin Malik: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Mimpi yang bagus dari orang yang shalih (dalam riwayat lain: 
Mimpi seorang mukmin 8/72) adalah satu bagian dari empat puluh 
enam bagian kenabian." 

3. Bab: Mimpi Adalab dari Allah 

iS\j lil :Jj* iH *JS. «*!• ^i l5jO>Ji jl«^. ^— {i ^—i -Y1W 

I* *---■..- ■ - B i* J" | * • 'I- •" 1 ' *" I ' "l ■ l* * * l J "e* * «■*"■* ' 1 

tL$j ^Jj>*Jj il$-i_* a\11 JU-^-t-ls t<-JJl /->• ^A LJLs L^-p*j hjj *5 J^-l 
-- _■ , -■ "- ,- -- 

9 0-- --,_, -s ■" ° ■* "" " -T " 

^.j» J-*-C~llJ> tOLkl^Jl jy* ls* ^^ '°S^i ^ i- -^ j sf *J?lj ^ij 

_-■ _-» _-* _* ^^-» *» _r *" _*» 

.a^iaj ^ L^U JU-U UjTJJ 'ilj tli^i 

2617. Dari Abu Sa*id Al Khudri, bahwa dia mendengar Nabi 
SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian mimpi sesuatu 
yang disenanginya, maka sesungguhnya itu dari Allah, karena itu 
hendaklah dia memuji Allah dan menceritakannya (kepada orang 
lain). Dan bila dia mimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka 
sesungguhnya itu dari syetan, karena itu hendakiah dia memohon 
perlindungan (kepada Allah) dari keburukannya dan tidak 
menceritakannya kepada orang lain, karena sesungguhnya itu tidak 
akan membahayakannya" 



waktu yang dekat Nabi akan menaklukkan kota Khaibar. Sekiranya pada tahun terjadinya 
Peitiamaian Hudaibiyah itu kauin muslimin memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan 
.crancamnya keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada 
dalam kota Mekah pada waktu itu. 



|436| — MukhtasharShahihBukhari 



4. Bab: Mimpi yang Benar Adalab Satu Bagian dari Empat Puluh 

Enam Bagian Kenabian 



lf * j* ir*^ *3j : J 15 ^ ls^ 1 0* ^-'^ 1 j! 5i ^ j* -T 1 1 A 

2618. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Mimpi seorang mukmin adatah satu bagian dari empat 
pulu/i enum bagian kenabian" 



' .- # - > 

2619. Dari Abu Sa'id AI Khudri, bahwa dia mendengar Nabi 
SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah satu bagian dari empat 
puluh enam bagian kenabian" 

5. Bab: Berita Gembira 



s * * 



0- <i* p 1 :Jj*t £P **>' Jj—j «^-*— :Ju o>y> ^l ^— *■ -T1T * 

.£Jl!*Jl \3jJi : J« ^ol^l U} :lJAi .oi^llil VI 5^3i 

2620. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang masih tersisa dari 
kenabian selain berita gembira" Mereka bertanya, "Apa itu berita 
gembira?" Beliau menjawab, "Mimpiyang benar." 



6. Bab: Mimpi Yusuf 

Firman Allah Ta^a, "(Ingatlah), ketika Yusu/ berkata kepada 
ayahnya, Wahai ayahkul Sungguh, aku (bermimpi) metihat sebelas 

lMiiMi^tiplini-CtiAltihlliiMinn I 1« ■! 



bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku. ' Dia 
(ayahnya) berkata, 'Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan 
mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu 
daya (untuk membinasakan)mu. Sungguh, syetan itu musuh yangjelas 
bagi manusia. ' Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (utttuk 
menjadi nabi) dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil 
mimpi dan menyempurnakan (nikmat-Nya) kepadamu dan kepada 
keluarga Ya 'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya 
kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq. 
Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Qs. 
Yuusuf[12]:4-6). 

"Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan 
sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. 
Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia 
membebaskan aku dari penjara dan ketika membawamu dari dusun, 
setelah syetan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara- 
saudaraku. Sungguh, Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia 
kehendaki. Sungguh, Dia Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 
kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku 
sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, 
Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku 
dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang 
yangshalih." (Qs. Yuusuf [12]: 100-101). 

E.Jv3l '^y cJo-lj tj)liJlj ilSjOj if JL^Jlj W-^J ^J^ '■& -V 1 Ji 1 J' — * 

Abu Abdillah mengatakan, "Fathir, al badii', al mubdi', al 
baarV dan al khaaliq, semuanya sama, dari al bad^u 2 baadVah (yang 
menciptakan)" 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



Pada sebagian naskah dicantumkan dengan huruf waawu sebagai ganti huruf hamzah, itu 
beberapa verei, karena yang dimaksud adalah penaisiran Pirman Allah: (yt^ j-- ^i *Wj) 
"Dan ketika membawamu dari dusun." (Qs. Yuusuf [12]: 100). 



1438 j — MukhtasharShahihBukhari 



7. Bab: Mimpi Ibrahim 

Firman Allah Ta'ala, "Maka ketika anak itu sampai (pada umur) 
sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, 'Wahai anakku! 
Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 
pikirkanlah bagaimana pendapatmu! " Dia (Jsmail) menjawab, 'Wahai 
ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya 
Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. ' Maka 
ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan 
anaknya atas pipi(nya), (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu 
Kami panggil dia, 'Wahai Ibrahim! Sungguh, engkau telah 
membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang vang berbuat baik." (Qs. Ash-Shaffaat 
[37]: 102-105). 

i£j£0 :<&*}> nii>fcc£.:<r.l :,f) :!^U^ JuJ-^r<\. 

1390.' 390 Mujahid mengatakan, "Aslamaa: pasrah terhadap apa 
yang diperintahkan kepada mereka bedua. Watallahu: meletakkan 
wajahnya di atas tanah." 

(Tidak ada hadits yang disebutkan) 

8. Bab: Keseragaman Mimpi 

(Bagian dari hadits Ibnu yang akan dikemukakan pada bab 35) 



3 Mempercsyai bahwa miirpi itii benar dari Allah dan wajib dilaksanakan. 
1W0 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Firyabi di dalatn Tafsirny& dengan 
sanad shahih darinya. 



MukhtasharShahihBukhari — 1439] 



9. Bab: Mimpinya Para Penghuni Penjara, Para Pelaku 
Kerusakan dan Para Pelaku Syirik 



Berdasarkan Firman Allah Ta'ala, "Dan bersama dia (Yusuj) 
masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya 
berkata, 'Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, ' dan yang 
lainnya berkata, 'Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, 
sebagiannya dimakan burung. ' Berikanlah kepada kami takwilnya. 
Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat 
baik Dia (YusuJ) berkata, 'Makanan apa pun yang akan diberikan 
kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum 
(makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan 
Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama 
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak 
percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek 
moyangku: Ibrahim, Ishaq dan Ya 'qub. Tidakpantas bagi kami (para 
nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah 
dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya); 
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni 
penjaral Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu 
ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu 
sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik 
oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak 
menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. 
Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar 
kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni 
penjara! Salah seorang di antara kamu, akan bertugas ntenyediakan 
minuman khamer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan 
disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab 
perkara yang kamu tanyakan (kepadaku). ' Dan dia (YusuJ) berkata 
kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka 
berdua, 'Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. ' Lalu syetan 
menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada 
tuannya. Karena itu, dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun 



Menurut suatu rtwayat, bahwa dua pemuda itu adalah pdayan-pelayan raja; seorang 
pelayan yang mengurusi mtnuman raja dan yang seorang lagi tukang membuat roti. 



440 1 — MukhtasharShahihBukhari 



lamanya. Dan raja berkata (kepada para pemuku kaumnya), 
'Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang 
gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujnh tangkai 
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai 
orang-orang yang terkemukat Terangkanlah kepadaku tentang takwil 
mimpiku itujika kamu dapat menakwilkan mimpi. ' Mereka menjawab, 
'(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan 
mimpi itu. ' Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka 
berdua dan teringat (kepada YusuJ) setelah beberapa waktu iamanya, 
'Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) 
menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya). ' 'Yusu/, 
wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami 
(takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang 
dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai 
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering, agar 
aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. ' Dia 
(Yusuf) berkata, 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (bertuntt- 
turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah 
kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 
Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, 
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya 
(tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu 
simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan 
(dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). ' Dan 
raja berkata, 'Bawalah dia kepadaku. ' Ketika utusan itu datang 
kepadanya. dia (YusuJ) berkata. 'Kembalilah kepada tuanmu."'' (Qs. 
Yuusuf [12]: 36-50). 



* <* * * * - 



Waddakara adalah dzakara (ingat) yang bentuknya sama detigan 



MiikhhuharShahihRiilrhari — Udl 1 



pola ijla 'ala. Ummatin: qarnin (masa), dibaca amatin : nisyaan (lupa). 

1391. 1391 Ibnu Abbas mengatakan, "Yashiruun (memeras), 
yakni memeras anggur dan minyak." 

Tuhshinuun: tahrusuun (kamu simpan). 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1436, juz 2) 



10. Bab: Orang yang Mimpi Melihat Nabi SAW 

J J t j 'J : <M $& IJb '^*^ & *7j* 'l?-J o— * -tit 1 

+ * * } + j 1 & + ^ y ■ S 4 

JLii '.SJ 'j'j) <£ OUa^Jl Ji-J^ ^j tikjCJl ^i ,^G=~ — » f VI — ^Jl 

•0 ^ A / v 'Jjj^ [*"*/> jl J^ ^ 004^1 4i t( jTj 



2621. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang mimpi melihatku, maka dia 
akan melihatku dalam keadaan jaga, dan syetan tidak dapat 
menyerupaiku (dalam jalur lain: maka dia telah melihatku, karena 
sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupai \dalam 1/36] rupaku.''" 
7/118). 

1392. 1392 Abdullah mengatakan, "Ibnu Sirin berkata, 'Bila dia 
melihat rupa beliau.*" 



s Bacaan ini diriwayatkan oleh Jama'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Ath-Thabari, 
kemudian dia tneriwayatkannya dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, di dalanmya 
disebutkan: dan penaJsirannya adalah setelah lupa. 

1391 Disebutkan secata maushul oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad tetputus darinya. 

iya Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh !stna'il Al Qadhi, dan oleh Al Hafizh dari 
jalumya, dia mengatakan, "Sanadnya shahih, dan aku menemukan yang menguatkannya 
.." Kemudian dia menukil dari Al Hakim dengan isnadnya, dari Ibnu Abbas, menyenipai 
itu. 



1442 1 — MukhtasharShahihBukhari 



i . 



jJis f l£_Jl J Jlj _p M & Ji-3 JLS :J« 4§> ^ j* -T1TT 

.^j J-IE. S/ OUa^J» 0\b ijTj 

2622. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Barangsiapa mimpi melihatku, maka dia telah melihatku, 
karena sesungguhnya syetan tidakdapat menyerupaikuJ'" 



(^lj jii jYj 'J* :# («3» JU :JU 4^ -3& ^_.l ___»* -T1TV 

2623. Dari Qatadah RA, dia mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 
' Barangsiapa (mimpi) metihatku, maka dia telah melihat yang 
benarr 

j_£s ^Jtj _/> :J_rti -i& (j—N *-__*■ (jjj_-sJl J-a~- jjl ,j— -*• - T*IT£ 

.J?££ V Olilljl Oli tjiJl c?tj 

2624. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia mendengar Nabi SAW 
bersabda, "Barangsiapa (mimpi) melihatku, maka dia telah melihat 
yang benar, karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku." 

11. Bab: Mimpi di Malam Hari 



.Oj*** -Ijj — AlTo 
(835). t835) Diriwayatkan oleh Samurah. 



<S3I> Akan dikemukakan secara maushul pada bab 48. 

MukhtajsharShahihBukhari — 1 443 1 



12. Bab: Mimpi di Siang Hari 



. jii i& > j0 Cjj :^ J* ji o> 'J\ Jiij - i r\r 

1393.' 393 Ibnu Aun mengaiakan, dari Ibnu Sirin, "Mimpi di 
siang hari seperti mimpi di malam hari." 

(Hadits Anas yang teiah dikemukakan pada nomor 1240, juz 2). 



13. Bab: Mimpinya Wanita 



(Hadits Ummu Al 'Ala* yang telah dikemukakan padajuz 1, kitab 23 

Jenazah, bab 3) 



14. Bab: "Mimpi Buruk Berasal dari Syetan", Bila Seseoraag 

Bermimpi Buruk, Hendaktah Meludab ke Sebelah Kirinya dan 

Memohon Perlindungan Kepada Allah 'Azza wa Jalla 



(Hadits Qatadah yang akan dikemukakan pada bab 46) 
15. Bab: Mimpi Tentang Susu 



(HaditsIbnuUmaryangtelahdikemukakanpadajuz l,kitab3 Ilmu, 

bab23) 



16. Bab: Bila Mimpi Susu Mengaliri Ujung-Ujung Jari atau Kuku 

(Hadits Ibnu Umar yang telah disinggung tadi) 



1193 Disebutkan secara mauskul (bersambung) oleh Ali bin Abu Thalib Al Qaimwani di dalam 
Kitab Ta 'bimyst dari jalur Mas*adah bin Al Yasa\ dari Abdullah bin Aun. 



4441 — MukhtasharShahihBukhari 



17. Bab: Mimpi Tentang Baju 

(Hadits Abu Sa'id yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 2 
Keimanan, bab 14) 

18. Bab: Mimpi Menyeret Baju 

(Hadits Abu Sa*id yang telah disinggung tadi) 

19. Bab: Mimpi Melihat Hijau dan Taman yang Hijau 

(Hadits Abdullah bin Sallam yang telah dikemukakan padanomor 

1620,juz2) 

20. Bab: Mimpi Menyingkap Wajab Wanita 

(Hadits Aisyah yang akan dikemukakan setelah ini) 
21. Bab: Mimpi Tentang Pakaian Sutera 

£&J -M A» Sj^j [y°y/i g] Jli :"^il5 &6 ^-i -T*n* 
JUiJ tjijr 3- ^* -w^ ,j cJiU^j cJU-Jl c-.lj :<>£/' ^-JJ 71 ol J^ 

^iJbjl 1j .4-si^j -Sil jJp ^* lii j£j 01 :cJLa3 tcJl Tjs lili [t-jjiil 
tcJl ,-* li^* tiJiiSi tcJ>-iiS'l :cJLis jiy»- ^ja Hj^t ^ s cJ — 1-*>ij 

- ' e . »>• 

e J Ji e • i ■ ■" * i ' ■ < * !••■ 

.4^ a\i! JLie -ja Ijla liij J] :cJUa 



+ + 



MukhtasharShahihRukhari — 14451 



2625. Dari Aisyah, dia menuturkan: Rasulullah SAW 
mengatakan [kepadanya 4/252], "Aku pernah mimpi tentangmu dua 
kali sebelum aku menikahimu: Aku melihat seorang malaikat 
membawamu dalam sepotong sutera, [lalu dia berkata kepadaku, l Ini 
istrimu.' 6/131] Lalu aku katakan kepadanya, l Singkaplah.'' Maka dia 
pun menyingkapkan \kain dari wajahmu], ternyata itu adalah engkau. 
Lalu aku berkata, 'Bila ini dari Allah, pasti akan terjadi. ' Kemudian 
aku melihatmu dibawa (malaikat) dalam sepotong sutera, lalu aku 
berkata, 'Singkaplah. ' Lalu (malaikat) itu menyingkap(nya), ternyata 
itu adalah engkau. Lalu aku berkata, l Bila ini dari Allah, pasti akan 
terjadiy 



22. Bab: Mimpi Kunci-Kunci di Tangan 



(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada kitab 96 
Berpegang Teguh dengan AJ Kitab dan As-Sunnah, bab 1) 



23. Bab: Mimpi Bergelantungan dengan Tali dan Lingkaran 

(Hadits Abdullah bin Sallam yang disinggung tadi) 

24. Bab: Tiang Kemah di Bawah Bantal 

(Tidak ada hadits yang disebutkan) 

25. Bab: Sutera Kasar dan Mimpi Masuk Surga 

(Hadits Ibnu Umar yang akan dikemukakan pada bab 35) 



1446 1 — MukhtasharShahOiBukhari 



26. Bab: Mimpi Tentang Ikatan 



■ &-* J o f 



JJ oC> v>» bl :& <&i JjV, J u :J U 5 1*> «^ 1 0-* -T171 

*e .■ - -»£*_* • " * ° ■* ti I **»■** " J It l"°i J J "***- ° CT"- 

_>• * j* u_-«j l j '^*-" o-* * j 5 * o j *3-*- JI Vjjj *■_>'* j* Jl yjj v- l>j ■*- K > 

.(wjJlSj V 4jLs S^3. -y» OLS^ Uj _0j*J. 

_- * + + + 

*'**■■'■' ■' *'*'■**'* **" ** ' '-T _£ I I J I "" " 

:o^U Gj^Ii :JUi OlS*} :Jl5 .-Ju, Jjii l_lj :3_j_~< j* JLa *- > ~* J 1 — 3 

_*.*■ #*■.•- 

* if -' -* _, **-.*■_, "_.-'■ 

_ ^ * * * *" 

* y '_ 8 _ * * • ' *,, ' ' ,J , i_-„ 

.J^aJLi li?} tJ^-l J-*- -W"i _*A-» O^J 

* * _ * * j_ j * * * j j * * * ^j a j*_*j'"* * * 

^)C JildJl :Jlij .-jl5]I p-*-***! ^^j tfj3i J JiJi *<[,>_ OLS*j :Jl5 

* ^sf • * .*- -- -* ** li . Ji^ • ^ J i/ Jx ^»t* 31 i 

.j-jl OjJP- vi-J-JL>.j _^_X_-__I jj» -05 p-j-£-J 4*-j-5iJ .J.-UI ls* 
, > v _ _ v - 

.» "■»• ^*- _*■ ■* ■* 

.•j&S?! ^ VI jiu^l Ojfc V :AI JL* jif Jli 



_*■ *•» 



2625. Dari Abu Hiirairah, dia mengatakan, "Bila waktu sudch 
dekat , maka mimpi orang mukmin hampir tidak berbohong. Mimpi 
seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian 
kenabian. Apapun yang berasal dari kenabian, maka tidak berdusta." 

Muhammad bin Sirin mengatakan, "Dan aku menyatakan ini." 7 
Dia mengatakan 8 , "Dikatakan juga, 'Mimpi itu ada tiga: Bisikan jiwa, 
ketakutan dari syetan (yang menyedihkan), dan berita gembira dari 



6 Ada yang mengartikan adalah miripnya panjang siang hari dan panjang malatn hari, ada 

juga yang mengatakan dekatnya waktu terjadinya kiamat 
1 Saya katakan: Dia rnengisyaratkan pada sabda beliau, "Apapun yang berasal dari 

kenabian, maka tidak berdusta." 
8 Yang berkata ini adalah Ibnu Sirin. Sedangkan yang dimaksud oleh Ibnu Sirin dalam 

perkataanya adalah Abu Hurairah. Sebagian perawi meriwayatkan secara marfu' dan 

sebagian lainnya maquf. Muslim dan yang lainnya mengeluarkannya secara marju '. 



MukhtasharShahihBukhaii — |447l 



Allah. Barangsiapa mimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka 
janganlah dia menceritakannya kepada orang lain, dan hendakJah dia 
bangun lalu shalat*" 

Dia mengatakan, "Dia (Abu Hurairah) tidak menyukai mimpi 
tentang belenggu, sementara mereka menyenangi ikatan." Dikatakan, 
"Ikatan adalah keteguhan dalam agama." Sebagian mereka 
memasukkan semua ini ke dalam hadits. 9 Hadits Auf lebih jelas. 10 

(836). (836) Yunus mengatakan, "Aku tidak menyangkanya 
kecuali itu dari Nabi SAW, yaitu tentang ikatan." 

Abu Abdillah mengatakan, "Belenggu itu hanya terdapat pada 
leher." 



27. Bab: Mimpi Tentang Mata Air yang Mengalir 



(Hadits Ummu Al 'Ala' yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 23 

Jenazah, bab 3) 



28. Bab: Mimpi Menimba Air dari Sumur Hingga Orang-Orang 
Bisa Memberi Kekenyangan 

(837). (837) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. 
(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan setelah ini) 



9 Yakni menyatakan semuanya marfu '. 

10 Yakni membedakan antara yang marju ' dengan yang mauquf. Lebih-lebih dengan adanya 
pernyataan Ibnu Sirin, "Dan aku menyatakan ini." Ini menunjukkan pengkhususannya, 
berbeda dengan yang tnengatakan di dalamnya, "Dikatakan juga", karena 
mengindikasikan beberapa kemungkinan, berbeda dengan hadits pcrtama yang secara 
jelas dmyatakan matju '. Silakan merujuk Al Fath (juz 1/408-409). 

<836) Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Bazzar. 

lt37> Disebutkan secara mauskul (bersambung) oleh pengarang pada bab setelahnya 



|448| — MukhtasharShahihBukhari 



29. Bab: Mimpi Menimba Setimba dan Dua Timba dari Sumur 

dengan Kelemahan 

J> J$'j tys rf c; :j« m it S^j ct a;;> J L* -nrv 

**,* - f*"ii**:'f*» * i *i*«. i* i* " r * *■'' +\r .- «'- - • 'l 

-**'•-* •* i^ti- ■' »•* *f ■ ** al *■ i, >"• j"--^ i* *■ * f* ■*•* 

su j oh- i>-^ a ,, »tfl.^ ■ ^ * »» ^ ^^ *>• 1 1 ' ti * 

J*- t_ s* Jja r* 3 : ^ t/J) -O*^ u" Gl V^ ^ vU»*« ji 

^v 4 *• *■ ^ -* > 

■oL£ ^^Jij ^-i3i Jj- 

2627. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di pinggir sumur, di 
atasnya ada sebuah ember, lalu aku menimba air darinya sebanyak 
yang dikehendaki Allah, kemudian Ibnu Quhafah (yakni Abu Bakar) 
mengambilnya [agar aku beristirahai], lalu dia menimba satu atau 
dua timba, (dalam jalur lain: dua timba -tanpa keraguan perawi-), dan 
dalam menimbanya itu ada kelemahan, dan Allah mengampuni 
kelemahannya 4/193], kemudian timba itu beruhah menjadi ember 
besar , lalu Umar bin Khaththab mengambilnya. Kemudian aku tidak 
pernah melihat orang cerdas di antara manusia yang dapat menimba 
seperti menimbanya Umar bin Khaththab, sampai-sampai manusia 
mengistirahatkan (ternak) di kandangnya 12 ." (dalam jalur lain: "Dia 
terus menimba, sampai manusia dan telaga semakin banyak" 



1 ' Yaitu ember yang terbuat dari kulit sapi. 

u Yakni memberi minum unta-unta mereka sampai kenyang sehingga beristirahat di 

kandangnya 



MiikhtasharShahihRiikhari — U4qI 



30. Bab: Mimpi Beristirahat 

(Hadits Abu Hurairah yang sebelum ini) 
31. Bab: Mimpi Tentang Istana 

t ij] S & Sy*'j '&> lsj& ^J £' :JU SXi ij O* "^ITA 
t^T^p o>jS"Jii .t-AlakM ^ j_J :ij]li Vj!Ui)l IJi jU :cJ5 tjl— ■ 



ij i[> ov/l ^JkUl <> ^ij] ^UaiJl y ^ J^i :S^i y JtS 

+ + + * 

tjH „i j^ u Jtf} _jf ,L iljM : J15 

2628. Dari Abu Hurairah, dia menuturkan, "Ketika kami sedang 
duduk di dekat Rasulullah SAW, [tiba-tiba 4/86] beliau bersabda, 
l Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di surga. Tiba-tiba ada 
seorang wanita yang berwudhu di samping sebuah istana, aku pun 
bertanya, 'Milik siapa istana ini? ' Mereka menjawab, 'Milik Umar 
bin Khathihab. ' Lalu aku ingat akan kecemburuannya, kentudian aku 
mundur ke belakang^ 

Abu Hurairah melanjutkan, "Maka Umar bin Khaththab 
menangis, [yang saat itu ada di majlis tersebut 6/157], kemudian 
berkata, 'Ayah dan ibuku tebusannya wahai Rasulullah. 
Kepadamukah aku cemburu?*" 

32. Bab: Mimpi Tentang Wudhu 

(Hadits Abu Hurairah yang sebelum ini) 



450 1 — MukhtasbarShahihBukhari 



33. Bab: Mimpi Tentang Thawaf di Baitullah 

(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1456, juz 2) 



34. Bab: Mimpi Memberikan Sisa Minuman Susu Kepada Orang 

Lain 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 3 Ilmu, 

bab23) 



35. Bab: Mimpi Tentang Rasa Aman dan Hilangnya Rasa Takut 

ljftT S il Jj^j lj&SJ 'j> ^U-j 01 :Jl3 'JS J\ £ -\\\\ 

tS & Sj^j j£ ^vj-#x± iS & Sy*j ■*** J* ^jjJi Sjj-4 

.J^JJ t,j*-M *i^Jti- pjlp Ulj (4ill cLi l> jJH 4))l Jj—j l^J JjJ^ 9 

?,* * • f S ,»-, * * > *i ** ' iS» '•■* _*■* • * * >*"ff . f 'i*- * * * ti 
3 i—>jpl S-»L5i jJ&j Mi JlS :<up <Wjj ,-ij) t?o^l Ol JJ tJL^-™Jl 

dJLi OlT jj i^-Ju ,J cJLa ( (Ut/l S ^l Jt»U _i if J— *f 

Ljj l5jI ol Cjua :jj> ^sj) «Nj* cjjj U Ji* OjIj-J j—^ 

* ^ -* ^ -* 

:oJ3 iJG oli oJ^L^I uli .(tY/T & Jj^-j J& l<tr «ti 
^»U *\ tilhT U u~j .Ljj ^jb Ij^ <j -J-0 cjT 01 ., jU) 
JjX-l *ik5 (^ju olT ($& _3 j^i Jf* c^lj :^jj ,y3) 0l££ 

VI ^Ji ;> iJi^- iijf S/ JK t (vn/A ^> > «> :^>f ^}) 

•^>J J^ *' y* 'C */Y ^ ^ 0&- ^ljj «4 U Ojl_L 

"* , ■* ■ f t' ■* ■** i^" * *» * r. . ii -* * • _ **-.'*■ 
:a»i jPii u ^ iji bij t*^j>c (jll ^j Jjv^ iJyJL»- ^jj» 4 — **a* 1*4: — * 

MnlrhtacharShahihRiikhari U<1 1 



* «""- *" * t H" *"-l i"* 1 *■ **"***** * " i ■ ' f "i* Itl 

ja 4**jl. oJo ,y cU» J-BJ J>\j\ -j .—+* j» £L ijPl ^jl - |UI 

*» *» #».** ^ #"#*.** * «* ^^ ^ 

lr B ' ' *""'■*'' ■"*"•- *" "1 ** ** ** 

^/£5 cJT °J icJl J*-jJl {^ tf-ly jl t[SIp Cli-J :Jl — aj tJ — jJb- 
^Ls tjilji- jtii Jp ,j Ijiij ,j*- yj IjilJaJli .[jlUl ^J S^Ca_Jt 

#• •*" W J ^ ** ** ** »' »** B • rf ** ■*■ ^£ * 

8-4 ^ JC 5 J 5 ' Ori 'j*** 1 °^ JJ* ** ^ 1 LS laS ' **£» Ls— * 

" * * * * * * * ^^ * * 

*4~»jfrj tJ^^CJb OiAi^* ^^"j ^* l5j>j iJ — *•**• ,j — * 5 — r-*JL* 

*H #» J» H» H» *H fj> > H- 

J» dJlLj ijpl :Jyl cJ£*jJ t^y J« V^-j L$J CJjP t^Li -I 

#» ^ #~ dj ** *r ** 

J& \ ' $Z+e£ai [c-^U' 1 Uj — > t^jyJ 1 ^^ O* (d tyj^J^ -[j^ — II 

*•**,■» #J» dH' 

• *" ^ ■ -. ^! **** * * -S »* -* »* * 

j~»j ^jip (l^Ijjj L^-^-i C-^Jt* :*i'jj js^j) *W"»- l^l*AJii t<*M>- 

p* H- JJ y "»* 

li :4jIjj (Jj) t^JO ji-j ^S)l ^lp 0| :^ ^3)1 Jj^j Jlli t0 ^il 
JLp Oj^oiy Ojiljl ^ Ijil^j . JlUl J^ JC^j OlT jJ ^l jlp Ji-j— H 

#» *» ^^ #» 

'^1 ijjl Cui ofj : jj> ,jj) .a^CLji ajbji ^ i^Jt Lj^l S J^l 
Jlii t^lj^! >jJl (Y./A ^* lijj' CUl Olj .jje.lj^i' >^l ^- i 

JLpJ Olxi \iS'}^i\ Jij^ 1 jjij) ta^iCaJl J&i JjJi 3JJ J^ lli :*iL r 

#» X» ^^H- H- -• *> 

.(iLiivijii^fiL:Sf^:[^i 

^» *» ** h" »* 

2629. Dari Ibnu Umar, dia menuturkan, "Sejumlah sahabat 
Rasulullah SAW pernah mimpi di masa Rasulullah SAW, lalu mereka 
menceritakannya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW 
mengomentarinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Saat itu aku 
masih anak-anak, masih sangat belia, rumahku adalah masjid, dan aku 
belum menikah. (Dalam riwayat lain darinya: Bahwa dia biasa tidur di 
masjid Nabi SAW, saat itu dia masih muda dan belum punya 
keluarga. 1/1 14). Aku bergumam dalam hatiku, 'Seandainya 



452 1 — MnkhtasharShahihBukhari 



terkandung kebaikan dalam dirimu, tentu engkau dapat melihat 
(mimpi) apa yang dilihat oleh mereka.' (dalam jahir lain: Maka aku 
melamun untuk bermimpi lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW 
2/42). Pada suatu malam, setelah berbaring, aku berkata, 'Ya Allah, 
jika Engkau mengetahui adanya kebaikan dalam diriku, maka 
perlihatkanlah mimpi padaku.* Saat itulah, tiba-tiba dua malaikat 
mendatangiku (dalam riwayat lain: Di masa Nabi SAW, aku 
bermimpi, seolah-olah di kedua tanganku ada sepotong sutera kasar 
(dalam riwayat lainnya: sepotong sutera halus 8/76), dan seolah-olah, 
tidaklah aku menghendaki suatu tempat pun di surga, kecuah kain itu 
terbang [membawaku] ke tempat tersebut. Dan aku lihat, seolah-olah 
ada dua orang mendatangiku 2/50), di tangan masing-masing mereka 
terdapat sebuah cambuk 13 besi. Mereka membawaku ke Jahannam, 
sementara aku di antara mereka berdua. Aku berdoa kepada Allah di 
antara mereka, 'Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari 
Jahannam.' Kemudian diperUhatkan kepadaku, bahwa seorang 
malaikat menghampiriku, sementara di tangannya terdapat sebuah 
cambuk besi, lalu dia berkata, '[Lepaskan dia]. Jangan takut, engkau 
adalah orang yang sangat baik, seandainya saja engkau 
memperbanyak shalat [di malam hari].' Lalu mereka membawaku 
hingga sampai di pinggir Jahannam. Temyata Jahannam itu terhampar 
seperti terhampamya sumur dan ada dindingnya pula seperti dinding 
sumur. 14 Di setiap antara dua dindingnya terdapat malaikat yang di 
tangannya terdapat cambuk besi. Aku melihat di dalamnya sejumlah 
orang yang digantung dengan rantai dengan posisi kepala di bawah. 
Aku mengenali sejumlah lelaki dari suku Quraisy, [lalu aku berkata, 
'Aku berlindung kepada Allah dari neraka.'] Kemudian mereka 
membawaku ke sebelah kanan. Lalu [keesokan harinya] aku 
menceritakan itu kepada Hafshah, lalu Hatshah menceritakannya 
(dalam riwayat lain : Harshah menceritakan salah satu mimpiku) 
kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, 
'Sesungguhnya Abdullah itu orang shalih.* (Dalam riwayat lain: 
Sebaik-baik orang adalah Abdullah, seandainya dia shalat malam.' 
Mereka masih terus menceritakan mimpi kepada Nabi SAW, bahwa 
(lailatur qadar itu) pada malam ketujuh, (dalam jalur lain: Bahwa 



Yaitu seperti cambuk besi yang kepalanya melengkung. 

Yaitu pinggiran sumur yang dibangun dari bebatuan, lalu di atasnya ditempatkan kayu 

untuk menggantungkan tali. Biasanya setiap sumur mempunyai dua tanduk (tiangnya). 



MukhtasharShahihBukhari — 1453] 



sejumlah orang mimpi lailatur qadar pada malam ketujuh terakhir. 
Dan sejumlah orang mimpi pada 8/70) sepuluh hari terakhir. Lalu 
Nabi SAW bersabda, 'Aku lihat mimpi kalian seragam pada sepuluh 
hari terakhir. Barangsiapa yang hendak mencarinya, maka hendaklah 
dia mencarinya pada sepuluh hari (dalam riwayat lain: tujuh hari) 
terakhir. m 

Nafi' mengatakan, "Semenjak itu, dia (Abdullah), terus 
memperbanyak shalat. (dalam jalur lain: Setelah itu [Abdullah] ridak 
pernah tidur pada malam hari, kecuali sedikit.") 



36. Bab: Mimpi Dituntut Bersumpah 

(Hadits Ibnu Umar sebelum ini) 

37. Bab: Mimpi Tentang Cangkir 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 3 Ilmu, 

bab 23) 



38. Bab: Mimpi Tentang Sesuatu yang Terbang 

(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1821, juz 3) 

39. Bab: Mimpi Melihat Sapi Disembelih 

(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada nomor 1 546, juz 2) 

40. Bab: Mimpi Meniup 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1821, juz 3) 



, 454 j — MukhtasharShahihBukhari 



41. Bab: Mimpi Mengeluarkan Sesuatu dari Negeri Lalu 
Menempatkannya di Tempat Lain 



(Hadits Ibnu Umar yang akan dikemukakan setelah ini) 
42. Bab: Mimpi Tentang Wanita Hitam 

^ ^ *» ** ^ ^ -i- ^ 

^ '-- ■ t* ■* "* ^* *rf ■-* f -> 

-*' *" ^ * !'" ^* * " -" " h "" fl * + * P II "** *i *■ L** ° ** " r * L T ' Tt^l 

L4A*£*fcJ klJ J (i^- 4JJJL*J1 /jA C^s- P 1 _y« Ji yu £.ldur Ol y»l luO I 

2630. Dari Abdullah bin Umar tentang Mimpi Nabi SAW di 
Madinah, "Aku mimpi [seakan-akanj seorang wanita hitam berambut 
acak-acakan, keluar dari Madinah, hingga berhenti di Mahya'ah 
(Juhfah), lalu aku menakwilkannya, bahwa wabah Madinah 
dipindahkan ke Mahya 'ah, yaitu Juhfah." 

43. Bab: Mimpi Tentang Wanita yang Berambut Acak-Acakan 

(Hadits Ibnu Umar yang sebelum ini) 

44. Bab: Bila Mimpi Menggoyangkan Pedang 

(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada nomor 1546, juz 2) 



45. Bab: Orang yang Berbohong Tentang Mimpi yang Tidak 

Dimimpikannya 



■ . * 



Jf ^ * -* + + 



Miilrhfat^ai*Ch-j1iihlliil>havi I acc I 



J.eJ^ •„ - ,^f<*>^> - ,- e ,- e-.' * ■ -» • <- - _• - . * 

40 r*J ^? 5 ^^ ls 1 ! t*^ 1 Cf3 -J*^ *W Sj£**- O* J -^ Jl 

• i^ ^ 9 \-* i* m * **" * t " * \ ^" * ~* 

.£**Uj ^pJj lL$s> 7*-*^ 0> OiA5 j l«_->A£- iajj^ 

. ( at7a i> ^ Jt ji. -X\'jj 'Jj) -nrt 

« - * t - ' 

,,,.»,, ,,,,.,, , *, • , tU Z C'"* i " ' > vta t 

. . . £*i-» ^j . . . jO^ ^j . . . Jr * j* :a}j» ajtj* ^l jP - ^ r 1 fc 

2631. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa mengaht bermimpi sesuatu yang sebenarnya dia tidak 
memimpikannya, maka dia dituntut untuk mengikatkan antara dua biji 
gandum, padahal dia tidak akan mampu melakukannya. Barangsiapa 
mendengarkan pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka 
(didengarkannya), atau mereka itu sebenarnya menjauhinya, maka 
pada hari kiamat nanti akan dituangkan bubur besi pada telinganya. 
Dan barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk bernyawa), 
maka dia akan diadzab dan dituntut untuk meniupkan (ruh) padanya, 
padahal dia tidak akan mampu meniupkan (ruh)" 

2632. (Dalam riwayat lain: Dari Ibnu Abbas, ucapannya sendiri. 
8/83). 

1394. 1394 Dari Abu Hurairah, ucapannya: Barangsiapa membuat 
gambar .. dan barangsiapa mengaku berrnimpi .. dan barangsiapa 
mendengarkan .. 

o? (j'J\ u'}' [ja oi :ju & J^j oi jiS> J\ o—* -nrr 



lw * Disebutkan secara maushul (bcrsambung) oleh Al lsma'ili, hanya saja dia tidak 
menyebutkan selain sabdanya "Barangsiapa mengaku bermimpi". Pengarang dan yang 
lainnya mengisyaratkan dengan status mu'allaqnya riwayat ini, bahwa para perawinya 
berbeda pcnuturan mengenai Ikrimah, di antara mereka ada yang mengatakan, "darinya, 
dari Ibnu Abbas, secara marju", ada juga yang menyatakan mauquf padanya, dan ada 
juga yang mengatakan, "darinya, dari Abu Hurairah, secara mauquf. A1 Hafizh sendiri 
berpendapat bahwa hadits ini berasal dari Ikrimah, dan Ibnu Abbas dan juga dari Abu 
Hurairah. 



|456J — MukhtasharShahihBukhah 






2633. Dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Di antara 
kedustaan yang paling dusta adalah mengaku bermimpi sesuatu 
padahal tidak memimpikannya." 

46. Bab: Bila Mimpi Tentang Sesuatu yang Tidak Disukai, Maka 
Tidak Menceritakan dan Tidak Menyebutkannya 



■S ■** J "" "* J - j» ° j i' / ' Pf ^ 

Ulj :,Jj1j ai\ss bt c-**-- ^>- t(Y°/V J-*Jl j» ^J^ Jil IJj.j — b 

' * t * ' - i, J f J 

4iLiJl tjjjjt "u^ ^ [jjJl C-Jt*-v jjl»- ^^-iSjAJ LtJjJl (J»jU tl~iS 

£ ' — r ' " j ° j ° n * j J £ ' 

t^O l ^ i|0^~^ Ir* p-^jJ <-&\ 'y (*Wt 4*JC-I \S-)° <5*j) 
^Jj) tOj-Ni L« ^lj b|j t^-j^j ^y il *4 — -"J^j JU v_-*bj l* *5 Jo-t 

** * * * * + 

t(*J^lj^ *~l-**>b lVij7> t o O^*- ii*jiIJj ^-Jiji-* (tSj) tlj^i LilJj cOUa^J- 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^** ^ <* 

. ■** ^ - *^^*^..^» + + + i **j .**■ 

/.. I**'***.» -|1 06 || .l"! *****-***l ■**■**- I**"".!'*' " *' ' fc I*" 

/V ^ tftil>i ^ Jli^iJl OljJ to^ ^i l^Ls IJL^I ^i ^J— ^ ^j 

.[VY 

2634. Dari Abu Salamah, dia menuturkan, "Aku pemah 
bermimpi lalu menyebabkanku sakit (dalam jalur lain: terasa lebih 
berat bagiku daripada gunung 7/25), sampai aku mendengar Abu 
Qatadah mengatakan, 'Aku pun sungguh pemah mimpi yang 
membuatku sakit, sampai aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
'Mimpi yang bagus (dalam jalur lain: yang baik 4/95) adalah dari 
Allah, [sedangkan mimpi yang buruk adalah dari syetan]. Apabila 
seseorang di antara kalian mimpi sesuatu yang disenanginya, maka 
hendaknya tidak menceritakan kecuali kepada yang senang 
(mendengarnya), dan bila dia mimpi sesuatu yang tidak disenanginya, 



Mukhlash^ShahlhBiilcM — U57I 



(dalam jalur lain: mimpi yang menakutkari), maka hendaklah dia 
memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari 
kejahatan syetan, dan hendaklah dia meludah tiga kali, (dalam jalur 
lain: maka hendaklah meniup tiga kali ketika bangun), dan tidak 
menceritakannya kepada orang lain, sesungguhnya itu tidak akan 
membahayakannya, [dan sesungguhnya syetan itu tidak dapat 
menyerupaikuJ' 7/72] 

47. Bab: Grang yang Tidak Memandang JBenarnya Penakwil 
Pertama Tentang Suatu Mimpi Bila Memang Tidak Tepat 



J\ :Jli_ H iil Sj^j J\ _**_ 0* :qgg _,&■ J\ j-i -Yiro 

' **'*» s. - %' ' * s j * *** 8 "«* j •-_ 

Oj-u_x_i _/*--! <_?jli ij_____lj ^-—~Jl i_'pV*" 5J_p A_Jl _j -JJ_I t_rjij 
, ' t * * « ' ' j"j^»j"'*» 

lfrU_Jl ^Jl _>j jl _^ J-_»1j -r"-—* ^lj -J_C-«"J _■ j-NLw-J- (. -__ « 

>■ _• -» _- _• _■ _- _• _* 

3t-j 4j JL_*. *j ;<0 ^Lail _^l Jjs-j 4J J->*- a-J _(___J_jJU_» 4j __JJb=-l _Ulj_3 

_* _* -* _* _*_• + + 

■ rf ****** ■" j_i' ** ** tt ** J * _l ** -* _3 ' *" "^ J — 

b' :__v jjl JUi . J*_>j jj i£J__-tt __--T Ji-j -u i_-l -J .-u !>_«i j_-T 
:Jl5 ._5_l :_H j-ilt JUi ._-_i-li J_-__- -i_ t_-Jl _jb !_jI Jj_-j 

-• " _• ">■ _• -• 

toT_JUii __JLjij j_Ji __* _ji__ ^ii ___ .f$L-_,yi_ J-iLt i_if 

^ _* -• _* * 

J_v-»ljJl _-~~-Jl _»lj cJ__U-_Jlj djljdil _-• j£ K___Jtt t_jjra,;7 4 — Jj,_- 

*• * s r * 

r * * j* j j! ' * * J * ■* S * ' s _■ 

!_■ t_ji _jlAj -^ -j--u 4__«- v_j| *s?-J* j»-ij ^j Vi (Ji *C-«Ji j * 

^ ^^ ,#- ^ j» _► ^ ^ 

w if; jL»J ja-l J_s-j 4j -L-lj j^ c4j jU3 ilJww _^ Ja-j 4j J — ^b 

_■_» *'_' _•_" _■ _• _■_■ 

_» *_" J 1 _» *• # ^ __L^ ■ """*_ "'t ■' 1 S 

Jj_vj b lPj-3 1 -" .<4 j~«_i *J J^ja (*j t4 i _J"i_* j~-T J*j oJ — **■'■_ 

"*• -• h-_t ' _r- *■> 

C_Jj c^f :S ^i J- ?ol__i_-f jf _.; :„f cC____Jf y-A !^>» 

: JU .__jU_Ui ^JJb ^_jb_3 !_.» J__-3 lj -Jilji : JU .__a_J -uUtUlj 



|458j — MukhtasharShahihBukhari 



;'N 



2635. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa searang laki-laki datang 
kepada Rasulullah SAW laiu berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku 
mimpi melihat awan yang meneteskan minyak dan madu, lalu aku 
melihat orang-orang menadahnya dengan telapak tangan meieka. Ada 
yang banyak dan ada yang sedikit Tiba-tiba ada tali yang 
membentang dari bumi hingga ke langit. Lalu aku melihatmu 
meraihnya Ialu engkau naik, kemudian ada orang lain meraih lalu dia 
pun naik, kemudian ada orang lain lagi yang meraih lalu dia pun naik, 
kemudian ada orang Iain lagi meraihnya lalu terputus, kemudian 
disambungkan." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah! Ayahku 
tebusannya. Biarkan aku menakwilkannya." Nabi SAW pun bersabda, 
"Silakan" Abu Bakar berkata, "Awan itu adalah Islam. Adapun yang 
menetes berupa madu dan minyak adalah Al Qur*an yang manisnya 
menetes. Orang-orang ada yang mengambil banyak dari Al Our^an 
dan ada pula yang sedikit. Adapun tali yang membentang dari langit 
ke bumi, itu adalah kebenaran yang engkau ada di atasnya, engkau 
meraihnya lalu Allah meninggikanmu, kemudian ada orang lain 
mengambilnya setelahmu lalu dia pun naik, kemudian ada orang lain 
lagi meraihnya lalu dia pun naik, kemudian ada orang lain lagi yang 
mengambilnya kemudian terputus, kemudian disambungkan lalu dia 
pun naik. Beritahu aku wahai Rasulullah! Ayahku tebusannya, apakah 
aku benar atau salah?" Nabi SAW bersabda, "Engkau benar sebagian 
dan salah sebagian" Abu Bakar berkata, "Demi AUah wahai 
Rasulullah! Ceritakan kepadaku tentang kesalahanku." Beliau 
bersabda, "Janganlah engkau bersumpah." 



48. Bab: Ta'bir Mimpi Setelah Sha!at Subuh 

^ ^ ^ * 

Ji \{\ • i/T JU* i^/ji ££ J3l :&jj ^Jj) ^lWUli dj-X Ot 

c^jaij d\ &\ tUi Ja *u!p ^aw :JU ^Cjj ^* [^^G jS^ -J^-l <j\'j 
tUjj lISHj t-i&l sXJm U Jjij il$-*a5 toi-l (jYj OU :3 Xjj u ij) 

' * ' ' 

MiikhtasharShahihBukhari — 1 459-1 



J& ^Jl :5lji ^ll Jli i!lj .(^ :&5 ?!& ^ ^» lS*j Ji :JUi 

.* *■ * •*■ ■ -■ 

L-4*lj (^&l _^-j SJClil i__JJ|j JSo Jl5 :^ljj ^j) OLl — jT iC — Ui 

L_4>-* C-olia!! ^Jlj (.[(JJJ^J IJii-li] jli_.l :,J V15 I l^Ij t____J_-ol 

** -r ■" **■ ** j' ~ #h 

lilj t **k*i jij J* lii lllj i[ll.iilJl ^j^/l Jl _Jli.>ti] 
1 1 "" ° * ti o » » * * - 1 » _»- ^ - r* f 8, n °T" ^ l ~ * * 7 

t-—*lj) o^jS^twaJb i£j$i j& Wj t-j*-*-' [j> j%$\ t j <uL& *jU j — s*-l 

-"'' * ■» » # *■»■»•' - 

j '•--r , .».* , » ->-- - 1, ^^d> ,»»■' '' ?' ''•''_■".' . » .7° »r 

*^LS tUA Lft j^t^JI _UJl$XJ i-__.Ij (<; ^JL_~J :4jIjj <- 9j) *__■ — J 

*" j j ** J ^" ' "jji" " ** ■"*" ' ! ** ° 

aIIp 3j*j *»_* tOl^ Uo **u*lj tlv3j (j^ *yi P^J- ^ co-ii-Ui C^tiJl 

. J# s^i ja ii jL * jiS 

J- J* #» 

.jli_.l jikjl : J V15 :Jli *Olii li !<& 0U-£- :C_iI i__Ji :JU 

[oJu] — < *I1p jUi5 ji-T lilj ( _L_aJ ji~_J« ji-j ___=• CuJls L*J_J___i :Jl5 

-■-.-■- -- - ■• #1 * 

»■»*■» * < J. » £» 

|.'_».'.'>'. -T •-•..'•»? -1* ■* ■* i- ■* * ' l^- 

^jjl «JLi j^jJ^jt t-i^j-j ^JLi Jc?-I ^jlj yi blj tJUJL>. -^ i_,j IS 

IsAi-j ^jI J15 Cjjj :Jl5— alii Jl 4iij tolii Jl 

* * ' 

Ji5 C jL -l J^s t>^i ^jUJi J\ 'Sj^Z LJ :JlJ -j 
: ^'0j (/J) r^ lt^ s-^^- 1 ^ Ir* f>tf ^ 'Jj^ 1 s— '^^ 

#»' ' '» »- ^^ ^ ^ ^ , 

5>JI J*5 C» JiU J*v ^ulp jj«/ *j tOlS' CjT ^UJl iUi (1j & 

*** i ** 



<- '. *' 



■> t**' <* #*■ **■ **■ j* 1 j* 



liSllaili .jiUl jlkll : J V15 :J\5 ?OlJLi li !AI Ol^- :LJS :Jl_5 

#* J*- ^^jH + + 

*to*5 jJjS t^lj iLwlj jj^ o^ljVf] jjBI Ji» [v^] (j *^ ^ — ^ 

U^Lli :Jl5 .ol>fj ia v *'^ :Jji 0\T '& L-J^G :JV5 .[i>' 



j*< -* 



460 3 — MukhtasharShahihBukliari 



tf*4^ Jil-t tf l_43 (*-$jIj p-* ^ij "0*" ^^j J^*-j v ^l» i 
t[L$-i lj*>-j o»x*i- lils <.\y*j>H 01 SlS' ^>- lj«5jt tL- i^al lilij 
VU :Jtf %^'jk Vi :C4J iji :Jli .1» L^l iJLSS Lil5i tSL_i 

O j J J y j' ^ »*■ ^^ D ^*> + * * 

t^jJl Jt* jlM -J>£ OlT i;i !i'„i- — J£ Js- VllrL9 tliUJli :Jli 

k [^] J*"J J^ 1 -^ J* ^G 'C^-i P 1 ^ J*S J^ L5— * >Mj 
^jU *J t7t-***J L* /*-***«-J ?tJU*Jl t±Jl)-3 Olj tdjjS 0jl3s*^>- O-AlP * ^tr 

jJUa^S tlyeo- 4ajiLj toU 4J jii-3 tOjbwJI oJUP *-»*■ -Ai (^-^' *£■"■- 

<- *■ r *■ *" - ^ 

:Jl5 .t^ecs- -waili toli i! ^ii 4JI ii-j LUS" id! A^-ji *j t?^r- — i 



.jik!t jjiil : J Nli :JlS ?00i U ill^ cJ5 

^ ^ y ^ 

^U-j <tlj oJt C« o^STi"' toT^Jl 4j^ J*-j ^jli LCsli tll5JLU5li :jl — 3 

Vlju& C* : L^g] cJ^ :Jli .l^Jji- l^**^J ^^J j^ *J^ -Mj ^*'j ^ 

•ti^ai-J CSw -O^jj ^ Liu t\IsUa:U .jil^i jlkil :,J W5 :jl — 5 

j5rf "^. j^^ji j^i. iii} tcillji j ^jL ii-ij cs^^ ^ ^ tjij—^ 

:J ^15 :Jli V^ji U ?Ui C. :Q ^Js :Jl5 .li L^ij OIjJj 






s #"#'■ ** 



tLgl» *Jipl Ja5 *0>jj jt *J tiLlaP C^jj J}\ L-^JtJ tLullajti : Jl — 3 

*i?li :jli t^OLl^j t(tu«jj t^L-ij tr-j— i JWj L^JjJ t^j— — ->-t *^j 



Miitht-asharSliahaiRiiHiari i J«fi1 fc 



lsj*** 



_. J <-**« (j-i*"- Vf* ^**-^ (j 1 ! *^4->U clg-S LiJlJjU IJU .LfcJ <Jj* I^J 

O ^ ." j* .*■ ,- B ^.h- 

:i)ljj (5»j) Cauli-JJ cll) «iii cbj»»£iL*iLs .oxJl L->Lj hJLi c«L"-i 9 

^ * ~ * ^^ ^- ■* & * 

I* ' 1*1 -I'- *" l"l* *" **.•'■ I'. -|' ' * ° I * 1*1* .,' "f, 

L$-a bUia c((-jL-iij rj****' ^* -J-*-^- 5 ^ j~* ^*-' j * 'j'- 5 15 jjb-oli 

t t\j OjI C» TtlSlS j±a-^j Lt\j <^j\ ^- j^^-15 *-^aL>- J-* ^Ja-i J^-j 

tf ^^" jfi * jr f *r * 

" -" ** j * *r *■ Q ■" *■ " "• " 

V s- & "* J * J "'*i*i"" l I - ' S l 1 ■" l 1 • • i * - ■ i J "*' ■ I B J [ * T I - ll- 

(iyj jej** j$> ^b -J 1 -- -j&^ *-»* ls* 1 j*-" ■j^- 3 ' ■(*■■** ^" -J" 

«» .«• #■» .•* -»■ — * 

* *■ ,, J f ^ *■ *■ Q Q f tf £ > 

* - i ^ii 1 J ■*' -■ * i* . . J --* . . *" ■ . , i -"■**ii - J . ° "" r. J i ** -i *** 
JU UJl Ij^rj *J t4-^ lj*Bj* Ij-AJ^ tjj^LJt -^S ^A^t-Jl 0*1 * Jl S 

.#- -• f ■" + 

oii :,J ^U : Jii .ojj^ jl-i-t ,,» \jj£#* t."^s- cjlJl CtDi L — 

--*- Axs*^i ^^yJ ^J 15 •L^-'0 ^J^J ^j^ SJiiij tOlii 4 

* ■* * 

.iAJji aiii :j vii :ji5 .^c^ii ^'ijn jL >i i1l> dw tfj ; 

^ + + + + j- * 

cjli d^\ Ca :^li .&'£ j\jl tCLi %\ ii>; :lljj ^ Ji :Jl_J 

jii cii*5cl-; 1) *J*s- LtU |-to 4j\ :"VLi :3jIjj ,yj) .5 — lUlS \z — ilj 

^ -» + + + + + 

(.iJJjLi o^l oJl5s£-i 
?c-j'j t,?-^ 1 tji £■» tL»i *0)' -j^" ^-j'j ai ^j^i :CLJJ «jJj :Jl i 

* ■* *■ 

i& 4i cjf c/JJ"» Jj^t J^> iS ri^ b^ d : J Slli :JlJ 

jl^iJl JL^-Lj Ji-jJl 4JU Cji^Jb 4-»j (j-JLij ^CS^Y 4jljjJl ij— »j) 

*'i' i j -' *■ dr -*f** it »■* ^ -■* ^**' ?t -^i* 1. * j i**' **. »• ** 

*•*** J-*j- «tSj 1 * a- VJjJ* c^j) -^j»«J* ojCall jP ("Wj t-Wiij-s 

** *** «. * • ■* "j ** *• A 

{"ji Ji ** $-i LjH^k V J**^ JJj tj^ ■« f^— - hjTj—SJI ^l 

.(■Uaj'l 

* *■ 

*i*.- ii *■* •**** *i .- ii '-• 1 **.•*. * •r* ■* •*? * ii l* ■* i> 1 ■*■?* 

cobu jjJI °j*-*J t0 "-- t/1 ■ W - L -' j^j-^i ■V p «^-s-"' (J»-^' J*j" ' — •'J 



4621 — MukhtasharShahihBiikhari 



>_ _- - 



<i J_«->__jJ SjASOI >^JJxJ) <u*j -y» jJ__ J*-_Jl *ty ta_3 jjl 

_" -F .- .- _» _F 

' rf -* rf <•» f •- B -" *■__ -" J -" _ j 

«.U-Jlj J_rjJl l_>lj .[^-LJiJl *>jJ Jt\ Aj i^-JJ tj-".! >_-C— "i LlS—^ 

(^ai J_-_Jl #} .J<y)<3 i^ U^ oj-* v ^ J^ l> o---< °0** 

_- — .* _r _■ *+++ + * 

ji-yt c_*j .ijjji j_t &S t^i_*ji jUiij t_4^' t/ \y~± "0* ^4— - 1 



* *i T i -" T e ' <_ o -_- _ — J _■ 



_j_- t_JUU ajLs tl^Jji- ^jjwjj l4-~^i j-^ -— * <^-^ oT^_!l i»_ — S_l 

<-■ v _»■ ^ _r _r _■ _r 

*j M JU»Q ^ .4i_> ^ (.sJ-i j.jWi Ji> -Jij .j£_£ 



t t* ., s . e 8 



.S^J-iJl js- '<L&* *£y JS_ C4j^- ^jJ-I OtjJjJl 



Jl_i ?_r*5" jI^Jl 3 ^j_j '-*' J"j>-"j C :_^*-*~-t t/aju Jt — _s :J 



,sf- , _, o * ; *i,*i- 



Ljl* >i ij.lT 3-JUH fj_J» L-lj .^__J_Jjl ^Jjlj :_& ___! Jj___ 

_■ _■ + + _* 

*_p __ * -" ** '^** "j° 

jjUnJ tliul*' ^r^^J iSdw? ^UiJp ljj__i?™ »o_i *-gJl3 -b*_**3 jJ--*ij Ll-- - 



_* _- °J- - * " _F 



-J_- Utj tJi-L-j-Jt 4/>U jb t_J>-3 jjl _Jjjl jlJ JljJ -jt-g-» -g" 4»l 

. yJlSL- liij tj__^>- lilj td_4~Jl jlai . jtjJl 

_■ _* ^ _» _H 

2636. Dari Samurah bin Jundab RA, dia mengatakan, "Adalah 
Rasulullah SAW, beliau seringkah' menanyakan kepada para 
sahabatnya (dalam riwayat lain: Apabila selesai shalat, beliau berbalik 
ke arah kami dengan wajahnya, lalu berkata, l Adakah seseorang di 
antara kalian yang bermimpi [tadi malam\V Lalu berceritalah kepada 
beliau orang yang dikehendaki Allah untuk bercerita. (Dalam riwayat 
lain: Bila ada seseorang yang telah bermimpi, maka dia pun 
mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kemudian pada 
suatu hari, behau menanyakan kepada kami, beliau berkata, 'Adakah 
seseorang di antara kalian yang bermimpi ?* Kami menjawab, 'Tidak 
ada.') Pada suatu pagi, beliau berkata kepada kami, "Tadi malam aku 
di datangi oleh dna orang (dalam riwayat lain: Beliau bersabda, l Akan 
tetapi tadi malam aku bermimpi ada dua orang mendatangiku), 
kemudian mereka membawaku, dan keduanya berkata kepadaku, 
'Berangkatlah, ' [sambil meraih kedua tanganku]. Lalu aku pun 

Miikht9sh»rSh_hftiRiikh_iri — \d6\l 



berangkat bersamu mereka herdua. [Lalu dia memhawaku ke tanah 
yang disucikan.] Kami mendatangi seorang laki-laki yang tengah 
berbaring, ternyata ada seorang lagi (malaikut-penj) yang berdiri 
sembari memegang [cobek atau\ batu besar. orang itu melemparkan 
hatu besar itu ke arah kepalanya hingga pecah (dalam riwayat lain: 
hingga menghantamnya), lalu hatu itu menggelinding di sana, lalu dia 
(malaikat) mengikuti batu yang dilemparkan itu lalu mengambilnya, 
dan dia tidak kemhali kepada orang itu (yang dipecahkan kepalanya) 
hingga kepalanya itu utuh lagi seperti semula. Kemudian orang itu 
(malaikat) kembali lagi kepadanya dan melakukan seperti yang 
dilakukannya pertama kali.* 

Beliau melanjutkan, l Lalu aku tanyakan kepada kedua orang itu 
(malaikat yang mendatangi beliau), 'Maha Suci Allah! Ada apa pula 
dengan dua orang yang ini?' Keduanya berkata, 'Berangkat, 
berangkat! ' 

Lalu kami pun pergi dan mendatangi seorang laki-laki yang 
berbaring terlentang dengan bertumpu pada tengkuk kepalanya, 
sementara ada seorang lagi berdiri di dekatnya sembari memegang 
[di tangannyaj besi yang bengkok gagangnya. Orang ini lalu 
menusukkan besi itu ke salah satu bagian wajahnya hingga membelah 
pinggir mulutnya sampai ke tenghik kepalanya, lubang hidungnya 
hingga sampai ke tengkuk kepalanya. matanya hingga sampai ke 
tengkuk kepalanya.'' -Dia mengatakan: Rasanya Abu Raja' 
mengatakan: merobek- Beliau melanjutkan, 'Kemudian ia (malaikat) 
beralih kepada bagian yang lainnya dan melakukan hal yang sama 
seperti terhadap bagian yang pertama. Dia tidak selesai dari satu 
bagian hingga dia kembali utuh (dalam riwayat lain: menyatu 
kembali) seperti semula, kemudian kembali melakukan seperti yang 
dilakukannya pertama kali* 

Lalu beliau bersabda, l Lcdu berkata, 'Maha Suci Allah. ada apa 
lagi dengan dua orang yang ini? ' Keduanya berkata, 'Berangkat, 
berangkat'.' Lalu kami pun pergi dan tiba pada sesuatu [tungkuj 
seperti alat untuk memasak roti (oven), [bagian atasnya sempit, 
sedang bagian bawahnya lebar, sementara api dinyalakan di 
bawahnya]. Dia (perawi) berkata, *Aku kira beliau menyebutkan, 
*Ternyata di dalamnya terdengar teriakan-teriakan yang tidak 
difahami dan suara-suard' . Beliau melanjutkan, t Kemudian kami 
dapati di dalamnya ada kaum laki-laki dan wanita yang telanjang, 



[4641 — MukteharShahihBukhari 



mereka dikejar oleh kobaran api dari bawah mereka, [ketika api 
hampir menyentuh mereka, mereka naik hingga hampir keluar, dan 
bila apinya meredup mereka kembali ke dalamnya], bila kobaran 
menghampri mereka, semakin keraslah teriakan dan suara mereka.' 
Beliau melanjutkan, 'Lalu aku tanyakan kepada kedua malaikat itu, 
'Mengapa mereka?' Keduanya mengatakan, 'Berangkat. berangkat.' 

Beliau melanjutkan: l Lalu kami pun pergi dan mendatangi 
sebuah sungai. -Aku kira beliau mengatakan:- berwarna merah 
seperti darah, di dalam sungai itu terdapat seorang laki-laki yang 
tengah berenang, sementara di pinggir sungai ada seorang laki-laki 
[berdiri] dengan banyak bebatitan yang telah dikumpulkan di sisinya. 
Ketika orang yang berenang itu berenang-renang menepi ke arah 
orang yang di pinggir sungai yang mempunyai banyak bebatuan itu, 
dia membukakan mulutnya, kemudian orang yang di pinggir sungai 
itu melemparkan batu kepadanya yang kemudian dicaploknya, 
kemudian orang itu berenang lagi lalu kembali lagi, setiap kali 
kembali maka dilemparkan batu ke mulutnya yang kemudian 
disambutnya dengan mulutnya' Beliau berkata, l Aku tanyakan 
kepada kedua malaikat itu, 'Mengapa kedua orang ini?' keduanya 
berkata, 'Berangkat, berangkatt' 

Beliau melanjutkan: l Lalu kami pun pergi dan mendatangi 
seorang laki-laki yang berwajah seram, seperti wajah laki-laki yang 
paling seram yang pernah kau lihat, sementara di dekatnya ada api 
yang melahap-lahap, terus berkobar di sekitarnya.'' Beliau berkata, 
l Aku tanyakan kepada kedua orang itu, 'Ada apa dengan orang ini? ' 
beliau melanjutkan, 'Keduanya berkata, l Berangkat, berangkatV Lalu 
kami pun pergi dan mendatangi sebuah taman yang dipenuhi dengan 
berbagai jenis tanaman tinggi [hijau dan ada pepohonannya] , serta 
semuajenis tanaman musim semi, sementara di tengah taman itu ada 
seorang laki-laki yang tinggi, hampir-hampir aku tidak dapat melihat 
kepalanya yang menjulang tinggi ke langit, sementara di sekitarnya 
terdapat banyak anak-anak yang beium pernah kuiihat.' Beliau 
melanjutkan, 'Lalu aku tanyakan kepada kedua orang itu, 'Siapa orang 
ini, dan siapa anak-anak itu?' beliau melanjutkan, 'Keduanya berkata, 
'Berangkat. berangkatl' 

Beliau melanjutkan: l Lalu kami pun pergi dan mendatangi 
sebuah taman besar yang aku belum pemah melihat taman yang lebih 
besar dan lebih indah dari taman itu. [Di dalamnya terdapat orang- 



MukhtasharShahihRiikhari — I46s9 



orang tua, para pemuda, kaum wanita dan anak-anak.^ Beliau 
melanjutkan, l Kedua orang itu berkata, 'Naiklah* Beliau 
melanjutkan, l Lalu kami pun naik hingga mencapai sebuah kota yang 
dibangun dengan batu bata emas dan batu bata perak, lalu kami 
hampiri pintu kota dan minta dibukakan pintu, maka pintu pun 
dibukakan untuk kami, kemudian kami memasukinya. (Dalam riwayat 
lain: Lalu keduanya memasukkanku ke dalam sebuah rumah, yang 
sangat bagus dan indah, di dalamnya terdapat banyak orang tua dan 
para pemuda). Di sana kami mendapati kaum laki-laki yang setengah 
tubuhnya tampak sangat bagus yang belum pernah kau lihat, 
sedangkan setengahnya lagi sangat buruk yang belum pernah kau 
lihat.* Beliau melanjutkan, 'Kedua orang itu berkata kepada orang- 
orang tersebut, ''Pergilah kalian dan metweburlah ke dalam sungai 
itu* Beliau melanjutnya, 'Ternyata ada sebuah sungai yang airnya 
mengalir, seolah-olah airnya itu sangat murni karena putihnya. Lalu 
orang-orang itu pun pergi dan mencebur ke dalam sungai tersebut, 
lalu mereka kembali, dan ternyata keburukan yang tadinya ada pada 
mereka telah hilang, kini mereka tampak dalam bentuk yang sangat 
bagus.* 

Beliau melanjutkan, l Keduanya berkata, l Ini adalah surga 'Adn, 
dan inilah tempatmu. [Angkatlah kepalamu].' Beliau melanjutkan, 
'[Maka aku pun mengangkat kepalaku. Lalu pandanganku naik 
menuju ke atas, ternyata di sana terdapat sebuah istana seperti awan 
putih.' Beliau melanjutkan, 'Keduanya berkata kepadaku, l Itulah 
tempatmu.'' Beliau melanjutkan, l Aku berkata kepada keduanya, 
'Semoga Allah memberkahi kalian berdua, biarkan aku 
memasukinya. ' Keduanya menjawab, 'Untuk saat ini, engkau tidak 
boleh memasukinya' (Dalam riwayat lain: Keduanya mengatakan, 
''Sekarang masih ada sisa umur padamu yang belum diselesaikan. 
Bila telah selesai, engkau akan mendatangi tempatmu.'') 

Beliau melanjutkan, 'Aku berkata kepada keduanya. 'Sejak 
malam ini, sungguh aku telah menyaksikan berbagai hal yang 
menakjubkan. Apa sebenarnya yang aku lihat ituT beliau 
melanjutkan, 'Keduanya berkata, 'Sungguh kami akan 
memberitahumu: Laki-laki pertama yang engkau jumpai yang 
kepalanya dipecahkan (dalam riwayat lain: dihantam) dengan batu 
adalah orang yang membaca Al Qur"an tapi kemudian 
mencampakkannya dan tidur meninggalkan shalat wajib. (Dalam 



|466J — MukhtasharShahihBukhari 



riwayat lain: Orang diajari Al Qur 'an oleh Allah, lalu dia hanya tidur 
di malam hari dan tidak pula mengamalkan di siang hari. Maka dia 
terus diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat). 

Adapun orang kedua yang engkaujumpai yang dibelah pinggir 
mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya, lubang hidungnya hingga 
sampai ke tengkuk kepalanya, matanya hingga sampai ke tengkuk 
kepalanya. adalah orang yang berangkat pagi-pagi buta dari 
rumahnya lalu berbohong [latu menyebar] sehingga kebohongannya 
itu mencapai ujuk. [Maka dia terus diperlakukan seperti itu hingga 
hari kiamat.] Adapun kaum laki-laki dan kaum wanita telanjang yang 
berada pada sebuah bangunan seperti tungku (oven), mereka adalah 
para pezina. Adapun orang yang engkau dapati berenang-renang di 
sungai dan mencaplok batu, ia adalah pemakan riba. Adapun orang 
yang tampak sangat buruk yang di sekitarnya terdapat kobaran api 
yang terus melahap-lahap, iiu adalah Malik, penjaga neraka 
Jahannam. Sedangkan laki-laki tinggi yang terdapat di taman, itu 
adalah lbrahim SAW, sementara anak-anak yang di sekitarnya, itu 
adalah setiap anakyang mati masih dalam keadaanjitrah (suci). ' 

Dia (perawi) berkata, "Ada seseorang yang bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak kaum musyrikin?' Rasulullah 
SAW menjawab, 'Termasuk juga anak-anak kaum musyrikin. 
Sedangkan kaum yang separuh tubuhnya tampak bagus dan 
separuhnya lagi buruk, mereka adalah orang-orang yang suka 
mencampur adukkan amal shalih dengan amal buruk, lalu Allah 
mengampuni mereka. [Adapun rumah pertama yang engkau masuki 
adalah rumah orang-orang beriman. Adapun rumah ini adalah rumah 
para syuhada. Aku adalah Jibril. dan ini adalah Mikail.'"] 



MnlrhtaeliarKlialiiliRiilrliori \aH1 



92. K3TAB FITNAH 15 
(COBAAN/PERTIKAIAN/KEKACAUAN) 



1. Bab: Tentang Firman Allah Ta'ala, "Dan pelikaralah ttirimu 

dari adzab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhatim saja 

di antara kamu" (Qs. Al Anfaal [8]: 25), dan Peringatan Nabi 

SAW Tentang Fitnah 



^JijCt y>f iSi J^ ;&, jtj s Ji ^J [r . i/y j] ^i 

£ (^j!x5 ■y [iJLijJ :Jj£j l^jlSO»! !«^j t£i :Jyli i^jj ij 



.iJjjy IjjJ^-I 

2637. Dari Abdullah (bin Mas'ud), dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, 'Aku mendahului kalian ke telaga, [dan 7/206] sungguh 
akan diangkat kepadaku sejumlah orang dari kalian, hingga ketika 
aku membungkuk untuk meraih mereka, mereka ditarik dariku, lalu 
aku berkata, 'Wahai Rabbku! (Mereka) para sahabatku! ' Lalu Rabb 
berkata, '[Sesungguhnya engkauj tidak mengetahui apa yang mereka 
ada-adakan setelah ketiadaanmu (kematianmu).' 



" Pitnah mempunyai banyak pengertian. Pengertian fitnah di dalam Al Qur"an. syirik, 
kufur, cobaan dan ujian, adzab/hukuman, membakar dengan api, membunuh, 
menghalangi, kesesatan, dalih/alasan, hilang akal, dosa, hukuman, sakit, keputusan, ibrah. 
Pengertian iirnah di dalam hadits: Peperangan dan pertikaian, kekacauan, pembunuhan, 
perpecahan, meniru-niru orang kanr, gcdaan harta, kezhaliman dan kesesatan para 
penguasa, kondisi yang lahir akibat perselisihan dalam peiebutan kekuasaan sehingga 
tidak diketahui lagi siapa yang benar dan siapa yang salah, kedurhakaan, godaan wanita, 
memisahkan seseorang dari istrinya. {Tahjgig MawaqifAsh-Siahabah mits AIFitan). 



MukhtasharShahihBukhari — RĕTl 



2. Bab: Sabda Nabi SAW, "Setelah Ketiadaanku, katian akan 
menyaksikan berbagai perkara yang kalian ingkari." 

^ *< <* + tf *■ 

(838). C838) Abdullah bin Zaid mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 
' Bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di telaga'" 

* * " ^ -* * *" ++■+** fl '*-*^ 

-^ ** i *" fc H ** i ■* ■ i* " * **'i , *'*"||*"^"* T i- ** r *T' *1 "" * * *"| - ' ■* * /* rj " 

41-^ cli jl (OUl 1^,-i 4Pl*-*JI i3j« ^ ^i* ^ jT^h^ ^j — ^H 



2638. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa melihat sesuatu yang dibenci pada penguasanya, maka 
hendaklah dia bersabar, karena sesungguhnya orang yang 
meningalkan jama 'ah walaupun sejengkal lalu ia mati, maka ia mati 
dengan kematianjahiliyah." 



J *" *" J *" * * * *"*"*^£ i ' J 

y>j c-»CJl J> ĕSCp Js- l2&o :JU a-A ^J J oSlir 'je- -Y1V*l 

** £»* ** **"** **" "* 1 ^ 1 ** ' 0> "" ^ ' * L *" l *" \ 9 T l^l* "^ ■" 

[C-JI /y» 41***— /■ 4j ^Oil lLL*jLJ il^Jb*j Lt**JL*>- t<UH JJ^W 9 ' *U3 l^ojjA 
* + + * + + + + ** 

*" ° e *" ** f " *" *" m "" »=- J *£ '" " 

^Js- :\ZX jl £& J£-l U-i JUi id^JlIi *§! ^31 IjUo :Jt 5 

■ -r *' ** ♦•"*; - - •_ 

» ? ** i j "*i j * r **'*' ti - * t *f * ** i ** ° * *" i **" •*' ***^*" ** 



Otj tLllp Oj*lj tti^***jj U^l*cPj tUAj>w*j LJaliJL** ^i AplJaJlj *jwJI 

V V V J 1 #* rf» ^***" 

* Ĕ V *" * ^*' ° f * t' f tf * J*" 

tOli^ v ^Sil '^ IS^ilp iU-l^" I^T Ij^* 61 "^l t4il ^Vl f- j& ^ 

> ^- -^ ^ -» ^ ^■^K' 

/A *J^ ^y 43jI ^J i_ilk5 ^ tlS' Uii- j^JLj JyJ jl ^ j SJ OljJ 



'^Inibagiari darihaditsyEmgtelah dilternukakan secaramaiisAuypadajuz3, nomor 1806. 

[470I — MukhtasharShaiuhBukhari 



2639. Dari Junadah bin Abu Umayyah, dia menuturkan, "Kami 
datang ke tempat Ubadah bin Ash-Shamit yang sedang sakit, lalu 
kami mengatakan, 'Semoga Allah membaikkan kondisimu. 
Ceritakanlah tentang suatu hadits yang engkau dengar dari Nabi SAW, 
semoga Allah memberimu manfaat.' Dia pun berkata, 'Nabi SAW 
menyeru kami, lalu kami berbaTat (berjanji setia) kepada beliau. Di 
antara yang beliau bai'atkan kepada kami adalah (agar kami selalu): 
Mendengar dan taat (patuh), baik dalam keadaan bersemangat maupun 
terpaksa, sulit maupun lapang, dan memprioritaskannya daripada diri 
kami sendiri. Dan agar kami tidak melepaskan kekuasaan dari ahlinya 
(pemeganganya), 'Kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, 
yang mana pada kalian ada bukti dari Allah (ayat atau khabar 
shahih).* [Dan agar kami melaksanakan atau mengatakan kebenaran di 
mana pun kami berada, dan kami tidak takut celaan dari orang yang 
mencela dalam menjalankan agama Allah."' 8/122]. 

3. Bab: (839).< 839) Sabda Nabi SAW, «Kehancuran umatku di 
tangan anak-anak yang dungu." 



*r *P f t * „ *• Q f C * Q ^» y J * 9*9 + 

<Jj~*-\ :J b -V- Cf- J-r 9 * Cf- ^s*-* Cf is^ Cf- Jj** O* ~"*» 
^SJLa IJ^Sj i5j-J-^«Jl (i-jCaJl C «■> - •Ojij* j>\ Jl* -Olj^ ^"J 

+ **■+* * ^ 1 * 3 ^yy J a + fi J 

JUi .Cip ^JLp <&l ^SJ :0I}^ JUi .^jijy ]y> iUp [s-^i ,J* ,<>l 

^■^1 cJ&i .cJ^iJ 0!i*J ^yJj 0!^i ^j Jyl 01 c-ii ^ ^y 1 j? 

iClj£-l IjCIp IaTj liLs i>UiJlj Ij^li ju~ d\j'J> ^Jj J\ t£Jbr- '** 

. Js-\ cJl :llli iL$l» ly^ d)l «.Nji ^l^ :lU Jl5 

2640. Dari Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, dia 

IH9) Discbutkan secara maushu! (bersambung) oleh pengarang pada bab ini dari hadits Abu 
Hurairah tanpa redaksi "su/akaa'", dan telah diriwayatkan secara pasti oleh Ahtnad 
(2/288, 299, 328 dan 485) dari jaiur lainnya, darinya. 

MukhtasharShahihRukhari — 14711 



mengatakan: Kakekku mengabarkan kepadaku, dia menuturkan, "Aku 
sedang duduk bersama Abu Hurairah di Masjid Nabi SAW di 
Madinah, ada pula Marwan bersama kami. Abu Hurairah berkata, 
'Aku mendengar orang yang benar dan dibenarkan (yakni Nabi 
SAW), bersabda, 'Kehancuran umatku di tangan anak-anak dari 
Quraisy* Marwan berkata, 'Semoga laknat Allah menimpa anak-anak 
itu.' Abu Hurairah berkata, 'Bila mau aku mengatakan '(Mereka 
adalah) Bani Fulan dan Bani Fulan' tentu aku lakukan.' Kemudian 
aku berangkat bersama kakekku kepada Bani Marwan ketika mereka 
berkuasa di Syam. Di sana dia melihat anak-anak yang masih belia, 
lalu dia berkata kepada kami, 'Mungkin saja mereka itu (anak-anak 
muda itu) termasuk di antara mereka (yang disebutkan oleh Nabi 
SAW).' Kami berkata, 'Engkau lebih mengetahui.'" 

4. Bab: (840). (MO) Sabda Nabi SAW, «Kecelakatm bagi bangsa Arab 
oteh keburukan yang tetab mendekat. n 



5. Bab: Timbulnya Fitnah 




(•Ji^J* 4^ Jfe>3 ^ 1 Jji t£J& fU 



^Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh pengaiang pada bab ini, dan telah 
dikemukakan pada juz 2, nomor 1 534. 



R72I — MukhtasharShahihBukhari 



.e\Z~\ l*j 4pL-Jl 

2641 dan 2642. Dari Syaqiq, dia menuturkan, "Abdullah dan 
Abu Musa duduk, lalu keduanya mengobrol. Abu Musa [Al Asy'ari] 
berkata [(841). (841> kepada Abdullah, 'Tahukan engkau hari-hari yang 
disebut oleh Nabi SAW sebagai hari-hari kacau.' (dalam riwayat lain: 
Keduanya mengatakan,) 'Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya, 
menjelang kiamat adalah hari-hari dimana ilmu dicabut, kebodohan 
diturunkan, dan banyak terjadi kekacauan.* Al Harj [menurut bahasa 
Habasyah] adalah pembunuhan.' 

(Dalam riwayat lain: Dari Abu Wail, dari Abdullah -aku kira dia 
menyandarkannya kepada Nabi SAW- dia mengatakan, "Menjelang 
kiamat adalah hari-hari kacau. Ilmu sirna dan kebodohan merebak.") 

Abu Musa mengatakan, "Al Harj adalah pembunuhan, menurut 
bahasa Habasyah." 

(842). (842> Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, l Termasuk seburuk-buruknya manusia adalah. ketika 
terjadinya kiamat, mereka masih hidup" 



6. Bab: Tidaklah Datang Suatu Zaman, Kecuali yang Setelahnya 

Lebih Buruk Darinya 



c 4\ i^i iduci y ;>*f i?f :ju ^ai J J&\ j-k-ywr 

^jji \\ 0Uj ^li JCl y $ ilj^.1 :Jlii tg&sJl '& ^j-ti 

f«->^j jj^ 4X**-»« .*3vjj I^Juj (<!>■ c*i* j— 1 o-kw 
2643. Dari Az-Zubair bin Adi, dia menuturkan, * t Kami 



^** 1 ' Disebutkan secara mous Awf (bersamburjg) oleh Ath-Thabarani. 

^ Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Skahilmya (788); Ahmad 

dan yang lainnya dengan sanad hasan darinya. Hadits ini dikeluarkan juga di dalam 

Takdiir AsSajid (hal. 25-26, cetakan kedua). 



MukhtasharShahihBukhari — [rn\ 



tnendatangi Anas bin Malik, lalu kami mengadukan kepadanya apa 
yang kami alami dari Al Hajjaj, maka dia pun berkata, 'Bersabarlah 
kalian. Karena sesungguhnya tidak datang suatu zaman kepada kalian, 
kecuali yang setelahnya adalah lebih buruk lagi daripadanya, sampai 
kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Aku mendengar itu dari Nabi 
kalianSAW.'" 



7. Bab: Sabda Nabi SAW, "Barangsiapa menghunuskan senjata 
kepada kamL maka bukan dari golongan kamL" 

r&Ji ££ Jl^^ :Jii *Ji ^ ^i ^f^_£-mt 

2644. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, "Barangsiapa 
menghunuskan senjata kepada kami, maka bukan dari golongan 
kami." 

■ * *■'■* _ * + *■ * ^ ** _ ^ -* -* .« 

^ oyi*- ^j *J-> oJj _» £• yj UUL_1 J*J t^jJu S ty ir-yu~ — Ib 

2645. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Janganiah seseorang kalian mengarahkan senjata kepada 
saudaranya, karena sesungguhnya dia tidak tahu, barangkali syetan 
akan melepaskan dari tangannya, sehingga menyebabkannya masuk 
ke dalam lubang di neraka" 



|474j — MukhtasharShahihBukhari 



8. Bab: (843). (843) Sabda Nabi SAW, «Janganlah kalian kembali 

menjadi kafir setdah ketiadaanku, yang mana sebagian kalian 

menghantam leher sebagian iainnyaJ" 



9. Bab: Fitnah yang Dialami oleh Orang yang Duduk Masih Lebih 
Baik Daripada yang Dialami oleh Orang yang Berdiri 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1536,juz2) 



1 0. Bab : u B3a dua musUm saling berhadapan dengan pedang 

masing-masing" 

(Hadits Abu Bakrah yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 2 

Keimanan, bab 22) 



11. Bab: Bagaimana Perkara Itu Bila Tidak Ada Jama'ah? 

o-JU:_j tj^Jl ^Uwal jiiij '-JlJ» i5»j) 'd^ *^' cJ-Tj ijI^Jl Je- 
^ l2T lfl !_j.l jy*j C :c 1«» tj&j-k 01 ai&J- iyt-_Jl (1 YA/i 

^ ■* * _ ■ <* ■ ** o -* j\ "'* ** 

: Jl5 ?j!i ^ jlk-l l-Li jJJ J43 tjjJl IjL^j -5)1 l5 ft L»-i tjij 4I LMi- 

• * j .. *■ ■* «■ ^ * • . •■* 

:cJl» .j^j vj t^ :Jb Yj-* ^ j*-Jl dib jl*j J*j :cJ-* .* — w 



■* ■* ™ ^ r r 



(M3> Menurut saya ini hadits mutawatir. Pengarang menyajnbungkannya dari hadits Abdullah 
bin Umar dan Abu Bakrah yang telah dikemukakan pada kitab peperangan (juz 3, nocnor 
I830dan 1831), dan dari hadits Ibnu Abbas,telahdikemukakanjugap&dajuz 1, kitab25 
Haji, bab 132, sertadari Jarir, telah dikemukakan pada kitab ilmu, bab44. 



MiiIrhtacharChahihRiilrhan 1.175 1 



■*■*■■*?•■* * A- * r* •? i"" -■■* * " ** ti- n**t • "* li *. M* *. • ' 

-4.U-I ^ t,^- «->IjjI J* «Uo t( ^u :Jb ^ ^ ^l £Lb -Uj 
tUuJU- ^» L* :JlS .13 l.gay» !«i)l Jj~*j C :cJ5 .L$J oyiS l^ — ![ 
fji5 :Jtf *u*JJi cr^j"^' ty ^j^ £j :^> U .lH !l OjJ&LJj 

^Ui Vj i^Ci- 14- cfc P ^i* :c -^ -ri-* 1 -*!} L*— - — *■*' 3 — *— ■ 

2646. Dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia menuturkan, "Orang- 
orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sementara 
aku bertanya tentang (dalam jalur lain: Para sahabatku mempelajari 
tentang kebaikan, sedangkan aku mempelajari tentang 4/178) 
keburukan, karena aku khawatir terjebak, maka aku berkata, 'Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya kami dulu dalam kebodohan dan 
keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. 
Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan?* Beliau menjawab, 
Ta.' Aku berkata lagi, 'Apakah setelah kebumkan itu akan ada 
kebaikan lagi?' Beliau menjawab, *Ya, namtm tidak murni? Aku 
berkata lagi, 'Apa ketidak murniannya?' Beliau menjawab, 'Suatu 
kaum yattg memberikan petunjuk tanpa berdasarkan petunjukku, 
engkau mengenali mereka (dari perbuatannya) dan mengingkarC Aku 
berkata lagi, *Apakah setelah kebaikan itu akan ada lagi keburukan?' 
Beliau menjawab, 'Ya. Para penyeru di atas pintu-pintu Jahannam. 
Orang yang menyambut seruan mereka, maka dicampakkan ke 
dalamnyaJ' Aku berkata lagi, 'Wahai Rasulullah! Sebutkanlah ciri 
mereka kepada kami.' Beliau bersabda, l Mereka itu dari kaum kita 
dan berbicara dengan bahasa kita.' Aku berkata lagi, *Apa yang 
engkau perintahkan kepadaku bila aku mengalami itu?* Beliau 
bersabda, l Tetaplah bersama jama'ah kaum muslimin dan imam 
mereka. 1 Aku berkata lagi, 'Bila tidak ada jama'ah dan tidak pula 
imam (pemimpin)?* Beliau bersabda, 'Hindarilah semua kelompok 
itu, walaupun engkau harus berpegangan (dengan) menggigit akar 
pohon, sampai kematian menjemputmu, dan engkau tetap seperti 
itu.'" 



4761 _ MukJMasharShabjhBukhari 



12. Bab: Orang yang Tidak Menyukai Memperbanyak Barisan 
Para Pelaku Fitnah dan Kezhaliman 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 889, juz 3) 

13. Bab: Bila Muslim Berada di Tengah Manusia Sampab 
(Orang-Orang Jahat), (Apa yang Harus Diperbuatnya?) 

(Hadits Hudzaifah yang telah dikemukakan padakitab 81, bab 35) 



14. Bab: Pindah Ke Pedalaman Di Masa Fitnah (Huru 
Hara/Kekacauan) 



'J\ C :JUi i^liii Jk Ji-3 SS i^i\ J CL J-k -YltV 

2647. Dari Salamah biri Al Akwa': Bahwasanya dia masuk ke 
tempat Al Hajjaj, lalu Al Hajjaj berkata, 'Wahai Ibnu Al Akwa!' 
Apakah engkau sudah murtad dengan kembali ke asalmu, engkau 
pindah ke pedalaman?* Dia menjawab, 'Tidak , akan tetapi 
Rasulullah SAW telah mengizinkanku untuk tinggal di pedalaman.'" 

£-> t OL& J 0&* Ja U :Jli o^p J J j^ ^— «0 -TllA 

JL5 *i&jf ii "^jj «tA 1 3& ^jyj '*0 Ji jj^* o? ^ 

.4I1JUJI Jjja tJQ> o^*J 01 Jli (^ l^> Jji 

2648. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia mengatakan, "Ketika 



16 Yakni bukan kembali setdah hijrah. 



MuWrtasharShahaBukhari — [4771 



Utsman bin Affan dibunuh, Salamah bin Al Akwa' pergi ke Rabdzah, 
lalu di sana dia menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu 
melahirkan banyak anak darinya. Dia masih tetap di sana sampai 
beberapa hari sebelum dia meninggal, lalu dia tinggal di Madinah." 



15. Bab: Memohon Perlindungan Kepada Allah dari Fitnah 



(Hadits Anas yang akan dikemukakan pada kitab 96 Berpegang 

Teguh, bab 3) 



16. Bab: Sabda Nabi SAW, "Fhnah (kekacauan) akan muncui dari 

sebelah timur. n 



>jx-j> tjA^ /y m Aill JLP LUp rjt~ :JU j^ /jj JUu- jp — YIIt 

jlp Cl C :JUa tjsc^ *4J| l-j^^- "J^ tLu— > 






V ,J>- lijlrtj}^ :JjJ£ ^il} sa£*Jl ,i J&JI j* i3jb» I^ 

<* > ^ "^ > * ^ ^ 

juk* OlT Cl .iJL.1 ililSJ ?aS«H U (^jJG Ji :JUs .^<£i Oj5j 

2649. Dari Sa'id bin Jubair, dia menuturkan, "Abdullah bin 
Umar keluar kepada kami, maka kami pun berharap dia akan 
menceritakan sebuah hadits yang bagus kepada kami. Lalu seorang 
lelaki mendahului kami menghampirinya, dia pun berkata, 'Wahai 
Abu Abdirrahman! Ceritakan kepada kami tentang peperangan dalam 
ritnah, karena Allah telah berfirman, *Dan perangilah mereka 
sehingga tidak ada lagi Jitnah.' (Qs. Al Baqarah [2]: 193).' Dia pun 
berkata, 'Apa engkau tahu apa itu ritnah? Semoga kau kehilangan 
ibumu. Sesungguhnya Muhammad SAW dulu memerangi kaum 
musyrikin, dan memasuki agama mereka adalah fitnah. Peperangan itu 
tidak seperti peperangan kalian yang menuntut kekuasaan. ' 

[478^ — MukhtasharShahihBukhari 



17. Bab: Fitnah yang Bergelombang Seperti Gelombang Lautan 

oJL^j l J1*Jj ul u *-3^— j » kju II— • j^- /** a^Ju^ /jP !<U~P /jjl J**J """ ' i *° 

r^^iJl 3^1 JlS tjiJl jIp o^Y 

f,*K, , „ ,, , * s «■ J * „ * (f J , , ° 

Jj — J 3 *- J>J 4^^ <j" u ** J *=■■* *^J — * — * ( - J J ^J — 

, , « , «■ , 

II* - i' '"' i* J ' * I* i' J i* * ' 'i' ' l'*n ri *" 

Ub- Ul3 j-t 'JJ=«fcP CJj L£/»lj*fl "T""*"J ^-•*"— '^ l3 J i_S**" 

, « *■ , ^ 

l~jidl • *-ijJ 3 »j Sw" tij -Juj Lgjj- j So r V" * " 

1395. 1395 Ibnu Uyainah mengatakan: Dari Khalaf bin Hausyab, 
"Mereka gemar melantunkan bait-bait syair ini ketika terjadinya 
fitnah: ImnTul Qais mengatakan: 

'Perang, pada mulanya adalah gadis, yang berjalan dengan 

perhiasannya (untuk memikat) setiap orang yang bodoh. 

Hingga kehka telah menyala dan membahana kobarannya, 
serta merta dia berubah menjadi wanita tua (nenek-nenek) 
yang tak lagi bersuami. 

Rambutnya bercampur uban, kulitnya keriput, dia berubah total, 

tidak menarik untuk dicium dan dikecup.'" 

18. Bab 

•UJLW jC- CJ :Jl» t^Ju-^l ^j jl <3ii jlp IJji *jl ^ i- -\"lo« 

C., *■ a * ■* *■ *■ , * a * & * ^ l"" ' " -■ , ° Ai ti -' ■i* * * °*^ ti' 

t j^LJl IJOwai t4Jj£Jl l^JLf^ Ujui t [\ X • / i ' »*»"-^ 43j$J"l !lj 

* * " * * * * 

[j> Jil-I jCp ^lij to^l i SjILJl oji J& j| ^l— ^Jl 01 — & 

j^JI ^UjUi JJ 4-^IlP Jl IJjJy IjIaP C-j--*--J .<JI l^*IS!-U tjj— s»JI 



,ws Disebutkan secara maushul (beraambung) oleh pengarang di dalam At-Tarikh Ash- 
Shaghir dengan sanad shahih darinya. 



MiikhiadiarSlisliiltlliilrlian U7G 1 



-JjLj _JJl /SSj to/^lj LjJ-I ,-» £§1 (*^-sH **"]$ 0^1 a~*jj to^-_-Jl 

2650. Dari Abu Maryam Abdullah bin Ziyad Al Asadi, dia 
menuturkan, "Ketika Thalhah, Az-Zubair dan Aisyah berangkat ke 
Bashrah, Ali mengutus Ammar bin Yasar dan Hasan Ibnu Ali [ke 
Kufah untuk memobilisasi mereka 4/220]- Lalu keduanya sampai 
kepada kami di Kuiah, kemudian naik ke atas mimbar. Saat itu Al 
Hasan bin Ali di atas mimbar, di bagian atasnya, sementara Ammar 
lebih rendah daripada Al Hasan. Lalu kami pun berkumpul 
kepadanya. Kemudian aku mendengar Ammar mengatakan, 
'Sesungguhnya Aisyah telah berangkat ke Basharah. Demi Allah, dia 
adalah istri Nabi kalian SAW di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, 
Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tengah menguji kalian, untuk 
diketahui, apakah kalian mematuhi-Nya atau dia?'" 

19. Bab 



jllp Jp >JLS jilj J*^ y \ Jio :Jli Jflj ^\ 'j~* -tlM 
\y>\ ___Jt iiWlj U :"_-« t*iji^-j kjSsJl Jil JJ JLe- <_* ^. -- 

.- *r _■ ** V 

jj *_l Jb-t wtAjl_-_Ul ^» _* :-j*_-_» jjt jL-i : ^0j L5*J) ^^ °J ^ 

-• ^ + + f + + J 1 

V-* 1 ' ^ ^ 1 ^~~*w -^» Ll_- *_Ju>« t_->lj L-j i^j^- V cJL-i ______ 

* _ tf ■ ' 

Jl_- ^t IJU- ^» (dJLe-l^*-!*-! :4jIjj ^j) dlplj— -- J j—J» (t£-U P 

°yi ^jIp _^S*1 lyil CLi*i_-l J_U C_>-1- c-jfj Li :jL_i Jl_i ,cJ*il-l 
.-i*_~__M Ji l>0 li .-&- &- HiCTj .^i ui y> L-JoiiJi 

^ ^ y _- _* 

.j^-U cuti !^^U Ij :-Ij_-jj« OIS^j- ijil-^ jjT JL5j :5jIjj ,- — »j) 
Jl 4-i li-jj :Jl5j tljUi (jjU ^lj ^ji I — j! C_»lJi — >-\ ^j— _-_pli 

* + + *■ 



4801 — M_d-htasharShahmBnkhari 



2651. Dari Abu Wail, dia menuturkan, "Abu Musa dan Abu 
Mas'ud masuk ke tempat Ammar yang diutus oleh Ali kepada warga 
Kufah untuk memobilisasi mereka, lalu keduanya berkata, 'Kami 
tidak pernah melihatmu mendatangkan suatu perkara yang lebih kami 
benci (dalam riwayat lain: Lalu Abu Mas*ud berkata, 'Tidak ada 
seorang pun di antara para sahabatmu, yang bila aku mau, pasti aku 
mengatakan (bahwa ada aib) padanya, kecuali engkau. Dan aku belum 
pemah melihatmu semenjak engkau bersama Nabi SAW, yang lebih 
tercela dalam pandanganku) daripada ketergesa-gesaanmu (dalam 
riwayat lain: kesigapanmu) dalam perkara ini. semenjak engkau 
memeluk Islam.' Ammar berkata, 'Aku belum pernah melihat dari 
kalian berdua semenjak kalian memeluk Islam, suatu perkara yang 
lebih aku benci dalam pandangahku, daripada kelambanan kalian 
dalam perkara ini.' Kemudian dia (Abu Mas'ud) memberikan setelan 
pakaian kepada keduanya (Abu Musa dan Ammar), kemudian mereka 
berangkat ke masjid. (Dalam riwayat lain: Kemudian Abu Mas'ud -dia 
seorang yang kaya- berkata, 'Hai budak! (kepada budaknya), 
ambilkan dua setel pakaian.' Lalu salah satunya diberikan kepada Abu 
Musa, dan yang satu lagi diberikan kepada Ammar, lahi berkata, 
'Kenakanlah itu untuk shalat Jum'at.'") 



20. Bab: BUa Aliah Menurunkan Adzab Kepada Suatu Kaum 



r > iil £}\ \l\ M &\ S^j :JV5 :Jl5 \$$ 'j^ J\ J^ -T-\oT 

.L$JlliT ^Js- \y*i Ij tLgj l)V5" °J* ^iJbJi LX*i tClii- 

2652. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, 'Apabila Allah menurunkan adzab kepada suatu kaum, 
maka adzab itu akan mengenai semua orang yang ada pada mereka. 
Kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka.'" 



MukhtasharShahihKukhari — 1481 1 



21. Bab: (844). (844) Sabda Nabi kepada Al Hasan bin Ali, 

"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Mudah- 

mudahan Allah mendamaikan antara dua kelompok kaum 

muslimin (yang bertikai)." 

^, , ^, * , * , , ^,, 

2653. Dari Harmalah maula Usamah, dia menuturkan, "Usamah 
mengutusku kepada Ali (untuk meminta harta), dia mengatakan, 
'Sesungguhnya sekarang dia (Ali) akan menanyakan kepadamu, 'Apa 
sebab temanmu absen 17 ?' maka katakan kepadanya, 'Dia mengatakan 
kepadamu, 'Bila engkau berada di dekat mulut singa, maka sungguh 
aku ingin bersamamu di sana. Tapi ini, ini adalah perkara yang aku 
tidak sependapat.* Ternyata Ali tidak memberiku apa-apa, kemudian 
aku menemui Hasan, Husain dan Ibnu Ja'far, lalu mereka menaikkan 
muatan sebanyak yang dapat diangkut oleh tungganganku." 



22. Bab: Bila Seseorang Mengatakan Sesuatu Pada Suatu Kaum, 
Lalu Setelah Keluar Dia Mengatakan Hal yang Berbeda 



J **i' y " jHr «■**|"**' ■*"*** ■** — **" *** ll l" ■ **" 1'** I*t I I ■* • i ^ * "*' U m* 

^t **>- ajjUa j, Jbji «ujJlJI Jil *)j>- UJ : Jl* *jU j c- -Y 1 *> i 

-* *r + + ^"* y-> 

jjU JxJ t_w=Ii : Jjij i§k (-3i cJt*I* (Ji : JUi ojJjj 4l^i- ^Lp 
IJl* L^JC Jj ll\} t[lWA <4 ^-»yy] [Wt «jjj£j] ^*^ fje ^j— ' 



^Disebutkan secara maushul olch pengarang pada juz 2, nomor 1214. 
17 Yakni: "Apa sebab dia absen dari tnembantuku." Karena Usamah tidak membantu Ali RA 
dalam peristiwa Jamal dan Shiffin. 



4821 — MuMtasharShahuiBukhairi 



J^j #* oi ^ ifc*f \'/m> J^ ^ Jij iaJ >-jj ^ 1 r? J* J*^ 1 

iili- ISLi lj£-( jjpl V (Jij tJllSJl «d v-*^ (** ^J^/j ^ C? «J^ 

2654. Dari Nafi', dia menuturkan, "Ketika warga Madinah 
mencopot jabatan Yazid bin Mu'awiyah, Ibnu Umar mengumpulkan 
para pelayan dan anak-anaknya, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah 
mendengar Nabi SAW bersabda, *Pada hari Mamat nanti, bagi setiap 
pengkhianat akan ditancapkan bendera [untuk pengkhianatannya 
4/72] \yang dengannya dia bisa dikenalL' 8/62]* Dan sesungguhnya 
kita telah berbai'at kepada orang ini atas bai*at Allah dan Rasul-Nya. 
Sungguh aku tidak mengetahui pengkhianatan yang lebih besar 
daripada dibai'atnya sesorang atas bai'at Allah dan Rasul-Nya tapi 
kemudian mengibarkan perang terhadapnya, dan sungguh aku tidak 
mengetahui seorang pun di antara kalian yang turut mencopotnya dan 
tidak berbai'at (kepada seseorang) dalam urusan (kepemimpinan) ini, 
kecuali itu adalah pemisah antara aku dan dia." 

Ur/j tr iiJL k//r 3 a fo y ar di :ju ji£J» J & -fi« 

*j'J J Ji afi C? ^-^ 1 * "J*& dj& IJ/j t4$U< ^jJl j-J 

Sff !Sj>; l1 k : jui i^a^i» «'.«i^j J tsj6 t 4i £•£- t^ 

m jup 0-—S9-I ,vi :«* -JSu ou ft_A JjU "^j-uJ» <u* £*? i* cf j? 
Js. J^S* <.^/JA\ '/&, U iSj ijZJ *£-f Jk U**C £^JUf Jf 



' Paragrap ini telah dikcmukakan pada juz 2/1381 dan 1382 dari hadhs Abduttah, yahu 
Ibnu Umar yang dtsertai hadtts Anas. 



IMiibhtadiarChahiliRiibhain U»3 I 



" '.£ 



L*^ji C^A**Ji ^jJi LiJJl oJUbj '^jy ^* rwH AJ4 ls*^ 



^ ^ 



2655. Dari Abu Al Minhal, dia menuturkan, "Ketika Ibnu Ziyad 
dan Marwan berada di Syam, Ibnu Az-Zubair mengambil alih 
kekuasaan di Makkah, sementara para qari (yakni kelompok khawarij) 
mengambil alih kekuasaan di Bashrah. 8 Lalu aku berangkat bersama 
ayahku kepada Abu Barzah Al Aslami, hingga kami masuk ke dalam 
rumahnya. Saat itu dia sedang duduk di bawah bayang-bayang kamar 
atas, lalu kami duduk bersamanya, kemudian ayahku mulai membuka 
pembicaraan dengannya, dia berkata, 'Wahai Abu Barzah! Tidakkah 
engkau menyaksikan apa yang terjadi pada orang-orang?' Perkataan 
pertama yang aku dengar darinya adalah, 'Sesungguhnya aku hanya 
mencari pahala di sisi Allah, dan sungguh aku menjadi marah 
terhadap orang-orang Quraisy yang masih hidup. Kalian semua, 
bangsa Arab, dulu dalam kondisi yang telah kalian ketahui, yaitu 
kehinaan, kemelaratan dan kesesatan, kemudian Allah menyelamatkan 
kalian dengan Islam dan Muhammad SAW, sehingga kalian mencapai 
apa yang bisa kalian saksikan. Urusan keduniaan ini telah 
menimbulkan kerusakan di antara kalian. Sesungguhnya orang yang di 
Syam itu (yakni Marwan), demi Allah, tidaklah dia berperang kecuali 
hanya untuk tujuan duniawi. Mereka yang berada di tengah kalian 
(yakni khawarij), detni Allah, mereka hanya berperang untuk tujuan 
duniawi. Dan yang di Makkah itu (yakni Ibnu Az-Zubair), demi Allah, 
dia juga hanya berperang untuk tujuan duniawi.*" 






Maksudnya adalah kaum khawarij. Mereka menyebar di Bashiah setelah keluamya Ibnu 
Ziyad. Tokoh mcreka adalah Nafi* bin Al Azraq. Kemudian roereka keluar ke Al Ahwaz. 



1484] — MukhtasharShahihBukhari 



2656. Dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia mengatakan, 
"Sesungguhnya orang-orang munafik sekarang lebih buruk daripada 
mereka di masa Nabi SAW. Dulu mereka itu merahasiakan, namun 
sekarang mereka terang-terangan." 



.«*: 



OAi £3i L.U M ^j3i <H* J^ J^ OlT Q :Jl5 ^j -Y"\oV 

2657. Darinya juga, dia mengatakan, "Sesungguhnya 
kemunarikan itu adalah di masa Nabi SAW. Adapun sekarang, itu 
adalah kufur setelah beriman." 



23. Bab: Tidak Akan Terjadi Kiamat Sehingga Orang Iri Hati 
Kepada Penghuni Kuburan 

^J J>- 2i\Li\ \y£ ^ :Jl5 S *jt jp 'Q'j\ J 'j—e -YloA 

,*L\£a JlS C : J^jjj J^y j^ J^J* 

2658. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
'Tidak akan terjadi kiamat sehingga ada seseorang yang melewati 
kuburan orang lain lalu berkata, 'Duhai kiranya aku sebagai dia. m 



24. Bab: Bembahnya Zaman Sehingga Mereka Menyembah 

Berhaia 



*i\U\ ^yt y :Jl5 S & Jj-<j Ci\ t.4k> *}'}* 'J O—* -y\°^ 

aIpU» k^s)^\ jij .^aiiJl t£3 Js- (j-j^ *Vl«j oOl l~>J^iaj -*&» 



MnkhtasharShahihBiikhari — [4851 



2659. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak akan terjadi kiamat sehingga pantat para wanita kabilah Daus 
digoyang-goyangkan pada Dzul Khalashah." Dzul Khalashah adalah 
berhala kabilah Daus yang biasa mereka sembah pada masa jahiliyah. 



25. Bab: Keluarnya Api 

'j, ^itli ^ *15 *i£ji J.l>f Jjl -M fJ» JL-i \r-A JL_ij -A i o 

.<~jJS*}\ ^Jl J>Ji 

(845). (845> Anas mengatakan, "Nabi SAW bersabda, l Tanda 
pertama terjadinya kiamat adalah keluarnya api yang menggiring 
manusia dari timur ke barat"' 



^ ^pLJi fji; V :JlS m *»' Jj-j & «X* ^ i— * -Y11 • 

■l£j**X JO? 1 tSUC-t ft( ^a; jb«*Jl ^ysj) ^ jU ^-^ 

2660. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak akan terjadi kiatnat hingga keluamya api dari negeri Hijaz 
yang menerangi leher-leher unta di Bashra" 

of oljSt&LijJ :0 & Jj^j JU :Jli iX* ^ i-t -Yll^ 



* * 



^ •&-k ** *s*>- cr* tv r-* a u* (J^- : i£> t/j) j» o* j~»** 



2661. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, '(Sungai) EJrat hampir menyingkapkan timbunan (dalam 
jalur lain: gunung) emas. Barangsiapa mendatanginya, maka 
janganlah dia mengambil darinya sedikit pun."' 



l845) Telah dikemulcakan secara maushul dalam hadits panjang, juz 2, nomor 1 662. 

[4861 — MukhtasharShahihBukhari 

^mWkWMtMWP^m 



26.Bab 



J^- APllJl ^ji5 ^ :JlS J_§fc -il J^-j d)l (.ĕjij* ls! 1 j — * -Y 11Y 

* *■" .■*-■_ * ' ■ 

_-■,■' • .* »■ J A- Q -■ _' l. ' -!*•-' i' * ■** ■ (^* -■■'■' 1. * -.1* ■ 1 '-- 

IAjIjj (Vj) L*-_J~y--> .*<-_» fr 4_I_L« L__^iJ (Jj-nj .OUAjJaP Jliij J_i_u 

/ , V, ", * „ 

.5Jb--lj (or/A u-*lyo 

jia >i"J .[W^ J^J» ^irj c^Lji ;>&' ^j -*nir 

g e J _ ^ J _* ^ Jb j ■ <*■ e> 

t^iiii _^j_j_, tOCjit OjUij .JjYjJi j^j [ava ^l ^j— SLj 

*■■ _* 

*c^ ^j ! f' j -s-"j ^ : J=? : **_* J * !£>) -^ 1 ^ 'c^ 1 ^*i 

^ ' _t _rf" "_5 ^ _'_*-' _--* 

.(JsSJl JU__i 4j\_T tl^ijs-j oJU IjlS_» JUi 

_# t*jr _* 

% a *_a_ai_S _• J » J Jb ^ 

Jliy _v_- JlUl _Jj *-gj ^ji»- . J oJlS JuJl j»_0 _p-\; ^j^-J — Ylli 

_*■ ' ^ _* y 

,<U ,J iw^jl } .4-Ap *Ub_/u (^JJl J^jV 4J.P 4->j*J ^J^-J t*0-_-W_* 

^ _- "^ _- _- ^ * + 

** *" ■ ■ "*"**■ *i ** *" ii -4 *" ^ 

-jUJC-j *_Ai -u^__Cj ^**j* ^^"j^ S^ -^J --i-u-Jl _yj-*3j — Yllo 

_-.*■ _# 

.^aj&u M» 4_it_-! ^jlL J*-^l Cj>_^__il JLflj -uC-LUI "^s&l — tllt 

-'V ^ ^ _* 

-*_• J a J fi , Jj^ 

.aJ ^jl-i !>\i «W*j_-- JaJ_ j*j Ai-L-Jl j-«j^3j — Y*\1V 

* ' ' * "*Jt ' * * £ "* ' * 

.t^_**iaj *>^j 4J Jl -__^_n «jj Jl5j -_c-LJl _y«j-i3j — *f11A 

_* _*' _* ^**" 

2662. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak akan terjadi kiamat hingga berperangnya dua kelompok yang 
besar, perang antara keduanya sangatlah dahsyat, sementara seruan 
(dalam riwayat lain: klaim 8/53) keduanya sama." 

2663. "Hingga dicabutnya ilmu, [munculnya kebodohan 1/29], 
[berkurangnya amal, merebaknya kekikiran 8/89], banyak terjadi 

MukhtasharShahihRnkhari — [4871 



gempa bumi, dan berdekatannya waktu (panjangnya siang miiip 
dengan panjang malam), munculnya berbagai fitnah (huru hara), 
terjadinya banyak kekacauan, yaitu pembunuhan" (Dalam jalur lain: 
Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Apa itu Harjl" Beliau menjawab 
dengan isyarat tangannya lalu mengayunkannya (miring seperti 
menyabeikan pedang), yang maksudnya adalah pembunuhan. 

2664. "Dan hingga semakin banyaknya harta pada kaiian 
sehingga melimpah ruah, sehingga pemilik harta mencari-cari orang 
yang mau menerima shadaqahnya, bahkan dia menawarkannya, lalu 
orang yang ditawarinya mengatakan, "Aku tidak membutuhkannya 
(tidak berminat)"'' 

2665. "Dan sungguh kiamat itu pasti terjadi, sementara dua 
orang laki-laki membentangkan pakaian mereka, namun mereka tidak 
melakukan jual beli dan tidakpula melipatnya." 

2666. "Dan sungguh kiamat itu pasti terjadi, sementara 
seseorang telah membawa susu untanya namun tidak meminumnya" 

2667. "Dan sungguh kiamat itu akan terjadi, sementara dia 
sedang menembok telaganya namun tidak minum di situ." 

2668. "Dan sungguh kiamat itu akan terjadi, sementara dia 
telah mengangkat makanannya ke mulutnya namun tidak 
memakannya" 

27. Bab: Penyebutan Dajjal 

J&jJI #. S J-3l Ji-T jt C :JlS ^, J Q& ^ -\\\\ 

+ * * + * + *■ 

J-w 4** <jl OJjJti (HpU :<zJ* T4i* ^j^oj U I^J JU <Olj toL- L. 

.iUi ^. iSil J& Oy»l y» : Jli .*C ^j 



^ ^ ^ ^^ a J 



2669. Dari Al Mughirah bin SyuTiah, dia mengatakan, "Tidak 
ada seorang pun yang bertanya kepada Nabi SAW tentang dajjal 
(sebanyak) yang aku tanyakan kepada beliau, dan sungguh beliau 
mengatakan kepadaku, 'Apa yang bisa mencelakaimu darinya 
(dajjal)?' Aku berkata, 'Karena mereka mengatakan bahwa 



4881 — MukhtasharShabihBukhari 



bersamanya ada gunung roti dan sungai air.* Beliau bersabda, l Itu 
lebih mudah bagi Allah daripada (menciptakan) ita."' 



■& ^ J* w/*^ tf l J ^JO* J^ <=* ~ AtA J Ai>l 



2670. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 
l Tidaklah [Allah 8/172] mengutus seorang nabi pun hecuali dia telah 
memperingatkan itmatnya tentang si buta sebelah yang pendusta. 
Ketahuilah, bahwa dia itu buta sebelah, dan sesungguhnya Rabb 
kalian tidaklak buta sebelah. Dan sesungguhnya, di antara kedua 
matanya tertulis: kafir.' n 

(846 dan S47).* 846 *" mi) Dikemukakan juga riwayat Abu 
Hurairah dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. 



28. Bab: Dajjal Tidak Akan Masuk Ke Madinah 
29. Bab: Ya^juj dan Ma'jnj 



1846 dan mt) jjgj^ A jj U Hurairah telah disebutkan secara maushul (bersambung) pada kitab 
cerita tentang para nabi, juz 2, nomor 1424. Sedangkan hadits Ibnu Abbas disebutkan 
secara maushul pada kitab permulaan ciptaan, juz 2, nomor 1395. 



TWTiibkiaehar . .*. ! n«* 1 4SO 



93. KITAB HUKUM (KEKUASAAN, JABATAN, 
KEPUTUSAN, PENGADILAN) 



1. Bab: Firman Allata Ta'ala, «Taatilah AUah dan taatUak Rasut 

ian UlilAmri (pemegang kekuasi 

kamu. n (Qs. An-Nisaa* [4]: 59) 



(Muhammad), dan UlilAmri (pemegang kekuasaan) 19 di antara 



2. Bab: Para Pemunpin Dari Quraisy 






■ii"*i * J * ' -' i' 



^ *■ 



2671. Dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW bersabda, "Perkara ini 
(kepemimpinan) masih berada di (tangan) Quraisy, selama masih ada 
dua orang dari mereka." 



3. Bab: Pahala Orang yang Memutnskan dengan Hikmah, 

Berdasarkan Firman AUah Ta'ala, "Barangsiapa tidak 

memutuskan perkara menurut apayang diturunkan Attah, maka 

mereka itulah orang-orang/asik.* 30 (Qs. Al Maaidah [5]: 47) 



(Hadits IbnuMas*udyangtelahdikemukakanpadajuz l,kitab3 

Ihnu, bab 16) 



4. Bab: Mendengar dan Mematnhi Imam Selama Bukan 

Kemaksiatan 



19 Selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul. 

20 Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada tiga macam : a). karena 
benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam irti kanr (Al Maaidah [5]: 
44). b). karena menurut hawa na&u dan merugikan orang lain dinamakan zhalim (Al 
Maaidah [5]: 45). c). karena fasik sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surah ini. 



MiikhtasharShahihRnkhari — l49ll 



5. Bab: Orang yang Tidak Meminta Kepemimpinan (Jabatan) 
Akan Ditolong Allah (Bila Dia Mengembannya) 



(Hadits Abdurrahman bin Samurah yang telah dikemukakan pada 
kitab 83 Sumpah dan Nadzar, bab 1 ) 



6. Bab: Orang yang Meminta Kepemimpinan (Jabatan), Maka 
Akan Ditundukkan Pada Jabatannya 



(Hadits yang disinggung tadi) 
7. Bab: Yang Dibenci dari Ambisi Kekuasaan (Jabatan) 

2672. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sungguh kelak kalian akan tamak terhadap kekuasaan, dan itu akan 
menjadi penyesalan di hari kiamat. Alangkah baiknya yang menyusui 
(yakni dunia), dan alangkah buruknya yang menyapih (yakni setelah 
kematian)" 

(848).*^ Dari jalur lain, dari Abu Hurairah, bahwa itu adalah 
ucapannya sendiri. 



*"~Ini dikemukakan secara mu'allaq, dan Al Hafizh udak menyambungkannya, namun dia 
mengatakan, "Riwayat yang sebdumn ya dapat dijadikan sandaran, karen a perawinya 
lebih teliti, dan dia telah menambahkan status marfu'nya. Dan riwayat mauqufm\ tidak 
bertentangan dengannya, karena adatcalanya perawi bersemangat (menelusurinya) lalu 
menyandarkannya, dan kadang pula tidak bersemangat sehingga membiarkannya mauquf. 



|492| — MukhtasharShahihBukhari 



8. Bab: Orang yang Diberi Amanat Memimpin Rakyat Lalu 
Tidak Menjaganya 



b^Jb ioly6 jL-j ^ Jji*-* LuJH -Ju :*^ -^'Jjt l/jO t4 2* *— '^ t5*^' 

£ ^ * * *■ r 

1 ,B J , B J*> , ' .- ^ £* ^ J * ^l -" ' j r 'll -' 1 , ■» •'-» ,t>^ 

aJJI Jjw -j ^y» <Uji*-* liJb- iLJL^» Jt :jio AJ JUi t(<0ll JL-P LJLp 

r s " ■* ' * — ' 

o ."*'■*• . JJ ^,^. 

M _ (»-" '*^^J *^' oIpjLu'' Jl-p jj« L* ^Jj-^i ■25* is?*' C-*-*~»» liig? 

* 9 * ■" * r j * £ ' j j j^t 

.AlstJt 4>Jl j JLso J "jjj t[(*-4* <_/^ J*"*JJ <"" J J>'*C*J C^i-*^ 



2673. Dari Al Hasan: Bahwa Ubaidullah bin Ziyad menjengkuk 
Ma*qil bin Yasar yang sedang sakit, yaitu sakit yang akhirnya 
meninggal. (Dalam riwayat lain: Dia mengatakan, "Kami datang 
kepada Ma'qil bin Yasar untuk menjenguknya, lalu Ubaidullah 
masuk), kemudian Ma'qil berkata kepadanya, 'Sungguh aku akan 
menceritakan kepadamu suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah 
SAW. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah seorang 
pemimpin yang diamanati Allah untuk memimpin rakyatnya. lalu dia 
tidak menjaganya dengan sungguh-simgguh, [lalu dia mati dalam 
keadaan menipu (mengkhianati) mereka (rakyatnya)] , melainkan dia 
tidak akan mendapatkan aroma surga"'' 

9. Bab: Orang yang Mempersulit {Orang lain), Maka AUah Akan 

Mempersulitnya 

, ^ f* ,** Oj 



''l* * I* y** *■* * ■ I* •■* J * ■". I,- --" * I . I • * u>ll( 

JUL^w^lJ bJUL--j lMjJW*» OJLg-i "Jl3 4<wJ j) i^BJjb /, P — TIYI 

fji L^ AS/V aj aJjI ^Ijj JIjj ^jJ t -»j a»1 ^— *— ^-^ :Jj-^y 
tll^>jl :ljJUi .oC«Jl ^y 4lip «j)l Jiilij jslij ^»j :J' » '<^i «Ji 



^ ^ 



MukhtasharShahHi Rnkhari — 1493 1 



VI jHl Sl 01 Mi£-I ^i cii: oUvi ;> ^ C Jjt 0) : Jt-Ju 

p3 ^ <iS tj^j <^tJl ^j <«j d""^ *i/ «IM f \hr**»\ j^j cJjuLli UJ* 

+ + * * * + ^™- ^ 

.Jiilii 431^*1 

t'^6 : Jl3 K-j-ui- ?iH *3it J^-j cJul- J^i' ^i :ii)i jl^ ^U ^is 






2674. Dari Tharif Abu Tamimah, dia menuturkan, "Aku 
menyaksikan Shafwan dan Jundab beserta para sahabatnya (yakni para 
sahabat Shafwan) ketika dia (Jundab) menasihati mereka, lalu mereka 
berkata, 'Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW?' 
Dia menjawab, 'Aku mendengar beliau bersabda, 'Barattgsiapa 
memperdengarkan (amalnya) maka Allah akan memperdengarkannya, 
[dan barangsiapa yang memperlihatkan (amalnya) maka Allah akan 
memperlihatkannya 7/189] pada hari kiamat.' 21 Beliau juga bersabda, 
'Barangsiapa mempersulit, maka Allah akan mempersulitnya pada 
hari kiamatJ 1 Mereka berkata, 'Nasihatilah kami.' Dia berkata, 
'Sesungguhnya yang pertama kali membusuk dari tubuh manusia 
adalah perutnya (yakni setelah mati). Karena itu, barangsiapa yang 
mampu untuk tidak memakan kecuah yang baik (halal), maka 
hendaklah dia melakukannya. Dan barangsiapa yang mampu untuk 
tidak dihalangi antara dirinya dengan surga oleh tangan berlumur 
darah yang ditumpahkannya, maka hendaklah dia melakukannya. '" 22 

Aku katakan kepada Ibnu Abdillah 23 , "Siapa yang mengatakan: 
'Aku mendengar Rasulullah SAW? Jundab?' 'Ya, Jundab,' 
jawabnya." 



21 
21 



Yakni sum 'ah dan riya '. 

Konteksnya mauquf, telah diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dengan redaksi lainnya 

yang mengindikasikannya maiju '. Silakan mewjuk Al Falfi. 

Yang mengatakan (aku katakan) adalah Al Firyabi yang meriwayatkan ini di dalam Ash- 

Shahih dari Al Bukhari, sedangkan yang dimaksud Abu AbdiMah di sini adalah pengarang 

sendiri. 



i 494,1 — MukhtasharShahihBukhari 



10. Bab: Memberi Keputusan dan Fatwa di Jalan 



* jr m " J • ■*» 



.BjiS ^' Jti- ^J£Ji J&j - \ rw 

1 396. ' 396 Yahya bin Ya*mar pemah memberi keputusan di j alan. 

1397. 1397 Asy-Sya'bi pernah memberi keputusan di pintu 
rumahnya. 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1569, juz 2) 



11. Bab: Riwayat yang Menyebutkan Batawa Nabi SAW Tidak 
Mempunyai Penjaga Pintu 



:cii V& os»Jj :«lif ^ ;i>V Jji dUu J ^ [> -UV© 

^ s ■" ** ** ** ri! ^ .* * ^ ** " 

<&l ^l :JUs tj 4* ^- 1^" J^j ^ > ® ^ 1 t>i» :J' — * ■} — **■ 
_, L^; li 'X< 3 j "j}) ^, jU di3li tl5 i il3» :_J_ tt^^O 
J*-j ^ j** 'lT^J L*jjUj :Jb .[«Jj-J Jjj t ^M^ « (V^/Y 
k Jjl^' *l :Jli iia> U :_!U ?S ~ Jj^-j iif J15 C. : jL^i 

*■ -* * *■ 

+ + ■* -*** ■+ +■ + * + 

t(^»tji :^0j "<**j) ^- 4& — - |Ui ^Ij Ji — r.1 — ^j : Jl — 5 .IH 

j_ ^!ta3l 01 :|§l (Jl!» JUa .i_> £ *5ilj 1*3)1 Jji-j Ij :c JUs 

\' ili -" ^ tt ' * *** li i ' *i -'i* ■ . ' •.■"•■* |S f 

.(^ji» «u JUaJl Jlip ^«^Jl _l :<*jIjj ^j) -*"W» Jjl 



2675. Dari Anas bin Malik: Dia mengatakan kepada salah 
seorang wanita keluarganya, "Kau kenal Fulanah?" Dia menjawab, 



1196 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabaqat dan oleh 

pengamng di dalam At-Tarikh. 
1M7 Disefauncansecaramausftu/oleh IbnuSa'djuga. 

Mnkh^harShahihRiiLhnri — U95 1 



"Ya." Anas berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW pemah melewatinya 
ketika dia sedang menangis di suatu kuburan, lalu beliau bersabda, 
'Bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah." Dia berkaia, 
'Menjauhlah dariku. Engkau tidak merasakan (dalam riwayat lain: 
tidak mengalami 2/79) musibahku ini.' [Sementara dia tidak mengenal 
beliau].* Maka beliau pun melewatinya dan berlalu. Kemudian 
seorang laki-laki lewat, lalu berkata, 'Apa yang dikatakan Rasulullah 
SAW kepadamu?' Dia menjawab, 'Aku tidak mengenalnya.* Laki-laki 
itu berkata, 'Sesungguhnya yang tadi itu Rasulullah SAW.* Maka 
wanita itu pun mendatangi pintu rumah beliau, namun dia tidak 
menemukan penjaga pintu di sana (dalam riwayat lain: para penjaga 
pintu), maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah! Demi Allah aku tadi 
tidak mengenalmu.* Nabi SAW pun bersabda, 'Sesungguhnya, 
kesabaran itu di awal kejadian.'' (dalam riwayat lain: ' Sesungguhnya 
kesabaran itu adalah pada kejadian pertama." r ) 



12. Bab: Hakim Memutuskan Hukuman Mati Terhadap Orang 
yang Wajib Dibunuh Tanpa Harus Minta Persetujuan Imam di 

Atasnya 



2676. Dari Anas: Bahwa Qais bin Sa'd 24 di hadapan Nabi SAW 
kedudukannya bagaikan panglima pasukan di hadapan raja. 



Saya katakan: Dia adalah Ibnu Ubadah Al Anshari, sebagahnana disebutkan dalam 
riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Al Hafizh mengatakan, "Dia adalah Al Anshari Al Khzraji 
(orang Anshar dari suku Khazraj) yang ayahnya sebagai pimpinan suku Khazraj. 
Sementara sikap At-Tirmidzi, dia mengindikasikan bahwa orang dimaksud adalah Qais 
bin Sa'd bin Mu'adz, karena At-Tirmidzi mengeluarkan hadits irti pada manaqib Sa'd bin 
Mu*adz, sehingga dengan begitu tidak terpalingkan.*' 



[4961 — Mukhta&arShahaBukhari 



13. Bab: Apakah Boleta Hakim Memberi Keputusan atau Fatwa 
Dalam Keadaan Marah? 



^ -* 



( , . 



- aZ\ J\ i'j& j>\ \J£ :Jl5 *£ ^\ 'J J2SJ\ x* '£ -YIYY 

+ + ■*■ ■* + + 

m ' * " £ • • ^ ■ * ^^ ^ <* 

^ ^ ^ y > + * + 

.d)OaP y*j jISl 'JZ '!&*■ jlii M :J^i $H ^3 

^ ^ ^ 

2677. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dia mengatakan, 
"Abu Bakrah 25 mengirim surat kepada anaknya -yang berada di 
Sijistan-: Janganlah engkau memberi keputusan di antara dua orang 
sementara engkau dalam keadaan marah. Karena sesungguhnya aku 
telah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Janganlah seorang hakim 
memutuskan di antara dua orang sementara dia sedang marah"' 

14. Bab: Orang yang Berpendapat Bolehnya Hakim Memutuskan 
Berdasarkan Pengetatauannya Mengenai Perkara Manusia Bila 
Tidak Dikhawatirkan Munculnya Dugaan Buruk dan Tuduhan 

lil iJJij .^/JC*}^ iljJjj dJL^' Ci i^SU :j!^ Ji\ J 15 *— ^" -iA<\ 

(o^).* 849 * Sebagaimana Nabi SAW memutuskan untuk Hindun 
(istrinya Abu Suryan), "Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu 
dan anakmu dengan cara yang baik" Demikian ini bila perkaranya 
cukup dikenal. 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1623, juz 
2) 



B Yakni menyuruh menutiskan. Dan yang menuliskan adalah Abdurrahman bin Abu 
Bakrah, sedangkan yang ditujunya adalah Ubaidullah bin Abu Bakrah, demikian 
- sebagaimana diketahui dari riwayat Muslim, Silakan lihat Al Faih. 
^Disebutkan secara maushul (bereajnbung) oleh pengarang pada juz 2, nomor 1042. 



MukhtasharSbahihBukhari — |497| 



15. Bab: Kesaksian Tentang Tulisan BerstempeL Mana yang 

Dibolehkan dan Mana yang Tidak Dibolehkan dari Itu; Surat 

Penguasa Kepada Bawahannya; dan Surat Hakim Kepada Hakim 

Lainnya 



a * 



.jjiiJi J ^i >*& ^lkJt ^l£T ^lSi *jX Jlij 
jJJ fo jG CL f & .<upjj JC. tli 013 «^li. 'J& %l* Jsiil jtsT 01 : J15 1_J 

****** ^ + + * 

.0>-lj JuUJlj UakJli t jiaJl c^2 jt 

** 

.jjjuJi ^ «uip J\ 'J*± 'Jk Jij - \ r i a 

LylSA 13> lit t >*&■ ^&i JJ ^uji LjIiT :jU*t^_Jj jL-ij - \ i . . 

, ,- , , ,- , , , 

U* , ,, t m , .-■ JV 

.«jj*j j*P ^l jP L^JjiJ - \ 5 ' T 

** .*■ 

** "* ■ J *** ■*■ ff *■ * * 

[pi>\i JuJ ^ dJO a^p oJLp :,jiiH ^Ji jlp jj <jlli Jl_ij - \ t . r 

** -» -* *■*+** + 

(ji* Ji J^J '(j-^t ^ ^ill jlp jj -uLUj tjjIJJlj iJbjli* Jl ^r^ij .-V 13 — -^ 

^, » • » , , , , , 

* j j *•,,«,»,, ;,,,.,,, * r* 1» -' ** »*■*.»•» ' C**- 

Ujj^ecJ — jy&X* ^ji 3UPj taJL^P ^jj ylPj tjj-tJLu jl eJbjj -j <u)l JLP* tao^j 

J*i .*»* •* * ■ ^ / • ' * *qJ 

4jJ :i_jI~>JIj *0p -..js- (jjjl Jt5 01» tJ_»^-iJl 2r* Ji-&-* Jm aCa aJl '•._■' < 

<->&* Jp JC- ^i Jjlj .iJUi ^* r >l*JI ^—iJli L.^ — iil :^ — J J^ tjjj 

Sebagian orang mengatakan, "Surat (keputusan) penguasa 
dilaksanakan, kecuali berkenaan dengan hudud (pelanggaran hukum 
yang sudah ditetapkan sanksinya)." 

Kemudian dia mengatakan, *3ila pembunuhan itu tidak 

[498^ — MukhtetoStediihBukliari 



disengaja, maka (surat penguasa) itu dilaksanakan." Karena 
pembunuhan ini (yakni pembunuhan tidak disengaja) adalah harta 
dengan pernyataannya, namun itu menjadi harta setelah dipastikan 
kejadiannya (di hadapan hakim). Jadi pembunuhan tidak disengaja 
dan pembunuhan disengaja itu sama. 

1398. 1398 Umar pernah mengirim surat kepada bawahannya 
mengenai hudud. 

1399. 1399 Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat berkenaan 
dengan pemecahan gigi. 

1400. 1400 Ibrahim mengatakan, "Surat hakim kepada hakim 
lainnya boleh dilaksanakan bila mengenali tulisan dan stempelnya." 

1401. 1401 Asy-Sya'bi mernbolehkan surat berstempel dari hakim. 

1 402. 1402 Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Umar. 

1403. 1403 Mu'awiyah bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi mengatakan, 
"Aku menyaksikan Abdul Malik bin Ya'Ia, hakim Bashrah, Iyas bin 
Mu'awiyah, Al Hasan, Tsumamab bin Abdullah bin Anas, Bilal bin 
Abu Burdah, Abdullah bin Burdah Al Aslami, Amir bin Ubaidah dan 
Abbad bin Manshur, mereka melaksanakan surat para hakim yang 
tidak disaksikan oleh para saksi. Bila si penerima surat mengatakan 
bahwa itu palsu, maka dikatakan kepadanya, 'Pergilah, lalu carilah 
jalan keluamya.'" Yang pertama kali meminta bukti tentang surat 
hakim adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdullah. 



l _r ;1 Cf- \S*y <y "-^^ CJE * 1 '-jj*** C/. ^ ■** — j* a — p — Y1VA 

> * * * -. M £ * JiJL 3 J *f ° ' 



,M8 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abduirazzaq dengan isnad skahih. Di 

dalamnya menyebutkan tentang suatu kisah. 
,W!1 Dtsebutkan secara maushul oleh Abu Bakar Al Khalal di dalam Kitab Al Qishash wa Ad- 

Diyat. 

1400 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih darinya. 

1401 Disebutkan secwa maushul o\eh Ibnu Abi Syatbah juga. 

1402 Al Hafizh tidak membahasnya. 

,m Dtsebutkan secara maushul oleh Waki', darinya. 



MukhtasJiarShahihBiikhari — 1499 3 



-**■** *- f- '* ^ li •** 



^ *■ + + + * * jr 

* <£ *a ' * tf ' ^ ^. i * ^ 

U jJGy ^j^- V**J J& j4-jj ol 4*5*5 jjTj ^y-^Jl ej— S"j - \ i * ° j \ i ■ i 

<* <* ** ^ 

tjiiy ol &j tli^j-C> Iji5 Ci\ £l \£* Jil Jl ,-31 Li^ Oij -Ao . 

B *r 

iJ+ali V^*^p 01 : ji-Jl *ljj ^* SljUl ^ SSl^iJl ^J tSji^Jl Jl*j - \ i ■ 1 

<* »* •* ^ * ^ * * 

*■ 

2678. Dari Ubaidullah bin Muhriz: "Aku datang membawa 
sebuah surat dari Musa bin Anas, hakim Bashrah. Sebelumnya aku 
telah meng"jukan bukti bahwa aku punya hak anu dan anu terhadap 
Fulan yan£ berada di Kufah. Kemudian aku membawa surat itu 
kepada Al Qasim bin Abdurrahman, maka dia pun melaksanakannya." 

140 1 dan 1405. 1404 dan im5 Al Hasan dan Abu Qilabah tidak 
membolehA.an kesaksian terhadap wasiat sebelum (saksi) mengetahui 
isinya, karena dia tidak tahu kalau-kalau di dalamnya terdapat 
kebohongan. 

(850). t85O) Nabi SAW pernah mengirim surat kepada warga 
Khaibar: "Kalian menebus diyat teman kalian, atau kalian menyatakan 
perang." 

1406. 1406 Az-Zuhri mengatakan tentang kesaksian terhadap 
wanita di balik tabir, "Bila engkau mengetahuinya, maka bersaksilah. 
Jika tidak, maka jangan bersaksi." 



1404 fen nos ^ tsar ^j Hasan, yakni Al Bashri, disebutkan secara maushul (bersambung) oleh 
Ad-Darimi dan Sa'id bin Manshur, menyerupai itu. Sedangkan atsar Abu Qtlabah, 
disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Siriyan. 

"^lni batgan dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah mengenai kisah Huwaishah dan 
Muhayyishah, dan pembunuhan Abdullah bin Sahl di Khaibar. Telah dikemukakan 
selengkapnya secara maushul pada kitab 78 Adab, bab 89. 

1406 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah. 



Isool — MukhtasharShahihBukhari 



16. Bab: Bilakah Seseorang Berhak Menjadi Hakim? 



6 ; # 



>>** ^j ^j^ >ji^ ^ o» r^ 1 J^ *»> ^ 1 ^ — ^ 1 J 1 — *j - u • v 
^ al& uti^ t?i ijiS l'> m> ^ ; oui £U ^-to ^'P—i V, ^A-^ 

^jjil JJ t<&t J^ Jp iLU=J lSj*& £^ ^J J=^ l/-^ 1 'jk j^-l — » u^J^ 1 

tujjl Ut/ :lyj \i_jL->JI >>jj Ij~J Uj JbJLi uUt »^J d))l J_— ^ JjW2j 
* j .*=■' , ■»,- ' ■fi . ' r» f ' •?. '. is t. ,' '/*•-' *■ * ■■ ,' . t," * i, 

jjjLylj tjju& ji-^ IjAJ—^t jjJut Jj~JI l# #>^>*j jjjj l?^a I^j o^j: — !< 
^Ujt Ij-^sj y& tlj^i Up IjJlTj 4i)l wA^ ^ ljfcu£J! .t I *j jL-j-Yj 

- /" A ■* * * r * -* * ' . ■* 

-j» ^JLsijU *iil Jjit Uj *Sj*j J ^j }U* u*j ^IjL Ij>-^ — > Jj Jj-i — ^tj 
jLUL-j ijbj> Mjij -^t <_- , &' lr* lj*Oj£-t \ljjaikll*.l llj/-\ JjylSjl 

^ * *r + * f r * 

,^-AMi' 1-^*VjO l^j .*^3Jl pip <i c^ — aj ii wJj — iJl ^ — i 01 — l>^tj ij 

* * m 1 * * * * j ■ »^ flJ ^ *■ fi"* r 

"VjJj -SjiS iJ^ Llj t jC^L- juj»j t^uipj \j&&- lijt ^5^ jlllL. lilH^is 
i<aJju tji jjii ^l 4j\i .Ij^ii oQaiJt ol c-Ji^ Od-i* j*\ *^y J*' j— S"^ ' — ^* 

.eJLjii-b IJja jJPj 

1407. 1407 Al Hasan mengatakan, "Allah telah mengangkat 
sumpah para hakim agar tidak mempertumtkan hawa nafsu, tidak 
takut kepada manusia dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga 
murah. Kemudian dia membaca ayat: ' Wahai Dawud! Sesungguhnya 
engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di aniara manusia dengan adil dan janganlah 
engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari 
jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan* (Qs. Shaad [38]: 26), lalu membaca ayat: 'Sungguh, 
Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk 
dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri 



**" Disebutkan secara maushid (beraambung) olrti Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Nu'aim di 
dalam/l I Hilyah dengan sanad hasan. 



MukhtesharShahihRnkliari — 1501 1 



kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian 
juga para ulama dart pendeta-pendeta mereka, sebab mereka 
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 
terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, 
(tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayai-Ku 
dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa 
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kajir.' (Qs. 
Al Maaidah [5]: 44), mereka diperintahkan memelihara, yakni dititipi. 
Lalu membaca ayat: 'Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika 
keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang 
itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami 
menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Dan Kami 
memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih 
tepat). Dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan 
hikmah dan ilmu: 2b (Qs. Al Anbiyaa 1 [21]: 78-79). Allah memuji 
Sulaiman dan tidak mencela Daud. Seandainya Allah tidak 
mengisahkan tentang kedua nabi ini, pastilah aku melihat para hakim 
binasa. Namun kenyataannya, Allah memuji yang ini (Sulaiman) 
karena ilmunya, dan memaafkan yang ini (Daud) karena ijtihadnya." 



t\ * f .'. ■* * ' 'T. •* - • *' * i-T 'ti- ''* * * * *'i,'' 

\lwM bt ^-^ : jijill Jl^p j, j»s> U JU :jj ^y—i ^j-^ Jl — »j - \t ■ A 

tLJU^ tljLiP ^LaJL^- lU^j UjSj q\ ia^^j <$* oJlS^ al^- ^^ * __w3UJl 

1408. 1408 Muzahim bin Zufar mengatakan, "Umar bin Abdul 
Aziz mengatakan kepada kami, 'Ada lima hal yang apabila hakim 
keliru pada salah satunya, maka itu akan menjadi cela padanya: 



26 Menurut riwayat Ibnu Abbas: Ada sekelompok kambing telah merusak tanaman pada 
waktu maiam. Pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Dawud AS, Dia pun 
memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman 
sebagai gantt tanaman yang rusak. Tetapi Nabi Sulaiman AS memutuskan agar kambing- 
kambing itu dtserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil maiuaatnya. 
Dan pemilik kambing dtharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. 
Apabila tanaman yang bani telah dapat diambil hasiinya, pemilik kambing itu boleh 
mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman AS yang lebih tepat. 

1408 Disebutkan secara maushul oleh Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Sa'd di dalam Ath- 
Thabaaat dengan sanad shahih. 



[502H — MukhtasharShahihBukhari 



Hendaknya dia seorang yang pandai (mengerti fikih), ramah (tidak 
lekas marah dan tidak pendendam), memelihara diri (dari yang 
haram), tegas, berilmu (mengetahui ilmu agama) dan suka bertanya 
tentang ilmu."' 

(Tidak hadits ada yang dikemukakan) 

17. Bab: Honor Para Hakim dan Petugas Zakat 

*f "" * * * t '" * j " " 

.\J*\ fr CaSJl Ji Jl^C ^Ull £?jj> OIS"} - \i • °i 
.«JCp JjJu ^jb JSli :<X\s- cJ15j -\i\* 

/J^' 3 JC jf\ jsrtj - U \ Y j \i\\ 

1409. Syuraih, seorang hakim, mengambil upah dari tugas 
pengadilan. 

1410. 1410 Aisyah mengatakan, "Orang yang merawat (anak 
yatim) boleh memakan (dari harta anak yatim tersebut) sekadar 
dengan pekerjaannya." 

1411 dan 1412. 1411 dan 14i2 Abu Bakar dan Umar makan (dari 
harta kaum muslimin ketika menjabat sebagai khalifah). 

J T'ti»- 'Cl • *■*■' r* ' - ■*?? ^ "*li ° i . •>■ • j- u ~ . . * 

4) JUi CAIS^U- ^ ^^ ^ ^JLS 4j\ ^Jjt-Jl ^ 4»l JLP ^jP -t^VH 

•f * •* -" -r ' + * jf 

&Jl C^f tlli cfei ^l Jllif ^, ^li £ltf iJb-f ^JT :^i 



^ ^ 



1409 Disebutkan secara maushul oleh Abdunazzaq dan Sa*id btn Manshur. Di dalam samdnya 
terdapat Mujalid bin Sa'id, dia perawt yang tidak kuat. 

1410 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Tbnu Abi Syaibah. 

i4i i dar> M12 pj^ A jj U jjakar jglah disebutkan secara maushul oleh pengarang di awal kitab jual 
befi dan telah dikemukakan padajuz 2, nomor 978. Adapun atsar Umar, dtsebutkan secara 
maushul ofeh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'd dengan sanad shahihi darinya. Dta 
mengatakan, "Sesungguhnya aku memposisikan dtriku terhadap harta Allah seperti 
kedudukan pemelihara anak yatim Bila aku tidak rnembutuhkannya maka aku tinggalkan, 
dan bila aku membutuhkaraiya maka aku makan dengan cara yang ma'ruf." 



MukhtasharShahihBiikhari — [soH 



C»>f J 01 :cJS fil£ J\ J*j d :^S Jiii t Jt :Cii£ tt^jT 

J\j .JyJL~*J» Ji yjU» ,_^^**- Oj^J Ol *Ajj'j tj^j U»j t»Ju *£-\j 

j$k &\ Sf*'j Ol£i tC^» t^-iJt iw^ "^ Ji* 'J— ** ^ : j— ** 
:cJUi tVl^ ĕ^ (jUai-l jj^- .,*> «2» >*' 4^» :Jyli tUaU» ^-^y 

t*j 15-JUaJj tAJ^lS &Jb£ :^| ^-jJt JUi . uj» <!)t yiil [yt '^y\ <diP» 

o 

2679. Dari Abdullah bin As-Sa'di: Bahwa dia menghadap Umar 
pada masa pemerintahannya, lalu umar berkata kepadanya, "Apa aku 
belum memberitahumu bahwa engkau ditugasi mengurusi sebagian 
urusan manusia? Tapi ketika diberi upah engkau tidak berkenan." Aku 
berkata, 'Tentu." Umar berkata, "Apa maksudmu ?" Aku berkata, 
"Sesungguhnya aku mempunyai beberapa ekor kuda dan sejumlah 
budak, dan aku baik-baik saja. Aku ingin agar upahku itu sebagai 
shadaqah untuk kaum muslimin." Umar berkata, "Jangan kau lakukan. 
Aku dulu pemah menginginkan seperti yang engkau inginkan itu. 
Ketika Rasulullah SAW memberikan pemberian (upah), aku katakan, 
'Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada 
aku.* Sampai ketika beliau memberiku harta lalu aku katakan, 
'Berikan saja [kepada orang] yang lebih membutuhkannya daripada 
aku, Nabi SAW bersabda, 'Ambillah, lalu kembangkanlah, dan 
shadaaahkanlaK Apa yang datang kepadamu dari harta ini tanpa 
engkau nantikan dan tanpa memintanya, maka ambilah. Tapi jika 
tidak (datang kepadamu), maka janganlah engkau menuruti nafsumu 
(yakni memintanya)."' 



[504 1 — MukhtasharShahihBukhari 



18. Bab: Orang yang Menetapkan Keputusan dan 
Melangsungkan Li'an (Sumpah Kutuk Antara Suami Istri) di 

Masjid 



"^ *■ ^ ^ 

J-* ^j 1 ^ "<Q>-}\ ^ ^CiaJu t5»J l J* OjJj 0~"^ 1 ^J "" ^ * ^ J ^ * ^ A 



* * * ^ f * #•*-'-' £ * £ 



1413. 1413 Umar melangsungkan li*an di dekat mimbar Nabi 
SAW. 

1414-1416. 1414 - 1416 Syuraih, Asy-Sya'bi dan Yahya bin Ya'mar 
menetapkan keputusan di masjid. 

1417. 1417 Marwan memberikan keputusan tentang Zaid bin 
Tsabit di Yaman di dekat mimbar. 

1418 dan 1419. 1418 dan ,4i9 Al Hasan dan Zurarah bin Aufa 
memberikan keputusan di suatu ruangan di luar masjid. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sah! yang teiah 
dikemukakanpadanomor2118, juz 3) 



1411 Af Hafizh tidak mengeluarkannya. 

MI4-M16 Atsar Syyjaih disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'd. 

Sedangkan atsar Ibnu Ya'mar disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah. 
1417 Ini bagian dari atsar yang telah dikemukakan selengkapnya pada juz 2, kitab 52 

Kesaksian, bab 32, atsar 595. Di sana kami menyebutkan bahwa yang 

menyairibungkannya adalah Malik dengan sanad shakih. 
m b jan ni9 rjiggjjnitkan secara maushid {bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Al 

Mutsanna bin Sa'id. Dia mengatakan: Aku melihat Al Hasan dan Zurarah Ibnu Abi Aufa 

memberikan keputusan di masjid. 



MiilriitariiarKlialiitilliikliatn I *fl< 3 



19. Bab: Orang yang Menetapkan Keputusan di Masjid, 

Kemudian Ketika Hendak Melangsungkaa Hukuman, Dia 

Memerintahkan untuk Keluar dari Masjid, Lalu Dilaksanakanlab 

Hukuman Tersebut 



•°J*~ Jf 0* A-**J -UY\ 
1420. 1420 Umar mengatakan, '*Keluarkan dia dari masjid." 
1421. ,421 Diceritakanjugaseperti itudari Ali. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 2107, juz 3) 



20. Bab: Nasihat Imam Kepada Orang-Orang yang Bersengketa 



. »!• . • ** • "* J ' * tl • (^* ■ I * ^*- ** 1*1' ti ■ *° - 

^-^iili t^jA»-; O^" ^*-**^ (j**^ Oj>j ol <i3wa*j (J^Jj tjjll uj-aw*£->-J 
r e - 1 i***i f * * e tl * »* C • '* J ' • f i- • * T'T / *fl 



* • --* . •" 



2680. Dari Ummu Salamah RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, u Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sementara 
kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Barangkali ada di 
antara kalian yang lebih pandai mengemukakan argumentasi 
daripada yang lainnya, kemudian aku memutuskan sesuatu [untuknya 
8/62] berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang 
telah aku putuskan mendapatkan sesuatu dari hak saudaranya 



1420 Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq 
dengan sanad shahlh sesuai syarat Asy-Syaikhani. 

1421 Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad 
diperbincangkan. 



|5Q6| — MukhtasharShahihBukhari 



[berdasarkan perkataannya 3/162], maka janganlah mengambilnya, 
karena (dengan begitu) sesungguhnya aku telah memberinya 
potongan dari api neraka." 



21. Bab: Hakim yang Mempunyai Kesaksian Ketika Menjabat 
atau Sebelum Menjabat Tentang Orang Diperkarakan 27 



j£. Js- ^j c-^O jJ :*3j> J> J**-*)\ -vJ j**- J u :^\3^ J^j - U Y r 
:Jtf .jjJCJl ja Ja-j oil^-i ^iUil^i :JUj "j>»t c ;tj **j — - j* 1 >j 



^ * ■* * 






^iil jl jTii' JJj .4*V^ ji(i tliTjl CjJL & ^ill X* jPl^ jilj -Ao 






bujl :(»SoJl Jl*j .j^j ^UJl jlp oj* j»l b] :aU*- Jbj -UTo 



*■ ^ . 



1422 



1422. Syuraih, seorang hakim, ketika seseorang meminta 
kesaksiannya, dia mengatakan, "Temuilah Amir (Amirul Mukminin), 
sehingga aku bersaksi untukmu." 

1423. 1423 Dcrimah mengatakan, "Umar mengatakan kepada 



Yakni hakim yang mempunyai kesaksian tentang orang yang dipeikarakan, apakah boleh 
dia menetapkan keputusan berdasarkan pengeiahuannya tentang orang yang diperkarakan 
itu, atau memberikan kesaksian tentang orang ttu di hadapan hakim !ain? 

I42Z Disebutkan secara maushul oleh Sufyan Ats-Tsauri di daiam Jwm't\ya dengan sanad 
shahih darinya. 

I42J Disebutkan secara maushul ofeh Ats-Tsauri juga dengan sanad shahih dari Ikrimah, 
namun sanadnya terputus, karena Ikrimah tidak pemah berjumpa dengan Abdurrahman, 



MiikhtasharShahihRiikhari — ! 507 1 



Abdurrahman bin Auf, 'Bagaimana bila engkau melihal seseorang 
melakukan pelanggaran zina atau pencurian, sementara saat ilu 
engkau sebagai amir?' Dia menjawab, 'Kesaksianmu sama dengan 
kesaksian satu orang di antara kaum muslimin.' Umar berkata, 
'Engkau benar."' 

1424. Umar mengatakan, "Seandainya orang-orang tidak 
akan mengatakan, bahwa Umar menambah-nambahi Kitabullah, tentu 
aku akan menuliskan ayat rajam dengan tanganku." 

(851). (851) Ma'iz membuat empat kali pengakuan zina di 
hadapan Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan untuk dirajam. 
(Dalam kaus itu) tidak disebutkan bahwa Nabi SAW meminta 
kesaksian orang yang ada. 

1425. I425 Hammad mengatakan, "Bila dia (pelaku) mengaku 
satu kali (pengakuan) di hadapan hakim, maka dia dirajam." Al 
Hakam mengatakan, "Empat kali (pengakuan)" 






jjj .\$S jl *JVj ^J illi, Xfi. <.4*Ui ^jC, ^ l5*U-i :jU«-Jl Jil jL_ij 

' ' ■**■** **• *J - - .■'-'■*■ 

■ * * I* * • "l^ ** KTt* i' ■*!■ l" * i** r ** Ti l*# * • *■ *»7 

«-8-i*J Jj* ^i <U* ,^AJi 3 ^JJ* *-.Ui«Jl jj-btw* ,J J>*J j^U 0-U* j»-^*- j»l 






+ + * 



^T' • i "* ' •* »■' 1i 1* * ■* 



^^H- #>*» *■ -H ^ ".H- ^^ *■*■*■ 

* t - > 

+ * * * * x- 

.'•».»,' * li , » 'i»* i* ft» * » s* J »fii .-* i» •'■ * ' 't'i. »' 
«/- M^-iJI (j* ilji Ujjj *jj*J>« A-U SA; ^-eu* Ji IjhjI» Ojj ^l Jl »J 

.-.-*„ - j"*j '/f r * ' ;, 
.«IpJl ja jS\ -cJU* tj»Jl 



apaiagj dengan Umar. 
1414 Ini bagian dari hadits yang dikeluaritan oleh Malik di dalam ij/ Muwaththa * dengan sanad 

shahih dari Sa'id btn Al Musayyab dari Umar. Tentang mendengarnya Sa'id dari Umar, 

diperdebatkan. 
^lni bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 3, 

nomor2l07. 
1421 Disebutkan secara maushut oleh Ibnu Abi Syaibah. 



[so8| — MukhtasharShaMhBukhari 



' ° f >. 



.- v - *% »■ v ^ - >■ - »■ v - ' 

H*f * 9 f 9 t * J 8 C * .» X " .■ 

•ul*- l^ iJ> (.6^ »if- 0j3 *-J*j tUĕi [e^-J O^ *5*ViJJ ^Ji^j "i| ".»— UJl JlSj 

* ■* i" ■* i- i* * 1° J u ' * °-r -' ' J t i*. ''i ■ * rf*"t* *"■ -* i* '■ " ' i^*f 

--gJ \S-\ju\j tjj«JL^<Jl JU*- 4«ou 4a$"J WJjju 4J ^r-^J to je-* "•+-« j* ^p— ^ ' 

6 ii CJ> : JUi ^Lt H JjJll ojr aij -ao Y 



Orang-orang Hijaz mengatakan, "Hakim tidak boleh 
memutuskan berdasarkan pengetahuannya (kesaksiannya sendiri), 
baik dia menyaksikan setelah menjabat ataupun sebelumnya. Bila satu 
pihak membuat pengakuan di hadapannya tentang hak yang ada pada 
pihak lainnya di majlis pengadilan, maka hakim tidak boleh 
memberikan keputusan berdasarkan perkataan sebagian mereka, 
kecuali setelah memanggil dua saksi lain lalu meminta kesaksian 
mereka." 

Sebagian orang irak mengatakan, "Apa yang didengar (oleh 
hakim) atau dilihatnya di dalam majlis pengadilan, maka dia 
memutuskan berdasarkan itu. Adapun selain itu, maka dia tidak boleh 
memutuskan kecuali dengan adanya dua saksi." 

Yang lainnya mengatakan, "Bahkan dia boleh memutuskan 
berdasarkan itu, karena dia terpercaya. Karena yang dimaksudkan dari 
kesaksian adalah kebenarannya, sementara pengetahuannya 
(kesaksiannya) lebih banyak daripada kesaksian." 

Sebagian lainnya mengatakan, "Boleh memutuskan berdasarkan 
pengetahuannya (kesaksiannya sendiri) bila berkenaan dengan harta, 
namun tidak boleh memutuskan dalam perkara lainnya." 

Al Qasim mengatakan, "Tidak selayaknya seorang hakim 
memutuskan suatu keputusan berdasarkan pengetahuannya 
(kesaksiannya sendiri) tanpa menyertakan kesaksian orang lain, 
walaupun pengetahuannya itu (kesaksiannya itu) lebih banyak 
daripada kesaksian orang lain. Karena hal itu akan mengundang 
tuduhan terhadap dirinya di kalangan kaum muslimin dan 
mengantarkan mereka ke dalam berbagai pra sangka." 



MiiLhtocharShah.hRiibhari I SIW 1 



(852). (852) Nabi SAW tidak menyukai prasangka. Beliau 
mengatakan, "Ini adalah Shqfiyyah." (Yaitu ketika beliau berjalan 
dengan Shafiyyah (istri beliau), lalu dilihat oleh dua orang muslim 
yang tidak jelas melihat sosok Shariyah). 



22. Bab: Perintah Penguasa Ketika Menugaskan Dua Pejabat Ke 
Suatu Tempat Untuk Saling Berbuat Baik dan Tidak Saling 

Bermaksiat 



(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada kitab 88 
Diperintahkannya Orang Murtad Untuk Bertaubal, bab 3) 

23. Bab: Hakim Memenuhi Undangan 

. Ajw- ^y m ojJwiJ IJLp jUp ^jj oL»iP *_A*-1 Oij - ^ i Y T 

1426. 6 Utsman bin Affan memenuhi undangan seorang budak 
milik Al Mughirah bin Syu'bah. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Musa yang telah dikemukakan 
pada nomor 2076, juz 3). 

24. Bab: Hadiah Untuk Petugas 



(Hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang telah dikemukakan pada 
kitab 83 Sumpah dan Nadzar, bab 3) 



<M2) Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara mauskul (bcrsambung) oleh pengarang, dan 

telah dikemukakan padajuz 1, kitab 33 I'tika£ bab 8. 
1426 Disebutkan secara tnaushut (bersambung) oleh lbnu Sha'id di dalam Al Fawaid dan di 

dalam Zawaid Al Birr wa Ash-Shilah karya Ibnu Al Mubarak dengan sanad shahih 

darinya. 



5io | — MukhtasharShahihBukhari 



25. Bab: Mengangkat Mantan Budak Sebagai Hakim Atau 

Petugas 



(Bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 
1, kitab 10 Adzan, bab 54) 

26. Bab: Pejabat Kecil 28 (Pengurus Kabilah) 



(Bagian dari hadits Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin 
Makhramah yang telah dikemukakan pada nomor 1079, juz 2) 



27. Bab: Yang Dimakmhkan dari Pujian Terhadap Sultan, 
Namun Setelah Keluar (dari Tempatnya) Dikatakan Selain Itu 



^ju Ll ly^- jjy ^LI JU \j** ji d»! jlp ji ju j j — p -YVU 
:Jls ?1*oIp jji US*^ \i\ *iSci £ L3>\^- l^p JjJ& liUaL* ^ — I* 

.UU Ujt*I liT 



+ * * 



2681. Dari Zaid bin Abdutlah bin Umar, "Beberapa orang 
mengatakan kepada Umar, 'Sesungguhnya kami masuk ke tempat 
para Sultan kami, talu kami katakan kepada mereka apa yang berbeda 
dengan peikataan kami bila kami telah keluar dari tempat raereka.' 
Umar beikata, 'Kami menganggap itu sebagai kemunaĔkan.'" 



18 'Lrafa" adalah bentuk jamak dari 'arii/ (yang cukup mengenal). Yaitu orang yang 
menangani perkara sekelompok orang. Disebut demikian karena dia mengetahui perkara 
mereka sehtngga btsa menyampaikannya kepada yang lebth tinggi kedudukannya ketika 
diperiukan. Ada yang mengatakan, bahwa 'orii/ adalah pejabat di bawah mankib, di 
bawah amiir. 



Mntfcta«fc«i-SlKil»fliP.TiVlwi"i Ull 1 



28. Bab: Menetapkan Keputusan Bagi yang Tidak Uadir 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 1623, juz 2) 

29. Bab: Orang yang Diputuskan Mendapat Hak Saudaranya, 
Maka Janganlah Dia Mengambilnya, Karena Keputusan Hakim 
Itu Tidak Menghalalkan yang Haram dan Tidak Mengharamkan 

yangHalal 

30. Bab: Keputusan Tentang Sumur dan Serupanya 



(Bagian dari hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada kitab 
83 Sumpah dan Nadzar, bab 16) 



31. Bab: Keputusan Tentang Harta, Baik Banyak Maupun 

Sedikit 29 



.1^ *j&"j JCJI JJ3 j «Cull i^i J\ j* ££ 'J\ Jlij - WY 



** + * + * + 



\ATl} m Ibnu Uyainah mengatakan, dari Ibnu Syubrumah, 
"Keputusan tentang harta adalah sama, baik sedikit maupun banyak." 

(Haditsnya adalah hadits Ummu Salamah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 126, juz 2). 



29 Keputusan yang diberikan hakim mengenai harta seseorang, baik harta itu banyak maupun 
sedikit adalah sama. Jadi, bila seseorang beidusta dalam memberikan saksi-saksinya atau 
dalam sumpahnya untuk merapas harta orang lain, kemudian hakim memutuskan dia 
memenangkan perkaranya, maka itu adalah kedialimannya, batk harta yang 
dipermasalahkan itu sedikit maupun banyak. 

1427 Al Hafizh tidak mengemukakannya secara maushul. 



512I — MukhtasharShabJhBukhari 



32. Bab: Imam Menjualkan Harta dan Lahan Orang Yang Pandir 

(Atau Yang Tidak Dapat Melunasi Hutang Kecuali dengan 

Dijualnya Harta Tersebut) 



(853). (853) Nabi SAW menjualkan budak mudabbar dari Nu'aim 
bin An-Nahham. 

(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1 106, juz 2). 



33. Bab: Orang yang Tidak Memperdulikan Celaan Terhadap 

Para Pemimpin yang Dilontarkan Oleh Orang yang Tldak 

Mengetahni Kredibilitas Mereka 

(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1587, juz 2) 

34. Bab: Al Aladdul Khashim Adalah yang Senantiasa Memnsuhi 



.£> :<fll> 



"Luddan" (Qs. Maryam [19]: 97) adalah membangkang. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 1125,juz2). 

35. Bab: BUa Hakim Memntnskan Dengan Zha!im Atau 
Menyeltsihi Para Ahli Ihnu, Maka Kepntnsan Itu Ditolak 

(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1808, juz 3) 



|8S31 Ini bagtan dari hadits Jabir, telah dikemukakan padajuz 2, nomor 1 106. 

Miikh&sharShaMhBukhari — 15131 



36. Bab: Imam Mendatangi Suatu Kaum Lalu Mendamaikan 

Mereka 



(Haditsnya adalah hadits Sahl yang telah dikemukakan pada juz 1 , 
kitablOAdzan,bab48) 



37. Bab: Juru Tulis Hendaknya Orang yang Terpercaya Lagi 

Pandai 



(Hadits Zaid yang telah dikemukakan pada nomor 1915, juz 3) 



38. Bab: Surat Penguasa Kepada Para Petugasnya dan Surat 
Hakim Kepada Orang-Orang Kepercayaannya 



(Hadits Sahl bin Abu Hatsmah yang telah dikemukakan pada kitab 78 

Adab, bab 89) 



39. Bab: Bolehkan Hakim Mengutus Satu Orang Untuk Mengkaji 

Perkara? 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid yang telah dikemukakan pada nomor 

1217danl218,juz2) 



40. Bab: Penerjemah Hakim; Apakah Boleh Hanya Satu 

Penerjemah? 

*. f "-f d& * 



Jl oy\ ipi ^^1)1 Jl :o-j\j jj Jjj ^j* C-jLi ^ji Jjj ^ 4 — ^j 1 ^ J* — *J — Ao t 

' * * * + + r * r «" 

JLp Jtf "oJU JjjIi oL. :jL*iPj jj-^-y' ->-*j ^J^ a-^*j j*£- Juj -^ tYA 



514 1 — MukhtasharShahihBukhari 



.L^j xj**& ^Jdl L^~Udj lij*Aj lcUa '.^Jpi^- ^jj ^r*^y' 

*' • "' D ^l" 1 1 * ' fc T **Ti * - D ' ll ■*■* 

.j^s* j* ^tujj x i/ yui ^ jbj 

(854). (B54) Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengatakan, dari Zaid 
bin Tsabit, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk 
mempelajari tulisan orang-orang yahudi, sehingga aku menuliskan 
surat-surat Nabi SAW untuk mereka dan membacakan surat-surat 
mereka kepada beliau bi!a mereka mengirim surat kepada beliau." 

1428. 1428 Umar mengatakan, ketika itu ada Ali, Abdurrahman 
dan Utsman di sisinya, "Apa yang dikatakan oleh perempuan itu?" 
Abdurrahman bin Hathim mengatakan, "Lalu aku katakan, 'Dia 
memberitahumu tentang temannya yang telah memperlakukannya."' 

(855). (855) Abu Jamrah mengatakan, "Aku pernah 
menerjemahkan antara Ibnu Abbas dan orang-orang." 

Sebagian orang mengatakan, "Seorang hakim harus mempunyai 
dua penerjemah." 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
dikemukakan pada nomor 1996, juz 3). 

41. Uab: Evaluasi Terhadap ?ara Psiugasnya 



(Hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang telah dikemukakan pada kitab 83 
Sumpah dan Nadzar, bab 3) 



lsS4) Disebutkan secara manshul (bersambung) oleh pengarang di dalam At-Tarikh; Abu Daud; 

At-Tirmidzt dan dia mensAaMkannya; Ahmad dan yang lainnya dengan sanad hasan 

darinya. Hadits tni dikeluarkan di dalam Ash-Shahihah (nomor 187). 
IJ2a Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur 

dengan sanad shahih darinya. 
(BH) lni bagian dari hadits yang tetah dikemukakan selengkapnya secara maushul pada juz 1, 

kitab 2 Ketmanan, bab 40 



MnkhtasharShahihT^rijari — 13151 



42. Bab: Orang Kepercayaan Dan Dewan Pertimbangan Imam 



.&iAtt :<tfUJt) 



"Bithaanah" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118) adalah ad-dukhalaa'. 10 
Orang-orang yang leluasa keluar masuk (orang-orang kepercayaan). 



\ 



JL ^ .. J A ^ ^ *. J 

* , » ■» » • » » * ° ' ll" 9 \* "* * ■»»" * 5 I| "'l'~*ll * °1' ' » »» 

a!JI . y^ ^y» ^bdMJU 14JP 4*£?*j • j-SJL o^»U AJlhjj c4-ip 4-^>ijj 



•h > 



.» » » »* - 

'I* - * t ' ' -rf r ' -'," ■ .» . „ 

* » » * * * » 

rt*a # *.. r „* mr f t o r .. ..i » » »■?■.» 

t"J3i «'.,.!•» '■,; » 4? ? • » .* »f _Cf-' »•'..» 

.$& y^ 1 c-**- :JU t^jit ^l jp :U«jI <aU» (jjs*l ytj -A<-A 

2682. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pida 
menggantinya dengan khalifah, kecuali ada dua orang yang sangat 
dekat dengannya, yang mana salah seorang dari mereka menyuruh 
dan menganjurkannya untuk selalu berbuat baik, dan yang seorang 
lagi menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat buruk. 
Adapun orang yang terpelihara (dari kesalahan) adalah orang yang 
selalu menjaga (perintah) Allah" 

(856). (B56) Dalam riwayat mu'allaq disebutkan: Dari Abu SaMd, 



w Ad Dukhalaa' adalah bentuk jamak dari ad-dakhiil, yaitu orang yang masuk ke tempat 
sang pemimpin ketika sendirian, laiu menyampaikan berita secara rahasia dan pemitnpin 
itu mempercayai beritanya. Yaitu mengenai perkara rakyat yang tidak diketahuinya, lalu 
dia berttndak berdasarkan itu. (Fa(A). 

wx) Djsebutian secara maushul (bersambung) oleh Adz-Dzahili di dalam Hadits Az-Zuhri dan 
Ali bin Muhammad Al Jakkani di dalam Fawaktnya.. 



[5161 — MukhtasharShahihBukliari 



bahwa itu adalah ucapannya. 

(857). t857) Daiam riwayat mu'allaq lainnya disebutkan: Dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW. 

(858). (8581 Dalam riwayat mu'allaq lainnya lagi disebutkan: Dari 
Abu Ayyub, dia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda." 

43. Bab: Bagaimana Imam MembaPat Orang-Orang? 



s ? * * * 

' * * * s ■* 

+ ° *. * * + * + \ 

(_is tdlUUil jlp ^UJI £>l Ui :JU jlio ^ «ul Jlp ^ '.^jj t«»j) 
yl jjl '^r^H 1 jf* ^-^ 1 *M- ^ 1 *M- t/i j** t>i *» 1 -^ — & *s--H 

~C~* j <3ll «U— > (Ji- c0O»jUl jfr»l ^iiiUl -LP <3>1 JL*J ^i-Uallj f-»I» SU 

* + + *+ + + + + + + * + + y^" ^- 



18171 Discbutkan secara maushul (bersambung) oieh Ahtrtad, lbnu Hibban, Al Hakim dan Ai 
Isma'ili. 

(fi5g, Disebutkan secam maushul (bersambung) oleh An-Nasa'i dan Al Isma*ilt. Perlu 
diketahut, bahwa pengarang rahimahullah Ta*ala rnengisyaratkan, bahwa mu'allaqnya 
ketiga riwayat ini, karena para perawtnya berbeda pendapat terhadap Az-Zuhri mengenat 
isnad hadits ini. Di antaramereka ada yang mengatakan: "darinya, dari Abu Salamah, dari 
Abu Sa'id secara marfii'" sebagaimana pada riwayat pertama yang maushul. Ada juga 
yang mengatakan: "darinya seperti itu sccara mauquf sebagaimana pada riwayat kedua. 
Dan ada juga yang mengatakan: "darinya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara 
marfu '," sebagaimana pada riwayat ketiga. Pengarang rahimahullah mengisyararkan lebih 
kuatnya riwayat yang pertama karena maushul dan didahulukan penyebutannya daripada 
yang lamnya. Namun A2-Zuhri dimutaba*ah oleh Abdul Matik bin Umair, dari Abu 
Salamab, dari Abu Hurairah. Pengarang mengeluarkannya di dalam Al Adab Al Mufrad, 
maka hal ini menguatkan riwayat yang ketiga, Secara umum, hadits ini jelas marfu', 
karena yang mougu/ tercakup dalam hukumnya. Dan kemungkinan kedua isnad Az-Zuhri 
itu terpelihara, karena dia seorang imam yang hafizh (hatal haditsj. Lagi pula, tidak 
banyak dia mempunyai dua isnad yang keduanya skahih, salah satunya berasal darinya, 
dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id, dan yang lainnya berasal darinya, dari Abu Salamah, 
dari Abu Huratrah. Mungkin juga, bahwa yang menegaskan ini, bahwa selain Az-Zuhri 
ada juga yang mertwayatkannya dari Abu Salamab, dari Abu Ayyub, sebagaimana pada 
riwayat mu allaq yang ketiga. Waltahu a'lam. 



MukhtasharShabihBukhari — \ssT\ 



* m .*■ J a ■ *■» . , * 



.(CJUJb Ijyl JL» ^JJ 0\j (cJOai^l L*-# <Uj-*ji 

26S3. Dari Abdullah bin Umar RA, dia menuturkan, "Kami 
berbai'ai kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh. Beliau 
mengatakan kepada kami, 'Selama kau mampu. '" 

(Dalam riwayat lain: Dari Abdullah bin Dinar, dia menutuikan, 
"Setelah orang-orang berbai'at kepada Abdul Malik, Abdullah bin 
Umar mengirim surat kepada Abdullah Abdul Malik, Amirul 
Mukminin: Aku menyatakan mendengar dan mematuhi Abdullah 
Abdul Malik, Amirut Mukminin, sesuai dengan sunnatullah dan 
Sunnah Rasul-Nya, selama aku mampu, dan anak-anakku juga telah 
menyatakan demikian.") 

\yC£*\ J+* ^i^lj [^JOi Jai^l b\ :~&'j*C> J> Jjl~J\ jj—s> -YIAt 
«jftl Ui Jk lfc-irf ^JiL cJJ :J^J\ i£ UJ JUi iljj}lii 

.^> jl> Ji ijui uiuJ t ife. & tz/p.\ 'Ja o\ US-ri} 

%-* *" ' • *ti "^ l* * M^t* I.' » ■ * i*tf * * $ • r 9* V m+ * T' 

L» ^^s- j-^j-' -M 1 ts** (j-^ 1 JL«J <<»-*>•' u*^"y' **•?*' 'j-j I — *^j 

jk ^iSt jlv, t i^ tw Sfi t li> iu'jf is ^* ^* &J isj 
i^Ui ii Igui cJir tii ^ « jiii iiL- iijjjCW ^> jl_j* 

^ ^ + ^ j^ *» ** 

**■ •_ -* 

■ i ' ' t *** **t **'■ I *** * 

.iA*iP u*j.Lj (L^* 

L-O 0^05 (Jj_I 2^» £*-* i«j u**\P' -^ (V*j^ oj** *■•' J' ' 

ju^j aOll oJLa cJ£__~l C «Sily tUJU* illjl :Jl_i (cj£_£_-l _--_j- 

^jLpj j,j .U*jjLij (*J U^jjjpJU .Iju«.j ^jll 9 s\s j — Lbj! (^j — > 
•• * * 

^ jJp ^15 ju* tjil jU^I jji»- eli-Li (ifj*JJ .Ui J t al :J| — ii 
*j ,Lvi (JU 1 ^ ^j^j ijaj-jJI Ajp oLT JLij («^J-» JLc ytj oJU — p 



5181 — MukhtetoShabihBukhari 



' ' f e J * .. * J t$ * ** s " 

t_-*I J~"J^ tjr**' * jJ --" Jaij-' iiJL£-jl ^*2*-lj t?xl^* (j - ^- (J^ 9 ^ — -*^ 

iaiS*oli f.\'J*\ ,J\ J^-jij tjCa!^ij ^^1^*31 a* 'j*^^" ^^* o — * 

* * * — — — — — 

* t * • * t . J °* ' * * . * . J * *■ . i* r* " * ' * - s * ii *. 1 1- i' -,' i Ai-" 
»j ■ 7 *j~ j pt J-p Jl$-£j tlj^»i*-l Ujj .y>^- »\> 4**>Jl liilj lylj Ijjo j 

' f »-.***•*' ,s,. »f .* ■ '.*«' *. i* ,*■ ,- -■-,*? 't, - 

OjIjow *jsjI Jb t^LJI yil ^j o>jlli jj ^jl !(iJo U tJi*j 1*1 :J1 9 

Jl)l 3ju* Jp iX*;L;l *jLu .^L-l- tiL-jo ^ip jjijws^j t^ » tOL*i — *> 

^ H* ** -* J* •" 

J .£■ J «* *v *v *- » J* * . I *^ '".'', » -* * * ' ■ i' Ii*' I t * * 

^LjI <*ywj t^j*?-jjl JL£- 4xjU3 .oJh *J ^j » jj- — ^LJl>Jlj <0j wjj 

.O^-JULJ.j ilis-^l tljilj jCa!\lj Ojj^-Lg-Jl 

2684. Dari Al Miswar bin Makhramah: "Bahwa beberapa orang 
yang ditugasi Umar 31 telah berkumpul, lalu mereka pun 
bermusyawarah. Abdurrahman berkata kepada mereka, "Aku 
bukanlah orang yang akan bersaing dengan kalian dalam masalah ini, 
akan tetapi, jika kalian mau, aku akan memilihkan dari antara kalian 
untuk kalian.' Maka mereka pun menyerahkannya kepada 
Abdurrahman. Setelah menguasakan perkara mereka kepada 
Abdurrahman, orang-orang cenderung kepada Abdurrahman, sampai- 
sampai aku tidak melihat seorang pun yang mengikuti kelompok itu 
dan tidak mengikuti jejaknya. Orang-orang cenderung kepada 
Abdurrahman untuk bermusyawarah pada beberapa malam, hingga 
pada suatu malam yang esoknya kami berbaTat kepada Utsman." 

Al Miswar melanjutkan, "Abdurrahman mengetuk pintuku 
setelah aku tidur sebagian malam, dia mengetuk pintu hingga aku 
terbangun, lalu dia berkata, *Aku tahu kau sedang tidur. Demi Allah, 
aku tidak dapat tidur pulas malam ini. Berangkatlah, panggilkan Az- 
Zubair dan Sa'd.* Maka aku pun memanggil mereka untuknya, ialu 
Abdurrahman bermusyawarah dengan mereka, kemudian 
memanggilku, lalu berkata, 'Panggilkan Ali kepadaku.' Maka aku pun 



31 Yaitu orang-orang yang ditugasi Umar untuk bermusyawarah tentang siapa di antara 
mereka yang akan menjabat sebagai khalifah setelahnya. 



MukhtasharShahiSiETjkhaT! -— 15191 



memanggilnya, selanjutnya keduanya berbicara pelan hingga tengah 
malam, kemudian Ali beranjak darinya dan tampak bersikeras, 
sementara Abdurrahman mengkhawatirkan sesuatu dari Ali. 
Kemudian dia berkata, 'Panggilkan Utsman kepadaku.* Maka aku pun 
memanggilkannya, lalu keduanya berbicara pelan hingga keduanya 
dipisahkan dengan adzan Subuh. Setelah shalat mengimami orang- 
orang, dan kelompok (yang ditunjuk Umar) itu telah berkumpul di 
dekat mimbar, dia mengutus utusan kepada kaum muhajirin dan 
Anshar, juga mengirim utusan kepada para komandan pasukan, yang 
mana mereka telah berhaji bersama Umar. 32 Setelah mereka 
berkumpul, Abdurrahman bersyahadat, kemudian berkata, 'Arama 
ba'du. Wahai Ali! Sesungguhnya aku telah memperhatikan perkara 
orang-orang, dan aku melihat mereka berpaling dari Utsman 3 , maka 
janganlah engkau mencari jalan (tercela) terhadap dirimu sendiri." 
Kemudian dia berkata (kepada Utsman), 'Aku berbaTat kepadamu 
sesuai dengan Sunnatullah dan Sunnah Rasul-Nya serta kedua 
khalifah setelahnya.' Lalu Abdurrahman berbai*at kepadanya, 
kemudian kaum muhajirin dan Anshar, para pemimpin pasukan dan 
kaum muslimin." 



44. Bab: Orang yang Berbai'at Dua Kali 

(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Salmaah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1302, juz 2) 

45. Bab: Bai'atnya Orang-Orang Pedalaman (Orang Dusun) 

(Ringkasan dari hadits Jabir yang sebentar lagi akan dikemukakan) 



Yaitu mereka datang ke Mekkah lalu melaksanakan haji bersama Umar, kemudian 

mengantarnya ke Madinah. Mereka adalah: Mu'awiyah gubernur Syam, Umair bin Sa'id 

gubernur Himsh, Al Mughirah bin Syu'bah gubemur Kufah, Abu Musa Al Asy'ari 

gubemur Bashrah, dan Amr bin Al ' Ash gubemur Mesir 

Yakni tidak memandang adanya cela pada Utsman, bahkan mengunggulkannya dari yang 

lainnya. 



[5201 _ MukhtasharShahihBukhari 



46. Bab: Bai'atnya Anak Kecil 

(Hadits Abdullah bin Hisyam yang telah dikemukakan pada nomor 

1144,juz2) 



47. Bab: Orang yang Telah Berbai'at Kemudian Minta 
Pembatalan Bai'atnya 



*^L Ljtjpt jt :[>o^/a (cUUlJ 4»! jl* ji j — .U- j — p -V\Ao 

^" * ******* 

* * * * * * * 

S i»i Jjlj Ji [> to/a £jl^] [yyWt JLiJt 2^-] ^-Jy^ 1 

-» ^ ^» * * * 

:JUi «.Gr *j tj^ <5it Jj— j (jAi ..j^' ,e^t !^ 1 Jj—j ^ : J' — & 

*■ <* -» ^ * 

'(^j*^ 1 c^ 't^ *i/^ </^ : ^ a *^" r" 'tj^* 'i/^' 






> o * * o _j ^ JJ ^ * * 

L^lJ? ^w^jj Lg^* is^" j^^ iJjCJl LoJ| I^ <3)t Jj— 'j jLii 



" ^" * 



2685. Dari Jabir bin Abdullah [As-Salami 8/151]: "Bahwa 
seorang baduy berbaTat kepada Rasulullah SAW untuk memeluk 
Islam, lalu oraag baduy (orang dusun; orang pedalaman) itu menderita 
demam di Madinah. [Keesokan harinya 2/223] orang baduy itu 
datang kepada Rasulullab SAW [dalam keadaan demam 8/125], lalu 
berkata, 'Wahai Rasulullah! Terimalah pembatalan baTatku.' Namun 
Rasulullah SAW menolak. Kemudian dia datang lagi, lalu berkata, 
'Terimalah pembatalan bai*atku.' Beliau pun tetap menolak. 
Kemudian dia datang lagi, lalu berkata, 'Terimalah pembatalan 
bai*atku/ Beliau tetap menolak. Kemudian orang baduy itu keluar, 
lalu Rasulullah SAW bersabda, l Sesungguhnya Madinah ini laksana 
selongsong (alat untuk meniup api dan menyalakannya), dia 
menghilangkan yang buruknya (kefasikan, kemaksiatan dan 
kemunankan) dan meniurnikan (memoles) yang baiknya."'' 



H/Tiil?li4<ieh<ir!ChahihRiiMi4i-i I Ol I 



48. Bab: Orang yang BerbaPat Kepada Seseorang Karena Tujuan 

Duniawi 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomorl097,juz2) 



49. Bab: Bai'atnya Kaum Wanita 

- - * 

(859). (859) Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW. 



50. Bab: Orang yang Melanggar BaPat, dan Firman Allah Ta*ala, 

"Bahwasanya orang-orang yattg berbaVat (berjanji setia) kepadamu 

(Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada 

Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa 

melanggarjanjU maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) 

sendiri; dan barangsiapa menepatijanjinya kepada Allah maka Dia 

akan memberinya pahala yang besar. n (Qs. Al Fath (48]: 10) 

(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Jabir yang telah dikemukakan 

tadi) 



51. Bab: Menunjuk Pengganti 

:Jli ?Lak£j Sff :>il JJ :Jli q& Sii ^ Al jl* & -yiai 



r * <* + 



t85SI) AI Hafizh mengatakan, Tampaknya yang dimaksud adalah yang telah dikemukakan pada 
kitab "Dua hari raya" dari .. Ibnu Abbas: Aku menyaksikan Idul Fithri .. 
Saya katakan: Yang dimaksud adalah hadits yang telah dikemukakan pada kitab "Dua hari 
raya", juz 1, nomor 499. Mungkin juga yang dimaksudnya adalah hadits lain yang telah 
dikemukakanpadakitabtafsir,juz3,nomor 1985. 



5221 — MukhtasharShahihBukhari 



tk_-Aij v-£'j :JUs .4-U lyju .gg^ m Jj*-j *_y* j*^ j* y ^ji 

' ' ' ' ' " - 



2686. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Dikatakan 
kepada Umar, Tidakkah engkau menunjukkan pengganti?' Dia 
raenjawab, 'Bila aku menunjuk pengganti, maka orang yang lebih 
baik dariku, yakni Abu Bakar, telah menunjuk pengganti, dan bila aku 
membiarkan (yakni tidak menunjuk pengganti), maka orang yang 
lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW, telah membiarkan.' Mereka 
pun memujinya, lalu dia berkata, "Mengharap dan takut. 34 Aku 
mengmginkan agar aku selamat darinya (kepemimpinan) dengan 
seimbang. Tidak ada keburukan bagiku walau tidak ada kebaikan 
bagiku. Aku tidak lagi menanggungnya baik dalam keadaan hidup 
maupun setelah mati." 



£_&] Oy- «j-^* 'y^ <&■ 'c^~* ^i :^> ^UC. Ji ^-Jl *Js, -Y1AY 
>** : ^'0j l/j) J^ J* u-J* [M"A/A j jZ> L-jI JjXw_LJ1 
p^ jf\j Cx££s tS ^jl [j'J {'_£ [y. J&\ jJJij t (S ^ dj—^J 

* ' * ' ' ' ' 

.Uj_->\j ^ja- $& dii Jj--j ^ji^w Oi y*j\ cJs :J13 t*iSo ^ o-«C-> 

dil JU ibli j£ £& JL*k> iil_| Oti .^a^T OjC 01 iJJJi ( -JOj— i 

'JZ J^ Jj [j tlS^ i^J-l J^- «^- «jSJJl & ^Jj-jJ jl^-IJ J^ 

Iju^J. [a_] <5si c?^ [(jJJJi Ij^i tii] :<u JjJ^5 ijji" *Tj ^ti 

i__^-C^> j5L IjI Jjj t[l)j«*j 4j <3)l (^Jli CLjlj tljJC^j Aj IjJbJJJ t 



34 Maksudnya bahwa manusia ada dua jenis, yaitu mengharapkan menjadi pemimpin, 
sehingga aku mau mengajukannya karena keingjnannya itu, dan yang lainnya adalah tidak 
menginginkannya sehingga aku khawatir ia tidak mampu. 



MukhtesharShahihBukhari — [5231 



} s } _3 _ , _* _, , t , \ _ 

i J -■ e *** i * l s li 1"ii* ■ ***i *" i 1 y& "■ i I* 

ij^jii i-*5 jjj»u 0_r** J -~ •*■■' (j*jl -*->J* t^p -jI (e J*- 1 •$?* <*- s *' uj— — "J 

' , , , , , , ^ , , , 

, , * * * . . * . *** * * . . * 

-' |* *-..-' "'«II" [•-**'!* •-•■*• -.«!( * *"._•*"* * * I*' 

to-XJ"-L> _-j 4j*ujW ^j liJLb Li o_j*ju Jti «-f^ A_aj\b i__u>15 j .oj*jLs 

• * m • *" * 

.Juu^j ^' ^jU J^ jIp cJt*Jl* :dUL* ^jj ,j~jl ^p iSj — *jJ l Jl — * 
_> , * "_. , ,• , , 

^, . , * * • , • " • 

- i"* i^i ** , *i , *« *** ii * * i" * i- *** ti ° *• i 

_t\j.\S- jj^UJi 4*jL3 1^,-jJI Jjw3 ^ 4j Jjj jJL» .^L»J1 JU-y ^ l 
, , , , , 

2687. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa dia mendengar pidato 
terakhir 3 Umar ketika [kaum muslimin berbai'at kepada Abu Bakar, 
dan 8/138] duduk di atas mimbar. (Dalam riwayat lain: mimbar 
Rasulullah SAW), yaitu keesokan harinya setelah Rasulullah SAW 
watat. Dia bersyahadat, sementara Abu Bakar diam. tidak berbicara. 
Umar berkata, "Aku berharap Rasulullah SAW masih hidup sehingga 
meninggal setelah kami." Maksudnya adalah dia berharap bahwa 
Rasulullah SAW itu meninggalnya belakangan daripada mereka. 
"Waiaupun Muhammad SAW telah meninggal, namun sesungguhnya 
Allah Ta*ala [telah memilih untuk Rasul-Nya SAW apa yang ada di 
sisi-Nya (yakni pahala dan kemuliaan) daripada yang ada pada kalian, 
dan] telah menjadikan cahaya (Al Qur'an) di tengah kalian yang 
dengan itu kalian mendapat petunjuk. [Kitab ini yang] [dengannya] 
Allah menunjuki Muhammad SAW, [ambillah, niscaya kalian 
mendapat petunjuk. Sesungguhnya Allah telah menunjuki Rasul-Nya 
dengan ini]. Dan sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah 
SAW, salah satu dari dua orang (yang berada di dalam gua Tsur), 
sesungguhnya dialah orang yang paling berhak terhadap perkara 
kalian di antara kaum muslimin, karena itu, berdirilah kalian, lalu 
berbai'atlah kepadanya." Sementara itu, di antara mereka ada 
kelompok yang telah berbai'at kepadanya sebelum itu, yaitu ketika di 
Saqifah (gadung tertutup) Bani Sa*idah, yang mana baTatnya 
dilakukan secara umum di atas mimbar. 

Az-Zuhri mengatakan, dari Anas bin Malik, "Pada hari itu aku 
mendengar Umar mengatakan kepada Abu Bakar, 'Naiklah ke atas 
mimbar.' Dia terus memintanya sampai Abu Bakar naik ke atas 



35 Yakni selain pidato yang disampaikannya ketika hari meninggalnya Nabi SAW. 



S24| — MukhtasharShahihBukhari 



mimbar, lalu orang-orang berbai*at kepadanya sccara bersama-sama." 



tr » * 



ir o ,^£i £ ^t^ »f 



J ^LKi »f>l S y» Jiit :JU ^ J ^* \_i -nAA 

.^ II ^U ^-^5 LJ 0» : Jli .oj-Ji JUy L^LT .ilj^t 
„ ^» ^» ' » » 



2688. Dari Jubair bin Muth'im, dia mengatakan, "Seorang 
wanita datang kepada Nabi SAW, Ialu berbicara kepada beliau teniang 
sesuatu, lalu beliau menyuruhnya untuk kembali lagi (di lain waktu). 
Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana bila nanti aku 
kembali dan tidak menemukanmu.' Tampaknya yang dimaksudkan 
adalah kematian. Beliau menjawab, l Bila engkau tidak menemukanku, 
maka temuilah Abu Bakar?" 



J^ t J^I UTil iji3 :^i>; jJjJ Jli 4hjZ i J' -* -TIA^ 

2689. Dari Abu Bakar RA, dia mengatakan kepada utusan 
Buzakhah, "Kalian mengikuti ekor unta, sampai Allah 
memperlihatkan suatu perkara kepada pengganti Nabi SAW dan kaum 
muhajirin, sehingga mereka memaafkan kalian." 



52. Bab 



* > *^ * * „»». 



\2\ OjS^j :Jjjjj 3§l r^l c-**!-' :Jl3 ĕj^ o^ j*&- o — *■ -1"H » 

•<_fcj ls r*^" ^J 15 A : ^' J^ ti^illit jj CJT jui .ij^i ^i 



2690. Dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan, "Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, 'Akan ada dua belas pemimpin.'' Kemudian 
beliau mengucapkan kalimat yang tidak dapal aku dengar, lalu ayahku 
berkata, 'Beliau mengatakan, 'Semuanya dari Quraisy.'" 



MukhtasharShahihBuklaari — 1525] 



53. Bab: Mengeluarkan Orang-Orang yang Bersengketa dan Para 
Pengragu dari Runiah, Bila Ternyata Mereka Mengetahui 

Hukumnya 



* i ** ** 



1429. 1429 Umar mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar 
karena meratapi mayat. 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada j uz 1 , kitab 
10 Adzan, bab 29). 



54. Bab: Bolehkah Imam Melarang Masyarakat Berbicara, 
Mengunjungi dan Serupanya dengan Para PeSaku Dosa dan Para 

Pelaku Kemaksiatan? 



(Bagian dari hadits Ka'b bin Malik yang telah dikemukakan pada 

nomor 1833Juz3) 



,4W Atsar ini telah dikemukakan disenai penjelasan tentang orang yang menyambungkannya 
seperti pada bab ini, yaitu pada juz 2, kitab 44 Perselisihan, bab 4, atsar 524. 



[5261 — MukhtasharShahihBukhari 



94. KITAB ANGAN-ANGAN 



1. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Angan-Angan, dan Angan- 

Angan Mati Syahid 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 2 

Keimanan, bab 26) 



2. Bab: Mengangankan Kebaikan, dan Sabda Nabi SAW, 
"Seandainya aku memittki emas sebesar gunung Uhud." 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 2, kitab 43, 

bab3) 



3. Bab: Sabda Nabi SAW, "Sekiranya aku tidak terlanjur 
melakukan apayang telah aku lakukari* 



iij§* *il Jj~>j £• ^_T :<JV5 «5>1 jlp jj J^r ^p fr Uap j p -\*\^ 

f * •£ -" H ** _ I ^ ■ * ** _ff "1 rf * _""" 

OjJ-» 1 - ^JjlJ ^5w» lCiJij [\"V>/A O^Ip A^a _jJ3 L_ili-] £-*JLt LuJi 
_M i|l \J3l iT^U i4awJl (J3 °y» (_J_J« 4*>lj £t!_> :5 — ;tjj __ ij) 

^j) J--*-Jj 4©jaP Lgl«tj Olj ^jj^j Li-P^JL>_j tcJ — Jb e3j_j2J 

_* ** -* * * <* 

.s.L_Jl ^ Ij^lj lj--* : <J^j] '0 V^/y IjLxjj !j^' p ^jjj 

_*<•'-'#*■ .* rf ** 

_ ** "■ * _-_, *"_*_* i' -* ** ** * * 

.lS_U <_v jLT j^ ^l t|j4J _$b-l jSOj ^^ip f jjy jJj -.^U Jb 

J .* -*■ #*" _.__--'_ ^ _ r i 1 .* #*■ #* 

^ JLp ,Wj t4?JJaj $p ^_l ^ (^Jjb l_» -b-l w jSsj Jj :JI — s 
t jL»li :J_J sijp <&! Jj—j *j Jj-I Ll> oJ-C-I :JUi i^jlJJI <_U ^lJl 



528^ — MuWitasharShahlhBukhari 



: _J_j <.[\ \ \jo Cxa ii Jj _s_jJj : Jl5 ._Jl __T OCJ>~ __Clj 
j__ ££ _ft fJ -- :^jj </>) >-_ ~--- 1 >^j _^* Ji o^- J " 

-» J a -■ <* 2' -- # - f tf. * ** ** 

(__S_*.J_i J*__ __£ jJll* tl~_J _Jl J-J 01 __iT _,___• "VI ____-£ 
■* -■ ^ _■ ,F ,* -< 

*Ji _JJ_ ia i[H^>i iiJ&i oju _,_* J_Jft :JlJ] I ?£___<] 

.- ** // / > -*■ 

_ ^ ' J_ '_i ' _ * ' ^ _ *_ ■* ** ' ^ ** ' '~t ■" nri 

[j t^lj tj^-jJUlj «,-UJ ^-T__l ^l °p£js> Ji :JUi tfl — aij i[_£& 

* 1. 1 f « * t ** -» . , * • f • j t-_-° i • 7 *. >_» l . i» - * "*i.« 

t_-jj_-i -* _-vj_~i 1« (^yi __- _JL__-i y ji :„_» _»• Jj-»j J- 

h* y ** -* 

O^y J ** _* J * T i **" "* * * f ' ' 

UjUIoj _i__ .IjJUJ tOjl*- ___"] cJ_*J cSJ^Jl _, *j> 01 _j ij 

.[ei_ 

--■ - • - - - - r_ ./_ * • * •> • iii'*"T '-i*- *- -T- 'n - 
V-* ^yj. j*j |Y * WT (■_-«- _w _JJ_- _jJ «*._- 4-___j :JI — s 

** _* J* ^ 

J -* -* -» f* ,, >J ^ - -" + " H* » 

.jJu Jj' _ _ : J- ?C*_* oJl* l3l 1-uai Jj-j l_ :JU_ to&l 

* - ++ -*- ^ 

01 _^ (JjI l*^._ t^-*- 'jhj __ _Jj_ 4-Jli _ i-^j :Jl 5 

'l- l' vi* ('^ri*^* ' i *i*--*i i — t* * i °- 

t^^Jaj ^g-!- (JU-J ^/j _3y_' ^ UgJl ^ tl — $15 _J — _-___"l _J_» — - 

.[o4l 

S^-c-j 4^*__i Oj-JJ_Jl !_Jl Jj-j C :<u— ^ _Jli t«._»J_Jl Ijjy uii 

jU-Jj 01 Jj-w-!l jSC _jI _^ _r»*-jil J^ y*' (*-' : <J^ ^^-^J J^-'j 
--*"*- *-- 

*^°*£^»^5 D * J ' *' 

.£_5_l *>L1 J_U 43!_J_I (_J_ J JjAt (_Jj-__-_ t*-~_l _J| l^J-* 



#^ <" 



2691. Dari *Atha\ dari Jabir bin Abdullah, dia menuturkan, 
"Kami bersama Rasulullah SAW. Kami bertalbiyah untuk haji [saja 
tanpa disertai umrah 8/161]. Kami tiba di Makkah pada hari keempat 
(dalam riwayat lain: pagi hari keempat) bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi 



MnkhtsiKhar Shnhih ^mkhnri — i 519 1 



SAW memerintahkan kami untuk thawaf di Baituliah, di Shafa dan 
Marwah, dan agar kami menjadikannya sebagai umrah, dan 
bertahallul (dalam riwayat lain: kemudian memendekkan rambut dan 
bertahallul 2/171). [Beliau bersabda, l Bertahalluttah kalian dan 
gaulilah istri™ 

Jabir melanjutkan: "Namun beliau tidak menegaskarmya kepada 
mereka, hanya saja beliau menghalalkan menggauli istri bagi mereka], 
kecuali bagi orang yang membawa hadyu (hewan kuiban), dan tidak 
seorang pun di antara kami yang membawa hadyu kecuali Nabi SAW 
dan Thalhah, kemudian Ali datang dari Yaman dengan membawa 
hadyu, lalu berkata, 'Aku berihlal (memasuki ihram) sebagaimana 
ihlalnya Rasulullah SAW.' [Beliau berkata, 'Kalau begitu, 
berkurbanlah, dan tetaplah muhrim (tetap dalam ihram).' Lalu AH 
pun berkurban 5/111]. Para sahabat berkata, 'Apakah kami pergi ke 
Mina sementara kemaluan seseorang kami menetes (dalam riwayat 
lain: Apa karena yang ada di antara kami dengan Arafah hanya lima, 
maka beliau memerintahkan kami untuk bertahalul kepada para istri 
kami, sehingga kami datang ke Arafah sementara kemaluan kami 
meneteskan [mani) (telah menggauli istri)?!* [Dia (perawi) 
mengatakan: "Jabir mengatakan begini dengan tangannya, sambil 
menggerakkannya!] Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW,] [maka 
beliau pun berdiri, lalu bersabda, 'Kalian sudah tahu, bahwa 
sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah 
di antara kalian, palingjujur dan paling baik.'] Rasulullah SAW juga 
bersabda, 'Sesungguhnya aku, sekiranya aku tidak terlanjur 
melakukan apa yang telah aku lakukan, niscaya aku tidak membawa 
hadyu, dan sekiranya aku tidak membawa hadyu niscaya aku 
bertahallul [sebagaimana kalian bertahallul. Maka bertahattuttah 
kalian' Dan kami pun mendengar dan mematuhi]." 36 

Dia melanjutkan: "Lalu Suraqah [bin Malik bin Ju'syum 2/201] 
berjumpa dengan beliau, saat itu beliau sedang melontar jumrah 
aqabah, dia pun berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah ini khusus bagi 
kami?' Beliau menjawab, 'Tidak, tapi untuk selamanya."' 

Dia melanjutkan, "Sementara itu, ketika Aisyah tiba di Makkah, 
dia haid, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk melaksanakan 



36 Sampai sitii telah dikemukakan riwayat yang menyerupai itu pada kitab 25 Haji, bab 24 
darijalur Abu Syihab dari 'Atha'. 



530I — MukhtasharShahihBukhari 



rangkaian ibadah haji, hanya saja tidak thawaf dan tidak shalat hingga 
suci. [Maka Aisyah pun melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, 
hanya saja tidak thawaf di Baitullah. Setelah suci, barulah dia thawaf 
di Baitullah.] 

Ketika mereka sampai di Bath-ha\ Aisyah berkata, 'Wahai 
Rasulullah' Apakah kalian bertolak dengan haji dan umrah, sementara 
aku bertolak dengan haji saja?' Maka beliau memerintahkan 
Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq (saudaranya Aisyah), agar 
bertolak bersama Aisyah dari Tan'im, lalu Aisyah pun berumrah pada 
bulan Dzulhijjah setelah hari-hari haji." 



4. Bab: Sabda Nabi SAW, "Andai saja demikian dan demikian.* 1 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1275, juz 2) 
5. Bab: Mengangankan AI Qur"an dan Ilmu 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2027, juz 3) 



6. Bab: Angan-Angan yang Dibenci, "Danjanganlah kamu iri haii 

terhadap karunia yang telah dUebihkan Allah kepada sebagian 

kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-taki ada bagian 

dari apayang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada 

bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepadaAUah 

sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Attah Maha Mengetahui 

segata sesuatu." (Qs. AIl-Nisaa ,, [4]: 32) 

7. Bab: Ucapan Seseorang, "Seandainya bukan karena petunjuk 
Allah, tentulah kita tidak akan mendapat petunjuk." 

(Bagjan dari hadits Al Bara' yang telah dikemukakan pada nomor 

1326, juz 2) 



MukhtasharSuahihBukhari — [hTI 



8. Bab: Makruhnya Mengangankan Berjumpa dengan Musuh 



(Bagian dari hadits Abduhah bin Abu Aufa yang telah dikemukakan 

pada nomor 1322, juz 2) 



9. Bab: Kalimat "Sekiranya" yang Dibolehkan, dan Firman Allah 

Ta'ala, **Dia (Luth) berkata, 'Sekiranya aku mempunyai kekuatan 

(untuk menolakmu)^ (Qs. Huud [11]: 80) 



[53271 — MukhtasharShahihSukuari 



95. KITAB KHABAR DARI SATU ORANG 



1. Sab: Tentang Beriakunya Khabar dari Satu Oramg yang 
Terpercaya Tentang Adzan, Shalat, Puasa, Kewajiban-Kewajiban 

dan Hukum-Hukum 



Serta Firman AHah Ta'ala, "Mengapa tidak pergi dari tiap- 
tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembaii kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.'* (Qs. At-Taubah [9]: 122). Satu 
orang bisa juga disebut thaaifah (segolongan). "Dan apabila ada dua 
golongan orang-orang mukmin berperang." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) 
Bila ada dua orang berkelahi, maka tercakup dalam makna ayat ini. 
"Jika seseorang yang/asik datang kepadamu membawa suatu berita, 
maka telitilah kebenarannya" (Qs. AI Hujuraat [49]: 6), Bagaimana 
Nabi SAW mengirim para gubemur satu demi satu? Bila salah 
seorang dari mereka lupa, maka dikembalikan kepada As-Sunnah. 



O o~? ® y>i ^ :J« ^J^ o-I d-JCi L-* -""*" 

Sj~»j o\£"j tiils ^J^ \\ "\vl\ ^» 'j^J *'•£* -*& tjjjjUi — « 

* * * r y 

tliS/ ^j;*- ^J liS" S^C» IjJd JJ j rt-*j>*j t**j*iij tl^i Ija- — 3_ 

' ' ^ _" fa < ^^ ^ ^^ <* .- ■#■-» 

lils t^l Jy^Sj CS^SjCej t[nv/\ US^o^ i/ '--" W-^»J 
.*S* J 3't *__«j*3j tlS^Jb-l L^J L)ijV* tS^Ail Ojl^w- 

i^-Cej _l- _] JUi t_|l ^3l JLP "^. cJj^aJl : Jl5 a!p 4^Ijj ^Jj) 



_• + + 



[~~T] — MukhtasharShahihBiikhari 



^ # -- -* -- ^ 

2692. Dari Malik bin Al Huwairits, dia menuturkan, "Kami 
datang kepada Nabi SAW, saat itu kami masih muda dengan usia yang 
hampir sama. Kami tinggal pada beliau [selama hampir 1/167] dua 
puluh malam. RasuluIIah SAW adalah [orang yang penyayang 1/155] 
dan lembut. Saat beliau menduga bahwa kami sudah mengingirikan 
keluarga kami, atau telah merindukan, beliau menanyakan kepada 
kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan setelah 
keberangkatan kami, maka kami pun memberitahu beliau, beliau pun 
bersabda, l Kembalilah kepada keluarga kalian, dan tinggallah 
bersama mereka. Ajarilah mereka dan suruhlah mereka 
[metaksanakan shalat anu ketika waktu anu, dan shalat anu ketika 
waktu anu 1/167]. Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat. 
Bila tiba waktu shalat, hendaklah seseorang di antara kalian 
mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling tua di antara 
kalian mengimami kalian™ 

(Dalam riwayat lain darinya, dia mengatakan, "Aku kembali 
dari sisi Nabi SAW, lalu beliau mengatakan kepada kami -aku dan 
seorang sahabatku-, '[Bila kalian berdua keluar, maka 1/155] 
adzanlah kalian, dan (dalam riwayat lain: kemudian) iqomahlah, lalu 
yang lebih tua di antara kalian menjadi imam"' 3/215) 



2. Bab: Nabi SAW Mengirim Az~Zubair Sendirian Sebagai 
Pengamat Kondisi Musuh 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1737, juz 3) 



3. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu memasuki rumah- 

rumah Nabi kecualijika kamu diiunkari" (Qs. AI Ahzaab [33] : 53), 

bila beliau mengizinkan satu orang, maka boleh 



Itjltiljrhd-nohm* Whnnin Di*T-lici 



4. Bab: Para Gubernur dan Utusan yang Dikirim oleh Nabi SAW 

Satu demi Satu 



i 






(860). (B60) Ibnu Abbas mengatakan, "Nabi SAW mengutus 
Dihyah Al Kalbi untuk membawakan suratnya kepada pembesar 
Bushra untuk diserahkan kepada Kaisar." 

5. Bab: (861). (86,) Wasiat Nabi SAW Kepada Para Utusan Bangsa 

Arab untuk Menyampaikan Kepada Orang-Orang yang di 
Belakang Mereka. Demikian yang Dikatakan oleh Malik Bin Al 

Huwairits. 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 39, juz 1 ) 
6. Bab: Khabar dari Satu Orang Wanita 

jl^J) ^Jb- CiJljl \J£& J Jl3 :Jli isJQ>\ "CJ 'J* -YI^T 

**■ ** ** <* ■* 

O . . m V ^** _» O * /**'*'+ B ^ - ■*" ^ ^ ' S l ^ ° ^ ■ 4." CJrtl ^ ^tl * 

1 J, ^ * * + * ^ 



£ £ ( , ."0 f° ** ,' ' ,> 'ti- i'" '■' ri£n * *■*. ■*" ^yJJo^oJ 

^jjl ^L*^! jy. ^Li ols :<J13 .Lu ^ j^ ^Jl j^p ^jJL^o 4jc*~-I 

- * * s * s 

• t J _ o .. s *,a b J b^ ,. b , c . Ij--^' l *" ■ ■ * * * • ■ tSrti 

?"'jj tJ^ ij^ s >* H5- *- 3 tj*^ j>* ^J- 15 y ijr*- 1 ^ i-A*** *_fJt SS? 

ijK :$| iii Jjl-j JUi tijSdJ.ti .1. ^> J kJ 4 ;i :fgb * ; fli 

>■ ' >■ " ^ 
°v^ ^«IJ 4iSJj -<LJ itJLi- 4j j^C ^ :Jl5 jl .JjG- 4JlJ tlj *ii»lj 



(B60> Ini bagian dari hadits panjang yang disebutkan pada kitab jihad, juz 2, nomor 1295. 
186,1 Pengarang mengjsyaratkan kepada hadits Malik yang baru dikemukakan pada bab 1 . 



|536] — MukhtasharShahihSukhari 



2693. Dari Taubah Al Anbari, dia mengatakan: Asy-Sya'bi 
mengatakan kepadaku, "Apa engkau tahu hadits Al Hasan dari Nabi 
SAW? Aku telah bersama Ibnu Umar hampir dua tahun lamanya, atau 
satu setengah tahun, namun aku belum pernah mendengamya 
menceritakan hadits dari Nabi SAW selain ini. Dia mengatakan, 'Ada 
sejumlah orang dari kalangan sahabat Nabi SAW, di antaranya 
terdapat Sa'd, mereka tengah menyantap daging, salah seorang istri 
Nabi SAW menyerukan kepada mereka, bahwa itu adalah daging 
dhabb (sejenis biawak yang hidup di padang pasir). Maka mereka pun 
berhenti, lalu Rasulullah SAW bersabda, ^Makanlah dan rasakanlah, 
sesungguhnya itu halal, 7 -atau beliau mengatakan,- l Itu tidak apa- 
apa,' -keraguan dari perawi- hanya saja itu tidak termasuk 
makananku."' 



MukhtasharShahihBukhari — [537 



96. KITAB BERPEGANG TEGUH DENGAN AL 
KITAB DAN AS-SUNNAH 

* * * , 

JL«»t*JJ 

^j ^klj i(IjOJJ) ji UjIj t (l5^ij) llili iij :ajiI jlp j — .1 Jl — 5 

. r CaiNi v^f J^l 



2694. Dari Abu Barzah, dia mengatakan, "Sesungguhnya Allah 
telah mencukupi kalian -atau mengangkat kalian- dengan Islam dan 
Muhammad SAW." 

Abu Abdillah mengatakan, "Dicantumkan di sini 'mencukupi 
kalian', padahal sebenarnya adalah 'mengangkat kalian* dilihat dari 
judul 'kitab berpegang teguh*." 37 



1. Bab: Sabda Nabi SAW, "Aku diutus dengan (kemampuan) 
bertutur kata singkat namun padaf 



^lj^j cj^ :Ju S i»l Sj*'j 01 ii&> 5X* ls-J h—* ~**U° 

*!'"' •I*' * -I **l* J *l* l*f i "■" ° ^ ll ' " -' l^h 

^jjlj^- **~jLi»j d~JI ^c^lj i*JtJ Li) IJUjj .t-^Pyb <SJj+a — jj tjt 1->0I 






37 Al Hafizh mengatakan: Ini mengisyaralkan, bahwa beliau mengarang kitab Al I'tisham 
secara tersendiri, dan beliau mencantumkan darinya di sini apa yang sesuai denjpn 
persyaratannya di dalam kitab ini, sebagaimana beliau mengarang kitab Al Adab Al 
Mufrad. Ketika perawi melihat 1afazh ini berubah, padahal sebelumnya dia memandang 
sudah benar, maka beliau merujuk asalnya, dan tampaknya pada kasus im beliau tidak 
menyadarinya, maka disarankan unruk merujuknya dan memperbaiki darinya. 



MiikhtacliarCtKitiililtiiMiari I^Ql 



-.* *** ■£ J Q _ _f . \ * _ ** -* *■ ** __-_■**** 

..gg.. Vi -uJ5~ 

S^JI jjiV ££*_ 3.1 of t-J&Jl ~l> 01 .«£l£ ••&• •£■ J Jl*] 
>J il ijoA»} ^ l > jAl ,J iiS v^*l .> v-& '^ j-"-"» 

.[vi/a iiJi 

2695. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Ahi diutus dengan (kemampuan) bertutur kata singkat namun padat. 
dan aku ditolong dengan rasa tahtt (pada musuh). Ketika aku sedang 
tidur, aku melihat diriku (diberi) kunci-kunci perbedaan bumi. lalu 
aku meletakkannya di tanganku" 

— ■ 

Abu Hurairah mengatakan, "Rasulullah SAW telah pergi 
sementara kalian sedang memakannya, atau meminumnya." Atau 
kalimat lainnya yang serupa itu. 

[Abu Abdillah mengatakan, "Dan telah sampai kepadaku, bahwa 
jawami' al kalim adalah: Bahwa Allah menghimpunkan banyak 
perkara yang telah ditutis di dalam kitab-kitab sebelumnya menjadi 
satu dan dua perkara saja, atau serupa itu." 8/76] 



2. Bab: Mengikuti Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW, dan Firman 

AUah Ta'ala, "Dan jadikantah kami pemimpin bagi orang-orang 

yang bertakwa" (Qs. AI Furqaan [25]: 74) 



l»* 8 l **_.'" I l**- 8 ** **_.**_■*' 7 li - .._*■__», 

.ljju j_# uj cjj^jj tLLB J-4J i£JZA> <uj\ :J15 - \ iT * 

_. -* * ** *.** • _* • ji _P -■ *■ *- _. -'-■ 

UjaJLjCj o\ Ai-JI oJU» ^ljatyj ,-~-J--J ,j4-*-l <1j?j :0jJp jjI Jtfj -\ IT\ 

" ' " ' ' ' * 

°* * vn ' i*U i * * ** *** i lf* *"' J J * 1-" _ f -T°-ii' t' % ' i tf* "' 
-js^- tf 3| ,j»l~N _J*"*0 '*■•** \_r* - "^J «j-*^^ O' Ulyulj tljiP IjJu-jj 

1430. 1430 Dia mengatakan, "Kita mengikuti para imam sebelum 



'Ungkapan "Dia mengatakan" maksudtiya adalah Mujahid. Dikeluarkan oleh Al Firyabi, 



f540^ — MukhtasharShahihBukhatl 



kita, dan kita diikuti oleh orang-orang setelah kita." 

1431. 1431 Ibnu Aun mengatakan, "Tiga yang aku sukai untuk 
diriku dan saudara-saudaraku: Sunnah ini untuk mereka pelajari dan 
tanyakan; Al CJu/an untuk mereka fahami dan tanyakan; dan 
membiarkan manusia kecuali dalam kebaikan." 

, , , f , 

.- *. . \' ,-Hi" * *i\[ *-. - JSi * * * * " ' ° * fi ■* * ' f' 

L. Ol/j t^jJljJb^. jj/Vl ^ij tlS* Ju^>» t£Jl* (jJ^ — fN ^j— — ?-'j 

i" ' 

jjjspucoj ~Z>\ Lij t^U OjJwC-j^ 
" i" 

2696. Abdullah (bin Mas*ud) mengatakan, "Sesungguhnya 
sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik bimbingan 
adalah bimbingan Muhammad SAW, seburuk-buruknya perkara 
adalah yang diada-adakan, dan sesungguhnya apa yang dijanjikan 
kepada kalian pasti datang, dan kalian tidak akan sanggup 
menolaknya? 

fc*Jl Ojli-tb jZ\ JT :Jl5 $| M Sy'j 01 tSX* t^ 1 j* -VHY 
>S ^id,f ^ :JU ?jt ^i liSrt te C rijJii .^J ^. VJ 

_ff " * '-e ° 

2697. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat 
bertanya, "Wahai Rasulullah! Siapa itu yang enggan?" Beliau 
menjawab, "Barangsiapa menaatiku maka dia masuk surga, dan 
barangsiapa durhaka terhadapku maka dia enggan." 



Ath-Thabari dan yang lainnya, dari jalumya, dengan 1afazh ini, dengan sanad shahih. 

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dari jalurnya, dengan sanad shahih juga. 
,43i Disebutkan secara mmishul (bersambung) oleh Ibnu Nashr Al Marwazi di dalam Kitab 

As-Sunnah; Al Iauzqi dari jalumya; dan AULa1aka'i di dalam Kitab As-Sunnah dari dua 

jalur, darinya. 
38 Kalimat terakhir adalah ayat 134surah Al An*aam. 



MiikhtasharShahihBiikhari — 1541 1 



i_Jla)1j t4^L j;*3l 01 :[t-ft-^ Ju_j tjJL AjI :*^iw Jl — ft* tj»Jl — » 
:l-g^a,y JUi .y&* 4j l^jj^li t^i» loi LSL*-dJ 01 MjJUi tOl — lajy 

J^ J *• ^ J •* b e^e £ e * .* -* ^ 

il^ :tjJUi .oU"j s-iillj tCjl5 jl*3l 0} :°pfrjuC Jlij t»il — ' a — j[ 

* i "* i ° "* ' i ** i 1 " * ** **** ••** J 1 ** i *" • 1 " "" """ ** i"" '■" L J *" L ** /*"*' 

i_jWI ^ tLpb »^uj tAjjU l^* J^J tljb <_r* J — *~J S ' * 

* ' f - 

ji-tb jj ^pIjJi L^J jj ^.j (i^tJi ^ jslj OijJi J^i ^— *&» 

4j*I :1 g.^»> JUi t\gg5flj «J lijJjl :ljJUi tAjitJl 2/* JS*J pj tjUJl 
t^sJl jljJli :lj)Ui .Olk«i vl*Hj tCj'L' ^!£Jl 0| £ j Ji»? Jlij tpJlJ 
J*a* O^j <■*&' t^ -^ ^ tili«i ^_U»l [>*i t0 Jui«i (^—pl-Olj 



.^l, * m+ +„* . .-Jea ** ^ ^ J^ ^. ^^fl_, j^gi .* S -- J 



- w (jd ^^ ^ -U>^J tAlll (j^P JLfl* ^ IJl*>^ 

<r 

... ^l ^jIJI lip ^^- :^liV *^p ialii ^ljj *jj -ATY 

2698. Dari Jabir bin Abdullah, dia tnengatakan, "Para malaikat 
mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang tidur, lalu sebagian 
mereka berkata, 'Dia sedang tidur.' Yang lainnya berkata, 'Matanya 
tidur tapi hatinya jaga.* Mereka berkata, 'Sesungguhnya ada 
perumpamaan untuk teman kalian ini, buatkanlah perumpamaan 
untuknya.' Sebagian mereka berkata, 'Dia sedang tidur.* Yang lainnya 
berkata, 'Matanya memang tidur, tapi hatinya jaga.' Mereka berkata, 
'Perumpamaannya adalah laksana seorang laki-laki yang membangun 
sebuah rumah, lalu menyediakan hidangan di dalamnya, kemudian 
mengutus seorang pengundang Siapa pun yang memenuhi undangan 
si pengundang, maka dia masuk ke dalam rumah itu dan menyantap 
hidangan tersebut, sedangkan yang tidak memenuhi undangan si 
pengundang itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah itu dan 
tidak memakan hidangan tersebut.' Mereka berkata, 'Terangkanlah itu 
kepadanya agar dia memahaminya.' Sebagian mereka berkata, 'Dia 
sedang tidur.* Yang lainnya berkata, 'Matanya memang tidur, tapi 
hatinya jaga.' Mereka berkata, 'Rumah tersebut adalah surga dan 



5421 — MukhtasharShahihBiikhari 



pengundang tersebut adalah Muhammad SAW. Barangsiapa 
mematuhi Muhammad SAW, berarti mematuhi Allah, dan 
barangsiapa durhaka terhadap Muhammad SAW berarti durhaka 
terhadap Allah. Dan Muhammad SAW, membedakan antara 
manusia.'" 

(862). (862) Dalam riwayat mu 'allag dari Jabir di sebutkan: Nabi 
SAW keluar kepada kami .. dst. 



. /_. 



_•> + _*■_*■ _• 



U—. *_£--< Jju .Ij__-j__--I !f.lj_yi ^-i»-* \i :Jb ^jJb- j — p -Tm 

_• _* 

.Ijl*J "_f^0» ^-3-Ci» jlsJ t"_fll-ij u___j JU-&-I 01* t'-W 

2699. Dari Hudzaifah, dia berkata, "Wahai para qari' (ulama Al 
Quf an dan Sunnah)! Tetaplah kalian di jalan yang lurus. Sungguh 
kalian telah didahului dengan jarak yang jauh. Bila kalian menoleh ke 
kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat sejauh-jauhnya 
kesesatan." 



-*» ^&ipjjL ti[ :Jl* & !J» tf Jr»y ^» 'cf -TV. • 

"^ _* _* _* + ^jr 

^^ -» *" ^^ * * + _*_H 

( -__.y "yi £_H_» «P&ti .[ui/v iUJJl] *UJL_JU tOl^-JJl ^JlSI 

f* - ^-" H» _S _H *» _* J _*_■' _H _H ^_* 

iyw>l» t*-$l» i-j-W c-j-^j -ij*-i» 'p-s^s-* (_s^ ij-iU-jii tij — »J_>1» 



(M2) Disebutkan secara maushul (bersarnbung) oleh At-Tirrnid_-, Al Isma'ili dan Abu Nu'aim 
At-Tirmidri mcngatakan, "Hadits mursal. Sa'ib Ibnu Abi Hilal tidak pemah berjumpa 
dengan Jabir bin Abdullah" 

Al Hafizh mengatakan, Taidah Al Bukhari mencantuinkannya adalah menepis prediksi 
dari orang yang mengira bahwa jalur yang sebelumnya mauquf, karena dia tidak 
menyatakan marju ' hingga kepada Nabi SAW, makadiamengemukakandenganjalur ini 
untuk menyatakannya. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan, "Dikemukakan juga dari jalur 
lainnya dari Nabi SAW dengan isnad yang lebih shahih daripada ini." 
• Saya katakan: Kemudian Al Hafizh menguatkan riwayat mursal ini -atau terputus- 
dengan hadits Rabi'ah Al Jurasyi yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani, karena hadits 
itu menyerupai ungkapan ini, dan sanadnya bagus. 



IUiikhtadiarShahihI.ii_rri<ii-i — l^_tll 



^ypUsl ja Ji> iUii .j»^j»-li?rlj j^5d*u ^r^Jl |»^>4iUi tp^JLxi 

2700. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah 
utus aku dengannya, adalah seperti seorang laki-laki yang 
mendatangi suatu kaum lalu berkata, 'Wahai kaumku! Sesungguhnya 
aku telah melihat suatu pasukan dengan kedua mataku. dan 
sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang tulus. Maka 
selamatkanlah (diri kalian) [carilah keselamatan 7/186].* Lalu 
sekelompok orang dari kaumnya mematuhinya, merekapun berangkat 
di permulaan malam, lalu mereka pergi dengan perlahan sehingga 
mereka selamat. Sementara kelompok lainnya menganggapnya 
berdusta, sehinga mereka tetap bertahan di tempat, akhirnya mereka 
pun diserbu oleh pasukan itu sehingga membinasakan dan membumi 
hanguskan mereka. Itulah perumpamaanku dan orang yang 
mematuhiku ialu mengikuti apa yang aku bawa. Dan perupamaanku 
dan orang yang durhaka terhadapku dan mendustakan kebenaran 
yang aku bawa" 



r* * j* h* + +**+? 

* mt " " ' <J ^ f ' *" *" 

>Jl ^* «J^ 'Cr^ O* u-s 5 (j 1 ' j^ 1 ^ 1 t^- 1 J* & *j-^ O— * 

^ ^ + ******-** m* ** ** f + 

VT ^*" ****** fjrr***I ****** I ' * f i - tl ' l ***"^ **■*"* fl ■ J ** . *. 

i/j$5 t4JjjLi>j ^aP (j***^ t-J^wl t-\jii\ OlS j tj^ (^4^-*!! O*"^' 

** r* r* ** *r *r *r 

Ijl* jup <£rj 2JJ Ji 1^1 yt L' : v=-I ^JU a^p JUi tlJLi jl IjilT 

-" ** r* ** ** r* 

:j& $ JV5 .*% iiJ 0ife-fc- : Jli ?4^ y-J 0il£L_=i j^M 

%t *" *" ** ** ** r * 

** ^ * • ****** r**+ *• ** +* O m* 

tJ^psJl lliuJ C 4iilj I^UaiJl ^Jl C :Jl5 tJi-S Uii t^»J 0i£-li 



J • * ' " ^ B f^ *. m m * * .'^ 

W IjsJI JU* iAj Ai Ob ** (_^>- j^P «_- ,aii .JJL*J|j LLLj jv>j>bj L«j 

^>yJL ^l^ i^ 1 •**/ : ^ 4f3 Jl5 Jlif <5)l 01 l^ *j*Jl ]ej— ^l 

r* r* ** + * *T + r* +* *• 

*J*s- lijjUt- U 4iilj\i .oJaUJI jji lii 0}j t\0iL*U»Jl ^ [y»j ^lj 

^ ^>" ^ r* r+r* r* X» 

|544| — MukhtasharShahihBukhari 



* * * * * * 

2701. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia menuturkan, "Uyainah 
bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr datang, lalu mampir kepada putra 
saudaranya (keponakannya), yaitu Al Hurr bin Qais Ibnu Hishn, dia 
termasuk orang dekat Umar, memang para qari adalah teman-teman 
duduk dan mitra musyawarah Umar, baik tua maupun muda. Uyainah 
berkata kepada keponakannya, 'Wahai keponakanku! Apa engkau 
mempunyai kedudukan di hadapan sang pemimpin ini sehingga bisa 
memintakan izin kepadanya untukku?' Dia menjawab, 'Aku akan 
memintakan izin kepadanya untukmu.'" Ibnu Abbas melanjutkan, 
"Maka dia pun memintakan izin untuk Uyainah. Setelah masuk, dia 
berkata, 'Wahai Ibnul Khaththab! Demi Allah engkau tidak banyak 
memberi kami, dan tidak memberi keputusan yang adil terhadap 
kami.' Maka Umar pun marah sampai hendak memukulnya, namun Al 
Hurr berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah Ta'ala 
telah beriirman kepada Nabi-Nya SAW, 'Jadilah engkau pemaafdan 
suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 
orang-orang yang bodoh.' Dan sesungguhnya ini termasuk orang- 
orang yang bodoh.' Demi Allah, Umar tidak jadi bertindak setelah 
dibacakannya ayat ini, dia benar-benar berpegang teguh dengan 
Kitabuilah." 



CJl tj&T; & ^>S :Jli S ^l o^ £> ^l i-P -YV. Y 

Ji * + t f > 1 * +■ ** ** y 

+ <* * -* y *■ *■ + r * 

■ ».«>3..ul L» 4JL* IjjU y\> *Jsjy»l Dlj t« »^I>-li ^^«i 
- i" - ' ' * 

2702. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Biarkan aku mengenai perkara yang aku biarkan pada kalian. 
Sesungguhnya telah binasa (umat-umat) sebelum kalian karena 
pertanyaan mereka sendiri dan penyelisihan mereka terhadap nabi- 
nabi mereka. Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka 
jauhilah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, 



Q&. Al A'feaf [7]: 199. 



MiikhtasharShahihRnkhsiri — i 545 1 



maka laksanakanlah semampu kalian." 



3. Bab: Yang Dimakruhkan dari Banyak Bertanya, dan 

Membebankan Sesuatu yang Tidak Diperlukan, serta Firman 

Allah Ta'ala, "Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal- 

halyangjika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamuJ" 

(Qs. Al Maaidah |5]: 101) 



jjJCLJl liipl 01 :Jti g§| ^Jjl 0\ t^lij lsjI Ji *&* *Js> -YV»t 

** + + ^ f y ^ *^ 



2703. Dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang 
yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu karena 
pertanyaannya itu hal tersebut diharamkan." 



. Jfcil ji \L& :Jl5 C^ iU & Jli i^J'^ -YV. i 

2704. Dari Anas, dia mengatakan, "Ketika kami di tempat 
Umar, dia berkata, 'Kita dilarang membeban-bebankan.'" 40 



[<\ i/A # oli] r > & ^l 01 :* dUU ^ ^J ^ -Y V • o 

* > f + * * 

^ji»- iH a»I J>-j I JC] j»JL- LJi t^JaJl (J^ t ^ r-^Jl c-p1j 01=- 

(4PLjl ^ii tJUl j£ flj [> oV/V —» L-s^J (aJCJI e°> £-1 



40 Abd bin Humaid dan Abu Nu'atm mengeluaikannya di dalam Al Mustakhraj dengan 
isnad pengarang yang lebih lengkap dari ini. Lafazhnya: Dari Anas: Ketika kami di 
tempat Umar, yang mana saat itu dia mengenakan gamis yang belakangnya ada empat 
tambalan, lalu dia membaca "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan." <Qs. 'Abasa 
[80]: 31), lalu dia berkata, 'Tentang buah-buahan ini kita sudah mengetahuinya, lalu apa 
yang dimaksud dengan nimput-rumputan?" Kemudian dia berkata, "Kita sudah dilarang 
untuk membeban-bebankan." 



^461 — MukhtasharShahihBukhari 



^J^ C» CjaS- LJai- :ji> Jj) UUaP lj^>l Q£b ^J 01 j— S^j 

:Jli Sj^ |*£Qj }U3 'p&*S#i tjj&i £ Oj^w" jJ :Jli tJ»5 l^h* 
^l **-i 'Je> ^jiw S/ &y i«£ jt-i *IA o* J^ °' ^"' O* 

JJLA ,-*U» yl C-JO l* t«J (^j* 9 " 

Aoj j 4*: £1 j J^j :^> & ISA ^a Xli £jf JUJ 

:JlS 'ji- OflP : Jlij -Air] <( jCi' *>* v i^t Ui J^j JT ti^J 

+■ * * J + J 9 * y 3 "**J r ■ * ■* t 

JUi . [ vjl~' :JjJy 01 $m <&I Jj—j j-^J l Lu^' C J** l^" *^ \? — ^ 
^ .j\2h :Jli U\ Sj>j W' J*ii o? :JtSi Jij 4 f£ : u—^ 

iii oir j^ ^ :( i> jj) [\r^f\ ^+J\ iiiii- ^ Ai fc_fc 

<r *■ + + + * -* 

2^1 : JK tiri fe L' J ^ : JUi <(aJ >! ^ Jt> ^V 

■*■ ** + + + + 

:JUi a^*j J^ >p ilji .(«JjJ^- :Jjjj Oi 'p\ ^ 1 :Jli .4 — »iJb- 
t(LJ :^jj <Xj) ^j-^j ^ JL»i»*ij tLia ^^Ct^bj tLj ^iib l4^»j 

>■ # ^" ^ ^ ^ A *■ + + * + * 

c-5^-i :Jli .LWa O^ 1 "^ : J*> (j»J- *j- O^ •^ 1 —' ^J-*! 
^ill l^f l;> :L^l oJLi "ol^] ciJLJi ^ Jli osp- S Al Jj-J-j 
\% Al Jjlj Jli p . [^j^S^L: jJCi x; 01 frC>f ^p Ijjui Sf ij^T 

(J ^JJ-^ : Ji> L5»J) J* *^Oj* -W »*^ (j-^ L$Wj 't5— 'j 1 

tJaSliJl (*0j HiSt (A : -ji> *J»J) lii O^^ »y UT J^ l J ^ 1 

^ ^ ^ 

2705. Dari Anas bin Malik RA: "Bahwa [pada suatu hari 8/94] 

MiilfhfQGh<ir«li<ilti1iRiiLh<in l W7 k 



Nabi SAW keluar ketika matahari tergelincir, lalu beliau shalat 
Zhuhur. Setelah salam, [para sahabat bertanya kepada Rasulullah 
SAW, sampai-sampai beliau dihujani berbagai pertanyaan, maka 
beliau pun marah, lalu 7/157] beliau berdiri di atas mimbar, kemudian 
menyebutkan tentang kiamat, dan menyebutkan bahwa sebelum 
kiamat banyak peristiwa besar (dalam jalur lain: beliau menyampaikan 
suatu pidato yang aku belum pernah mendengar yang seperti itu, 
beliau mengatakan,) 'Seandainya kalian mengetahui apa yang aku 
ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.' 
Maka para sahabat Rasulullah SAW menutup wajah mereka sambil 
tersedu-sedu 5/190), kemudian beliau mengatakan, 'Barangsiapa yang 
ingin menanyakan tentang sesuatu, silakan menanyakannya, Demi 
Allah, tidaklah kalian menanyakan tentang sesuatu kepadaku, kecuali 
aku memberitahukannya kepada kalian, selama aku masih berada di 
tempatku inV" 

Anas melanjutkan: "Maka orang-orang pun semakin banyak 
menangis (dalam jalur lain: Lalu aku menoleh ke kanan dan ke kiri, 
ternyata setiap orang menelungkupkan kepalanya di dalam pakaiannya 
sambil menangis), [(863). 1863 * dan dia mengatakan: -sambil memohon 
perlindungan-, atau mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah dari 
keburukan fitnah.'] Sementara Rasulullah banyak mengatakan, 
'Bertanyalah padaku." 1 Anas melanjutkan: "Lalu seorang laki-laki 
berdiri kemudian berkata, 'Mana tempat yang akan aku masuki wahai 
Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Neraka.' Lalu Abdullah bin 
Hudzafah [As-Sahmi 1/136] (dalam jalur lain: Tiba-tiba seorang laki- 
laki yang biasa dipanggil dengan selain nama ayahnya) berkata, 'Siapa 
ayahku wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ayahmu Hudzafah.' 
Selanjutnya beliau sering mengatakan, l Bertanyalah padaku? Maka 
Umar bersimpuh dengan kedua lututnya, 41 lalu berkata, 'Kami rela 
Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW 



lB63, Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abu Nu'aim di dalam Al Mustakhraj. 

41 Saya katakan: Ini ungkapan Arab yang terlupakan oleh banyak orang Arab sendiri, yaitu 
bahwa bersimpuh itu adalah dengan kedua lutut, lalu sebagian mereka menakwilkan sabda 
beliau, "Danjanganlah bersimpuh seperti bersimpuhnya unta" karena unta itu bersimpuh 
dengan kedua tangannya, padahal penakwilan ini kontradiktif dengan hadits: "Dan 
hendaUah meletakkan kedua tangannya sebehim kedua iutulnya", lalu sebagian mereka 
menyatakan bahwa redaksi ini terbalik! Ini kezhaliman di atas kezhaliman, sebagaimana 
mereka telah lupa apa yang pemah disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bahwa Umar, apabila 
bersujud, dia bersimpuh dengan kedua lututnya sebagaimana betsimpuhnya unta. 



548 1 — MukhtasharShahihBukhari 



sebagai rasul (dalam riwayat lain: nabi). [Kami berlindung kepada 
Allah dari kebumkan -dalam jalur lain: kejelekan fitnah.' 8/95) Maka 
Rasulullah SAW diam setelah Umar mengatakan itu. [Lalu tunmlah 
ayat ini: 'Hai orang-orang yang berimanl Janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 
kepadamu, (justru) menyusahkan kamu'] Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, 'Atau kalian tidak reta. Demi Dzat yangjiwaku berada di 
tangan-Nya. Sungguh tadi telah diperlihaikan kepadaku (dalam jalur 
lain: digambarkan kepadaku) surga dan neraka di halaman ini (dalam 
jalur lahr. sehingga aku dapat melihatnya di belakang) kebun ini, saat 
itu aku sedang shalat. Aku [sama sekali] belum pernah melihat 
kebaikan dan keburukan seperti hari ini.'" 



S&S y% J :S ^ Sj^j Ju :JU ^ y o^ i-* -TV. 1 

i" 

2706. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, *Tidak henti-hentinya manusia bertanya, sampai-sampai 
mereka mengatakan, 'Ini Allah, pencipta segala sesuatu, lalu siapa 
yang menciptakan AllahT" 



4. Bab: Mengikuti Perbuatan Nabi SAW 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 
kitab 77 Pakaian, bab 46) 



MnkhtashsirShahihRiikhari — 1 549 1 



5. Bab: Yang Dimakruhkan Dari Menenggelamkan Diri dan 

Bertengkar Tentang Ilmu, Berlebih-Lebihan dalam Agama dan 

Bid'ah, Berdasarkan Firman Allah Ta'ala, "Wahai Ahtt Kitab! 

Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, 42 dan 

jangantah kamu mengatakan terhadap Allah kecualiyang 

benar." (Qs. An-Nisaa' [4]: 171) 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 30 

Puasa, bab 49) 



> Jp * > O^ :JU t J J& :^i ^q ^ -X V . V 

\ * * •* ^ - *" * * "^^ * ^ ^ - 

t_JU5 jj» LJLp L* aJJIj :jUa t*iU* <ui->w *-J ^j»-»- V*J 'j*-' tj^* 

f * * * + * + * * r 

* f|^ *',,, ,**S . >■ * * J " i * J 

j> *CilJ Q-> li^i tli^ii .4i-?t-^Jl eJLi ^i £j nosl wlrS' V[ lyL» 
<j*j) jf-'a> ()~ ^-^ : ^ 'Mj • J^ 1 ^£-1 M • /A j cyli-»j*Jl 

~*» + + + * + * *+ * + 

££. l*-i i>Jb-i ^i .(jjJ :<l jj ^ij) liST Jl (Y X ^ /Y jrtP :4:*jj 

** * * ' " -* *■*" * ** 

V tOy»**-' o^J *&^Jlj ^Jl *£*J <4l** l P * /a tf** »*>• iSji j\j 

*<■ ^ ^ ^ <* * * 

.***»,»-*>,■*■«'. * J i** f i"* •*■ ** *' i** "* l* J li •* ■ ■ i* t jF 

tUJL*^* j*&-* *>*■* t •*■*"•**' L^j ^u«j co*A>*rj ^^aJLmaJI 4jO 14- I Olj 

-*■ ** + * + + * + * 

^Glj 4xJjUJi} Aiil aSJ 4!Ui t*JijO» Oii jlij C>y jjJij ji :l4-i liij 

* ' * r * Tj^**" * 



43 Janganlah kamu mengatakan Nabi Isa AS ttu Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh orang 
nashrani. 



5501 — MukhtasharShahihBukhari 



[ttiii *(J!xp) :<5it jl* JuJ 

L- ft "p. LTjiIp Ji :^ ys- cJC : JU ^^- J : &J? j — »j) 
: Jlii V^ ^ l4 6 :& [tv/A C^ ^t] JlS} ?oT>il <i ^i 

yis; Xi j& ^ '013 ijy-^i! U&i tjiii : Jii r<L^\ [ J^-i] 

.<l°/A 

2707. Dari Ibrahim At-Taimi: Ayahku menceritakan kepadaku, 
dia menuturkan, "Ali Berpidato di atas mimbar yang terbuat dari batu 
bata sambil membawa pedang dengan lembaran yang digantungkan 
padanya, lalu dia berkata, 'Demi Allah, kami tidak memiliki kitab 
yang biasa dibaca kecuali Kitabullah, dan yang terdapat di dalam 
lembaran ini.' Lalu dia membukanya. Di antara isinya [berbagai hal 
mengenai tindakan mencederai dan 8/10] tentang umur-umur unta. Di 
dalamnya juga berisikan: "Madinah adalah (wilayah) haram antara 
'Ayr (dalam riwayat lain: 'Air 4 * 2/221) hingga anu (dalam riwayat 
lain: Tsaur). Barangsiapa mengada-ada sesuatu di dalamnya [atau 
membuat sesuatu yang diada-adakan 8/10], maka baginya laknat 
Allah, para malaikat dan semua manusia. [Pada hari kiamat nanti] 
Allah tidak akan menerima darinya ibadah fardhu dan tidak pula 
sunnah" 

Di dalamnya terdapat juga: "Perlindungan (jaminan) kaum 
muslimin adalah setara. Berlaku pula (padajaminan yang diberikan 
oleh) yang paling rendah mereka. Barangsiapa melanggar 
perlindungan seorang muslim, maka baginya laknat Allah, para 



Yaitu sebuah bukit di Madinah Munawwarah. Dalam Mu'jam At Butdan disebutkan: 'Ayr 
adalah dua bukit merah, yang mana ketika anda hendak menuju Mekkah di lembah 'Aqiq, 
maka kedua bukit itu berada di sebelah kanan anda. Sedangkan Tsaur adalah bukit kecil di 
balik bukit Uhud dj arah selatan. Demikian sebagaimana hasil penelitian sebagian ulama. 
Silakan menLJnk Al Fath. 
Yaknj bid'ah dan kezhaliman. 



ftA«ilrtttnnliniii?HnniH UiilrHAM 



malaikat dan semua manusia. [Pada hari kiamat nanti\ Allah tidak 
akan menerima darinya ibadah fard.hu dan tidakpula sunnah." 

Di dalamnya tetdapat juga: "Barangsiapa menisbatkan diri 
suatu kaum tanpa seizin maula-maulanya, maka baginya laknat Allah, 
para malaikat dan semua manusia. \Pada hari kiamat nanti] Allah 
tidak akan menerima darinya ibadahfard.hu dan tidakpula sunnah." 

[Abu Abdillah mengatakan, " 'Adl adalah tebusan."] 

(Dalam jalur Abu Juhaifah disebutkan: Dia mengatakan, "Aku 
tanyakan kepada Ali RA, 'Apakah katian mempunyai sesuatu yang 
tidak terdapat di dalam Al Qur an?' [Ibnu Uyainah 8/47] 
menyebutkan, 'yang ti&sk terdapat pada orang-orang?' Dia pun 
menjawab, 'Demi Dzat yang menciptakan biji-bijian dan menciptakan 
jiwa. Kami tidak memiliki kecuali yang ada di dalam Al Qur'an, 
kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang 
[muslim 1/36] tentang Kitabnya, dan yang terdapat di dalam lembaran 
[ini].* Aku berkata, 'Apa yang terdapat di dalam lembaran [ini]?' Dia 
menjawab, 'Denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang 
muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.'" 8/45). 



6. Bab: Dosa Orang Melindungi Orang yang Mengada-Adakan 

Kemaksiatan 



(864). (864) Diriwayatkan oleh Ali dari Nabi SAW. 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 866, juz 1 ). 



7. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Tercelanya Berfatwa dengan 
Pandangan 45 dan Memaksakan Analogi. "■Danjanganlah kamu 



(8M1 Pengarang mengisyaratkan kepada hadits yang telah dikemukakan tadi pada bab 5. 

45 Ini memmjukkan bahwa tidak semua fatwa berdasarkan pandangan itu tercela. Yang tidak 
tercela adalah pandangan yang sejalan dengan nash, adapun yang tercela adalah yang 
tidak sejalan dengan nash. Hal ini berkaitan dengan kondisi bila tidak temukan dalil dari 
Al Kitab, As-Sunnah maupun ijma'. Adapun tentang tercelanya memaksakan analogi 
adalah, bila tidak ditemukan dari ketiga sumber tadi (Al Kitab, As-Sunnah dan Ijma') 



5521 — MukhtasharShahihBukhari 



mengikuti": janganlah kamu mengatakan u sesuatu yang tidak 
kamu ketahui? (Qs. AI Israa^ [17]: 105) 



8. Bab: Apabila Nabi SAW Ditanya Tentang Sesuatu yang Belutn 

Diwahyukan, Maka Beliau Mengatakan, "Aku Tidak Tahu", atau 

Beliau Tidak Memberikan Jawaban Hingga Diturunkannya 

Wahyu Tentang Itu. Beliau Tidak Menjawab Dengan 

Pendapatnya Sendiri dan Tidak Pula dengan Analogi (Qiyas), 

Berdasarkan Firman Allah Ta'ala, "Dengan apa yang telah Allah 

Wahyukan kepadamu" (Qs. An-Nisaa" [4]: 105) 

(865). t865) Ibnu Mas'ud mengatakan, "Nabi SAW ditanya 
tentang ruh. Beliau pun diam hingga diturunkannya ayat." 

(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 4 
Wudhu, bab 46). 



9. Bab: Nabi SAW Mengajarkan Kepada Umatnya, Baik Kaum 

Laki-Laki Maupun Perempuan, Ilmu yang Telah Diajarkan Allah 

Kepadanya, Bukan Pendapat Beliau Sendiri dan Bukan Pula 

Perumpamaan 

3yi •J& :[nl\ rjjk 'Jj] jl^ J^_p -tv.s j yv.a 

■ ^ * £ * ° *" ° ' ' 4 *" *"** 

Ullij eui iijU L»y iL-i; ^. U) Ji^-li t(JU-^l illl* £U :^ljj 

* ** > + + * +■ 

.lJLfj liT 0l£. i IjlTj IJlT ^ ^ ^k^l :JUi .*»l ^JCUp U> 



maka tidak memaksakan untuk menggunakan analogi {qiyaas), akan tetapi digunakan 
sesuai dengan porsinya. 
(865> Telah disebutkan secaramattfftu/(bersambung)padajuz l.kitab 3 Ilmu, bab48. 



MnkhtashnrShahihRiikhari — Iwl 



I^JLj *J :&j*j* jjI JuJ Aj% UJUj ^ LgjJLj ^j-j fJUu aly>l ^j^i* L* 

!^ii J^-j C i^j^ Sl^l cJUi .jLJl 2^ IjI^w- i^j OlT ^i [liJUJi 

^» -* ^ ** * * * 

■0^'j «0^'j 'u^b : <J" r* -i» 1 W* alp i* : JL» -o^ 1 j 1 

2708 dan 2709. Dari Abu Sa'id [dan Abu Hurairah 1/34] 46 : 
Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah! Kaum laki-laki telah memperoleh haditsmu, (dalam 
riwayat Iain: Kaum laki-laki lebih unggul daripada kami), karena itu, 
tetapkanlah satu hari darimu untuk kami datang kepadamu, yang mana 
engkau mengajarkan kepada kami apa yang telah Allah ajarkan 
kepadamu.' Beliau pun bersabda, 'Berkumpullah kalian pada hari anu 
dan anu, di tempat anu dan anu.' Maka kaum wanita pun berkumpul 
(pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu), lalu Rasulullah 
SAW datang kepada mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka 
apa yang telah Allah ajarkan kepadanya, kemudian beliau mengatakan 
[kepada mereka], 'Tidak seorang perempuan pun di antara kalian 
yang ditinggal mati oleh tiga anaknya t [Abu Hurairah menyebutkan: 
yang belum baligh] kecuali itu akan menjadi penghalang baginya 
dari api neraka.' Lalu salah seorang wanita di antara mereka berkata, 
'Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau dua?' Lalu wanita itu 
mengulanginya dua kali, beliau pun bersabda, 'dan dua, dan dua, dan 
duar 



Pengarang tidak mengemukakan lafazh Abu Hurairah secara lengkap, begitu pula 
Muslim, namun Ahmad mengeluarkan darinya menyerupai hadits Abu Sa*id, di dalamnya 
disebutkan: Bahwa beliau mengatakan kepada mereka (kaum wanita), "Tempat kalian di 
rumah Fulan" Riv/aya& inidiktluaikandidaismAsh-Shaiiihah (nomor2680). 
Tambahan ini konteksnya mauquf, namun statusnya marfu'. Pengarang 
mengemukakannya secara mu 'allaq, penjelasannya telah dipaparkan pada juz 1 , kitab 23 
Jenazah, bab 6. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



10. Bab: Sabda Nabi SAW, "Akan senantiasa ada di antara umatku 

sekelompok orangyang mempertahankan kebenaran, mereka 

berjuang" yaitu para ahli ilmu 48 



■ t ° 



&f * 9 a* J* 



J>\ 'j* Wilt JljJ <X :JlS |'Ji^^j S>^l ,> -YV> . 
.Ojyblt j^j &l ^l j*iA J^- h A^/a ^lSi Jt] jij^ 

+ + * * * + 

2710. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang 
yang mempertahankan kebenaran [pada manusia 8/189] hingga 
datangnya ketetapan Allah pada mereka, sementara mereka tetap 
eksis" 

11. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Atau Dia mencampurkan kamu 
dalam golongan-goiongan (yang saling bertentangan) w (Qs. AI 

An'aam 16]: 65) 

(Hadits Jabir yang telah dikemiikakan pada nomor 1 899, juz 3) 



12. Bab: Orang Yang Menyerupakan Pokok yang Sudah Maklum 

Dengan Pokok yang Tengah Dijelaskan, yang Mana Hukum 

Keduanya Telah Dijelaskan Allah, Agar Si Penanya Mengerti 



*y &J Ji : A il J^-j iJ Jlii .Jf^rf Jj^ tSjl.1 C&U oJi_) j 



** Yakni ahli hadits. Demikian yang ditafsirkan oleh segolongan imam, seperti Ibnu Al 
Madini, gurunya pengarang, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Lihat 
takhrij saya untuk hadits ini di dalumAlAhadits AshShahihah (270). 



MukhtasharShahihBukhari — fssTj 



i& jy*3 £ ; J u ^^- &£ ^" J^ ; J^ -^y ^ ^i : J i 



f f 



*.'( 



:ju .(T\/a <p> t3jp «iji :yjj (^j) liij; t3jt [wa/i aUJ 



+ + + * 



2711. Dari Abu Hurairah: Bahwa seorang baduy datang kepada 
Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan 
seorang anak berkulit hitam, dan sesungguhnya aku mengingkarinya." 
Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa engkau mempunyai 
untaT Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apa saja 
warnanyaT* Dia menjawab, "Merah" Beliau bertanya lagi, "Apa ada 
yang coklat?" Dia menjawab, "Ya, ada juga yang coklat." Beliau 
bertanya lagi, "Menurutmu bagaimana bisa terjadi begitu?" Dia 
menjawab, "Wahai Rasulullah! [Mungkin saja 6/178] keturunan 
moyangnya (dalam riwayat lain: Menurutku itu keturunan 
moyangnya)" Beliau pun bersabda, "Mungkinjuga ini heturunan dari 
moyangnya." Beliau tidak memberinya dispensasi untuk mengingkari 
anaknya. 



13. Bab: Kesungguban Hakim Dalam Menetapkan Keputusan 

Berdasarkan Hukum yang Telah Diturunkan Allah, Berdasarkan 

Firman-Nya, "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 

apayang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang 

thalim." (Qs. Al Maaidah [5]: 45) 



,-i*JI JaI l_jjlj«ij t(.UliJl SjjCiu«j i*J& 

(866)/ ' Nabi SAW memuji orang yang memiliki hikmah yang 
memberi keputusan dengan hikmah itu dan mengajarkannya serta 
tidak membebani diri; Musyawarahnya para khalifah, dan ketidak 
seganan mereka untuk bertanya kepada ahli ilmu. 



^ 86 * 1 Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas*ud yang telah dikemukakan pada juz 
l,kitab3Ilmu, bab 16. 



[5561 — MukhtasharShahihBukhari 



* * ' 3 J 3 " f * " " \*o 3 a 3 * 

u^"i *{j* ^UaSJl J> y^ J^- :J^ \*^ tf. *j£& j—* -YYH 

j. * * * * * + 

'^yt a-«-- *Sul :JU* t-U*^c (j«ia l^yoj *~r>j*2j (jJl Lf*J - ^°'j — *^ 

It^^-l ,vj) JUJ ^i Oi :i»tjj lj»j) ^iii* ?i£i "*=— » $j£ ^j— 3 

/A o^i-Jl JUi ?jkJLJl ^i ^PaS i|| ^l *-*!- °y ^ 1 ^ 1 C^ — ^ -1 

O 



°jl jl^ 5^p v :J^ % Jji cJi*I- :cJ3 ?y* U : JU* .Ll :(* 

J -' -' . *"■ l,. ,-* • ^ ^ ll ^ ** ■ ■" *; ht tl -• - 'l 

tC-Jf>>J .OJJ U-S r-j>«jL (e^so (j^- £j H 3 :JL_Ai .4 »1 

(j«)l *-*-*> 4il ^w J^gJuj t4j lUUti} t^-aJ-w** /^ JU^ OJt*-j — * 

.4>i ji jlp Ojp- v :JjJy 

2712. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia menuturkan, '*Umar 
bin Khaththab bertanya taitang wanita yang keguguran janinnya - 
yaitu wanita hamil yang dipukul perutnya, lalu janinnya keluar-, Umar 
berkata, 'Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi SAW 
mengatakan sesuatu tentang ini?' Maka aku pun berkata (dalam 
riwayat lain: Bahwa Umar menanyakan (dalam riwayat lain: 
bermusyarawah) kepada orang-orang: Siapa yang pemah mendengar 
Nabi SAW memberi keputusan tentang keguguran?* Maka Al 
Mughirah berkata, 8/45) 'Aku.' Umar berkata, 'Bagaimana itu?' Aku 
berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '(Dendanya) adalah 
berupa budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. t Umar 
berkata, 'Jangan yakin dulu, sampai engkau mendatangkan kepadaku 
saksi perkataanmu.' Maka aku pun keluar, lalu aku bertemu dengan 
Muhammad Ibnu Salamah, lalu aku mengajaknya (kepada Umar), 
kemudian dia pun bersaksi bersamaku, bahwa dia telah mendengar 
Nabi SAW mengatakan, '(Dendanya) adalah berupa budak, baik 
budak laki-laki maupun budakperempuan"' 



MukhtasharShahihBukharl — [sst\ 



14. Bab: Sabda Nabi SAW, "Katiatt pasti akan mengikuti 
kebiasaan orang-orang sebetum kalian" 



*- iaUi fji v :Ju ft y» jp * s>!> yif i-> -*v\r 



J* * * * •' 'l,- ■■* ■ i* i* • * • ■ i*"i i"" i*- • J -ti ■ " f *f ' * t' 

OteJ vi >Si ^) : jui ^13 ^Or ui 

2713. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Tidak akan terjadi kiamat sehingga umatku mengikutijejak generasi- 
generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal. dan sehasta demi 
sehasta" Lalu ditanyakan, "Wahai Rasulullah! Seperti Persia dan 
Romawi?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan merekaT 1 



15. Bab: Dosa Orang yang Mengajak Kepada Kesesatan, Atau 

Mencontohkan Kebiasaan Buruk, Berdasarkan Firman Allah 

Ta'ala, u Dan sebagian dosa-dosa orangyang mereka sesatkan yang 

tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan)" (Qs. An- 

Nahl [16]: 25) 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1422, juz 2) 



16. Bab: Apa yang Disebutkan dan Diutamakan oleh Nabi SAW 

Menurut Kesepakatan Para Ahli Ilmu dan Menurut Kesepakatan 

Ulama Dua Tanah Suci; Makkah dan Madinah, Serta Lokasi- 

Lokasi Bersejarah yang Terkait dengan Nabi SAW, Kaum 

Muhajirin dan Kaum Anshar, Juga Tempat Shalat Nabi SAW 

serta Mimbar dan Kuburannya 



* * . * * * . * jr' * * * m 

■ •■■*.** . i** * *\" ' -*"- * f * ° .**■- I,. i ' * t * „.,. , 

^ja oLiJLk* Ohji *ulPj to jO* lst -^ vS : *J" --u^* j* — TVl t 

*nf ** ** '**!*'* "*' ** J rf ** ** "* ' fi ^" f£* 



Mukhtashar Shahlh Bukhari 



^ \* I ^ ° ' M ' *l' ■*' B ' (i t^& * l \* *■ * ** * a * .* . * f T ?l ' 

t JLp LJU*> <u2oLp eyet^ ^l j§j* aMI Uj^j ^^ j^ "^* j 3 " 1 " <j — 'Ij 

' l" '. * * ?l '*" -■" I' 'l* ' '" '■ »l' ll '■ 

j^^^J toy*^ ^l (^jij 1(5«^ J* <l*j a^ i^^ ^ij-^ 8 ^ 

D * 

.£^Jl N] ^ £ tOj^- 



^» ^ 



2714. Dari Muhammad, dia mengatakan: "Kami sedang bersama 
Abu Hurairah, saat itu dia mengenakan sepasang pakaian rami yang 
dicelup tanah merah, lalu dia mengeluarkan ingus, lalu berkata, 'Wah, 
wah. Abu Hurairah membuang ingusnya di pakaian rami itu! 
Sungguh, aku pernah melihat diriku tergeletak di antara mimbar 
Rasulullah SAW dan kamar Aisyah dalam keadaan pingsan. Lalu 
seseorang menghampiriku dan menginjakkan kakinya di atas leherku, 
dia menganggapku gjla, padahal aku tidak gila, aku hanya sedang 
kelaparan.*" 



2715. Dari As-Saib bin Yazid: Dia mendengar Utsman bin 
Affan menyampaikan khutbah di atas mimbarNabi SAW. 



17. Bab: Rrman Allah Ta'ala, "Itu bukan menjadi urusanmu 
(Muhammad)."* 9 (Qs. AaU 'Imraan [3]: 128) 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1719, juz 3) 



49 Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin 
dan membinasakan sebagian lainnya. 



MiikhtadiarShahihlliiMiari ! «Q I 



18. Bab: Firman AUah Ta'ala, "Tetapi manusia adalah memang 

yang paling banyak membantah." (Qs. AI Kabii [18]: 54) dan 
Firman-Nya, "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, 
metainkan dengan carayangbaik" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 46) 



ii> S Al j£j 01 rjli 4b UlL e J J "_Jp ^ -\VU 
*& lili iahI ju LL-oill Ul !a!)I J^-ij Ij :c-l*i : J^ JUi ?djUa J 

+ + + + + + * 

4^ X*-ji j*-Jj tiAJJ <J Jl5 £fc>- jiH 4»l Jj-"J 0>zj\i .lIi*J lI^UJ 01 

* • ■" ■* V * * ..■'''. .... r * * 

, ■' (. i| . ■ ,»»— » t ..■*■'■*■' * ■ . ■• e_-»de*^** ** ^ » t . • * 

0*-*o^l 015 %f \\jyu jJ*j oJoxi •;. j jV*j. jsJw **J 4**»— « (♦"> -U* *" 

^ ^ *•■ ^ ^ 

.Jjll» }4* ^O 2l5l £ JLjL :JsA JLP ^l JlS 

*>> Lif :Jll J .^-jdl :<LiUl>j <^Sl :<£,&) Jl-Jfc 

.JijJjJ 



2716. Dari Ali bin Abu Thalib RA: Bahwa [pada suatu malam 
8/190] Rasulullah SAW mendatanginya dan Fathimah AS binti 
Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, "Tidakkah kalian shalatT Ali 
menuturkan, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
jiwa kami di tangan Allah. Bila Allah berkehendak untuk 
nembangunkan kami, maka Dia membangunkan kami." Setelah Ali 
mengatakan begitu, Rasulullah SAW pun pergi tanpa menjawab apa- 
apa kepada Ali. Kemudian Ali mendengar beliau menepuk pahanya 
ketika beliau berbalik, beliau mengatakan, 'Tetapi manusia adalah 
memang yang paling banyak membantah.' n 

Abu Abdillah mengatakan, "Dikatakan, bahwa yang datang 
kepadamu pada malam hari adalah thaariq." 

Dikatakan, "Ath-Thaariq adalah bintang. Ats-Tsaaqib adalah 
yang menerangi." Dikatakan, "Nyalakan apimu pada tungku." 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



^> [ov/A il] Jb^l J 'J*5 \Z :Jtf S^> ^l ^_t -YV\ Y 
&*- ,^- ca*> \Z*j*i -^j^ Ji ijilJajl :Jlis i|| 4)1 Jj-"J [£&] 

£ *" ** 1 ** te- J d *" *" * 

ij*j£-l ! Sj$j j-iJti Ij : Jlis iL&lSlIi Wk ^cjJi rlii t^j-* — *^ *^-= — j 
:IH <&t Jj--j L$J Jl2i :JU l^LaJl U C cJJJ jj tljttii .IjwJl- — J 

^ "■ *■ 

* ■** ■**" "* ** , ° ^ * "* ' " ■ ' tf £ * 

l^J jUi !---U3t Ll £ cJiU jj :ljJUi .tjJ^J IjJCt tJbjl £j — !i 

* > ^ y > ^ 

i) ^j^li CJT cljli^l :JUi i&lSl ipi *J .lj &Ji :& & Jj^j 
ii* • >•"* «•'■'••• r • £ 11 ■ * • ° y , '\ B f ■ f * i sf" 1 *■*■*■ 

aJL*j *>J> ~b*-J jj*J ij^jjl «Jla ^ *>«jjt-l Jl Jjjl j)j l^J-^JJ 

^,f + + * + * * + + + + 

tf *E * ^ ■**"*'* 1 ***" ' 

.<dj~-jj <dJ jjisjst lljl lj-Jpli tVlj t^LlJi Uli> 

2717. Dari Abu Hurairah: "Ketika kami sedang di masjid, [tiba- 
tiba 8/57] Rasulullaih SAW [keluar] kepada kami, lalu berkata, 'Mari 
kita berangkat menuju orang-orang yahudi.* Maka kami pun keluar, 
hingga kami mendatangi rumah Al Midras, kemudian Nabi SAW 
berdiri, lalu berkata, 'Wahai sekalian orang-orang yahudi! Masuk 
Islamlah kalian, niscaya kalian selamat.' Mereka menyahut, 'Engkau 
telah menyampaikan wahai Abu Al Qasim!' Rasulullah SAW berkata, 
l Itu yang aku kehendaki. 50 Masuk Islamlah kalian. niscaya kalian 
selamat.* Mereka pun berkata, 'Engkau telah menyampaikan wahai 
Abu Al Qasim!' Rasulullah SAW berkata lagi kepada mereka, 'Itu 
yang aku kehendaki? Kemudian beliau mengatakan untuk ketiga 
kalinya, lalu berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya bumi ini adalah 
milik Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya aku hendak mengusir 
kalian dari tanah ini. Barangsiapa di antara kalian yang bisa 
mendapatkan sesuatu dengan hartanya, maka hendaklah dia 
menjualnya, jika tidak, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya bumi 
ini adalah milikAllah dan Rasul-Nya." 1 



50 Ucapan beliau "Itu", maksudnya adalah pengakuan kalian bahwa aku telah 
menyampaikan. (Pensyarah). 



MukhtasharShahihBukhari — [56iH 



19. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Dan demUdan pula Kamitelah 

menjadikan kamu (umatlstam) umat pertengahan." (Qs. Al 

Baqarah [2]: 143), dan Perintah Nabi SAW untuk Tetap Bersama 

Jama*ah Kaum Muslimin, yaitu Para Ahli Ilmu 

(Hadits Abu Sa*id yang telah dikemukakan pada nomor 1 85 1 , juz 3) 



20. Bab: Jika Petugas atau Hakim Berijtihad, Lalu Salah - 

Menyelisihi Rasul SAW-, Tanpa Berdasarkan Ilmu, Maka 

Hukumnya Tertolak 



."j 'J& t L'^.f <& [jd jKS J** 'J^ -M [Jh Sj& -my 

(867).* 8671 Berdasaikan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa 
melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka dia 
tertolak." 

(Hadits Abu Sa*id dan Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1037, juz 2). 



21. Bab: Pahala Hakim Apabila Berijtihad Kemudian Benar, 

Atau Salah 



15o- lit : J^ $$ *3il $y*'j *-*l- Ail t^/jUJl J> jj** jp -YV\ A 

*" £"^ f £ ^ ** ^rf ' f ■ *'"'** *£■£"' ^** * 



^ ^ 



" 1 






^ ^ 



(^Telah dikemukakan secara muallag pada juz 2, kitab 34 jual beli, bab €0, riwayat 
mu '0//09 339. Di sana telah kami sebutkan orang yang telah menyambungkannya. 



5621 — MukhtasharSfoihihBukhari 



2718. Dari Amr bin Al 'Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Apabila seorang hakim memberi keputusan lalu dia 
berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila 
dia memberi keputusan lalu herijtihad kemudian salah, maka baginya 
satu pahala" 

2719. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. 

(868). (B68) Disebutkan juga seperti itu dalam riwayat mu 'allaq 
dari Abu Salamah, dari Nabi SAW. 



22. Bab: Argumen Orang yang Mengatakan, Bahwa Hukum- 

Hukum Nabi SAW Adalah Jelas (Diketahui oleh Manusia); 

Ketika Sebagian Sahabat Tidak Ikut Menghadiri Majlis Nabi 

SAW; dan Berbagai Perkara Islam 



23. Bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Sikap Tidak 

Mengingkari yang Dilakukan oleh Nabi SAW Adalah Hujjah 

(Dalil), Tapi Bila Itu Dilakukan oleh Selain Beliau, Maka Tidak 

Merupakan Hujjah 



J . .• ' i . • *>•*,* t ef* '..* j-»j . t S'j» v M1 . M 

<_Ju>«j aIH JLP ^ jjbs- tl~ilj :Jl3 jJOsi*JI ^jj JU^» j — P — T YT * 

'J**. c-iUl. ,Jl :Jt» ?<ujL lilU; :cJ5 .JU-jJi JultaJl 'J>\ 01 :^L 

jr + *r + +■ /r *r -r *• 



2720. Dari Muhamamd bin Al Munkadir, dia mengatakan, "Aku 
melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah, bahwa 
Ibnu Ash-Shaid adalah dajjal. Aku berkata, 'Engkau besumpah 
dengan nama Allah?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar 



(86? >Dengan riwayat ini, pengarang rahimahullah Ta'ala mengisyaratkan, bahwa telah terjadi 
perbedaan riwayat pada Abu Salamah, Sebagian mereka riwayatkannya secara mursal 
seperti ini, dan sebagian lainnya meriwayatkan darinya, dari Abu Hurairah, sebagaimana 
pada riwayat sebelumnya, dan AI Hafizh mengisyaratkan tarjihnya. 



MukhtasharShahihBukliari — 1 563 1 



Umar bersumpah tentang itu di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW 
tidak mengingkarinya.'" 



24. Bab: Hukum-Hukum yang Diketahui dari Indikator; Lalu, 
Bagaimana Pengertian Indikasi dan Penafsirannya? 

Js. °p^J± lJJ*l\ jf- Jsi. p i&J±j J^JI '$ % J& '^ J_»3 ~K\\ 

o^ l^ls- Jjj Jlii* J^j«j "J^P 'ij^ ^j* 

x?jJ\ \y*k\H : jui ?Liji '^ & *ji\ j^j -av . 

.{\'J*i [^ ^4 ,_r& O* 1 J^ 1 * .i_>tfl,il ^ *p3l oJUCi J& JSTj -AV\ 

(869).* 8691 Nabi SAW telah mengabarkan tentang perkara kuda 
dan sebagainya, kemudian beliau ditanya tentang keledai, maka beliau 
pun menunjukkan mereka kepada firman Allah Ta'ala, "Barangsiapa 
yang mengerjakan kebaikan seberat ckarrah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasanjnya." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7). 

(870). (870) Nabi SAW ditanya tentang dhabb (sejenis biawak 
yang hidup di padang pasir). Beliau pun bersabda, "Aku tidak 
memakannya, tapi aku tidak mengharamkannya" 

(871). (871) Daging dhabb pemah dimakan (oleh para sahabat) di 
atas tempat hidangan Nabi SAW. Ibnu Abbas berdalih dengan ini, 
bahwa daging dhabb itu tidak haram. 






(8SSI) Pengarang mengjsyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan secara 

mawjr/!K/padajuz2, kitabpemberianairminum, nomor 1101. 
(^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang serupa itu, pada juz 2, kitab 

sembelihan, nomor 2177. 
tS71, Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan pada bab 

ini, dan telah dikemukakan dari riwayatnya yang lebih lengkap dari ini, dari Khalid bin 

Walid, padajuz3, nomor2135, namun tidak menyebutkan posisi saksi. 



5641 — MukhtasharShahihBukhari 



i<gju'£ Js> Js\i t|| JJ 1 j$i l*i» t&**j tiilj i£-^ S ^ill 
(<gju*C Js. 'Jsi L. C\J>- ^T y'j .^Jj J iiilJl5' S J^* y£"j—^ 

2721. Dari Ibnu Abbas: "Bahwa Ummu Hufaid binti Al Harits 
bin Hazn menghadiahkan lemak, keju dan daging dhabb kepada Nabi 
SAW, lalu Nabi SAW meminta makanan-makanan itu (agar 
dihidangkan), lalu semua makanan itu dimakan (oleh para sahabat 
beliau) di atas tempat hidangan beliau, namun Nabi SAW sendiri tidak 
memakannya seperti yang merasa jijik. Seandainya itu haram, tentu 
makanan-makanan itu tidak akan dimakan di atas tempat hidangan 
beliau, dan tentu beliau tidak akan menyuruh (para sahabat) untuk 
memakannya." 



25. Bab: Sabda Nabi SAW, "Jangattlah Kalian Menanyakan 
Sesuatu Kepada Ahti KUab^ 



* £*'*"* *" ■*"■*" f ° ' ' *" ° ' 

t^ji {JjlUi ^ Olf 0| :JUi tj£-Vl LJiT ^Ti^ t^*^L, J^— 5 

* * * * * * * * $ 

' J ' ' S* * j»° * ' J * j * * j° 

<ulp ^CD iJJi k^ lii (3|j c«_A^' J^ J* 0yJt>o jiJl\ OyJ ?«Jl 



2722. Dari Humaid bin Abdurrahman: Dia mendengar 
Mu'awtyah berbicara kepada sejumlah orang Quraisy di Madinah. Dia 
menyebutkan tentang Ka*b sang pendeta, lalu mengatakan, 
"Walaupun dta termasiik orang yang paling jujur di antara mereka 
yang biasa menceritakan dari ahli kttab, namun demikian kami 
menengarai adanya kedustaan padanya." 



51 Judul ini merupakan lafazh hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dan lainnya dari hadits 
Jabir yang menyerupai itu, yaitu hadits hasan karena banyak syaAidhya (penguatnya), 
sebagairmna dijelaskan di dalam Al Irwa * (6734). 



MiikhtashjirSlialiihRiikhari — ISASl 



26. Bab: Makruhnya Berselisih 

27. Bab: Larangan Nabi SAW Mengindikasikan Pengharaman, 
Kecuali yang Diketahui Bolehnya. Demikian Juga Tentang 

Perintahnya 

tj^j-lp fj»u jjj ^U- JUj .-.L3 ^. l^—^l :ljl»-l jj>. *Jj» ^— s*j -AYY 

'#o£fjfO 

/i./ s/gJ i ^ --' i " li ■.■**■*'■** J -*l *" ^i • h -' x^. 

.Uip f j*j Jj tBjbasJI S- Lil jP Lj^J :<CJaP ^l cJbj -AVf 

(872). 1 Seperti sabda beliau ketika memerintahkan tahallul, 
"Silakan menggauli istri-istri kalian" Jabir mengatakan, "Beliau tidak 
menegaskan kepada mereka, akan tetapi beliau telah menghalalkan itu 
bagi mereka." 

(873). (873) Ummu 'Athiyyah mengatakan, "Kami (kaum wanita) 
dilarang mengantarkan jenazah, namun hal itu tidak ditegaskan pada 
kami." 



28. Bab: Firman AUah Ta'ala, "Sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. n (Qs. Asy- 

Syuuraa [42]: 38), u Dan bermusyawarahtah dengan ntereka dalam 

iirusan iVh." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159), bahwa musyawarah itu 

lilakukan sebelum berketetapan hati dan sebelum jelasnya 

perkara dimaksud, berdasarkan Firman AHah Ta'ala, 

"Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

hertawakallah kepadaAUah. n (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159). Bila 

KasuluIIah SAW telah berketetapan hati, maka tidak selayaknya 

ada orang yang mendahului Allah dan Rasul-Nya 

" li J f 1° f'' * ' li* l'~* Ti ■ '?***'*.** f 'fe ' *l. " |*> * 

tr-j^jyl *J Ijlji t^j^lj ^LUI j Jl>-I »>jj 4jUw>1 ^ _~JI jjLij -AVi 



•^lni bagian dari hadits Jabir yang telah dikemukakan pada kitab 94 Angan-angan, bab 3. 
(K,3> Telahdikemukakansecatamaus/iu/padajuz I,kitab6Haid, bab 13. 



5661 — MukhtasharShahihBukhaii 



^3 j£, V :Jl5j t(>jiJi oiT j^Jl J*J jU» .jlii :ljJli tf j*j a£.U ^-J l — Ji 

^J^- C^la i_»I~J tA^Jli tilJ^t J%l Aj ^j C-i AiClj UP jjI ^.j ~AV» 

.*!Jl Ojjtl Uj (»^»- ^j^Jj t f»-fr p jk' tjl C~iJj «Jj t jy»ljll Ji>j t jlj«Jl Jji 

i^cij» jpi j JLji ji' ^. l\zti l/jyt£4 S y» ^' M ^j 

_» <*♦ ^* > + + + * + * 

*Ji\j *lJcil o^t ^JJ ojJuS LJ iL-Jl jl LjItSJi ki>j li^i t-$J+LX ljJb=-U_J 

^*% ,- j* jr.*- j* *■ *" *■ -* -■ * 

** *** ■*" ** '1 * ■ ■*"'****'** '^ " T^ jtf t* 

Jli jij J;U; UuT :^ JUi tS^jJi i> ^i Jl3 j— &' j— (i t£ijj -av*\ 
'4\ S? :ijJl3 liii «i ^! ili Sf :ljJji J£- ^-l3i Jsl5f bf cSj :g& it Jji-j 
'J^ JWiU Jjij :^ jJl Jlii .t^»j VJ tji^lj^lj lis-Ua jla IjIUp t-3i» *lll 

n **■■» *f • ■'i' , r* *'' »»'-'"i;*t >a& i ( t» * * » * * ^ * ■ » ^_* * 

ijl ^i J*> <l~£*i (tJ* t^»P Jju *-jL j>j .$$ «Jll Jj-j jw 5- ^ Je — ; Oj — » 
tSlSjilj S"5C-Jl ^J lj»> _>!-Ul ,> -1)1 Jj-j *£>■ ealp OlT il Sjj---— i 

.ol^-tj Ji^Jl J(jj ljilj(j 

H"H» H' ^ 

.Sjiali ilo JjJ *^. :!ft ^3l Jlij -AW 
UVij U^j tOJri j l IjAS' ^j^T tjlt Sjj-iJi LjCJUI f.l>Jl OL_Tj - Ur Y 



j^ jH 



(874). 48741 Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya 
ketika perang Uhud mengenai tetap di tempat (menunggu di Madinah) 
atau keluar (melawan mereka di bukit Uhud), lalu mereka berpendapat 
untuk keluar (berangkat). Setelah beliau mengenakan baju perangnya 



(£74> Discbutkan secara maushut (bersambung) oleh AI Hakim dengan sanad hasan dari Ibnu 
Abbas sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Menurut saya bahwa hadits ini 
shahih, karena ada syahidnys. dari hadits Jabir. Hadis ini dikeluaikan di dalam Takkrij 
Fiqh As-Sirah (pada bahasan perang Uhud). 



MukhtasharShahihBukhari — fs67l 



dan sudah berketetapan hati, mereka malah berkata, "Tetaplah (di 
sini)." Namun beliau tidak menghiraukan pendapat mereka setelah 
berketetapan hati, dan beliau bersabda, "Tidak layak bagi seorang 
nabi setelah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya 
lagi, sehingga Allah memberikan keputusan." 

(875). ' Beliau bermusyawarah dengan Ali dan Usamah 
mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Aisyah oleh para 
perangkai kebohongan, dan beliau mendengarkan pendapat keduanya 
sampai diturankannya Al Qur'an (ayat yang menyatakan terbebasnya 
Aisyah dari tuduhan tersebut). Lalu beliau mencambuk orang-orang 
yang melontarkan tuduhan itu dan tidak menghiraukan pertentangan di 
antara mereka, akan tetapi beliau memutuskan berdasarkan apa yang 
telah diperintahkan Allah kepadanya. 

Para pemimpin setelah Nabi SAW biasa bermusyawarah dengan 
orang-orang terpercaya dari kalangan ahli ilmu mengenai hal-hal yang 
mubah, yaitu untuk mengambil yang paling mudah. Bila Al Kitab dan 
As-Sunnah sudah jelas, mereka tidak melampauinya untuk mengambil 
yang lainnya, hal ini sebagai sikap mengikuti Nabi SAW. 

(876). ( 7 ' Abu Bakar memandang perlunya memerangi orang 
yang menolak membayar zakat, lalu Umar berkata, "Bagaimana 
engkau memerangi (mereka), sementara Rasulullah SAW telah 
bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai 
mereka mengucapkan taa ilaaha UlaUaah. Bila mereka telah 
mengucapkan laa ilaaha Ulallaah, maka terpeliharalah darah dan 
harta mereka dari (pemerangan)ku, kecuali dengan haknya"' Maka 
Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku pasti akan memerangi orang 
yang membedakan apa yang telah disamakan oleh Rasulullah SAW." 

Setelah itu Umar pun mengikutinya. Abu Bakar tidak 



(B7? * Ini bagian dari hadits Aisyah yang panjang tentang berita bohong, dan telah dikemukakan 
pada juz 3, kitab peperangan, nomor 1748 tanpa redaksi "lalu mencambuk orang-orang 
yang melontarkan tuduhan", karena tidak dicantumkan pada semua jalur yang disebutkan 
di dalam Ash-Shahihain dan tidak pula di dalam salah satunya. Menurut Ahmad dan para 
penyusun kitab Sunan, bahwa ini dan riwayat Muhaminad bin Ishaq dengan sanadnya, 
dari keduanya. At-Tirmidzi menilainya hasan. Ibnu Ishaq menyatakan tentang 
diceritakannya hadits ini padasebagian jalumyasebagaimanayangjugadikatakanoleh Al 
Hafizh. 

(876> Pengarang mengisyaiatkan kepada hadits Abu Hurairah yang telah dikentukakan secara 
maushul padajuz 1, kitab 24 Zakat,bab 1. 



568 1 — MukhtasharShahihBukhaii 



menghiraukan musyawarah bila sudah ada ketentuan Rasulullah SAW 
padanya mengenai orang-orang yang membedakan antara sh^ilat 
dengan zakat, serta hendak merubah agama dan hukum-hukumnya. 

(877). (877J Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mengganti 
agamanya, maka bunuhlah dia" 

1432. K32 Para qari adalah dewan musyawarah Umar, baik tua 
maupun muda, dan dia sangat berpegang teguh dengan Kitabullah 
' Azza wa Jalla. 



(»V7) jgiah dikemukakan secara maushul dari hadits Ibnu Abbas pada kitab 88, bab 2. 
1432 Ini bagian dari hadits Ibmi Abbas yang mauqufpsda. kisah Uyainah bin Hishn dengan 
Umar RA yang telah dikemukakan pada kitab 96 Becpegang teguh, bab 2. 

MiikhrashjirKhahihRiikhari — I <WW 1 



97. KITAB TAUHID 



1. Bab: Hadits Tentang Seruan Nabi SAW Kepada Umatnya Agar 
Bertauhid Kepada Allah SWT 



. " - . S T-' /v f *, " V/ *.-:.'-. .- . f, 

Oyts>rj U-U i\JL>-l *3J) jA \>\ ; a-^J t*_gj>U0 ^. — 3 4jL>! *3U 

tiyLi £ULli '£*> ft"-i ^lj ojL :JUi c& *JlU il_Ji \j^_ STi 

' * ' f &&. * *i, 't,-' i' f'-f.f i f ,^f- -■•*(,-' i'*fi 'ti-' 
ej^l :1& ^Jl JUi .l^j lyl ol i^j-1 Ulj t^^-jJI 4a^> I^jU :JU* 

^ * * + * + + 

>& >\'.\ 



2723. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengutus seorang 
laki-laki bersama suatu sariyyah (satuan pasukan perang yang tidak 
diikuti Rasulullah SAW). 52 Dalam shalatnya, ia sering membacakan 
(surah) kepada para shahabatnya yang ditutupnya dengan 
aulhuwallaahu ahad. Sekembalinya, mereka menyebutkan perihal itu 
kepada Nabi SAW, lalu beliau berkata, "Tanyakan kepadanya, untuk 
apa ia melakukan hal ituT' Lalu mereka menanyakarrnya kepadanya, 
maka dia berkata, "Karena dia (surat tersebut) adalah sifat ar-rahman 
dan aku suka membacanya." Maka Nabi SAW bersabda, "Beritahukan 
kepadanya bahwa Allah mencintainya." 

2. Bab: Hrman Allah SWT, "Katakanlah, 'Serutah Attah atau 
serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia 
mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik). '" (Qs. AI 

Israa [171: 110) 



H Perkataannya, "bersama suatu sariyyah" yakni menjadi amir (pimpinan) mereka. 
[Demikian dikatakan AI 'Aini]. 



MukhtasharShahihBukhari — l57ll 



3. Bab: Firman AUah SWT, "Aku-Iah Sang 53 Maha Pemberi rezeki 

Yang Mempunyai Kekuaian lagi Sangat Kokoh. " (Qs. Adz- 

Dzaariyaat [51]: 58) 

>i 5b4 li A S Ji\ Jvs :Jli U^S J«y 'J i_P -YYU 

** y * 

2724. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Nabi SAW 
bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah SWT 
terhadap hal menyakitkan yang didengarnya, [sesungguhnya 
mereka,7/96] mengklaim Dia memiliki anak, kemudian Dia 
memberikan keselamatan dan menganugerahkan rezeki kepada 
mereka" 

4. Bab: Firman AUah SWT, "(Dia adaiah Rabb) Yang Mengetahui 

yangghaib, maka Dia tidak mempertihatkan kepada seorangpun 

tentang yang ghaib iYu." (Qs. Al Jinn [72]: 26) Dan "Sesungguhnya 

Altah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 

Kiamat" (Qs. Luqmaan [31]: 34) "AUah menurunkannya dengan 

ilmu-Nya" (Qs. An-Nisaa' [4] : 166) u Dan tidak ada seorang 

perempuan pun ntengandung dan tidak (pula) metahirkan 

melainkan dengan pengetahuan-Nya" (Qs. Faathir [35]: 11) 

"Kepada-Nyatah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat " 

(Qs. Fushshilat [41]: 47) 

Jp <y»a)j tCJp p-yi JT j* <>ift) :,U; y J^ jii -urr 

' * ' # ' 

.ilip^jr 



33 Demikian seperti dalam teks aslinya, sedangkan tilawah (bacaan) yang masyhur adalah, d 
^ljjll j* ^l "Innallaaha huwar razzaaq. " [Sesungguhnya Attah. Dialah Maha Pemberi 
rereki)" Demikianlah kebanyakan salinan dari buku ini. Dan pada sebagiannya tertulis, 
"inni anar raszaaq. " Ini merupakan bacaan Ibnu Mas'ud. LAhat, AI Fatfr [FathAl Bari]. 



f572l — MukhtasharShahihBukhari 



1433. Yahya bin Ziyad berkata, "Azh-Zhaahir (Yang 
Zhahir)" mengetahui segala sesuatu dan "Al Baathin (Yang Bathin)" 4 
mengetahui segala sesuatu. 



5. Bab: Krman Allah SWT, "Yang Maha Sejahtera, Yang 
Mengaruniakan keamanan. " (Qs. Al Hasyr [59] : 3) 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Mas'ud yang telah 
dikemukakan pada Juz 1 , kitab 1 Adzan, bab 1 47) 



6. Bab: Firman Allah, "Raja manusia." (Qs. An-Naas [114]: 2) 

.# ^l jp j*p ^l <~* -AVA 

(878). (878> Di dalamnya terdapat hadits Ibnu Umar dari Nabi 
SAW. 

',>$' ^j^ ^* 'i^' ^ : J^' P t<L ^ tillJt ^Mj t*^ 1 



+ + * * * * ** 



2725. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Allah menggenggam bumi pada hari Kiamat dan melipat langit 
dengan tangan kanan-Nya, kemudian berjirman, 'Akulah Sang Raja. 
Mana para raja bumi iniT" 



1433 Disebutkan oleh Yahya bin Ziyad, yaitu Al Farra', seorang ahli Nahwu ternama di dalam 

kitabnya, Ma 'ani A{ Qur'an. 
54 Qs.AlHadiid[57]:3. 
^Akandikernukakansecaramoitf/wI(bersarnbungsanadnya)padabab 19. 



MiikhtasharShahihRnkhari — 1 573 1 



7. Bab: Firman Allah SWT, "Dan Dia-lah Rabb Yang Maha Kuasa 
lagi Maha Bgaksana, " (Qs. Ibraahim [14] : 4) "Maha Suci Rabbmu 
Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, " (Qs. 

Ash-Shaaffaat [37]: 180) "Padahal kekuatan itu hanyalah bagi 

Allah, bagi Rasul-Nya," (Qs. Al Munaafiquuii [63]: 8) dan orang 

yang bersumpah atas nama kekuatan ('Izzah) Allah dan Sifat- 

sifat-Nya 



.iL-jp} U li 'j£r Jji' :$& ^ Jl* :^-rf Jl5j -av^ 
(g79 j (879) ^^ berkat3j « Nabi SAW tersat,^ 'j a hannam 
berkata, l Cukup! Cukup! Demi kekuatan-Mu."'' 



jl3l Jil yf-\ tjUJlj i^Jl 2j^' J*j ^s^i :0 ,JS j* ĕjiji j*l JlSj -AA- 

.li^ iJJw' 1/ ii»j*j ^ o^ 1 o* (j^J i-Jj*»' t-Hj :JjV <*^* ^j^-i 

.aJ&( S>ij dUi ilJ :& &» JlS : Jli A -3)1 Jj^-S &\ :J ^ j? J^ 
" ' * -• # ' 

(SSO).* 880 * Abu Hurairah berkata, "Dari Nabi SAW, 'Tersisalah 
seorang laki-laki di antara surga dan neraka sebagai penghuni 
neraka terakhir yang masuk surga, seraya berkata, f Rabbku, 
palingkanlah wajahku dari neraka, Demi kekuatan-Mu, sungguh aku 
tidak akan meminta kepadamu selain itu."' Abu Sa'id berkata, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, l Allah 'Azza wa Jalla 
betfirman, 'Untukmu hal itu (permintaan itu) dan sepuluh kali 
lipatnya.'" 

-ii^jJ O* ls! J* V i^>j : vj? J^j -AA ^ 
(881). (88,) Ayyub mengucapkan, "Dan demi kekuatan-Mu, aku 



^ 8 ™ 1 Pengarang menyebutkannya secara maushul dalam bab ini juga. 

^lni adalah bagian dari hadits yang panjang yang akan dikemukakan secara maushul pada 

bab 24. Sedangkan peikataan Abu Sa'id adalah bagian penyempurna hadits ini 

sebagaimana yang akan dipapaikan nanti. 
t8B1, Ini adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 5 

Mandi, bab 20. 



5741 — MukhtasharShahihBukhari 



tetap memerlukan Berkah-Mu." 



Sl tf-ii &*j*i 3>i :J>L' ilT *Ji 01 c^& ^Ji ji -YYY1 



2726. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW mengucapkan, 
"Aku berlindtmg dengan kekuatan-Mu, Yang tiada Tuhan -yang 
berhak disembah- selain-Mu, Yang tiada mati, sementara jin dan 
manusia akan mati" 



* -- ' ' <■ * 

' j '. '.'' b j '• 

* fc B' » , ' J S h" ' •**. J* * „. - tl " •■ "l** "" " 1l * U 

p J i ( j** J . t^i ^"i l£j>s* toa* (»j*J' •-Jj ^jj <yj) ijy^ 1 — *>' 



<* - <* / ^ ^ *» J J 

* • 7 ~ 






Ji> V} .2J>0O (^>j ^* te 'ts'J*\ J'S) i-O** ijLi " Ji ; J> ; 



^ ^» 



2727. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, "Senantiasalah ia 
(dalam riwayat lain: 'Senantiasalah Jahannam ',7/225) dilemparkan 
ke dalamnya, seraya (Jahannam-penj) berkata, 'Masih adakah 
tambahan (Qs. Qaaf [50]: 30),' hingga Rabb semesta alam 
meletakkan ke dalamnya (dalam riwayat lain: Rabb Al 'Izzah) kaki- 
Nya, maka sebagiannya saling mendekat kepada sebagian yang lain. 
kemudian berkata, 'Cukup! Cukup! [dengan lafazh: Qad-Qad-penj] 
Demi kekuatan-Mu' (Dalam riwayat lain: Cukupl Cukup! [dengan 
lafazh: 'Qath, Qath'-penj] Demi kekuatan-Mu) dan kemuliaan-Mu. 
Dan surga masih saja berlebih hingga Allah menciptakan baginya 
makhluk lain, lalu menempatkan mereka untuk kelebihan surga itu." 



Miilsh+AcliiiT-Cllinllttl HiiIrlidH C-C 



8. Bab: Firman Allah SWT, "Dan Dia-lah yang menciptakan langit 
dan bumi dengan benar." (Qs. Al An'aam [6]: 73) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 556, Juz 1) 



9. Bab: Firman Allah SWT, "Dan Altah Maha Mendengar lagi 
MahaMelihaL" (Qs. An-Nisaa' [4]: 134) 

^ii; ^ii Sy& toi}UVi i*^- ^-j tsaJi aJL3 JukJi :IiJIj iiolp ^p -aay 

■i^~'jj J^ iU^ ^* Jy ^l ^ oi) :& y< J^ 

(882). J Dari Aisyah, dia mengucapkan, "Segala puji bagi 
Allah, Yang pendengaran-Nya memenuhi semua suara-suara, lalu 
Allah SWT menurunkan kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya Allah 
telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu 
tentang suaminya. 7 (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1)." 



10.Bab: Firman Allah SWT, "Katakanlah, 'Dia yang berkuasa, 
(Qs.AIAn'aam[6]:65) 



(Haditsnya adalah hadis Jabir yang telah dikemukakan pada Juz 1, 
kitab 19 Tahajjud, bab 25) 



^lni hadits mu'allaq menurut pengarang dan telah disebutkan secara maushul 
(bersambung) oleh Imam Ahmad (6/46) dan yang lainnya dengan sanad shahih darinya 
(Aisyah). Sedangkan teks lengkap haditsnya adalah: "Seorang wanita yang mengajukan 
gugatan (mujadilah) kepada Rasulullah SAW datang, berhicara kepadanya di sisi rumah, 
aku tidak mendengar apa yang dikatakannya, lalu Allah menurunkan ayat..." 



5761 — MukhtasharShahihBukhari 



11. Bab: Firman Allah SWT, "Dan (begitupula) Kami 
memalingkan hati dan pengiihatan mereka. " (Qs. Al An'aam [6]: 

110) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemiikakan pada 
kitab&iTakdir.babn) 



12. Bab: "Sesungguhnya AUah memiiiki seratus nama kurang satu 
(sembUan puluh sembilan)." 



.£jjJh :{$} *^Wi :<jW ji) V& y Jl3 -uri 

1434. 1 Ibnu Abbas berkata, "Dzul Jclal (Yang mempunyai 
kebesaran) " adalah (Pemilik) keagungan, sedangkan 'Al Barr (Yang 
Melimpahkan kebaikan) ' adalah Al Lathi/ (Yang Maha Halus)" 



Oy^j Xm aU 01 :JlS jft *jj1 Jj-j ^ 1 t5 >S* (ji 1 0— * -YYXA 
/Y VI Jb-I l*i"**J V :*Jljj ,ij) liCa^-' ^i J-^lj Nl SJL. tlll-1 

. [^jii L~' ^j jij] ( &jt ji.i ( u s 



2728. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu, siapa yang menghitungnya (dalam riwayat lain: 
tidaklah seseorang menghafalnya melainkan,7f\69) ia masuk surga 
[Dan Dia adalah Ganjil dan menyukai yang ganjit]." 



Firman-Nya, "Ahshainaahu (sudah Kami kumpulkan/catat)": 



1434 Disebutkan secara tnaushul oleh Ibmi Abi Hatim dengan sanad terputus darinya (Ibnu 
Abbas). Sebagiannya telah dikemukakna pada juz 3, atsar nomor 973. 



MiikhtaeharShahihRiikhari — 15771 



Sudah Kami jaga. 



13. Bab: M emohon Dengan Asma Allah dan Memohon 
Perlindungan Dengan-Nya 



14. Bab: Hal Yang Berkaitan dengan Dzat Allah, Sifat-Sifat dan 

Nama-Nama-Nya 



.Ju? *~l»v> oiJUi y& tJ^i oii J iUij :L^U JiSj -uro 

1435. 1435 Khubaib berkata, "Hal itu pada Dzat Tuhan," lalu dia 
menyebutkan Dzat dengan Nama-Nya Ta 'alaa. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1329, juz 2). 



15. Bab: Firman AUah SWT, "Dan Attah memperingatkan kamu 

terhadap diri (siksa)-Nya. " (Qs, Aali 'Imraan [3]: 28) Dan Firman- 

Nya, "Engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku 

tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. " (Qs. Al 

Maa'idah [5]: 116) 



* ' * ' Jf ' • M * M ■_ ' ' * ' " * 

f * * +• * + t + * 4 + * * 

**°1$ . • ' ,lif . I* I* 1* •i'l ' •* -' ■' ■' • * Tl - * -- ". .' I* .' • 't. 

4ij| (j-i— J (s*"! ujj tlpb Ol C-jy^ UljJ jJl uyu Ojj iLpIjJ aJj 

.*jj> 



1435 Ini adalah bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 2, nomor 
1329. 



5781 — MukhtasharShahihBukhari 



2729. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, 
"Allah Ta 'ala berprman, 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku 
terhadap-Ku, dan Aku bersamanya bila dia mengingat-Ku. Jika dia 
mengingat-Ku pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, 
dan jika dia mengingat-Ku di tengah khalayak, maka Aku 
mengingatnya di tengah khalwak yang lebih baik dari mereka. Jika 
dia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya 
sehasta, danjika dia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, maka Aku 
mendekat kepadanya sedepa, danjika dia datang kepada-Ku dengan 
berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berlari (cepat). " 



16. Bab: Firman Allah SWT, "Tiap-tiap sesuatupasti binasa, 
kecuali AllaSu " (Qs. Al Qashash [28] : 88) 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

1899Juz3) 



17. Bab: Firman Allah SWT, "Dan supaya kamu diasuh dibawah 

pengawasan-Ku." (Qs. Thaahaa [20]: 39): Diberi makanan 

(nutrisi) Dan Firman-Nya, "Yang berlayar dengan pemeUharaan 

Kaml " (Qs. AI Qamar [54] : 14) 

18. Bab: Firman Allah SWT, "Huwa 55 Al Khaaluj At Baan Al 

Mushawwir (Dia-lah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 

Membentuk Rupa)." (AlHasyr [59]: 24) 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 747, juz 3) 



Demikian pada naskah aslinya dan ayat tereebut (yang tnasyhur-penj) adalah ( S^ & j* 
jj-" ! > isj^) "Huwallaahul khaaligul baari 'n/ mushawwir." 



Miil/hfelehar£h<ihihlliil/hai>i I CTO : 



] 9. Bab: Firman AHah SWT, "Yang telah Kuciptakan dengan 
kedua tangan-Ku. " (Qs. Sbaad [38] : 75) 



,_JJ_Jl Ul :Jj_y *j t<^-«-i -_»'j__«Jl 0^>Jj *_*•*_/-' oLaJi ^jj 

* -"_■ _» _• + * 

2730. Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, bahwasanya 
beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menggenggam bumipada hari 
Kiamat, sementara langit berada di tangan kanan-Nya, kemudian Dia 
berfirman, 'Akulah Sang Raja. '" 



20. Bab: Sabda Nabi SAW, "Tidak ada seorang pun yang tebih 
cemburu dari Allah. " 



JCJA '£ j_*-j _Jlj y :SSCp jJ ~*~ S& :J^ ij^\ _£ -YVY^ 

_ t_ ^ ^ ^ * _» + + + * ^ _» j, ■* 

[r^/A T] :JU* <_$} *»l Jj-j --^ cP -C - ^ -** «-C-J^ ^j-- 1 

.B ^ 1 ^ -* ^ *- i * i~" J * J ■*'• f 1^^ * l*' I 6 ** **■•*!*> *, j + 9 + 

Jjel j^j IjJL^ j^pt _llj 441» j-Pl _U _llj !_U*- Cj-P _, * (Jj- 5-00 

_'-'_' + + + _■ 

jilli <l)I k__-i j_-1 "_ j t_,__7 _ij L$l« jfU _• t^i_-ij_)l ^- _il Sjlc- 

<* _» * + * + 

-* _> _' £ -* _-* _>_*■*' ^ _■ \ 

-Jj i___t J_-1 V j i_rfj-__Jlj jij-4-J» -_~ jJJ- J_-1 _yj (4»l j—- 

-* _■ + + * ***,*** 

+ . * A -*■_ ** j _ 

.<_*Jl 4_1 JU&J _JU_ Jp-I ^J I4»l jj. 43-JUJl 

(M [y j>l ___U_i ". :<i_U Cljj ,yj) -AAr 



2731. Dari Al Mughirah, dia mengatakan, "Sa'd bin 'Ubadah 
berkata, 'Andaikata aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku, 
pasti aku akan menghantamnya dengan pedang, bukan dengan 
gagangnya (tetapi dengan ketajamannya). Lalu hal itu sampai ke 
telinga Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Merasa heran\kah 
8/31] kalian dengan kecemburuan Sa'd? Demi Allah, sungguh aku 
lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku. 



580 1 — MukhtasharShahihBukhari 



Karena kecemburuan Allah, Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan 
keji, yang tampak dan yang tersembunyi. Tiddk seorang pun yang 
lebih menyukai (untitk menerima) alasan daripada Allah, dan demi 
hal itu pula, Dia mengutus orang-orang yang memberitakan kabar 
gembira dan orang-orang yang memberikan peringatan. Dan tidak 
seorang pun lebih menyukai pujian daripada Allah dan karena itu, 
Allah menjanjikan surga." 

(883). (883) (Dalam sebuah riwayat mu'allaq terdapat, "Tidak 
seorang pun yang lebih cemburu dari Allah."). 



21. Bab: Firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, 'Siapakah yang lebih 
kuatpersaksiannya?'"(Qs. Al An'aam [6]: 19) Dan Allah Ta'ala 
Menamai Diri-Nya Dengan 'Sesuatu': "Katakanlah, 'Allah. '" (Qs. 

AlA^aamie]:!^ 56 



JT> : Jlij i&\ oll* 'j* W 'j>j .lfct or^jl & ^— 3l J^-j -AAt 

.<i^j^IUli^ 

" " * 

(884). (884) Nabi SAW menamakan Al Qur"an dengan 'sesuatu,' 
yang merupakan salah satu sifat Allah. Dia berGrman, "Tiap-tiap 
sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. " (Qs. Al Qashash [28]: 88). 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sahl yang telah 
dikemukakan pada nomor 202, Juz 3). 



^'Disebutkan secara maushul oleh Imam Musljm (4/211) dengan lafazh, "... dan yang 
tersembunyi, dan tidak seorangpun yang lebih cemburu dari Attah. Tidak seorangpun 
yang lebih menyukai (untuk menerima) alasan darlpada Attah. Karena itu... dan tidak 
seorang pun lebih menyukai pujian...," lalu disebutkan secara maushul oleh Ad-Darimi 
dan Abu Awanah sertaAl Baihaqi di dalam/JMsma'(halaman 287). Telah dikemukakan 
sebelumnya secara maushul (Juz 3/2093) dengan lafazh, "Tidakseorangpun..." 

** Demikian yang dicantumkan dalam sebagian riwayai-riwayat kitab ini. Dalam riwayat 
lain, "Bab, l Qul Ayyu Syai^in Akbaru Syahaadah. Qulittah ("Katakanlah, 'Siapakah yang 
lebih kuat pereaksiannya?' Katakanlah, 'Allah.'" (Qs. Al An'aam [6]: 19) Allah SWT 
menamakan diri-Nya dengan 'sesuatu.' Al Hafizh berkata, "Ini lebih baik." 

^Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Sahl bin Sa'd yang telah dikemukakan pada juz 
3, ncmor 2029. 



■ fl lilrlt ^A fllt A al i 1rl*A^H 



22. Bab: Firman Allah SWT, u Dan adalah 'Arsy-Nya di atas air,' 

(Qs. Huud [11]: 7) "dan Dia adalah Rabb yang memitiki 'Arsy 

yang agung. " (Qs. At-Taubah [9]: 129) 



-oi^ :<^j^) 'C^j 1 :< t llL)i J»(^£-») :Odi /jii-un 

■J-'A J*'y* 'A<s£"§ -^j^ Ju3 -\ *rv 

U^ :<ij^)j ^ 1 :<X^J») y^y J»ij -MrA 

1436. 1436 Abu Al 'Aliyah berkata, "Dcrw Dia berkehendak 
(menciptakan) langit" (Qs. Al Baqarah [2]: 29): Naik. "lalu 
dijadikan-Nya ": Menciptakannya. 

1437. 1437 Mujahid berkata, "Makna Istawa: Naik/Meninggi di 
atas 'Arsy. 

1438. 1438 Ibnu Abbas berkata, "Makna l Al Majid': Al Karim 
(Yang Maha Mulia) dan 'Al Wadud': Al Habib (Maha Pengasih). 

Dikatakan, makna 'Hamiid' (Maha Terpuji): yakni 'Majiid' 
(Maha Pemurah) seakan bentuk kata fa'iil dari kata Maajid, 
sedangkan kata 'MaAmurf'darikata 'Hamiid &1 



f-3i j^i tJ fe 2jt ^ % ;^ :ju ^ ^_p -tvn 

-* *■ * 

4j^1 oJUb jl :<UP 4jIjj ^»j) .dbrjj d^ iL^.lj Alll jJl :Jj — ftj 



1436 Disebutkan secare maushul (bersambung) oleh Ath-Thabari dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi 
darinya; hanya saja dia menyebutkan, "Faqadhaahimna" sebagai ganti "Fa 
Sawwaahunna, " dan inilah yang benar, yang menjadi pegangan sebagaimana terdapat di 
dalam Al Fath Dia mengatakan, "Dan ucapannya dalam kitab ini, 'Fa Sawwaahunna' 
adalah pengubahan. 

1437 Disebutkan secara maushul oleh Al Firyabi darinya. 

1438 Disebutkan secam maushul oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus, darinya. 

57 Al Hafizh berkata, 'Teks ini berasal dari ucapan Abu Ubaidah dalam 'KUab Al Majca. ' 
Silahkan merujuk kitab Al Fath. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



jli ^j \lSy %Xj^ LS^^j] ^^ ^ 1 ^ ii-«* (*•— * ls — **"J? 



* -* 

+ + 



J 9 ■** ** ■ | ^ B ( ^** I "" B tl ** / t t ** B ■■* ' • *» ^j"Q, *■ #**^ 

^ ^ -* -* ^ *■ 

jfj ** ■ B ■ + + * * + + f + _ \ 

P^JJ 1 \J* J^ ^J oll^i : JU .eJL* jii^J ils£i ' *J^ sp ^ 1 

^r 1 ^y cr* J 1 ^ ^ 1 i^*"j3j 'o^^ 1 o^-jj : <-l>* *& i^— ^ 1 

2732. Dari Anas, dia berkata, "Zaid bin Haritsah datang 
mengeluhkan sesuatu, latu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Takutlah 
kamu kepada Allah dan tahanlah terus isterimu, ' (Dalam riwayat lain, 
darinya bahwa ayat ini, (firman-Nya) 'Sedang kamu menyembunyikan 
di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya [dan kamu 
takut kepada manusiaj ' turun mengenai urusan Zainab binti Jahsy dan 
Zaid bin Haritsah, 6/23). Aisyah berkata, 'Andaikata Rasulullah 
SAW menyembunyikan sesuatu, pastilah beliau menyembunyikan hal 
ini.* Ia berkata, 'Zainab dulu sering berbangga terhadap para isteri 
Nabi SAW lainnya seraya berkata, 'Kalian dinikahkan oleh keluarga 
kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Ta'ala dari atas tujuh 
langit.'" 



fufi ^h ^l [y\ 'j. : ju m T-ai & rj> J ^ -wr 

* «* -* *■ -* ** ^*> 

J 'Jt\* L&*}\ 4±*-\ 01 Al jjii- Ui- jlS' SiSC&j }^'j tS^Ua )l 

j *^« jH ' j ^f^'"*j * ■* * * i ** £ * 

^Jj tAil ]&\ i]fj L' :l^ili .^-* jJj ,Jl 4-^jl ^j Ij~&- jl <&l Jjjl. 



**■ -*■ <* ^^ -* <" j* > 



to-3^ ^ 1 * ^ 1 ^s* ^l -J^ ?&*■** O*^ 1 (* ■ x/r ^ rttjj ,=»3) 



58 Demikian teks aslinya. Demikian pula yang tercantum pada sebagian naskah salinan yang 
lain. Pada naskah Al Fath\ "Anas berkata..." Demikian pula seperti yang dinukil Al 
Hafizh di dalarn "AsySyarh" (8/523), dia berkata di sini, "Selain tempat ini, aku tidak 
melihat ia maushid (bersambung sanadnya) dari Anas." 

Saya katakan: Yang populer, bahwa ini adalah hadits Aisyah. Demikian yang dikeluarkan 
oleh Ahmad (6/241 dan 266) dan Muslim (1/1 10). Tampaknya pengarang 
meriwayatkannya secara mu 'allaq dari Aisyah. 



Miilrh4ncknvGlin1lik Diilrknn I CC1 I 



* * . e *, 



,s,t 



^lilj t«U*Jl Jal-jl AjU i^/^j*-' Ojll»S 4»l *-3l 1> lil 8 -ijPj^J 

-** ti 'i*ff '* *- ** * ' • *li * i*' *-"** -**h 

. *LL*JI jlgjl j*uU 41* j t /j^-jJI L j*j& ^Jj^J t*Us(«JI 

2733. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Siapa yang beriman kepada Allah dan Rastd-Nya, mendirikan shalat 
dan berpuasa bulan Ramadhan, maka sudah menjadi hak Allah untuk 
memasukkannya ke dalam surga, berhijrah dijalan Allah atau duduk 
di bumi di mana ia dilahirkan." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, 
tidakkah kami kabarkan (dalam sebuah riwayat: beritakan kabar 
gembira, 3/202) kepada manusia mengenai hal itu?" Beliau menjawab, 
"Sesungguhnya di dalam surga terdapat seratus tangga yang 
dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, 
jarak setiap dua tangga adalah seperti antara langit dan bumi. Jika 
kalian meminta kepada Allah, maka pintalah kepadanya surga 
Firdaus, sebab itu adalah surga paling pertengahan dan paling tinggi 
(tingkatannya), di atasnya terdapat 'Arsy dan darinya terpancar 
sungai-sungai surga." 

23. Bab: Firman Allah SWT, "Malaikat-malaikat dan Jibrilnaik 

(menghadap) kepada Rabb. " (Qs. Al Ma'aarij [70): 4) Dan 

Firman-Nya, "Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang 

baik." (Qs. Faathir [35]: 10) 

:v-U JU» t^ ^Jjl «iJ£. ji Ll iSl :,yCe- jjl ^p '*']** j>\ Jl — *j -AAo 

.tllLjl ^ ^Jl 4^1' $ JJ^' (^JJl Ji-jjl I Ju- J4p J jjkl 

(SSS).^ 85 ' Abu Jamrah berkata, dari Ibnu Abbas, "Diutusnya 
Nabi SAW sampai ke telinga Abu Dzarr, lalu dia berkata kepada 
saudaranya, 'Beritahukan kepadaku ilmu lelaki yang mengaku bahwa 
berita dari langit datang kepadanya itu!'" 



'^lni adalah bagian dari hadits tentang keislaman Abu Dzar yang telah dikemukakan secara 
maushulpada)uz2, nomor 1495). 



^841 — MukhtasharShahihBukhari 



.<Ljji jU£Ji> J£ y£*)\ jiai :j*&S Jiij -i tr<\ 

.& J\ ^}S &k*Jl :<^j^ tf S> :J# 

1439. 1439 Mujahid berkata, "Amal shalih mengangkat (ucapan 
yang baik)." 

Dikatakan 59 , "Dzi Al Ma'aarij": malaikat naik (menghadap) 
kepadaAllah. 



* -<*■* -**'*£ t* ** **<■*** £ * *" rfrtb * I ?•■*■* tl- tl- *'**' J f • *" h. 

-X ^ aj*j Jojo ts-Uaj ^ :sp m Jj-j Jl* :JU «>> ^l o* ~ A M 

<_s-CaJ l^-iji *j t*^*i l^i^i aUI 01» -(«^jajl VI ^ll ^jll -AJwJ V j— t_-s U 

- J^* Js* Oj5vj ^ *•> ^s a^.1 yjji 1*5 

(886). (886) Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Rasulullah 
SAW bersabda, 'Barangsiapa yang bershadaqah seukuran sebuah 
kurma dari usaha yang baik -sementara tidaklah naik kepada Allah 
kecuati sesuatu yang baik-, maka Allah akan menerimanya dengan 
tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya 
sebagaimana salah seorang di antara kamu mengembangkan anak 
kuda (yang baru disapih) hingga menjadi seperti sebuah bukit." 



24. Bab: Firman AUah SWT, "Wajah-wtgah (orang-orang 
mukmin) pada hari itu berseri-serl " (Qs. Al Qiy aamah [75] : 22) 



}'i ^j *J J* iA» fe C :ijfii y& of :iX* J & - wi 



1459 Disebutkan secara maushul oleh Al Firyabi. 

w Ini adalahucapan Al Farra\ "^J^art" 

<BS6> Format ini mcnorut pengarang adalah format hadits mu'allaq, yang telah disebutkan 
secaia maushul oleh Abu Bakar Al Juzqi di dalam Al Jam 'u Baina Ash-Shahihain dan 
Abu Awanah dalam Shahih-nyo. seperti yang dikatakan Al Haftzh (Ibnu Hajar-penj). 
Imam Ahmad juga telah meriwayatkannya secara maushul (2/231) dari jalur lam, dari 
Abu Hurairah. Jalur lain ini juga mu'allaa menurut pengarang dan telah dikemukakan 
secaia maushul Juz 1 , kitab 24 Zakat, bab 8, seperti itu. 



Unlrhlnclin* Gknllili Dnlrlinw CflC 



/^ OjjUj :«_ljj ^j) OjjC-J Ji :_H <Sil Jj_-j Jl — _i ?i.C__Jl 
* > ^ ^ , * 

.& fe c Si :i/u ?pU->~ iJjS ^4] j*4 in pii ^ o 1° 

* * * * - * 

\\ £-_*_ .iilir if,_j ^li :Jl5 .i_l Jji-j u ^ :ijJu V-__li-____ 

_ «_ - * ■ *••** . __ * * * } * o „ 

J 1 -*■ * , I -*" H * * ■■■*• *• *«*i - i **i ' *' ■ l-"* * * l -** -' \'-\\ ** * * i-li 

JL*j OIj <y* /*-."/ .4j-«-J-) ULmi JLj-j Ju •_* ^Jjjls t__-U-_il *>jj ,_*>_-■ 
JLju 015 /y* f^~i\ Cj*juI j_j_l JLju 015 •y» fc*£_l l_j"**--*-l _■■■ ~ •■■ " 
_*J <&l (t-JjJU* t-6jjWl!» -$-* •€»>! -JL& ,_-Vj lC-jjpljJ-Jl L-_- C-ljJaJl 

_jjJJ :OjJj-ui -(^jj ^ 1 ^Jj-O *[y • c /v ^j-j-y (j-" Sjj-^ji _, — 1p 

_* ^^_# _- * 

L$-jLj .elijp L*j IjtUc lili tUjj lliU ^s» _j_C» l-ii t[iAl« -Jdl j 

% m $ * * *,* ■*.£, £**,''* * % *■ 

.l_»j c-Jl :OjJjJLi .[»->sj VH :Jjj»j tOjij-i (Jl ajjj — _ /» ,g — i ^Sil 

O* Jjl (jT* 1 ,! "' '-'j 5 ** 4 (^f^" (^J*^ tjri -*»l_r*-ul ^J«HJ -AJj)»--*» 

cSjiS} tJ_-jJl •_! [H_-f] Juiy iiS^ "_j t[*_>L J-,jJl _-.] lijyJ 

.X X UlJi :-^j_ Ji-jll (fSvT. i^Ijj ^jj) 

* ' «• # " ■* 

?OI_u_Jl [3'ji] ^lj Ji .OIJ^LJI -Jji jL LJ^ ^ u-*j 
-j_J *_f -JT _^i=. tOlJulJl _Jjj- Jt* l^Jli :Jl5 Irtjil Jj-3 *. p* ^ 1 ^ 1 * 

Jjj_Jl ji-jl-i tl^JCi-; ^-Ull Ljijakj[ ij tAJll '.l l^-J-Jt jJ i I a 

:iji_)j (s*_)) (jj 1 ** 1 - (^ tej**-' jl -L-j'-«-*Jl jl tj_j-__jl (»-f-*j tAJ-*-u 

# y -* *^ ^-H ^ 

_ ■ * ** * ** ■ A ^ ^ ^ _, , 

-^ b .- ^ e J _ * >■ y *-^ .*<-•_-»<•' ^_ ,.* ^- _. , • - # . • j »* J"e> 

_>* J-^ 1 ^ 'j*-^ -^ ^U 1 S*f tj^ 1 J*f _r* [r _»W of] Sljl ^ 

-* •" * •* h' <r + ^*"^ 

Ol -0-1 _ljl ,j_i_» (4i!l JUy Ul_T ja '.Aj\jj (Jj) tlu_i -J-U ^j-^-i ^ ->-> 



[5861 — Muldit__.h_u"ShahihBu__hari 



+ -» * + * 

js ji3i ^ Oji-jUi .jji^-Ji ^f [Jst jji ^j — *] j__r tf oi jiLji 

Ui 4_>_ Uji^» toL-**Jl ftL» [4J (JLL pUJ * g_>g- V- ■/» _« tlj-i •*_>! 

* * r 

■•" ,■* i, *■ •- i* -1, * * i ■*•■** * l** t. I ■" ■«"•[' 

,«*i_j iaL*JI ^j-j «LJuJI ^ *l)l j- yL *j .J-—J' J***" ij 9 ***-' *Z~~* 

A ^ >' > <j& j**i***S& L^'j ^ 14-3 ^3 

,#■ <* *■ ^ **■++* * 

^j^-ij Jj 4ils tjLJI jp l5**J *-9j^»' I^Jj i^l :JjV .<-*-! ij^ 



^ ^ 



:dill Jjjij -j tejpJU jl c-Li Uj 4«l jPJLs .Uju j ^jj^-lj (I ^j 

V iiJj^j V :Jjv ?oj^ li^ 1 -*^ ^' ^^ d»yi'p. 01 c. m.. p J_ % 

4^>!-j a\S1 ^j^l^ tf.L«. L« JV'>»J ^^^ O^ *4j (j^J -^js^ cUJL-l 

4(1^4^ u;t> :<0>(j*j) ^jj ^ 1 J^ M J?f ^^ 'j 1 ^ 1 u— ^ 

* * * +* + * * 

t_jL ^l (^*-^* I^j (^l :JjJ>J (»-» (CJwj oi *»l ^Li I a c-> — -. 

^Ju-i V ot iUJj^j ^j4* ^-^ 2 *' -** c-^-J' :ii *»i JjV .^%Jl 
^ ■* ^ 

!uj i,?' : J>C» I^JjJLpI U !^ST ^l L' 2JUL"j VUl o-ttpl ^JJl ^—I* 1 
,_p- t(dUli- ,^1 OjSl V !cjj C : Jjv :-iIljj ^jj) Al j_ p!Jj 

Sf iU>i Sl : Jjii Vo^ jL; 01 iJJi 'c^i 01 c^ Ji : Jji 
■^ ■* > *■ ^ 

•I** ii i"" ii ""* -^ ' *i* " ** * *i*i i* i * ** **•' * itf B f 

.*^*OI »->L ^ A^JulJ tjsjlj-^j Jj^- jj'» ^Li L« jJaatJj .Oj-P dJJU-1 

" - f * *&■ * J* **dL»* * ,^^ 

o^Jl 2^* ^fc* ^* L^'S* t^J' & OJ»*aJ| 4^Jl (-jIj ^j II il 9 IJL i 

1 e f \* ' " f \ *.'*i - J" - '■ f A -, ',', ,' j >• *r -i ,.- 

JUstJl !t_jj (^l :jji *j td->— j Jl aMI c.L5i L* *_-5^—-* <-jjj~> -lj 

r r j 

, t ""$ tr " 9 t,*s** 11 '* " **A ****i^,• 

jIp Jlli V 01 iLiJiji^ iiiji* ^4ki-i ji C_-Uf :™Ji Jjii ■*~*J | 

#* 

\fnbhfocliQrChohniRiil/)iQn I «17 m 



Sf !^j lf* :Jj-0 !3jJIpI ^ ! f^ O* 1 ^ ^i : Jjj*V te^ L_^ 

*" ** . A jt. • -* -* ** ■ •*<+.* 4 

Jjb^ bu .41» 4ill <iJL>*-^j ^^ jJPJb Jlj* >j .<iUA*=- j^iil J*£* 

+ ** **■ #*■ 

■ -£ ** £ ■" t ■ ** A *" * F " F "* ■** ■** <; * * ■ ** ** ** 

*bj JCi .ii*5 :*J 4i!l Jti tL$lio lili .s^sJi Jjs-jI :4 S Jl — i <i! — • 

J>. tlJ^} liS" [l-iTj \jk '^a ij : Jji ojTJu! a" 1 ^l ^- ' J^j 
.i^ i£,j ii &Ji : JCj ii JlS tJjUSli * cJil s l [lil] 

B s.j* SJ*' fc , ,**■ 0*- J* T * ** r* ■ ■** lll ** ■*T" F ** ** J ■ l 1 ** ll* 

* * -* ^™" ■*• + ** * 

**-***'-* **\ * ff ** * *rf" ** * ** -*- ** 

** I t » I J - I i ** **** ** I * T I ^*'* * J » T .• "" * "" ■*' *m » t* ... St^ - B #* ^ 

dJJa :JU JUJj iljLl 4)1 Oi o^ jjI ct>JL>- bl ^ tU~i Ai_-Jb- 

^ .. ^^ ^ 

-•■•■" ■'■*?■•'''■"" Il'" f -■"■. * * ^ • ■* ll * *f 'ti- J^^^, ' * | i 

.OjtjJ* \j\ L 4** 4i\i>\ Oj^S-j l^jAstJt) JL*-*> jjI Jli t4*» AilAj ti) ) 

fjf "** ** * • *** ** ** •** ***■■ ** t «*L ** " 

JL*1- jjl Jl5 .^ui 4JJL.J ilj iUi '4jj5 ^l cJaii- U ^OjjjA jjl Jl — 5 
ĕjii-j i)J iJJi :iJj5 iH *isl Jj^-j ^. c jiA^- J! J^-il ^jJtiJl 

^ r* ** * m* ^^ r* 

.&JI >J>i &JI Jil >T J^> iljii :5x* j? J« .^iif 

J* *r m* m* r* m* 

2734. Dari Abu Hurairah, bahwa orang-orang berkata, "Wahai 
Rasulullah! Apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari 
Kiamat?" RasuluIIah SAW bersabda, "Apakah kalian tidak akan 
berdebat (dalam sebuah riwayat: berselisih, 1/195) mengenai 
terlihatnya bulan pada malam bulan purnama \yang tidak ada 
awannya]?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya demikian. Allah 
mengumpulkan manusia pada hari Kiamat seraya berfirman, 'Siapa 
menyembah sesuatu, maka hendaklah ia mengikutinya. ' Lalu orang- 
orang yang menyembah matahari mengikuti matahari; orang-orang 
yang menyembah bulan mengikuti bulan; dan orang-orang yang 
menyembah para thaghut mengikuti para thaghut itu, lalu tinggallah 
umat ini, termasuk kaum munajik, lalu Allah mendatangi mereka 
[dalam selain gambaran yang mereka kenal, 7/205], seraya 
berfirman, 'Aku Rabb kalian. ' Mereka pun berkata, '[Kami 
berlindung kepada Allah dari-Mu], inilah tempat kami hingga Rabb 
kami datang. Bila Rabb kami datang, kami mengenal-Nya, ' lalu Allah 



^881 — MiMtasliarShahihBiikhari 



mendatangi mereka dalam gambaran yang mereka kenal, seraya 
berplrman, 'Aku Rabb kalian. ' Lalu mereka berkata, 'Engkau Rabb 
kami. ' Lalu mereka mengikuti-Nya, lalu dibentangkan jembatan 
(shirath) di tengah Jahannam, maka aku dan umatku adalah yang 
pertama kali melewatinya [dari kalangan rasul bersama umatnya]. 
Tidak seorang pun pada hari itu yang berbicara setain para rasul. 
Dan doa (dalam riwayat: dan ucapan)para rasulpada hari itu adalah 
'Ya Allah, selamatkan, selamatkan!' 

Sementara di dalam Jahannam terdapat besi bengkok (bagian 
atasnya) seperti duri (yang disebut-penj) As-Sa 'dan. Apakah kalian 
pernah melihat [duri\ As-Sa'dan? Mereka menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah!" Beliau berkata, "Sesungguhnya itu seperti duri As- 
Sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya 
selain Allah. [Maka] ia menyambar manusia dengan amalan-amalan 
mereka, di antara mereka ada yang celaka karena amalnya, di antara 
mereka ada yang terlempar (karena tersengat), ada yang berhasil 
melewati atau semisalnya, kemudian muncul (dalam riwayat lain: 
selamat) hingga bila Allah telah selesai memutuskan di antara para 
hamba dan ingin mengeluarkan orang yang Dia kehendaki dengan 
rahmat-Nya [untuk keluar] dari kalangan ahli neraka, Dia 
memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan orang yang tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun (dalam riwayat lain: orang 
yang menyembah Allah) dari kalangan orang yang Allah kehendaki 
untuk dirahmati-Nya dari neraka, dari kalangan [orang yang pernah] 
bersaksi bahwa tiada tuhan —yang berhak disembah- selain Allah 
[lalu mereka (para malaikat) mengeluarkan mereka], maka mereka 
mengenal mereka di neraka melalui bekas sujud, lalu mereka keluar 
dari neraka dalam kondisi telah terbakar kulitnya, lalu dituangkan 
kepada mereka [air yang disebut] air kehidupan. lalu mereka tumbuh 
di bawahnya seperti tumbuhnya biji akibat dibawa buih (tumbuh 
demikian cepatnya), kemudian Allah selesai memutuskan antarapara 
hamba, lalu tinggallah seorang laki-laki [di antara surga dan 
neraka], menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah penghuni 
neraka terakhir yang masuk surga, lalu dia berkata, 'Wahai Rabbl 
Palingkan wajahku dari neraka, sebab anginnya telah menyiksa dan 
membinasakanku, ketajamannya telah membakarku, ' lalu dia berdoa 
kepada Allah semampu yang dapat dia panjatkan, kemudian Allah 
berjirman, 'Apakah bila kamu diberikan hal itu masih akan meminta 
kepada-Ku yang lainnya. ? ' Orang itu berkata, 'Tidak, demi kekuatan- 



MnkhtasharShahihBiikhari — 15891 



Mu, aku tidak akan meminta kepada-hiu selainnya. ' Rabbnya 
kemudian memberinya janji dan membuat perjanjian sekehendak-Nya, 
lalu Aliah memalingkan wajahnya dari neraka. Maka tatkala Dia 
membawanya menyonsong surga, dia pun melihatnya (dalam riwayat 
lain: melihat kecemerlangannya), dia pun diam selama yang 
dikehendaki Allah, kemudian dia berkata, 'Wahai Rabb! Hantarkan 
aku ke pintu surga. ' Lalu Allah berfirman kepadanya, 'Bukankah 
engkau telah diberikan janji dan dibuat perjanjian bahwa selamanya 
tidak akan meminta kepada-Ku selain yang telah diberikan 
kepadamu.? Celakalah kamu, wahai manusia! Alangkah liciknya 
kamu!?' Lalu dia berkata, 'Wahai Rabb!' Lalu dia berdoa kepada 
Allah (dalam riwayat lain: lalu dia berkata, 'Wahai Rabb! Janganlah 
aku menjadi makhluk-Mu yang paling sengsara!') hingga Dia 
berfirman, 'Apakah bila kamu diberikan hal itu, masih meminta yang 
lainnya?' Dia berkata, 'Tidak, demi kekuatan-Mu, aku tidak akan 
meminta kepada-Mu selainnya. Lalu dia diberikan apa yang 
dikehendaki-Nya berupa janji-janji dan perjanjian-perjanjian, lalu 
menghadapkannya ke pintu surga. Tatkala dia berdiri ke pintu surga, 
surga pun terbentang untuknya, lalu dia melihat apa yang ada di 
dalamnya berupa kehidupan yang lapang dan kesenangan, lalu dia 
diam selama yang dikehendaki Allah untuk diam, kemudian berkata, 
'Wahai Rabb! Masukkan aku ke surga!' Lalu Allah berpjman 
kepadanya, 'Bukankah kamu telah diberikan janji-janji dan dibuat 
perjanjian-perjanjian untuk tidak meminta selain yang telah diberikan 
kepadamu.?' Dia berkata, 'Celakalah engkau, wahai manusia! 
Alangkah liciknya kamu!' Maka orang itu berkata, 'Wahai Rabb! 
Janganlah aku menjadi makhluk-Mu yang paling sengsara! ' Maka 
senantiasalah dia berdoa hingga Allah tertawa terhadapnya. Tatkala 
Dia tertawa, maka Dia pun berfirman kepadanya, 'Masuklah surga. ' 
Dan tatkala dia masuk surga, Allah pun berfirman lagi kepadanya, 
'Berangan-anganlah.!' Lalu dia memohon kepada Rabbnya dan 
berangan-angan, hingga Allah sampai mengingatkannya seraya 
berkata, '[Tambahlah dari ini dan itu] ini dan itu, hingga [tatkala] 
angan-angan itu tuntas, Allah [Ta'ala] berkata, 'Itulah untukmu 
beserta kelipatannya. ,n 

'Atha" bin Yazid berkata, "Sementara Abu Sa'id Al Kudhri 
tengah [duduk] bersama Abu Hurairah, dia tidak membantah sesuatu 
pun dari haditsnya, hingga ketika Abu Hurairah menceritakan, bahwa 
Allah SWT berfirman, 'Itulah untukmu beserta kelipatannya,' 

|590| — MukhtasharShahihBukhari 



berkatalah Abu Sa'id Al Khudhri, l Dan beserta seputuh kali lipatnya, 
wahai Abu Hurairah.!* Abu Hurairah berkata, 'Aku tidak hafal selain 
perkataannya, 'Itulah untukmu beserta kelipatannya™ Abu Sa'id Al 
Khudhri berkata, "Aku bersaksi bahwa aku hafal perkataan Rasulullah 
SAW, 'Itulah untukmu beserta sepuluh kali Iipatnya.'"Abu Hurairah 
melanjutkan (cerita Nabi SAW), "Orang itu adalah penghuni surga 
terakhiryang masuk surga? m 



.__ ° * ** ■ *' ** ** ^ * £ 

Uj <j'J Ja !*wl Jj-_j Lj --» :J U (^jJbJl -V_- J ___i -\Vf o 

** ** ** * _. • **■■***** **" 

cJliT lil j^ill} ^JL-Jl 5jjj ^J OjjU_j Ja :J| i ?oC — _Jl f j— 2 






' ° *" -** t-ti * ^ Ii -*"* ' • i *" * . ** • -■ -* *. **| J *" - ** «i** * *" 

s,j^> oj^hih ^-^--Jl <ujj ^j OjjU_j J* t**j :vjj ,c-j) \\y**0 

*-****-**• **• _*■ *t +• ** 

-***** -~^ i **„,**' + ** ** 1- *• ^. -* 

aCj J__l aJj (^ OjjC_; Jij : J_ .*_ :iji_ Vv-^-- L$-__s _r4— J 



*_-■ * ' * - 



V IS-I» :JU .". :l_i .(\V\/o <--£_- QJ J-4-J -.;___> jJl_Ji 

* r r 

'll- s 1 I* **«* ■ ' 'l*. ' l'/* tll .*■•»■• jr^r _-»-J . ' *,'. J 

:J_ -j .L_^3j _» OjjUu Us *_l jlu__ -_xjj -.Jj _» jjjU- — - 

1 - * *\- ' # ' - r 

r r r r £ f • ° t ' * * n 

.i3j-~yJ ijilS' L- _Jl ^ ji J*T L_*Jl! :__» (_s_Ll> [;C.U_ll ^y _jl_T l_l] 

' * r f r r 

t*-gJ_jl *-* il)-j afl —->L»w»lj t*-$JU_> >— > »_JU_Jl i_^L>_Ul i»__ftJ - — s 

r r ^— ' r r r ^— - - 

\ *■■■** * ' '*■ ' * f 

i/- 1 ^ *Vy O-T [^ ^-oL' >_] tLj4-T *> -4_T J — T i_jUU — !,t>Ij 

'' r r r *~ f r 

^i**** ' A r-i * * * * ** ** 

-3-1 juJ oi_T ^i ^j!. _j_- t[j_Ji (j OjJ_j-_-I '.i -jC-j^Ij ^ZJi\ 

\'*{'<r * • "~ 'f" *•*** i*^ti i»f* •* i*^' t'"f*'" 
L^ 15 i/j* fH-*H ^ji (U t*-*L50l J*l j» '--I^J tyc- jl ,ri j* 



****** 



_5 ;ljj_ YOjJuju (»-—j L* ' **jg_'' JL3j t[U_ju l^ '/?,-; *J_?~jj i_jIj_- 

-* -* *• 

_«l >*j_l L. :<uljj ^*j) <_ _5u ^J t(»_jJ-r :JU;* ._jii _j| ^jjp ju*i 



60 Saya katakan: Di dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq yang panjang tentang syafa'at 
dtsebutkan, bahwa laki-laki itulah yang berpesan kepada anak-anaknya agar 
membakamya bila ia mati. Kisahnya telah dipaparkan pada hadits Hudzaifah, Juz 2, 
nomor 1463. Dan nanti akan disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, bab 25. 



MulAta^arShaliihBukhari — [s9i\ 



.£__ 01 J^y [^Jbi-J :LJLS ?0jJbji tl» .jJj Vj -_^L__> (j — a 

«- ._* -- * + * *■ ■* 

. J *''**' *, * } + + j * +> 

jU^" l> :<jjCaiW JUj ^ .(i-^>- ,v OjJ— ■_. — lj .i^j^ — !ii :JU- — » 
aJD ^j IJ liJtS" : Juli ._! jjl ?*-?——* J^ LS* : *J,A»"4i ^j-^s *j 

i t *•'*• n ■ ^ t "*" • t - * -w r*" - "" i *" * i i ■ ' *i i ' _»* , i - * • **" 

:OjJjjL» SOjJbji l_» iJJj Mj 4-^-U? (^ «jjI JbsJl U ^ijj ^ — *j) 

-*■ * * ^ «* * -* ^ 

#* * * 

?,j*_i ,_J-S Jij 1__»-^*' L» :1_$J JUi tjst-li °j\ J> *sja ajiI jl*j 0VS* 

i* j i* i' j i*° ' 1*1' ** *ii "fi i* j ' • f j • '* °*i*-'i' '■ i -'■ 

;jiLJ LpLL- U*a*j blj tJ1 Jr' ^Jj LL* ^"js»-t (f^^ (*-&_ t J — :jyjJLJ 
■ *s ** B ***'"■* _ii ■ ** **'■■•» ■ **" #* J J d 

jLssJl j»fJUi :jLs .Ujj j__ _J|j tOjJL*j ijj_* Cw »>jis JS* J*>UJ 

^ ,. * * e 

,*iyj Ul -Jjii* '*>■ dj- W-* *J-j iP- ^jy^ j — ** *jj — ** ts — ' 

jl j-Jj-) M 1 *^^ ^^ V :OjJj-v :<uljj ,jj) L_.j cJl :o_jJjil* 
V4j'jjj»j -uT <lCT> J^_n_L' Ji :JjiJ -frllj f Vl Ni <uJlC >^ » t((l JjO 

_ ^ J _^ _ _ ■* — _ i _ B *"iii ^JJ^ 

^ju JT J JL^JLI» ^aSCm 'Je- [VX/1 bjjj ,_i-l5^ JLJl :OjJj-Ii 

+ m * + * * + *■ jf _ 
tJ_^t*___g L*-S t-^JuJ tAx*^J t^j _X?!tm£ 015 /y* lJ^J ^L^ *3**jJ 

-^^ f ' I I ■ J ** * ^ i*"l* ^ #t- -* fl ***t ^C^ i^Dj. B- *"|| *-»J» J, 

L.j !*JJl Jj-j L :L_L» .j^ps- (^j^Js. jjj J«^j j-^L ,j— JJi (, — t 

"• * y 

•*>■ -- ^ ^ *- ^tf ^ -<■ ^ » 

&1S-j cc-J^l^j ttjLJ^Ual^ ^lli- t^Jji i^a 3-lCi :Jl » ?jl- aJl 

y * * s 

l^JLp (j^j—ll tOlJl«— Jl L^J JUj JUsJ; OjS^j *UlftP 4$~jJi L^J ^b_ii_U 

tJLL-. ^-L* t^\^J\j Jl^Jl Jujli-LTj t^jjJLT} tt 5jJ— *j ti-JjklLT 

J^bJsJJ l ij/ *- , 2~ r f . i> J *>'''-' f> J> » ' 

L ' *■*-> , *=»- C-JLa>- .U , J , ^ »._0^ 4 t * 



. *t s bJ,« • ^T ^ !w a ' # > , ..■'■' ,<-J I ^ *. i • J !i i' * i*° ' 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



* _ _- *" -* ' •** «. -rf C -* ^ • 

-* • . 4i ^ ^J.** ■ _ _ *"*•* _ » __-* * i^°i »i **_ F *-» B '_Ti*i' F "i*'i-" i*** 1 1 

^jjl l_Hj*l L.j :ojJ>. ^jH (j* »_**-» •** f+» b l J Wj 'J^ 

* ,, *• J J ,' ' J , « „ ' >■ i *** ' *, * t* 

:.JLwj -3ll Jj-LJ tui- Oj1__-jj- tL_v» Ciyj^ij tLjt- OjJU-y lj — 3l5 

JL ,, , , • p, * • 

T> J*.* J> f J * f • • l' *■ * I* II - 1- • •**■*•*• | ** • 1 

<0il f_r»<_j .ojjs-^L» oL*_l ^ jLjJ JL-_u 4-1* jj *->---*- j ^y-» Mj-aol 

J^.** '- r. i^i, . -* i^ • ^ * * * • -**- • j *- .» *-r .$-. r-* bjw^j 
b <*-* JJ Jl j Ui </ ^ u •*» rs-^J r+A* -j 131 J* r*jj-^ 
*- _*■ _* _*■ _* ^^_* ^ 

** _,*''**'_._-*■' *•' . _**■** */ 

^yij tlj^JOl •Oja£ tOj-^jjy (*-* C 'J*^ O^ Ujptj*^ t*U*U^ i^Ua — ii 

_* -* -J -* ■ _<•* . ■ _*** _-_*■•_- _. __. 

Ji i I ."_**' - J * -£ *■ J • f* I- -• * ..-__ .- -••*•. 

*J Oj*j& -V> Uj3±jPt**p .Oj^r^-U jU-p i__J}yJ) (JL-L_* <JJ ^J rt-jJw_^?t-j 

_• _» ^ ** ** _* _- #* ^ ™^_- 

,_*>-'» *<*- _ *• .bJJ^.*. 

*- _> • _»** _ ti *_ i* . e A / ^ o / , , J-' . - _.* , J J-- 



******* j bj7 ■'* * i - 



* __ ^'^*' B ^" ^A *V J ^ t- ' *S*^JO^°^ >* jf^^ 

Olj -ji (JUi* (Jia_ V -Jil 0|/ :ijc.j5li ij3_C_; J OL* :jl*_- jjI _Jl5 

'*■*■".«.* **^e 'Ja.»' ' jf m j* 

Jjil» .Oj~-j--Jlj t4S_0-«Jb t0j_3l >tl____j— ^Lj-ipC-tj -j**c>- t__J — j 
* -- y ^^ * 

_*,<■ .* i*i'-i * • *• i*ii - -', •--'._-. - 1 .'. • -_' J i*- ti 

:4 -'jJ L5*J) ^'j 5 ' F j*-$ j'-'' (V -W_-» _/^_* tL^Li_- d—AJ IjUJI 

# -- - ^"^ *^ _- _* *- _- 

Ji ^ oir ji :_it Jji 0^ 1 j^ 1 _P'j -5S»Jt ^Ji ^ J^^ £_ 
^^ ^ * * * 

' . — . . ^ — . . . — V — ' — • 

* - _• _, / . . • *'•"•. *' • f • • i - *i • i-e- • _* * i,_ 

--« (Y ■ Y/V Ojjs-^^-J .ojjJs-y-U oL*_i _y Jiy* ^ *l ?- JL_i — • 

'*■ . '•Ci j ^ r.*'* i J i''i ../. i ''*i -'i- ■' ■ * * i 

^ ,j 0jiL> t[u_>_>. ij^^jj (^ W ^ tjsj-i :4_bj l^j) iy-**->> 

* v - «I - * - 

*- ° ■ Jto * ' - ■_, ' • ' i' ■* -■ _ • •*' 

(_* 4^>Jl O-j-7 V~-T 4___l_- (J Oj-jiJ tĕCsJl ft L- 4j JLSj 4-S»Jl el^ sL 

* * * * * * r * 

"''^-tl -l' tl' "*'°^ll l' lil' ' ■**!' B - l*^* t* 1 ' 

tOj3f_~-Jl t_ol>- (jJlj t.j-^-Ol t_-J_>!- ^)} U-JA_jlj __* t(J-*-Jl J- «->■ 

*" #H^^_f _^ y ^ + * *r 

oir jI_ji jj l^. oir Gj tJ i_kf oir i^ .^^i Ji iir l_u 

-* _* _- _- ^ 

*4j15 Ojsr^^-J t(4_jlL~ (-1^«-^ ____" Lgjt tjy pi\ :4»ljj ^Jj) t^ya-jl 

:41»Jl Jj-I Jjil» t4__tJl Ojli-JL* t*_5ljiJl JUjjIjj l-9 J*W ij — 'jf~5l 

^ , , , "» _■ 

J **' •»- '.*■ J . , .,, », ;-_. ! • /'', »f ,e S. '.C'* Ci J ' 

.6j_i_l_ j£t- sj toji*_c- JaP ^-ju 4_3sJI -_^J_»_il (^^--yl ,L5_*- ,^j^j- 

* * # - * - * 



MukhtadiarSlialiihRiikhari — 1 593 1 



.ZC> ilLj "^j U j^l :^JJ JliJ 



2735. Dari Abu Sa'id AI Khudri, dia menuturkan, "Kami 
berkata, 'Wahai RasuluIIah! Apakah kita melihat Rabb kita pada hari 
Kiamat.?' Betiau menjawab, Apakah kalian masih berdebat (karena 
demikian jelas dan terangnya-penj) tentang melihat matahari dan 
btdan bila cuaca cerah?' (dalam sebuah riwayat: 'Ya, apakah kalian 
masih berdebat tentang melihat matahari pada siang nan terik, 
bercahaya tanpa diselimuti awan?' Mereka menjawab, Tidak.* 
Behau bersabda, 'Apakah kalian masih berdebat tentang melihat 
bulan pada bulan purnama, bercahaya tanpa diselimuti awan 
5/179)?' Kami menjawab, Tidak.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
kalian tidak akan berdebat tentang melihat Rabb kalian pada hari itu 
kecuali sebagaimana kalian tidak berdebat lagi tentang melihat 
keduanya. ' Kemudian beliau bersabda, '[Bila hari Kiamat] seorang 
penyeru menyerukan, 'Hendaklah masing-masing orangpergi menuju 
apa yang mereka dulu sembah!' Lalu para pemuja salib pergi 
bersama salib mereka; para penyembah berhala pergi bersama 
berhala-berhala mereka; para penyembah tuhan-tuhan bersama 
tuhan-tuhan mereka, [maka tidak tersisa orang yang menyembah 
selain Allah berupa berhala-berhala dan patung-patung melamkan 
berguguran di neraka\ hingga tersisalah orang yang menyembah 
Allah, baik orang yang berbuat kebajikan maupun kejahatan, dan 
sisa-sisa Ahli Kitab, kemudian Jahannam didatangkan dengan 
dibentangkan seakan dia adalah /atamorgana [mehiluhlantakkan satu 
sama lain], lalu dikatakan kepada orang-orang Yahudi, 'Apakah yang 
telah kalian sembah dulu? ' Mereka berkata, 'Dulu kami menyembah 
'Uzair, putra Attah!?' lalu dikatakan. 'Kalian berdusta, Allah tidak 
mempunyai [dalam riwayat Iain: Allah tidak menjadikan] isteri 
ataupun anak, apa yang kalian inginkan? ' Mereka menjawab, [Kami 
haus], kami ingin dituangkan minuman. ' Lalu dikatakan, 'Minumlah. ' 
lantas mereka berguguran ke dalam Jahannam, kemudian dikatakan 
kepada orang-orang Nasrani, 'Apa yang dulu kalian sembah?' 
Mereka menjawab, 'Dulu kami menyembah Al Masih, putra Allah. ' 
kemudian dikatakan, 'Kamu berdusta, Allah tidak mempunyai [dalam 
riwayat lain: Allah tidak menjadikan] isteri ataupun anak, apa yang 
kalian inginkan?' Mereka berkata, \kami haus], kami ingin 
dituangkan minuman. ' Lalu dikatakan, 'minumlah, ' lalu mereka 
berguguran, hingga tersisalah orang yang menyembah Allah, baik 



[5941 — MukhtasharShahihBukhari 



orang yattg berbuat kebajikan ataupun yang jahat, lalu dikatakan 
kepada mereka, 'Apa yang menahan kalian, padahal orang-orang 
sudah pergi?' Mereka menjawab, 'Kami telah memisahkan diri 
dengan mereka, padahal kami sekarang amat membutuhkannya hari 
ini, dan kami telah mendengar ada penyeru yang menyerukan, 'Agar 
masing-masing orang menemui apa yang dulu pernah mereka 
sembah! Sedang kami hanya menunggu Rabb kami.' Beliau berkata, 
'Lalu Rabb Yang Maha Perkasa (Al Jabbar) mendatangi mereka 
dalam rupa yang bukan seperti rupa yang pernah mereka tihat 
pertama kali, seraya ber/irman, 'Akulah Rabb kalian. ' Mereka 
berkata, 'Engkau Rabb kami (dalam riwayat lain: Mereka berkata, 
'Kami tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, ' sebanyak dua 
kali atau tiga kali), lalu tidaklah berbicara kepada-Nya selain para 
Nabi. Lalu Dia berkata, 'Apakah antara kalian dan Dia terdapat 
tanda yang kamu kenali? ' Mereka menjawab, 'Betis. ' Lalu [Rabb kita, 
6/72] menyingkap betis-Nya, laiu setiap Mukmin [dan Mukminah] 
sujud kepada-Nya dan tinggallah orangyang dulu sujud karena riya* 
dan sum'ah (ingin mendapat pujian), lalu berusaha untuk sujud, 
namun punggungnya malah lurus (tidak dapat sujud). 

Kemudian didatangkan jembatan, lalujembatan itu ditempatkan 
di kedua tepi Jahannam. " Kami berkata, "Wahai Rasulullah! Apa 
jembatan itu?" Beliau berkata, "Peluncuran licin yang 
menggelincirkan, di atasnya terdapat besi bengkok (pada bagian 
atasnya) dan duri kasar yang lebar, memiliki duri yang miring, 
terdapat di Nejed, yang disebut as-sa'dan. Mukmin di atasnya ada 
yang seperti kedipan mata (sangat cepat), kilat, angin dan kuda 
terbaik serta para penunggang. Lalu ada yang selamat lagi 
diselamatkan, ada yang selamat dengan cacat dan ada yang 
terdorong ke dalam neraka Jahannam hingga orang paling akhir 
lewat lalu ditarik Maka tidaklah kalian, orang yang paling keras 
dalam menyerukan kebenaran untukku. Amat kentara bagi kalian 
orang beriman pada hari itu kepada Allah Al Jabbar. Dan bila 
mereka melihat diri mereka telah selamat di kalangan saudara- 
saudara mereka, mereka berkata, 'Rabb kami, itu adalah saudara- 
saudara kami yang dulu shalat bersama kami, berpuasa bersama 
kami, beramal bersama kami.?' Allah SWT berfirman, 'Pergilah; 
siapa yang kalian dapati di hatinya keimanan seberat satu dinar, 
maka keluarkanlah dial' Lalu Allah mengharamkan tubuh mereka 
atas api neraka, lalu mereka (yang selamat) mendatangi mereka 

MukhtasharShahihBukhari — 1595 1 



(yang dikeluarkan) sedang sebagian mereka telah tenggelam ke dalam 
api neraka hingga sebatas kakinya, dan hingga ke pertengahan kedua 
betisnya, lalu mereka mengehtarkan orang yang mereka kenal, 
kemudian mereka kembali. Lalu Dia berkata, 'Pergilah; siapa yang 
kalian dapati di dalam hatinya (keimanan) seberat setengah dinar, 
maka keluarkanlah dia!' lalu mereka mengeluarkan orang yang 
mereka kenal, kemudian kembali. Lalu Dia berkata, 'Pergilah; siapa 
yang kalian dapati di dalam hatinya keimanan seberat biji sawi, maka 
keluarkanlah dial ' Maka mereka mengeluarkan orang yang mereka 
kenai' 

-Abu Sa*id berkata, 'Jika kalian tidak percaya, silakan baca 
(nrman-Nya), 'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang 
walaupun sebesar biji sawi, danjika ada kebajikan sebesar biji sawi 
pun, niscaya Allah akan melipat gandakan, '- lalu para nabi dan 
malaikat memberikan syafa 'at,juga orang-orang beriman. Lalu Allah 
Al Jabbar berkata, 'Syafaat-Ku masih ada. ' Maka Dia menggenggam 
dengan genggaman dari api neraka, lalu mengeluarkan beberapa 
golongan (Dalam riwayat Iain: Tatkala ahli surga masuk surga dan 
ahli neraka masuk neraka, Allah berkata, 'Siapa yang di dalam 
hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, maka keluarkanlah dia! ' 
Lalu merekapun keluar, 7/202) sementara kulit mereka telah terbakar 
(dalam riwayat Iain: mereka menjadi hitam arang, 1/11) [dan mereka 
kembali menjadi arang\ lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai di 
kawah surga, yang diberi nama 'air kehidupan, ' lalu mereka tumbuh 
di kedua bibirnya sebagaimana tumbuhnya biji akibat dibawa buih 
(tumbuh demikian cepatnya), yang kalian telah melihatnya berada di 
samping batu besar, di samping sebuah pohon. Yang (mendekat) ke 
matahari, maka ia menjadi berwarna hijau dan yang (mendekat) ke 
bayangan, maka ia menjadi berwama putih (dalam riwayat lain: 
Tidakkah kamu melihat bahwa ia tumbuh berwama kuning 
melingkar), lalu mereka keluar seolah-olah berlian, lalu cincin-cincin 
dikalungkan ke leher-leher mereka, lalu mereka masuk surga. Maka 
berkatalah ahli surga, 'Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan 
oleh Yang Maha Pengasih (Ar-Rahman), lalu Dia memasukkan 
mereka ke ke dalam surga bukan karena amalan yang mereka 
kerjakan dan bukan karena kebaikan yang mereka lakukan, lalu 
dikatakan kepada mereka, 'Bagi kalian apa yang kalian lihat bersama 
kelipatannya. '" 



596 1 — MukhtasharShahihBukhaii 



25. Bab: Firman Allab SWT, 'Sesungguhnya rahmatAUah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al A*raaf [7\: 

56) 



o J ■ i. _.* -■ ■ ' .e. . _*- |i - i » * I » -» S s. ..* -* .* *■* i f ; 
*-gJ JLOJ t-_U_>-j Jy^flj 4-StJl -Jil rt_gJLS-Li *_) CAjjAP lftjjU_M fc_->j >-Vj 

' *r * - ' J # ■* 

I , * fcj I, -*- (| '|»f ■ •* -- JC _'.' .' * J &• -■ ?. 

.(Y • Y/V o_-^4_*Jl <u*OI Jjm p-j j « .... .* :ijijj y»j) .Oj-a-^Ji 

2736. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sungguh sejumlah orang akan dikenai tanda (yang merubah warna 
kulit mereka) dari api neraka, karena dosa-dosa yang mereka lakukan 
sebagai adzab, kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga 
berkat rahmat-Nya. Mereka disebut 'Jahannamiyyun [Para ahli 
neraka JahannamJ ' (dalam riwayat Iain: Para ahli surga menamakan 
mereka Jahannamiyyun, 7/202). " 



26. Bab: Firman Allah SWT, "Sesungguhnya AUah menahan 
langit dan bumi supaya tidak lenyap. " (Qs. Kaatbir [35]: 41) 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1957, Juz 3) 



27. Bab: Tentang Pendptaan Langit dan Bumi serta Makhluk 

Lainnya 



Yaitu perbuatan Rabb SWT dan perintah-Nya. Rabb dengan 
sifat-sifat-Nya, perbuatan dan Perintah-Nya. Dia-lah Sang Pencipta, 
Yang menciptakan, bukan makhluk. Sesuatu yang terjadi karena 
perbuatan, perintah, penciptaan-Nya, maka ia sesuatu yang diperbuat 
(objek perbuatan), makhluk (yang diciptakan) dan yang dibentuk. 61 



61 Saya katakan: Imam A1 Bukhari lahimahullah mengisyaratkan kepada suatu masalah 
serius dalam ilmu tauhid, yaitu bahwa perbuatan ffi't) bukanlah objek yang diperbuat 



MiikhtasharSliahihRiikhari — 1 597 1 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
dikemukakanpadajuz l,kitab4 Wudhu.bab 5). 



28. Bab: Firman-Nya, "Dan sesungguhnya telah tetapjanji Kami 

kepada hamba-hamba Kamiyang mertjadi rasuL " (Qs. Asb- 

Shaaffaat[37]:171) 



29. Bab: Eirman Allah SWT, "Sesungguhnya perkataan Kami 

terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya 

mengatakan kepadanya, 'kun (jadilah),' makajadilah ia." (Qs. An- 

Nabl[16]:40) 



30. Bab: Pirman Allah SWT, 

"Katakanlah, 'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 

(menulis) kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu 

sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabbku, meskipun Kami 

datangkan tambahan sebanyak itu (pula). " (Qs. Al Kahfi [18]: 109) 

"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut 

(mqfu[) dan penciptaan (khalq) bukanlah objek yang diciptakan (makhlua). Oleh karena 
itu, Imam Ibmil Oayyim rahirnahullah mengatakan dalam kitabnya Ijtima ' Al Juyusy At 
Istamiah saat tnengomentari bab ini (hal. 94), "Pcmberian judul bab ini merupakan 
sesuatu yang sangat tnenunjukkan kedalaman ilmu beliau dan kemumpuniaiinya dalam 
ma 'ri/atullah, asma' dan sifat-si&t-Nya. Penetapan judul ini merupakan satu pasal dalam 
masalah perbuatan {fi't) dan objek yang diperbuat {maful), tegaknya perbuatan-perbuatan 
Rabb di mana ia bukanlah makhluq. Bahwa makhtuq itu adalah sesuatu yang terpisah dari 
Yang melakukan perbuatan-Nya, perintah dan penciptaan-Nya. Dengan judul ini, beliau 
telah memutuskan perselisihan dengan sebaik-baik putusan, sejelas-jelas dan seterang- 
terangnya, di mana beliau membedakan antara^i 7 dan maful, apa yang dilakukan Rabb 
dan tidak dilakukan-Nya dan antara perbuatan-perbuatan-Nya seperti sifat-sifet-Nya yang 
masuk dalam penamaan nama-Nya, bukan terpisah, keluar dan dibentuk, bahkan 
dengannya ia terbentuk. Semoga Allah SWT memberinya balasan dari jasanya terhadap 
Islam dan As-Sunnah, bahkan keduanya memberikan balasan atas jasanya dengan sebaik- 
baik balasan. Yang disinggungnya dalam judul ini adalah pendapat Ahlussunnah, yang 
diwarisi dari ulama sa1af. Beliau menjelaskannya dalam kitabnya Khalg Afal Al 'Ibad 
dan menjadikannya sebagai pendapat ulama secara urmm Beliau tidak menyinggung 
perselisihan selain pendapat kelcmpok Jahmiyah. Imam Al Baghawi juga menyebutnya 
sebagai ijrna' Ahlusssunnah. Al Bukhari dalam judul ini menjelaskan secara gamblang 
bahwa kalam Allah bukan makhlug dan bahwa perbuatan-perbuatan-Nya dan srfat-sifat- 
Nya juga bukan makhluk." [Selesai ucapan Ibnu Al Qayyimj 



5981 — MukhtasharShahihBukhari 



(menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah 
(kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat 
Allah. " (Qs. Luqman [31]: 27) "Sesungguhnya Rabb kamu ialah 
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu 
Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang 
yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) 
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada 
perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah 
hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam" (Qs. Al A'raf [7]: 
54) 

Makna sakhkhara adalah diallala (menundukkan). 

(Haditsnya adalah Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
nomor 1239, Juz 2). 



31. Bab: Tentang MasyCah (Kehendak) dan Iradah (Kemauan, 

kehendak) 



"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila 
dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. " (Qs. Al Insaan [76]: 30) "Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehenda/d. " (Qs. Aali 'Imraan 
[3]: 26) "Danjangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 
'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besokpagi, kecuali (dengan 
menyebut), 'Insya Allah. '" (Qs. AI Kahfi [18]: 23-24) "Sesungguhnya 
kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 
kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang 
dikehendaki-Nya. " (Qs. Al Qashash [28]: 56) 



4»t JU^/ ^J^ ^ <J ^y ^ 1 O* ts :■■"■" <y • x z*** J 1 * -aav 
(887). (887) Sa'id bin Al Musayyab berkata, dari ayahnya, "Ayat, 



{SB7) Telah dikemukakan sebelumnya secara maushul pada Juz 1 , kitab 23 Jenazah, bab 80. 

MiikhtasharShahihBiikhari — f599l 



'Allah menghendaki hemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu' (Qs. Al Baqarah [2]:185) diturunkan berkenaan 
dengan Abu Thalib." 



4 ' 



j i^>u &\ ^i>s iij M ai Ss*j Ju :Jis ^Ji ^ -rvrv 

2ui Oli .^fc*K CJU 01 |> or/A I4ill] :^l ^ji Vj wliiJl 

2737. Dari Anas, dia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Bila kalian berdoa kepada Allah, maka ber'azamlah (berketetapan 
hatilah) dalam berdoa dan janganlah salah seorang di antara kalian 
mengatakan, [ l Ya Allah, 8/153] Jika Engkau menghendaki, maka 
berilah kepadaku,' sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah?* 

J£T ^>J! Ji :J15 % & &0 01 c*£fe £*> J & -YYTA 

tlJSJ* li^i tl^iiSJ t*j>1 l4ST i^4*- ^" ^JjJ *iA '?■ Jj '' * '^~ 

iil^ t 5jjSfi jir >&'» jij ^idL. E£ ^/£ii ajir, ccJiii 

* + * * * * ** * 



2738. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin adalah laksana tanaman 
yang segar (nan lentur), yang daunnya melambai-lambai ke arah 
mana pun angin menghembusnya; bila (angin) berhenti (berhembus), 
maka dia kembali (di posisi) normal, demikian pula seorang mukmin 
yang diombang-ambing oleh bencana. Dan perumpamaan orang kafir 
adalah laksana padi, yang rapuh dan sedang-sedang saja hingga 
Allah yang membelahnya tatkala Dia menghendaki." 



62 Yakni, hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan pemberian-Nya tanpa kehendak- 
Nya, padahal tidak ada hal lain setelah kehendak (masyi ~ati) selain pemaksaan, sedangkan 
Allah, tidak ada yang dapat memaks&Nya! 



6001 — MukhtasharShahihBukhari 



32. Bab: Firman-Nya, "Dan tiadalah berguna syafa 'at di sisi Allah 

melainkan bagi orangyang telah diizinkan-Nya memperoleh 
syafa 'at itu, sehingga apabUa telah dihilangkan ketakutan dari hati 

mereka, mereka berkata, 'Apakah yang telah dijirmankan oleh 

Rabb-mu, ' Mereka menjawab, '(Perkataan) yang benar, ' dan Dia- 

lah YangMaha Tinggi lagi Maha Besar,'" (Qs. Saba' [34]: 23)Dan 

Tidak Mengatakan, "Apa Yang Diciptakan Rabb Kamu." Dia 

Beiiirman, "Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisiAllah 

tanpa iiin-Nya. " (Qs. Al Baqarah [2]: 255) 



.. *.~ .***. . t. ' ■$ *.. ,.*.,.',".• *'•..** '.' ". , 



•r * 



.jJJl :ljii ?^ J^ ^ 

1440. 1440 Masruq berkata, dari Ibnu Mas*ud, "Bila Allah 
beriirman melalui wahyu, maka para penghuni Iangit mendengar 
sesuatu; maka bila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka dan 
suara sudah tenang, tahulah mereka bahwa Dia adalah haq 
(kebenaran) dari Rabb kalian. Lalu mereka berseru, 'Apa yang 
dikatakan Rabb kalian?' Mereka menjawab, 'Kebenaran.'" 



: Jj*i rj&l cJl*I* : Jl3 (j-l^ Jt & •& O* ji& O—* *j—^£j -AAA 
tiiJULaJ* h\ l^j* /t* 4*a—j \aS Jbu /jj* 4jla-uu <Z-jj*£lj j^^UJ iLjui aUI j^^i 



* *■ + * 



.oCjJi tff 
(888). {888) Dan disebutkan dari Jabir, dari Abdullah bin Unais, 



1440 Disebutkan secara maushut oleh pengarang di dalam KhalqAfalAl 'Ibad, dan Al Baihaqi 
di dalam.i4/ AsrruT Wa Ash-Shi/at, serta selain keduanya dengan sanad shahih darinya. Dia 
(Al Baihaqi) juga mengeluarkannya bersama Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah di dalam 
Shahihtiyz secara marfu. '. Riwayat ini dikeluarkan juga di dalam Al Ahadits Ash-Shahihah 
(1293). lni terdapat dalam kitab karyaku (Al Albani), Shahih At Jami' Ash-Shaghir, 
nomor449. 

(88S) TeIah disebutkan sebelumnya siapa yang tnenyambungkannya pada juz 1, kitab 3 Imtu, 
bab 20. Dan yang dimaksud dengan mu ~allaq ini, bahwa seruan tersebut mustahil sebagai 
makhtuk, sebab makhluk tidak akan mengatakan, 'Akulah Sang Raja, Akulah Sang 



lMi.L'lttnf'lmvCknliililti.M.A»4 1/^11 I 



dia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Allah akan 
mengumpulkan manusia, lalu memanggit mereka dengan suara yang 
didengar orang yang berada di kejauhan sebagaimana didengar 
orang yang berada di dekat, 'Akulah Sang Raja, Akulah Sang 
Pemberi balasan"'' 



33. Bab: Kalam Rabb Terhadap Jibril dan Seruan Allab Kepada 

Para Mataikat 



^f *cJf Sulr, <ii£ Jfc :',/ <orJii J& £jfo) : pj JlJj ~\tl\ 

OUiS 4jj ^* «1 (j"»/ :*li*j i4iP aJb=-lj 

1441. 1441 Ma*mar berkata, (Firman-Nya) "£>«» sesungguhnya 
kamu telah diberiAl Our^an." (Qs. An-Naml [27]: 6) Yakni Diberikan 
kepadamu laiu kamu mendapatinya, alias kamu mengambil darinya, 
demikian juga dengan ayat semisalnya, "Kemudian Adam menerima 
beberapa kalimat dari Rabb-nya. " (Qs. Al Baqarah [2]: 37). 



34. Bab: Firman Allah SWT, "Allah menurunkannya dengan Umu- 
Nya; aan maiaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). ** (Qs. An- 

Nisaa' [4]: 166) 



jtj% aLlDi ,VltJi ^ :{*J& $£ J>^> :^^ JL_S - u i Y 

1442. 1442 Mujahid berkata, (Firman-Nya) "Perintah Allah 
berlaku padanya" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 12): Antara langit ke tujuh 
dan bumi ke tujuh." 63 

Pemberi balasan.' Yang menyerukan demikian itu adalah Allah SWT, Yang berkata, 
'Akulah Sang Raja, Akulah Sang Pemberi balasan.' Demikian terdapat pada kitab Al 
Juyusy Al Islamiah (hal. 94). 

1441 Disebutkan oleh Ma'mar, yaitu Ibnu Al Mutsanna, Abu Ubaidah Al Lughawi pada 
kitabnya Al Majaz. 

1442 Disebutkan secara maushul oleh Al Fityabi dan Ath-Thabari darinya seperti itu. 

63 Ibnul Qayyim berkata, "Hal ini menunjukkan dua pokok utama, yaitu Allah berada di 



602 1 — MukhtasiwrShahihBukhari 



35. Bab: Firman AUab SWT, "Mereka hendak merobah janji 

AUah."(Qs. Al Fath [48]: 15), "Sesungguhnya Al Qur^an itu benar- 

benarfirman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathiL " 

(Qs. Ath-Thaariq [86]: 13): (Firman yang) Haq, "Dan sekali-kali 

bukanlah dia sendau gurau. " (Qs. Ath-Thaariq [86]: 14): Main- 

Main 



Sljf Kl Al Jj4' : JB S k Sj*j o( .!>> ^j ^_fc -YYT^ 
lijwS"li L$JLi Oli tt^**i i^" '^ ^jt&> ^* ^s*" J**i ^' t^-M 1 

*" ° J rf *" ** _*" --■ ** •£ ** ° fl 

** £ i** jiji b ' ^ o - ^ +• * ** * **-' ** 

r? + * + + 

w* w* 

2739. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, "Allah berjirman, 'Bila hamba-Ku ingin melakukan 
perbuatan buruk, maka janganlah kalian catat sehingga dia 
melakukannya; jika dia melakukannya, maka catatlah dengan 
semisalnya, danjika dia meninggalkannya (tidakjadi melakukannya) 
karena-Ku, maka catatlah baginya satu kebaikan. Dan bila dia ingin 
melakukan suatu perbuatan baik, namun tidak melakukannya maka 
catatlah baginya satu kebaikan, jika dia melakukannya, maka catatlah 
baginya sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali Hpat.'" 



* - ? 



lil :%\ Jl5 : Jis S & Jj^-j of a'jfi ._J 'j— i- -XV£ • 
.0frU) c-ijT ^JUJ OjS' lilj i«.U3 cJl*-i ^JUJ t^JL^ 

*•* w* *r + *r *• w* ^^-" wf * 

2740. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Allah berjirman, l Bila hamba-Ku mencintai perjumpaan dengan-Ku, 
maka Aku mencintai perjumpaan dengannya. Dan bila dia membenci 
perjumpaan dengan-Ku, maka Aku benci perjumpaan dengannya."* 

atas dan AUah berbicara kepadanya dengan Al Qur*an." 

Hif..lrl.4T.f.1>A« GllAliitt Dnlrknn I /Ml I 



f * "* sj__ _!■"* ■ * f ^ + + + * P/ * ^ ^ 

t-oJ^" -J^* *-*OJ."~ V* o^il i— >j :JU» -Lji Li-1 :Jl5 1 Ijjj 

_ • J •» ' f •h ' .!' i'' 't ■? "'t*?*'^'*li-* (° . ■ 1 * 

?4j JL*l_J it^jJ-1 jA^ Ijj 4J Ol (^^ JLpl :<L>j JU» ,(j — ) j OPU 

* ^ * ^ r - J 

1, _» . *•. .- *■ ■ • f ■*•- ' l" t * * "■■ t" ■' /*"' * * •'('*.- 

:JLu tUjJ t__ol jl Lji uUi *j t-JJl f.Ui L* »___>_« *j .(.S-L*) ^j** 

*.•'■*- •*' . f »' ' i' f 'ti -* '•/.,' *- 7 * • * f • f * • *-f * ' 

ji*i Lj AJ Ot (^JLP -J_M :JUi ._j_p_> tj^l t_U~*-'l jl C« ol t_jj 

*t . _ f • f * * *i ■'. i ' y^' * t •* i ' " . • n • * i " * * ■ ti 

lLJ_ t-~>_1 w t4»l «.Li U« _U>_» w .t£JU0 OjJP \<U Jb^Lj t__JJ__Jt 

Sjipli tji-T cJjSI :Jl5 j 1 t__4*3l s^j :J-*i tl2i OC->l :Jtf L_jjj 

****** J iJ * J « .' * ( f * -r * 

(^JLiJ _-jjiP ?<u J_*l_j u-JJJl j-iJ bj <J 01 (^JLp lipl :JU» .,j I 

*■ -* *■ + -r + * + 

.'{.& U Jlilli t(_Stf) 

2741. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba mengenai suatu dosa 
[dengan lafazh: ashaba] -barangkali beliau mengatakan, 'melakukan 
suatu dosa ' [dengan lafazh: adznaba\- seraya berkata, 'Wahai Rabb! 
Aku telah melakukan dosa [dengan lafazh: adznabtu] -dan barangkati 
betiau mengatakan: Aku mengenainya [dengan Iafazh: ashabtu]-, 
maka ampunilah (dosaku). Maka Rabbnya berjirman, 'Apakah 
hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb Yang mengampuni dosa 
dan memberikan hukuman karenanya? Aku telah mengampuni dosa 
hamba-Ku. ' Kemudian tinggal selama beberapa lama yang 
dikehendaki Allah, kemudian dia mengenai dosa atau melakukan dosa 
(lagi), maka dia berkata, 'Wahai Rabbl Aku telah melakukan atau 
mengenai dosa yang lain, maka ampunilah (dosaku). ' Maka Dia 
berjirman, 'Apakah hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb Yang 
mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya? Aku telah 
mengampuni hamba-Ku. ' Kemudian tinggal beberapa lama yang 
dikehendaki Allah, kemudian ia melakukan dosa lagi [dengan lafazh: 
adznaba] -barangkali beliau mengatakan, 'mengenai dosa' [dengan 
lafazh: ashaba]-, maka ia berkata lagi, 'Wahai Rabb! Aku telah 
mengenai atau beliau mengatakan, 'Aku telah melakukan dosa yang 
lain, maka ampunilah (dosaku). ' Maka Dia berjirman, 'Apakah 

[6041 — Miikhtet^rShahOtBijkhari 



hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan 
memberi hukuman karenanya? Aku telah mengampuni dosa hamba- 
Ku (sebanyak tiga kali), maka hendakiah dia melakukan apa yang dia 
kehendaki."' 



/v air] ^j -tirj ys a m 'J* cf±£.Jlr-* -TVIY 

_il a^s-j :Cljj (Jj) S___T Jl3 -li*_J Ol-~ ^hJ jl- _j__- [\ ao 

t r r * * 

£ £ ' ' ^ ' • * ** ' * *^ * "* tf I 

Lf\ :a^2 JlS S_._j)l _U<_^__- C_U tljJjj "_-• Jll oUail ^_J(\o\/l 

' ' ' ^"\- 

_*_.__]— _£^ p ji t_j_!j li i;Ls : Jli .*_ji _^ :ljfts ?L__ ___f <_->i 
,■**'* * 

l^ (J-*l p- :<_ljj ^j) -0-1 J-P -[\Ao/V _^-Jb jj :o__J 

*" ■ * , -.**__*_> *" ■- 'JV fl . 

bt lj_-t__« tAjJbu (4jll (JLt f JUj jlj :*jIjj ,Jj) -Clp -- , J J H otj 

"_» *''*»' ^ ' * ■ * .fl ^ tf' .§ 

t(Jj>_»__Li :Jli jl t(JjJ_>__'_' U_>_i iZJj*a lil (j_- tjjjji^" _—* 

,*-*-* _ £** *" *» ^ J* ;■ ^ 

JUi .l^i ^jjili iJ-^Ip -yj fj_" OlT l_*i» t(^ijS^l«_ :Cljj ^j) 

* *" . J » ' . f * t i ■ *" *" ' ll' *> • ^ _ _,' ' "• ' f * i^Stt * ^ ** 

tJi i/ °3J^ c 4 < 1 j i *«* t^jj _J-« _^ (hP^j* 4 ■->■- :J© -*•■ (*- 

**■ ■* -*■ -* #" #*- 

U !(j5-M- t/ 1 :-J-l Jl* .J-^5 ji-j ji lili t_^ :t% 4iH JU* t<J_A-& 

J'j) i-U J> jf t_J_i_C : JU ?_J_i _. _Jt_ 01 ___Ji _JL_i__- 

[_ol] iU_ j(__i_ lli :J15 .(\e\lt -ili Oj_- _J_i_^ :l_l}j 

.(ai-j-jj ____* :ojIjj (jj) L-j^- oli^b U_ :_5_^-l s_^« JU-j .Ujlp 
" * * ' ' ' 

ilt __p tOCJ_- _y. iJii C___-_- :JUi tOCi d a. cJ__J -tVlt 

_Jr _,f ,_k3i J [^jjili] :v Sl) 



£ . 



2742. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW: Bahwasanya beliau 
menyebutkan tentang: Seorang laki-laM dari kalangan orang-orang 
terdahulu [dengan Iafazh: kana sa/o/a-penj] atau kalangan orang- 



MnL-litn-hay-lialillilliib-hn.-i I AtlK. 1 



orang sebelian kalian [dengan Iafazh: kana qablakum 7/185] 
mengucapkan suatu kata (dalam riwayat lain: yang diberkahi Atlah, 
4/151), yakni diberikan oleh Allah harta dan anak Tatkala ajal akan 
menjempittnya. berkatalah ia kepada anak-anaknya, 'Tipe ayah yang 
bagaimana aku ini bagi kalian?' Mereka menjawab, 'Sebaik-baik 
ayah. ' Ia berkata, 'Sesungguhnya ia tidak menyimpan (dengan lafazh: 
lam yabta "ir atau lam yabta *iz, yang ditatsirkan oleh Qatadah dengan 
lam yaddakhir, 7/185. Maknanya sama-sama: tidak menyimpan-jien}) 
di sisi Allah (dalam riwayat lain: tidak melakukan amalan) kebaikan 
[sama sekali\. Jika Allah menakdirkan atasnya (dalam riwayat lain: 
jika ia menghadap kepada AHah), pastilah Dia akan menyiksanya. 
Karena itu, perhatikanlah; jika aku mati, maka bakarlah aku hingga 
bila aku telah menjadi arang, maka remuk-remukkantah aku (dengan 
lafazh: fashaquni, atau beliau mengatakan dengan Iafazh: /ashakuni. 
Atau dalam riwayat lain: fas-hakuni). Bila datang hari di mana angin 
bertiup kencang, maka terbangkan aJtu.' Lalu Nabi Allah SAW 
bersabda, 'Lalu dia mengambil perjanjian-perjanjian mereka atas hai 
itu, demi Rabb-Ku. ' Lalu mereka melakukan hal itu, kemudian 
menerbangkannya di hari ketika angin bertiup kencang. Maka Allah 
'Azza wa Jalla berfirman, 'Jadilah!' Maka ternyata (jadilah) ia 
seorang laki-laki yang sedang berdiri. ' Allah berfirman, 'Wahai 
hamba-Ku! Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah 
kamu lakukan itu.?' Ia berkata, l Karena rasa takut kepada-MuV atau 
l rasa takutyang berlebihan dari-MuV (dalam riwayat lain: rasa takut 
pada-Mu [dengan lafazh: makhafatuka-penj] -tanpa keraguan perawi- 
4/1 5 1 ). M Beliau berkata, l Maka ia pun mendapati [AllahJ 
menganugerahi rahmat kepadanya karena rasa takutnya itu.* Pada 
kali yang lain, beliau mengatakan, l Maka ia tidak mendapati selain 
rasa takut itu (dalam riwayat lain: lalu Dia menjumpainya dengan 
rahmat-Nya)."' 

2743. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Abu 'Utsman, maka 
dia berkata, "Aku mendengar hal ini dari Salman, hanya saja dia 
menambahkan padanya, "[Maka terbangkanlah aku] di dalam laut" 
Atau sebagaimana yang diceritakannya. 



64 Derrrikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/13, 17) dari riwayat "Athiyyah, 
dari Abu Sa'id RA. 



6061 — MukhtasharShahihBukhari 



36. Bab: Kalam Rabb 'Azza wa Jalla Pada Hari Kiamat Kepada 
Para Nabi dan Selam Mereka 



<Xl\ \'i OlT l_l :jj; S *Ji c_v__ :J- 4b _4 _£ -* v " 
.Oji^-JLs .*)_[^- <u_ _s 0-T _r* 4_*-l J>-^ is-G ^ :____ t__—-i 

t*t" jt £ *" ** **' A*. °' * * ** __, B * i ^ ^£ _: ' 

jJl^* :_j~l JUi . ft °-i ^yil <di ,J 0-^ ji *_*-! J_*_l :Jjil - — * 

M & jy*j «c*f ji >sf 

2744. Dari Anas RA, dia mengatakan, "Aku mendengar Nabi 
S AW bersabda, 'P ada hari Mamat nanti, aku dimintai syafa 'at. Maka 
aku berkata, 'Wahai Rabb! Masukkanlah orang yang di dalam 
hatinya terdapat (keimanan) seberat biji sawi ke dalam surga. ' Lalu 
mereka masuk, kemudian aku berkata, 'Masukkanlah orang yang di 
dalam hatinya terdapat sedikit (keimanan) ke dalam surga. "* Maka 
Anas berkata, "Seakan aku melihat jari-jemari Rasulullah SAW." 



°< *- - J O H» 

tOj^aJl JJ-I yt ^-U _**__*! :_J_ t£>*- , l 0$* _* -J^ (j* -YYl* 

' ■ *V ' * ^ ' ' jl * ' ' 

'J* ll) JCJ 4-j (JCjI c_;_j t__« ^iij t_JJC» _J _-_! _J| _ j*jJ_ 

* * * f * * f s * * * 

£*■ I " * ******'* ' J * ** '' 

t_i__-_ t_^__Jl _J— aj o&ilji tej!Ui _J j* li^i l ?&l___l C-J.J >- 

'o* Jj' ^l^ 1 l>^ ^^— ^ :__■_) _l_i t«_ily _J_- jlp15 y-ij l -' O-ii 

** + J *r _* * * * + 

* £ ■ ' * ' *_'**' ■** ■** ** *s 

S^a3l Jil [y iiil^Ul *Vji !S>i- Ll l* :JUi .^pUJi^Jl c-dJL_J- 
lil : Jl5 t^ olki lfjb- : JUi V4pLi^Jl c-jJl^- ^p dJLTjJUw' iij^ti- 

* I J "* * * "1 ■*■ ."*■ ■•■**. ''^ 1*11 *'l'- , 'l''-ll *■*''■» ^*" 
aJJI a-«^j ^Jjy- 5 l-^J) 'l/ 2 *^ LS* ( « ^"^"J o" 1 ^ £. ^t-ijl f»jj 01 S 

\ZJlz3La jJ :OjJj^ [^ AT/A tjJLSJu Ij*^j jj^-J oOll >y ^jru/j^Jl 
L-l] :Ojj^C* ^ <JjvO »( WY/a lii Uilid *y. l^J^ ,_i>- lfj Jl 

* + * + 



»#__1_1_J.__1 O_._l._1_ !__!_■ ■ I ^ah ■ 



V- Jlil* J>\ J"*\ *J3 jJ OIS' *£ l^li r>^-u ijUil :JjJ*j .^J 

soT^ji ««j». ^ ^i jUji ^ ^ i* ^j w :Jj»l* wj* ^-j 1 (• — ■ 

Jy ^J^ tOTyjJi il-^- ^* Vi :*3ii ^ j? J^J .pjJWl **** s-*jJ 

.[<l^>J^):Jl2i» 

olTjts .liJJC» ^ ^j^il IJjJti- CL olljUiti «UJL* jI Jji* . — i j 






idj^ .v* :JUi .iiliiJi ^ 1&- d jl. y LJi idJU^ j-J 
^JLp ll) S jj IJ :lllfli Xa :JUi i*->>Jl lii ,^1 J$\* t^J — ^Jl» 

* ¥ -* "i ■ i fci* -^ ^ • 't^ <> ■* -^ *• - t*-' °-t li- 1 i "^ 

OCJ^I jli- :Jl5} dJbOai .lUjb^i iJLnl* bl C :llii .1^15^ 01 ej' 

:JUj tljb-ll* «J j^l j^j tJuliJJl iJUlij oJUj-li A**\J\ SjpI 1j :Jli 

l-l- • .*. i • .". ■•* ■ 1 »i I-' ' • ' • J i_' ' I* T' * '" i !*■* ' J t' 
IJ aJ\3 .*-tU»J *JL^)j l4JaUU (V- - ) tA**-J J*J ICJ— ilj ^3jl IJuk^w» U 

J^J lVJ*j : J^- -^ 1 VI iil Sf Jli ^ ^-J 0JL_51 sLjj L-4 

■ii vi ai ^ jii ^. «. ^>fl «^ipj ^jtj 

2745. Dari Ma'bad bin Hilal Al *Anzi, dia menuturkan, "Kami, 
orang-orang dari penduduk Bashiah, berkumpul. Lalu pergj menemui 
Anas bin Malik, lalu kami membawa Tsabit pergi bersama kami 
menemuinya untuk menanyakan mengenai hadits Syafa'at? Ternyata 
dia berada di istananya. Kebetulan kami menemuinya sedang 

MiikhtacharKhshihRiikliari — lAOOl 



melaksanakan shalat Dhuha, lalu kami meminta izin, lalu dia pun 
mengjzinkan kami sementara dia sedang duduk di atas hamparannya. 
Lalu kami berkata kepada Tsabit, 'Jangan engkau tanyakan kepadanya 
sesuatu yang mendahului (pertanyaan tentang) hadits Syafa'at!* Maka 
dia berkata, 'Wahai Abu Hamzah! Mereka itu, saudara-saudaramu 
dari penduduk Bashrah yang datang bertanya kepadamu mengenai 
hadits Syafa'at?' Maka dia berkata, 'Muhammad SAW menceritakan 
kepada kami, seraya berkata, 'Pada hari Kiamat kelak, manusia 
bergelombang, satu dengan yang lain (dalam jalur riwayat yang lain: 
Attah mengumpulkan kaum Mukminin pada hari Kiamat [hingga 
mereka gelisah karenanya, 8/183], lalu mereka berkata, 'Kiranya 
kami meminta syafaat kepada Rabb kami hingga membuat kami 
tenang di tempat kami ini,' 8/172), lalu mereka mendatangi Adam 
seraya berkata, [Tidakkah engkau melihat manusia? Engkau Adam, 
bapak umat manusia [dengan lafazh: abul basyar-^enj], 8/203] (dalam 
riwayat lain: bapak manusia, 5/147 [dengan Iafazh: abun naos-penj]), 
Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya [dan menempatkanmu di 
surga-Nya], lalu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu 
serta mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu]. [Maka] mintalah 
syafa'at bagi kami kepada Rabbmu [hingga Dia membuat kami 
tenang di tempat ini?] Lalu beliau mengatakan, 'Aku tidak berhak 
atas hal ituV ~\lalu dia (Adam) menyebutkan kesalahan yang telah 
diperbuatnya; memakan buah dari pohon padahal telah dilarang 
[Lalu dia malu karenanya]- akan tetapi datanglah menemui Nuh 
[sebab dia] Nabi pertama (dalam riwayat lain; Rasul pertama) yang 
diutus Allah Ta 'ala kepada penduduk bumi.' Lalu mereka mendatangi 
Nuh, lalu dia pun berkata, 'Aku di sini tidak berhak atas hal itu\ -lalu 
dia menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya; 
permintaannya kepada Rabb tanpa pengetahuan- [Maka dia malu 
seraya mengatakan^] l Akan tetapi hendaklah kalian menemui Ibrahim, 
sebab dia adalah kekasih Allah Yang Maha Pengasih 
(Khalilurrahman).' Lalu mereka mendatangi Ibrahim, kemudian dia 
berkata, 'Aku tidak berhak atas hal itu. [lalu ia menyebutkan [kepada 
mereka] tiga kalimat yang telah didustakannya]. Akan tetapi 
hendaknya kalian menemui Musa, sebab dia adalah Kalimullah 
(dalam jalur riwayat lain: datangilah Musa, hamba yang dianugerahi 
Allah Taurat dan diajak bicara oleh-Nya [dengan pembicaraan], dan 
mendekatkan kepada-Nya dalam keadaan selamat. 1 Ia berkata,) lalu 
mereka mendatangi Musa, maka dia pun berkata, 'Aku tidak berhak 



6iol — MukhtasharShahfoBukhari 



atas hal itu. ' [lalu dia menyebutkan kepada mereka kesalahan yang 
telah dilakukarmya]: [Dia telah membunuhjiwa tanpa dibalas dengan 
jiwa pula, maka dia malu hepada Rabbnya, lalu mengatakan,] l Akan 
tetapi hendaklah kalian pergi menemui Isa, sebab ia [adalah hamba 
Allah dan Rasul-Nya, dan] ruh Attah serta kalimah-Nyal,' [Dia 
berkata], 'Lalu mereka mendatnngi 'Isa, maka diapun berkata, 'Aku 
tidak berhak atas hal itu! Akan tetapi hendaknya kalian mendatangi 
Muhammad SAWV (dalam jalur riwayat lain: Datangilah Muhammad 
SAW, seorang hamba yang telah diampuni Attah dosanya yang telah 
lalu dan akan datang),' maka mereka pun datang kepadaku [lalu aku 
beranjak] meminta izin kepada Rabbku [di Dar-Nya], lalu aku 
diizinkan [untuk hal itu], lalu Dia mengilhamiku dengan pujian-pujian 
yang dengannya aku memuji -tidak ada dalam memoriku sekarang-, 
lalu aku memuji dengan pujian-pujian tersebut (dalam jalur riwayat 
lain: Maka tatkala aku melihat Rabbku, aku bersimpuh) sujud kepada- 
Nya, [maka Dia membiarkanku selama yang dikehendaki Attah], lalu 
dikatakan, (dalam jalur riwayat lain: Lalu Dia berkata), l Wahai 
Muhammadl Angkatlah kepalamu dan ucapkanlah, pasti kamu akan 
didengar, mohonlah, pasti kamu ahan diberi dan mintalah syafa 'at, 
pasti kamu diberi syafa 'at. ' [Dia berkata, 'Lalu aku mengangkat 
kepalaku], lalu aku berkata, "Wahai Rabbku! Umatku, umatku!' maka 
Dia berkata, 'Berangkatlah, lalu keluarkanlah orang yang di dalam 
hatinya terdapat keimanan paling minimal dari berat biji sawi yang 
paling ringan, keluarkanlah ia dari api neraka.!' Lalu akupergi dan 
melakukan itu. [Kemudian aku memasukkan mereka ke surga, 
kemudian aku kembali seraya berkata, 'Waha Rabb, tidak tersisa di 
api neraka selain orangyang ditahan oleh Al Qur'an dan diwajibkan 
bagi mereka untuk menetap secara kekal."*] [Abu Abdillah berkata, 
"Selain orang yang ditahan oleh Al Qur'an, artinya Firman Allah 
Ta*ala, 'Merekakekaldidalamnya." r ]. 

Setelah kami keluar dari tempat Anas, aku berkata kepada 
sebagian sahabat kami, 'Bagaimana kalau kita mampir ke tempat Al 
Hasan, yang sedang berada di rumah Abu Khahrah (untuk bertanya 
tentang) apa yang telah diceritakan Anas bin Malik kepada kita?' Lalu 
kami mendatanginya, lantas memberi salam. Maka, dia pun 
mengizinkan kami.' Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id! 
Kami datang kepadamu dari kediaman saudaramu, Anas bin Malik. 
Kami belum pernah melihat seperti apa yang telah diceritakannya 
kepada kami mengenai syafa*at.* Maka dia berkata, 'Lanjutkan 

Miibh+idiirChihihRiil/lKin 1*11 I 



ceritamuP Lalu kami menceritakan kepadanya mengenai hadits 
tersebut hingga sampai kepada bagian ini. Lalu dia berkata, 
'Lanjutkan ceritamu.!' Kami katakan, 'Dia tidak menambah lagi dari 
ini.' Dia pun berkata, 'Sungguh dia telah menceritakan kepadaku saat 
dia masih kuat ingatannya sejak dua puluh tahun lalu. Aku tidak tahu, 
apakah dia lupa atau tidak suka menyebabkan kalian mengandalkan.' 
Kami berkata, 'Wahai Abu Sa'id! Ceritakan kepada kami!* Lalu ia 
tertawa seraya berkata, 'Manusia itu diciptakan dengan sifat suka 
tergesa-gesa. Aku tidak mengingamya selain ingin untuk 
menceritakan kepada kalian. Dia telah menceritakan kepadaku 
sebagaimana yang telah dia ceritakan kepada kalian itu. Dia berkata, 
l Kemudian aku kembali unlukyang keempat kalinya, lalu memuji-Nya 
atas hal itu, kemudian aku bersimpuh sujud kepada-Nya. Lalu 
dikatakan, 'Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu; ucapkanlah, 
niscaya akan didengar; mohonlah, pasti akan diberi dan mintalah 
syafaat, pasti kamu akan diberi syafaat. ' Lalu aku mengatakan, 
'Wahai Rabb! hinkanlah kepadaku terhadap orang yang 
mengucapkan, 'La Haaha Illallaah. M Lalu Dia berflrman, Demi 
kehtatan-Ku, keagungan-Ku, Keangkuhan-Ku dan kebesaran-Ku. 
Sungguh akan Aku keluarkan darinya orangyang mengucapkan, l La 
Ilaahalllallaahr 



37. Bab: Firman-Nya, "Dan Attah telah berbicara kepada Musa 
secara langsung." (Qs. An-Nisaa" [4]: 164) 



t * *• * + + * * 

* £ * * * ^ " * ■ ' * is£ *^ * is. * ■ $. 

01 Jj j* <?j£ »(.&• Hil tV>5Jl JLatU *y $& <UJl Jj «ij '(gj 1-1 

JUi ?j* "Ly\ :l-gJjl JU» i^l^Jl JwJLUl ^i *jIj jij illll (j— »-jj 

^i*ili ^ iT ° 't/'* oJ^e^ -J » J J T "li"!*' ■*'*•-> ^' • J * -• • f 

caJLJJ* dJU; c-JI>j .^js^ Ij-k^ :*-»>^i JU* .,*»>* j* ^jtHjJa-jl 



51 Ucapannya, "La Ilaaha ttiaUaah, " yakni beserta kalimat, "Muhammad Rasuiuliah 



6121 — MukhtasharShahihBiikhari 



IJj^, |Ui i'f&ji f£ s'j J4£f fv3 *£&! iiiiT, t i3i fil_4 \j 

, • *"',,• I * • * ■ *\.l' *" rr»j- * r • * *r r* % .+ r9 &/■ 

Jij** t>~* ^jij^ r*^ **jP ^yj /i ~* «j*o» i*j__-i _f» 

f J*J frt * u* *-— - i4i J*-j *j~^ _V _j» tS*~ l *% (J*i •j*-' _»*' -* 
'V-* 3 *>• jj» V 'v* 5 _V ^ - "3 l^ (-" '«*>* ts*' tr^- « 

— w> CJjj^ irt" ftJ_-*UJj djJUd 4j U^O t<-Os-^j uLkjJ 1 




:*tlL-l jil -iSlli tlijt^t ^» bV v^i (UJjJl *llfjl Ji <u £^p (•- 

ji} : Jli .j-U_1 ^ :JU ?_J£. ^} :lji_ .J,> :Jlii ?Ui __J. 
_ »C_Ji Jil 4| y^Li -W} <* ^-^ :»_j- -U : J- ?4i i*? 

y» _*-j» .(HH^ (j^ _/>_»*' (J* ** ~' -*<J* ^ fr —~ Jl J— *' C - 

* + + -■ ** -* .- y 

jJCi .-ulp jXi tfST *1^j1 lai :JjjU iJ JUi t^ST C_!jJI ft lL II 

yt bl» ,<_u»l _^\l j»ju t^ l^ ^lUlj L>-y» :JUj t^il 4JLp ijj t-UP 

: ju ?ji> u oi^i oiJu a : ji_ t ois>: ^*s^) C~> aiL» ,j 

* r r r * * * r r "^ 

,, - ,- ,> '' I-*!, . '.'*i .-*>> •* f .-*!,- '■*,,,'.' 

j» 8 -' j**! J* ^i» tftL— Jl y» *J t/s— ' j^» -— J ^j-^— «=■ i— 'lyUlj J*Jl lJLft 

* *""_* a^'- * ** j'' 

j Iju* U :Ju .v*J_v« ji bl* »jy t-*j-i»» t-^-jtjj y}> tj* j-*— ■ *yp 

' ' * f «■ ' 

.ilt _U b. ^ii ^l iJu : Jli ?J,> 

\j}i\ i _i_ -jL.il Uodi ciui t 4j_i ft c_ji J\ <> ^> p' 

% :1jJ_ .A xUxi :Jli fiJ_; ^j : ijii .Ji> :jii idi __Ji 
*C_J| Jl -4 r> L : -^) 4* l^> :ijii .U : Jli fv-« -— J 



MitMitnch<if ChaTiih HnMtar; __ 1^11 I 



t ^t> J\ -u ^> li .bi\j Jfi\ _iu c; jL ii \J\fj ,aL_Jun 
^ .__! jL. ijiia ^ikii *u!ji ji -u ;•> li ._„ jL. ii" i j_ 
*uLji jt a, ;-> p' ._m jL ii i j'_ t _o_ji & u!ji J\ *> ;-> 

_4p_jii (*_*U_- JL» f.CJl I4J tUl* JS" jSJi Jl* *) I JL-i (<■;! --, , \\ 

** ■*■ # ** ** ^ »~ 

j__U J -__.__( j >Tj (-ii Ji j Ojjiij t&uit J ^jji LJL* 

^ ' ' * £ J _ J 

.*_ {W Js^-i-j -JuUJl J J"j"j cCoUJl J j^-l'_Jlj ._, — Li 



_ _ _ 






' -* 



b_»j t^jjiUl fljJL* frU- (^a- «Uil \| 4*i*j \ Uj ^JJj <jy 4j _)fc -j 

A _ ' 'f' r-f * f -•:-,:■»• ' ,> «- ?, ,r _* :, * - ,«, ;. 

«II ^J- '^-»1 J 1 0**"^* ^** *** -" ti^" i LF JC * °J*^ ^J .A*-" 1 

> ** _-_-_*_- 

** ** S J jl _- #_ ^ * 

.aD} ££ J_" i__ J_ s^L» Oy-Li- «IM J-jI U-i 
a^p- liU !j_*^» L :jLSi tie^j* 4**M^-Vi (^«*^t iL ^»- Jol* » j 

v aj5( ii : ju .aDj f y jr s^ c^ *ii a^ ju &£ ani 

.cli 01 U? :if J,> 4 3^^ «iii^ J ii^' ^ «Jo-* 
Sf y4f O^ c& Liii- !vi U :^ Sij :J^ o^'l Jl *i ^i 

. _ y^ jZ*fr K£> j*W»jJ t'**-* A-JaL—j 



* +* *t *■ * 

(Ijiiii IJU ly J*\ Js- ^y JaSlS* - ! («^ °^j0 *^ ^J !Juiw. 

16141 — MukhtasharShahihBukhari 



1*1'* f' 1*1* *f' I*i* *f* I* 1"* 1*1* •?'■'• f ' l J *I* * *■""' *•" 

tlPLwlj OjUojIj ib\JLi\j ibjlJj ibL«>l i_jutv9l liJLub tt>j5 j — 3 

J * '-»*-£ S. J * »»> ■ * ar * 

r * *» **■ /r "^ h» ^ *> 

0} !<->j LT :J^** iC^-liJ, jIp Ajtiy ijjjl>- tiJLSi oj xj ^j t<u lp 

* i > * a\- o > J - 0*- s Ji J - s *- ■ .1 Ji ^*^ ■>)<>[ 'l'** *f 

t-^jlJulj tjt-ftju^j.j t*-fC-Lw<ij trt-f>yjj t(t-ftJL«Js-l tc-ljuw» ,= — z*i 

** *-*■ ** "* A •>*"*" ' ' j/ * j .-■ •*»■-*■ ** *^ I* 1 *- 

"^ <ui :Jl3 .SJLjuL.} iJO :Jli !x^. lT :j£Jt jLSi .Lp Li *** 

#*■ *»■ ** .r "#» *- #» *■ 

JSL LTUapl tUp Ljui^- :JUi ?oiii LftlT :Jlii t^^ Jt '^-j — » 

€ •*" * m \ ** *. **" ** ** < 

*** i l** I -I**" " l *" ' * ** 1** »** I*" °- ** * 1 l - I *" ll * J **" ° ** 

^ J j'*»* ^ j e * J, ' * * ' 

•&' Syj Jl5 -^i' iAli liiiJLi iJLj ^l ^j-jl (,oj£"Jb jJLli ^ 

^ ^ ^"> ^ 

• ** J *** yr » y, jj* J * T jfi nj * *i **■ * 

Ja-ili :Jli tO} cuiliUl U^» jj ^* o^U£L-l au^j Ji !(e*->* Ij 

^ -*-**" -* ** ^ 

• * »" ** ** »" \ 

I-* ** (i * ** . 'I- i, *•**• I** Il« ♦>■ I ■ l 



■ ^ -'^ ^ 



** *»■ ** 



2746. Dari Syarik bin Abdullah bahwasanya dia menuturkan, 
"Aku telah mendengar Ibnu Malik berkata, 'Malam Rasulullah SAW 
di-wra '-kan (diperjalankan) dari masjid Ka*bah (Masjid Haram), 
datang kepadanya tiga orang sebelum beliau diberi wahyu, saat beliau 
sedang udur di Masjid Haram. Orang pertama berkata, 'Yang mana 
dia di antara mereka itu?* 7 Maka yang berada di tengah dari mereka 



66 Saya katakar: Ucaparnya di siri, "sebelum beliau diberi wahyu, saat beliau sedang tidur," 
dan ucapannya pada halaman berikut, "lalu Allah Al Jabbar, Rabb Al 'Izzah mendekat 
lalu bertambah dekat lagi," dan ucapannya di akhir redaksi hadits ini, "Dan beliau pun 
terjaga sementara beliau berada di Masjid Haram"; semua itu termasuk yang dinilai para 
Uiama sebagai kekeliruan-kekeliruan Syarik bin Abdullah ini (perawi hadits), yaitu Ibnu 
Abi Namir. Lihat, (hal.l86)dari Takhrij SyarhAl 'Agidah Ath-Thahawiyyah cetakan ke-3, 
dan mukaddimah yang dilampirkan di sana, hal (2). 

67 Dalam redaksi ini terkesan bahwa beliau tidur di tengah sekelompok orang, minimal dua 
orang. Terdapat hadits yang menyebutkan bahwa ikut tidur juga bersama beliau, sang 
paman, Hamzah bin Abu Thalib dan anak pamannya, Ja'far bin Abu Thalib. "Fath" 



MnkhtasharShahihRiilrhari — lfi15l 



berkata, *Dia adalah orang yang paling baik di antara mereka.' Orang 
terakhir berkata, 'Ambillah orang yang paling baik di antara mereka.' 
Maka terjadilah malam itu. Setelah itu beliau tidak pernah lagi melihat 
mereka hingga mereka mendatanginya pada malam lainnya seperti 
yang dilihat hatinya, dan [Nabi SAW, 4/168] mata beliau tidur 
sementata hatinya tidak tidur. Demikian pula dengan kondisi pata 
Nabi; mata mereka tidur namun hati mereka tidak tidur. Mereka tidak 
berbicara kepadanya hingga memeluknya, lalu meletakkannya di 
dekat sumur zamzam, lalu ditangani oleh Jibril. Jibril kemudian 
membelah antara bagian atas dada hingga lehernya, hingga 
mengosongkan dada dan bagian dalam tubuhnya, lalu mencucinya 
dengan air zamzam dengan tangannya, hingga membersihkan bagian 
dalam perutnya, kemudian dibawakan baskom yang terbuat dari emas 
kepadanya, di dalamnya terdapat bejana minuman yang terbuat dari 
emas, berisi iman dan hikmah, lalu mengisi dada dan urat 
tenggorokannya, kemudian menguncinya. 

Kemudian membawanya ke langit dunia, lalu mengetuk sebuah 
pintu dari pintu-pintunya, lalu penghuni langit bertanya, 'Siapa ini?' 
Dia menjawab, 'Jibril.' Mereka berkata, 'Siapa bersamamu?* Dia 
menjawab, 'Bersamaku, Muhammad.' Dia berkata, 'Apakah ia telah 
diutus?' Dia menjawab, 'Ya.' Mereka betkata, 'Selamat datang 
untuknya.' Lalu penghuni langit memberitakan kabar gembira 
mengenainya. Penghuni langit tidak mengetahui apa yang Allah 
inginkan terhadapnya di bumi hingga memberitahukan kepada 
mereka. Lalu beliau mendapati Adam di langit dunia. Jibril pun 
berkata kepada beliau, 'Ini adalah moyangmu. Berilah salam 
kepadanya.' Lalu beliau memberi salam kepadanya dan Adam 
membalasnya seraya berkata, 'Selamat datang wahai anakku! 
Sungguh engkau adalah sebaik-baik anak!' Ternyata di langit dunia 
itu terdapat dua buah sungai mengalir, maka beliau berkata, 'Apa dua 
buah sungai ini, wahai Jibril?* Jibril menjawab, 'Sungai Nil dan Euftat 
adalah bagian dari keduanya.' Kemudian membawanya pergi di langit, 
dan ternyata di sana terdapat sungai lainnya, di atasnya terdapat istana 
yang terbuat dari berlian dan intan, lalu beliau menepukkan 
tangannya, maka muncullah minyak kasturi. Beliau berkata, 'Apa ini, 
wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini adalah al kautsar yang 
disembunyikan Rabbmu untukmu.' 

Kemudian Jibril membawanya naik ke langit ke dua, maka 



6161 — MukhtasharShahihBukhari 



berkatalah para malaikat seperti yang dikatakan para malaikat di langit 
pertama, 'Siapa ini?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Mereka berkata, 'Siapa 
bersamamu?* Jibril menjawab, 'Muhammad SAW.' Mereka berkata, 
'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, *Ya.* Mereka berkata, 
'Selamat datang untuknya.' Kemudian Jibril membawanya naik ke 
langit ketiga, lalu mereka mengatakan seperti yang dikatakan pada 
langit pertama dan kedua, kemudian membawanya lagi ke langit 
keempat, lalu mereka mengatakan kepadanya seperti itu pula. 
Kemudian membawanya ke langit kelima, lalu mereka mengatakan 
seperti itu juga, kemudian ia membawanya naik ke langit keenam, lalu 
mereka mengatakan seperti itu juga. Kemudian Jibril membawanya 
naik ke langit ketujuh, lalu mereka mengatakan seperti itu pula. Pada 
setiap langit terdapat para Nabi, yang beliau sebutkan nama-namanya. 
Aku masih ingat dari mereka, Idris ada di langit kedua, Harun ada di 
langit keempat, ada yang lainnya di langit kelima yang namanya aku 
tidak ingat, Ibrahim di langit keenam dan Musa di langit ketujuh 
karena mendapat kelebihan berupa berbicara kepada Allah. Lalu 
berkatalah Musa, 'Rabb! Aku tidak mengira ada seorang pun yang 
derajatnya lebih tinggi dariku.' 

Kemudian Jibril membawanya naik ke atas itu, yang hanya 
Allah Yang mengetahuinya, hingga datang ke Sidratul Muntaha, lalu 
Allah Al Jabbar, Rabb Al 'hzah mendekat lalu bertambah dekat lagi, 
hingga jadilah Dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur 
panah atau lebih dekat (lagi). Lalu Allah SWT mewahyukan apa yang 
diwahyukan berupa lima puluh shalat atas umatmu, sehari semalam. 

Kemudian beliau turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu 
Musa menghalanginya seraya berkata, 'Wahai Muhammad! Apa yang 
diperintahkan Rabbmu kepadamu?' Behau berkata, 'Dia 
memerintahkan kepadaku lima puluh shalat sehari semalam.' Musa 
berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu, 
maka kembalilah, lalu mintalah keringanan kepada Rabbmu untukmu 
dan mereka (umatmu).' Lalu Nabi SAW menoleh ke arah Jibril seakan 
meminta pendapatnya mengenai hal itu. Maka Jibril mengisyaratkan 
kepadanya dengan 'Ya, jika demikian yang kamu kehendaki!' Lalu 
Jibril membawanya naik menghadap Al Jabbar seraya berkata, 



Lihat komentar sebelumnya. 



mir..i.Li i C<l.^l.*i- n-.i.i • l/inl 



sementara Dia di tempat-Nya, 69 'Wahai Rabb! Ringankan terhadap 
kami, sebab umatku tidak akan mampu melakukan ini.* Lalu Dia 
meringankannya menjadi sepuluh kali shalat. 

Kemudian behau kembali kepada Musa, lalu dia menahannya. 
Musa masih terus menyuruhnya kembali kepada Rabbnya hingga 
menjadi lima kali shalat. Kemudian Musa menahannya ketika sampai 
lima kali shalat seraya berkata, 'Wahai Muhammad! Demi Allah, aku 
telah membujuk kaumku, Bani Israil, agar meminta lebih ringan dari 
ini namun mereka pun tidak mampu, lalu meninggalkannya. 
Sedangkan umatmu lebih lemah dari segi ukuran postur tubuh, hati, 
badan, pandangan dan pendengaran. Kembalilah dan mintalah 
keringanan kepada Rabbmu untukmu.' Terhadap semua itu, Nabi 
SAW menoleh kepada Jibril untuk meminta pendapatnya. Jibril tidak 
membenci hal itu, lalu menaikkannya hingga yang kelima, seraya 
berkata, 'Wahai Rabb! Sesungguhnya umatku lemah; jasad, hati, 
pendengaran dan badan mereka. Karena itu, ringanlah bagi kami.!' 
Maka berkatalah Al Jabbar, 'Wahai Muhammad!* Behau menjawab, 
'Aku penuhi panggilan-Mu dengan senang hauT Allah Ta'ala berkata, 
'Sesungguhnya firman-Ku tidak akan pemah dirubah sebagaimana 
Aku telah mewajibkan atasmu di dalam Ummul Kitab!' Allah Ta*ala 
berkata, 'Setiap satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kah lipatnya. Ia 
lima puluh kali di Ummul Kitab padahal lima kali atasmu.* 

Lalu behau kembali lagi kepada Musa yang berkata, 
'Bagaimana yang engkau lakukan?* Beliau menjawab, 'Dia telah 
meringankan untuk kami. Dia memberikan kepada kami untuk setiap 
satu kebaikan sepuluh kali lipataya!' Musa berkata, 'Demi Allah, aku 
telah membujuk Bani Israil terhadap hal yang lebih ringan dari itu, 
namun mereka tetap meninggalkannya. Kembalilah kepada Rabbmu, 
lalu mintalah keringanan untukmu juga!' Rasulullah SAW berkata, 
'Wahai Musa, Demi Allah, sungguh aku malu kepada Rabbku dari apa 
yang karenanya aku menemui-Nya.* Ia berkata, 'Kalau begitu, 
turunlah, atas nama Allah!' Ia berkata, 'Dan beliau pun terjaga 
sementara beliau berada di Masjid Haram."' 70 



Saya katakan: Mengenai validitas penyebutan 'tempat' di sini perlu disoroti! Hal ini 

berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai komentar terdahulu. Silahkan lihat 

tanggapan saya atas hal itu dalam buku Takhrij Syarh Ath-Thahawiyyah (hal.148, cetakan 

ke-4). 

Silakan lihat komentar yang telah dtsebutkan sebelumnya! 



Mukhtashar Shahih Bnkhari 



38. Bab: Kalam Rabb Kepada Para Ahli Surga 



' ■* *^ * -«- £ ■* " ' * " 



* • * T. -* * • 



Jjj£ <il 01 :S ^l Jl* :Jl* <& t/jJbJl jl*^ ^ 'cj— * -YYIV 

^ ^ ^ ^ + 

jjj !<_*j Lj tP>y V U U j :OjJ>L* Yj»i~isj J* :Jj£ — > .dL-J— i 
ttJUi ^ Jiif J&jJ S(t :Jjii ._lik ^. lii-f J_tf jj ~ i_>if 
ISOp J_-t :JjiI> ?_JLb ^ Jiail t^s— i t^tj !«-r>l> 1-4 :0jJjiI— * 

- £ . *^^> * * * 

.iJbl oJjt; *>JLp J_s_-I jw («"'J^J 

2747. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Nabi SAW 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah berfirman kepada ahii surga, 'Wahai 
ahli swga! ' Mereka menjawab, 'Rabb kami, kami penuhi panggilan- 
Mu dengan senang hatil Segala kebaikan berada di kedua tangan- 
Mu. ' Lalu Dia berkata, 'Apakah kalian rela? ' Mereka menjawab, 
'Bagaimana kami tidak rela, wahai Rabb! Sedang Engkau telah 
memberikan kepada kami apa yang belum pernah Engkau berikan 
kepada seorang pun dari makhluk-Mu! ' Maka Dia berkata, 'Maukah 
Aku berikan kepada kaiian yang lebih baik dari itu? ' Maka mereka 
berkata, 'Wahai Rabb! Memang apa yang lebih baik dari itu. ? ' Dia 
berkata, 'Aku menetapkan keridhaan-Ku atas kalian sehingga Aku 
tidak akanpemah murka lagi kepada kalian selamanya.'" 



39. Bab: Ingatnya Allah dengan Perintah dan Ingatnya Para 
Hamba dengan Doa, Ketundukan, Risalah dan Penyampaian, 

Berdasarkan Firman-Nya, "Karena itu, ingatlah kamu kepada- 
Ku niscaya Aku ingat (puta) kepadamu. " (Qs. Al Baqarah [2]: 152) 
"Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu 
dia berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku jika terasa berat bagimu 
tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat 
Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah 
keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 



MnbhtichwOhithThllnbhnn I^IO I 



membinasakanku). Kemudian janganldh keputusanmu itu 
dirahasiakan. lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu 
memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling (dari peringatanku), 
aku tidak meminta upah sedtidt pun daripadamu. Upahku tidak lain 
hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk 
golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)."' (Qs. 
Yuunus[10]:71-72). 



■ĕr*J r* : \***/ 

.}£-& ^iC :(*J\\j£\) :juI^ Jli-utr 

.JbS\ :('J>) :Jti' 

'£Jt J*- *jJ& *ljU*Z-l j&JzL}>\ 'j* Jb-l £)£) ijuUJI Jl— 3j - \ i i t 
4^4 ij*- ^»! j$» i*lip J>' ^*j iJ>y ^* a*£™» V^ t>^-- 'i i\*&l f^ — S" 

.irjii :<,U^ji b> .£&. l^ £b ^Lj ^j t & £i_r ^;:.. j 

Makna (Ghummah): Hammun wa dhaa'iqun (Kesedihan dan 
kesulitan). 

1443. 1443 Mujahid berkata, "/a/u lakukanlah terhadap diriku": 
Apa yang ada dalam dirimu. 

Dikatakan, "Pisahkanlah" [dengan menggunakan lafazh: 
ujruq]: Putuskanlah [Dengan lafazh: Iqdhi\. 71 

1444. 1 Mujahid beikata, "Dan jika seseorang dari orang- 
orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka 
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar jirman Allah." (Qs. At- 



mi Disebutkan secara maushui oleh Al Firyabi. 

11 Yang dimaksudnya adalah tatsir firman Allah SWT dalam surat Al Ma'idah, "Sebab itu 
pisahkmlaJiantarakamidengmorang-otangyangfasikitu.''(Qs.A[MaR'\dsii[5] :2S), 
beliau menyebutkannya di sini untuk menyinkronkan dengan tuman-Nya di atas, "lalu 
lakukantah." 

1444 Disebutkan secara maushul oleh Al Firyabi juga. 



[620| — MnkhtasharShahihBukhari 



Taubah [9]: 6) Seseorang datang kepadanya lalu mendengarkan apa 
yang dia katakan dan apa yang diturunkan kepadanya, maka dia aman 
hingga mendatanginya lalu mendengarkan darinya Kalamullah dan 
hingga mengantarkannya yang aman baginya dari mana dia datang. 
"Berita yang besar. " [Qs. An-Naba [78]: 2]: Al Qur an. "Kata yang 
benar." [Qs. An-Naba* [78]:38]: yang haq di dunia dan 
mengamalkannya. 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 

40. Bab: Firman Allah SWT, 

"Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutusekutu bagi 
Allah. " (Qs. Al Baqarah [2]: 22), "Dan kamu adakan sekutu-sekutu 
bagi-Nya (Yang bersifat) demikian itulah Rabb semesta alam. " (Qs. 
Fushshilat [41]:9), "Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah 
yang lain beserta Attah." (Qs. Al Furqaan [25]: 68), "Dan 
sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) 
sebeiummu, 'Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan 
hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan 
hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. '" (Qs. Az- 
Zumar [39]: 65-66) 

'uj j) tio^J^ '^ VI _jL J^_T| ^j,' Uj) :CJit. J__ij -Ulo 
tj^lii i-A* t \_Jl _Jj*3 l^j^G oljl-Jl 3-- _r*£j \i*4~-- °J* p-ft-*~ u 
:_Jli5 Jji) iL&CSIj aCJt JG_T j_- ^j 'jS"i Uj t.o'j — 1p _j-Jl — « 1 — »j 

IjiOA. 8j __» frtf A JS J_*_/ 

>s j^j *^jJW :^_^i M &LJI Jj_ U) :j__a_^ Jl_J} -Ull 
«J ^Ij^ -tpj 11 _y j^J-J 1 Oyi^- 1 :^]U-J — <• _j— * Oi»^C-— !i jfc — 3) 

._j!p :\0j^iliJ 



MHMitnohA^CIlAltih D~lrho*i 1 Ot I 



f> ^jHc/y^ '{** i&*j) -^^ 1 :^i5JUflK, ft l_Jr ^JLJlj^ -UiV 

.4-» llj cJLap ^e^lai-i (^JJi Iju :i*QJi 

1445. 1 Ikrimah berkata, "ZJan sebagian besar dari mereka 
tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan 
mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). " (Qs. 
Yuusuf[12]: 106), "Dan sungguhjika katnu bertanya kepada mereka, 
'Siapakah yang menciptakan mereka?'" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 87) 
Dan 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? ' niscaya mereka 
menjawab, 'Allah.'" (Qs. Az-Zumar [39]: 38). Itulah keimanan 
mereka padahal mereka menyembah selain-Nya, demikian juga apa 
yang disinggung mengenai diciptakannya perbuatan para hamba dan 
usaha mereka berdasarkan firman-Nya, "Dan Dia menetapkan 
ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. " (Qs. Al Furqaan [25]: 2). 

1446. 1 6 Mujahid berkata, "Kami tidak menurunkan malaikat 
melainkan dengan benar." (Qs. Al Hijr [15]: 8): (yakni) dengan 
risalah dan adzab. "Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang 
benar tentang kebenaran mereka. " (Qs. Al Ahzaab [33]: 8): Para 
penyampai dan pelaksana dari kalangan para Rasul. "Dan 
sesungguhnya kami pasti menjaganya " (Qs. Al Hijr [15]: 9): (yakni) 
di sisi Kami. 

1447. 1 "Dan orang yang membawa kebenaran" (Qs. Az- 
Zumar [39]: 33): Al Our^an. "Dan membenarkannya" (Qs. Az-Zumar 
[39]: 33]: Orang Mukmin berkata pada hari Kiamat, 'Inilah yang 
Engkau berikan kepadaku, yang aku mengamalkannya.' 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan 
pada nomor 1847, Juz 3). 



1445 Disebutkan secara maushul oleh Alh-Thabari dari dua jalur periwayatan, darinya. 

1446 Disebutkan secaia maushul oleh Al Firyabi juga. 

1447 Disebutkan secara maushul oleh Atb-Thabari, dari Mujahid juga. 



[6221 — MukhtasharShahihBiikhari 



41. Bab: Firman Allata SWT, "Kamu sekali-kaU tidak dapat 

bersembunyi dari persaksian pendengaran, pengUhatan dan kuiitmu 

terhadapmu, bahkan kamu mengira bahwa Attah tidak mengetahui 

kebanyakan dari apayang kamu kerjakan. " (Qs. Fushshilat [41]: 

22) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1960, Juz 3). 



42. Bab: Firman Allah SWT, 

"Setiap waktu Dia dalam hesibukan" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 
29), dan Firman-Nya, "Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al 
Qur*an pun yang baru (diturunkan) dari Rabb mereka." (Qs. Al 
Anbiyaa* [21]: 2), "Barangkali Allah mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), dan bahwa hal 
yang baru itu tidak menyerupai barunya para makhluk, berdasarkan 
firman Allah SWT, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, 
dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (Qs. Asy- 
Syuura[42]:ll) 

itliJ £ oJ*\ ly ^oUj 3i> £i\ 01 :$& [Ji\ (jP *JLU ^Jl JL_»j -AA^ 

+ + + + * * + f 

.i^OJl ^» \j*1Sj ^ 01 .iJb-l U* 01} 

(889). (889) Ibnu Mas'ud berkata, dari Nabi SAW, 
"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla sungguh mengadakan hal yang 
baru dari urusan-Nya sesuai apa yang dikehendaki-Nya dan 
sesungguhnya di antara hal yang baru yang diadakan-Nya adalah 
agar kalian tidak berbicara dalam shalat " 



(BB!l, Disebutkan secara maushul oleh Abu Daud dan An-Nasa^i dengan sanad hasan. Ini 
dikeluaikan di dalam ShahihAbi Daud (857). 



MiikhtoduirKhahihlliiMiiiri — I 623 I 



43. Bab: Firman Allah SWT, "Janganlah kamu gerakkan 

lidahmu. " (Qs. AI Qiyaamah [75]: 16) dan perbuatan Nabi SAW 

di mana diturunkan wahyu kepadanya 



(890). (890) Abu Hurairah RA berkata, "Dari Nabi SAW, Allah 
Ta 'ala betfirman, 'Aku bersama hamba-Ku kapan pun dia mengingat- 
Ku dan kedua bibirnya bergerak (menyebut)-Ku. '" 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan 
pada nomor 1996, Juz 3). 



44. Bab: Firman Allah SWT, "Dan rahasiakanlah perkataanmu 
atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi 
hatt Apakah Attah yang menchytakan itu tidak mengetahui (yang 
kamu lahirkan aan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha 
MengelahuL n (fis.Mma\k [67]: 13-14) 



i ^ fi ^" j^. ^ ' ■ + + * + + £ 



J -^ • /r <M» . f .+ + 



(Mereka berbisik-bisik [Qs. Thaahaa [20]:103]): Saling 
merahasiakaiL 

2748. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Rasulullah SAW 
bersabda, t Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak 



{BS0 *Ini adalah bagian daii hadits yang Disebutkan secara maushul oleh pengarang di dalam 
kitabnya Khalq Afal Al 'Ibad, Ahmad dan yang lainnya. 



[6241 — MukhtasharShahihBukhari 



bernyanyi (bersenandung) dengan Al Our^an.™ 72 

(o^lJ.^^Perawi lainnya menambahkan, "Menyaringkannya." 

45. Bab: (892). (89Z) Sabda Nabi SAW, "Seorang laki-laki yang Alhth 

anugerahkan kepandaian Al Qur*an sementara dia menegakkannya 

sepanjang malam dan hari, dan laki-laki yang mengatakan, 

'Andaikaia aku diberikan sepertiyang diberikan pada orang ini, 

pasti aku telah melakukan seperti apa yang dilakukannya. ' Maka di 

sini Allah menjelaskan, bahwa menegakkan Kitabullah adalah 

perbuatannya seraya beriirman, "Dan di antara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah menciptakan tangit dan bunti dan bertain- 

lainan bahasamu dan warna kuliimu, " (Qs. Ar-Ruum [30]: 22) dan 

Firman-Nya, "Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan. M (Qs. Al Hajj [22]:77) 

vu %\ i\s\ y*jj t j0 l\s\j ji; l\s\ ij% ^ jrj&\ %\ iff jij 

*■ -" V 

2749. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau 



12 Saya katakan: Tidak diragukan lagi, matan ini adalah shahih, akan tetapi (yang berasal) 
dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash, bukan dari hadits Abu Hurairah sebagaimana teidapat 
di dalam kitab ini. Ini adalah kesalahan yang dibuat sebagian perawi sebagaimana 
dipastikan oleh iebih dari seorang ulatna tokoh. Dan mereka menjelaskan, bahwa matan 
hadits Abu Hurairah adalah dengan lafazh, "Allah tidak mengizin&an sesuatu pun 
sebagaimana Dia mengiiinkan kepada Nabi, yang memiliki suara yang bagus bemyanyi 
(bersenandung) dengan Al Qur'an seraya menyaringkannya."' Sebagaimana yang 
dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan dan yang lainnya. Riwayat ini akan dikemukakan pada 
nomor bab 52. Silahkan merujuk tahqiq mengenai ini dan rinciannya dalam buku saya 
Shifak SfialatAn-NabiSAW(ha.U24-\27, Maktabah Al Ma'arif), sebab ini amatberharga 
sekali, bisajadiandabelumpemahmelihat selainnya. 

^"Tambahan ini telah disebutkan secara mauskul oleh pengarang seperti yang akan 
diketengahkan sebentar lagi, sedangkan perawi yang tidak disinggung itu adalah 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sebagaimana yang diinformasikan Al Hafizh (Ibnu 
Hajar). Dia adalah perawi hadits yang akan dikemukakan, yaitu yang diriwayatkan oleh 
Abu Salamah dari Abu Hurairah. 

|8H 'lni adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan secara maushul dalam 
kitab tafsir (juz 3, nomor 2027) dan yang seperti itu dari hadits Ibnu Umar dalam bab ini. 



MukhtasharShahihBukhari — [6211 



bersabda, "Tidak (boleh) mendengki kecuali terhadap dua hal: 
Seorang laki-laki yang dianugerahi Allah Al Qur*an sedang dia 
membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang, dan seorang 
laki-laki yang dianugerahi Allah harta sedang dia mengin/akkannya 
sepanjang malam dan sepanjang siang. " 



46. Bab: Firman AUah SWT, "HaiRasul, sampaikan apayang 

ditururikan kepadamu dari Rabbmu. Danjika tidak kamu kerjakan 

(apayang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 

amanat-Nya. " 73 (Qs. Al Maa'idah [5]: 67) 






1448. 1448 Az-Zuhri berkata, "Risalah (kerasulan) berasal dari 
Allah *Azza wa Jalla, lalu Rasulullah SAW memperhatikan 
penyampaiannya, sedangkan kewajiban kita harus berserah diri. Allah 
Ta'ala berfirman, 'Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya 
rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabbnya. ' (Qs. Al 
Jinn [72]: 28) dan firman-Nya, 'Aku sampaikan kepadamu amanat- 
amanat Rabbku. '(Qs. Al A'raf[7]:62)." 



(S^J).® 9 ^ Ketika mangkir (tidak ikut serta) dalam peperangan 
bersama Rasulullah SAW, Ka'b bin Malik membaca, Allah serta 
Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu. " (Qs. At-Taubah [9]: 94). 



™ Bacaannya (yang masyhur) adalah Famaa Ballaghta Risalatah. 

Disebutkan secara maushul oleh Al Humaidi dalam An-Nawadir dan Tbnu Abi Ashim 

dalam Kitab Al Adab dengan sanad shahih, darinya. 
^Telah dikemukakan secara maushul di dalam haditsnya yang panjang pada kisah 

mangkirnya pada perang Tabuk dan pertaubatannya (juz 3, nomor 1 833). 



[6261 — MukhtasharShahihBukhari 



tS^Li \jZsi) : Jii <.isj»\ Jli ^U- il^il lil :4li& c — !15} -UH 

1449. 1449 Aisyah berkata, "Bila engkau takjub dengan baiknya 
perbuatan seseorang, maka ucapkanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah 
dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin, ' (Qs. At-Taubah [9]:105) 
dan jangan sampai ada orang yang meremehkanmu." 

dC : < ^JLJ isj^) .i>TJh ili : < ^133*1 iUi> : ^ jL-i) - U o • 

diiJi y» Ur i'si ^> .&} or^ii £&» •& J£ <& ^l^» ii_JL-> 

^ *" >" * * +* * y *■ 

1450. 1450 Ma'mar berkata, "Kitab ini" (Qs. Al Baqarah [2]: 2): 
Al Qur'an ini. "Petunjuk bagi mereka yang bertaawa" (Qs. Al 
Baqarah [2]: 2): Penjelasan dan petunjuk seperti Srman-Nya, 
"Demikianlah hukum Allah" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10): Ini 
adalah hukum Allah. "La Raib": La Syakka (Tidak ada keraguan). 
"Itu adalah ayat-ayat Attah ": yakni ini adalah tanda-tanda Al Qur'an 
dan semisalnya. "Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, 
dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di 
dalamnya": Yakni (membawa) kamu [Makna lafazh: Wajaraina 
Bihim adalah Wajaraina /ft£um-penj]. 

ALI jJ*'/\ :JVij i*>j» J\ &> *i£ 9k f«3l ^. :[y^\ J>— ij -A^l 

*■ y *» 

(894). (894) Anas berkata, "Nabi SAW mengutus pamannya 74 , 



1449 Disebutkan secara maushul oleh pengarang datam Khalq Afal Al 'Ibad dan Ibnu Abi 
Hatirn dengan sanad shahih. 

1450 Disebutkan oteh Ma'mar, yaitu Ibnu Al Mutsanna, ahli bahasa, dalam bukunya Majaz Al 
Qur*an. 

^* 94 ' Ini adalah bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul oleh pengarang di dalam 



MukhtasharShahihBiikhari — [^D 



Haram kepada kaumnya seraya berkata, 'Apakah kalian 
mempercayaiku untuk menyampaikan risalah Muhammad SA W? ' Lalu 
ia berbicara kepada mereka." 



47. Bab: Rrman Allah SWT, "Katakanlah, '(Jika kamu 

mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun 

Taurat), makabawalah Tauratitu, lalu bacalah dia... ,n (Qs. Aali 

'Imraan [3]: 93) 



J*l ^UpI} tlii IjLJii ti'j°J& Slj^l J*f ^— lopl :& ^-—-)l J^— »j -A*U 

.__■ -_--_** jTjiJl *juUp!j i-j I_jL*jU J~«jVI Js^^I 

(895). 05953 Sabda Nabi SAW, "Ahli Taurat diberikan Mtab 
Taurat lalu mereka mengamalkannya, Ahli Injil diberikan kitab Injil 
lalu mereka mengamalkanya dan katian diberikan Al Qur'an lalu 
kalian mengamalkannya. " 

-u_c j»- -_■ Ojtwuj aj^jiuij : \ Ajjti/ :_-.jj ^j! J_»j - 1 i © \ 



lym : Jb :J__j 



1451. Abu Razin berkata, "mereka membacanya": mereka 
mengikutinya lalu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. 
Dikatakan, (maknakata) "Yutla": Yugra ' (dibacakan). 



"■_- "VI -JUJ^ -JJit -b-J "_! :\-~ -J *_// iLMylU Stt^iJl j_-3~ :.j^3l ^ 



kitab peperangan (juz3, nomor 1729). 
74 Yakni paman Anas (dari pihak ibundanya), Haram bin Milhan. 
(e9 ^Ini adalah bagian dari hadits Ibnu Umar RA. Telah dikemukakan pada juz 1, kitab 9 

Waktu shalat, bab 18. 
1451 Disebutkan secara maushul oleh Suryan At-Tsauri di dalam Tafsirnya, dari Abu Razin, 

yaitu Mas'ud bin Malik AI Asadi, Al Kufi. Ia seorang perawi tsiqah dmfadhil (mulia), 

dari kalangan senior tabi'in. Wafat pada tahun 85 H. 



6281 — Muldita£j.arShahffiBukliari 



i\j'Jb \jL& 'jiJ}\ j£/ I^Uj JjiJ i^jJl VJ **>H *1*W Vj lO^L |jiT 
tuLlj IjjJtS' ^-JJt fj*Jl Ji* ^j-i IjL£»I J*^ jUj»J1 JLS" lijJLiJ IJ ,^_? 

*» ^ — ^ 

(Makna kalimat) Hasan at-tilawah: Baik bacaan Al Qur'annya. 
"Tidak menyentuhnya ": tidak mendapatkan rasa dan kemanfaatannya 
kecuali orang yang beriman kepada Al Qur*an, dan tidak 
mengembannya dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang 
meyakininya. Hal ini berdasarkan rlrman Allah SWT, "Perumpamaan 
orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka 
tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab 
yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan 
ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum 
yang zhalim. " (Qs. Al Jumu'ah [62]: 5). 

.k*£ 'oQ% f*_-y & l^ J^.j -A^ 

J ><L± Jli _V,l ./>! :J^J m J-3i J- :i^> j-J JlJ -A1V 
.ciU- VI jjitff jj Ji ^ 4» >jf ^Ci _JLi C : Jl5 ? f *_.y 

£j- p ti\^*J\ p t-Jj^-jj <3>W oQ :JU VJU»I JliJt t^f :J__ -j -a^A 






(896). ^ 896 ' Nabi SAW menamakan Islam dan Iman dengan amal. 

( 897 j(j»7) Abu Hurairah mengatakan, "Nabi SAW berkata 
kepada Bilal, "Beritahukan kepadaku mengenai amatan yang paling 
engkau harapkan (diterima) dari apa yang telah engkau kerjakan 
dalam Islam?" Ia berkata, "Tidaklah aku melakukan suatu amalan 
yang paling aku harapkan (diterima) bahwa aku tidak bersuci 
melainkan aku melakukan shalat atasnya." 



<WS) Beliau menyiratkan kepada hadits Abu Humirah RA dalam pertanyaan Jibril mengenai 
jman dan Islam yang telah dikemukakan pada kitab tarsir (juz 3, nomor 1948). 

^lni adalah bagian dari hadits yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 19 Tahajjud, bab 
17. 



MukhtasharShahihBukhaii — 1629 1 



(898). (898) Dan beliau ditanya, "Amalan apa yang paling utama?" 
Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
jihad, kemudian hajiyang mabrur. " 

(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Ibnu Umar telah 
dikemukakan pada nomor 299, Juz 1). 

48. Bab 



.*!£ ^CaJt $& ^ill J^j ~A^ 



(899). (899) Nabi SAW menamakan shalat sebagai amal. 

(900). (900) Beliau bersabda, "Tidak (sempurna) shalat orang 
yang tidak membaca surat Al Patihah. " 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang tetah dikemukakan 
pada juz 1, kitab 9 Waktu Shalat, bab 5). 



49. Bab: Pirman Allah SWT, "Sesungguhnya manusia diciptakan 

bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia 

berkeluh kesah, dan apabiia ia mendapat kebaikan ia amat kikir. ** 

(Qs. Al Ma'aarij [70]: 19-21) 



\jjLl0 ;\\s>jj>? 



"Haluu 'a ": Dhajuura (ketuh kesah lagi kikir) 

(Haditsnya adalah hadits Amr bin Taghlib yang telah 



<ws >TeIah dikemukakan sebelumnya secara maushul dari hadits Abu Hurairah pada juz, kitab 

2 Iman, bab 17. 
^^Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas*ud: "Aku bertanya kepada Nabi 

SAW, 'Atnatan apakah yang paling dicintai Allah.?' Beliau menjawab, "Shalat..." (al 

hadits). Telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 9 Waktu shalat, bab 5. 
(WK)t TeIah dikemukakan sebelumnya secara maushul dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, pada 

Juz 1, kitab 10 Adzan, bab 94. 



630 1 — MukhtasharShahihBukhari 



dikemukakan pada juz 1, kitab 1 1 JunTat, bab 28). 

50. Bab: Yang Diriwayatkan Nabi SAW dari Rabbnya 

* * II J •* -- i* i* - * * * -* i- i' i * i"* ■ "fi ■* •* ..* i* ■ . *" fi ■* °* ti 

.iJjyb *cJl Ljl« ^JUl blj 

2750. Dari Anas RA, dari Nabi SAW yang meriwayatkan dari 
Rabbnya ['Azza wa Jalla], beliau bersabda, "Bila seorang hamba 
mendekat kepada-Ku satu jengkal, maka Aku mendekat kepadanya 
satu hasta, dan bila dia mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku 
mendekat kepadanya satu depa. Bila ia mendatangi-Ku dengan 
berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berjatan cepat. " 



51. Bab: Hal Yang Dibolehkan Dalam Menafsirkan Taurat dan 

Kitab-Kitab Allah Lainnya dengan Bahasa Arab dan Lainnya, 

Berdasarkan Firman AUah SWT, "Katakanlah, '(Jika kamu 

mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun 

Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah diajika kamu 

orang-orang yang benar. '" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93) 



*' *n' J •; i" 'i-' " f ■ * * • ' i*".* *f .**• f i** * •■ 'ti-- 

Afi\ ('J^, tf£ *£. allT Jl tytf ^lSA Jif b') } :ji> jl «Jj^j 

(TOl).^ Ibnu Abbas berkata: Abu Suryan bin Harb 
memberitahukan kepadaku bahwa Hiraclius memanggil 
penerjemahnya, kemudian membawa surat Nabi SAW lalu membaca, 



19011 Ini adalah bagian dari hadits panjang yang telah dikemukakan sebelumnya secaia 
maushid, pada kitab Jihad (juz 2, nomor 1 295). 



MnkhtasharShahihRnkhjiri — 1 631 1 



"Bismillaahir rahmaanir rahiim, dari Muhammad, hamba Allah dan 
Rasul-Nya, kepada Hiraclius. Dan 'Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, 
marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada 
perselisihan antara kami dan kamu... '" (Qs. Aali 'Imraan [3]:64)" 

52. Bab: (SKE).' 902 ' Sabda Nabi SAW, "Orangyang mahir membaca 

Al Qur^an dUempatkan bersamapara malaikatyang mulia lagi 
berbaktL " (903). ( ' "Hiasilah Al Qur*an dengan suara-suaramu. " 



C *^sJ £A Oil C :Jy$ ^5l ^- 5!f tĕ^y 1 ^ o* -tVo^ 



[ 






(^*=d .ojy*AJ 



2751. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, 
"Allah tidak mengizinkan sesuatu pun sebagaimana Dia mengizinkan 
kepada Nabi, yang memiliki suara yang bagus [bernyanyi 
(bersenandung), 6/107] dengan At Qur*an, seraya 
menyaringkannya. " [Suryan berkata, "Tafsirnya, yataghanna bihi 
(bernyanyi, bersenandung dengannya)]. 76 



'^Telah dikemukakan sebelumnya secara ntaushul dari hadits Aisyah, dalam kitab Tafsir, 
juz 3, nomor 2000. 

^Disebutkan secara maushul oleh pengarang dalam Khalq Afal Al 'Ibad; Ahmad; Abu 
Daud dan yang lainnya dengan sanad shahih, dari Al Bara* bin 'Azib secara matfu '. Saya 
telah mengeluarkannya dalam buku (Silsilah Al Ahadits-pery) Ash-Shah'kah (771), dan 
Shahih Abi Daud (13210). 

73 Saya katakan: sabdanya, "MemilUd suara yang bagus" tidak terdapat dalam riwayat 
pengarang (At Bukhari) dalam Fadha'il Al A'mal. CHeh karena itu, saya tebih 
mengedepankan riwayamya yang di sini atas riwayat yang di sana, namun At Hafizh tidak 
memperhatikan dalam syarahnya terhadap hadits ini di sana, bahwa tambahan ini ada 
pada pengarang, sehingga dia merujuknya kepada Muslim dan Ath-Thabari. 

16 Saya katakan: penatsiran ini tidak disetujui Asy-Syafi'i dan para ulama lainnya 
sebagaimana yang anda lihat dipaparkan di dalam Asy-Syarh. Hal ini dikarenakan 
beberapa aspek, di antaranya ucapan beliau dalam hadits, 'memilila suara yang bagus, 
seraya menyaringkannya,' andaikata maknanya istighna" (tidak membutuhkan), maka 
tidak ada artinya penyebutan suara dan menyaringkannya, Dan di antaranya, bahwa dalam 
hadits yang lalu, bab 44: 'Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak 
bernyanyi (bersenandung) dengan Al Qur'an,' sebab andaikata maksudnya adalah 
istighna. tentulah beliau mengatakan, 'lam yastaghni' (bukan: lam yataghnna, sepeni 
dalam teks hadits-penj). Realitasnya, yang tidak diragukan tagi adalah bahwa makna 



[6321 — MukhtasharShahihBiikhari 



53. Bab: Elrmaii Allah SWT, "Maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dariAl Quran. " (Qs. Al Muzzammil [73]: 20) 



(Haditsnya adalah hadits Umar yang telah dikemukakan pada nomor 

2017, Juz3) 



54. Bab: Firmao Allah SWT, "Dan sesungguhnya telah Kami 
mudahkan Al Qur*an untuk petajaran, maka adakah orangyang 

mengambapelajaran. " (Qs. Al Qamar [54]: 1 7) (904). (9M) Nabi 

SAW bersabda, "Setiap (orang) dimudahkan sesuai dengan yang 

karenanya ia diciptakan. " 



,u^* j*-** (JLJy 

:ju * <>oi > j^ jrlu Lrjsit ir^' ^) :tf;)\ % jlJj - u ° y 



+ m 



- + * 



Dikatakan, Muyassar (dimudahkan): Muhayya * (dipersiapkan). 

1452. 145 Mathar Al Warraq berkata, "Dan sesungguhnya telah 
Kami mudahkan Al Qur*an untuk pelajaran, maka adakah orangyang 
mengambil pelajaran," (Qs. Al Qamar [54]: 17) 'Dia beriirman, 
' Apakah ada penuntut ilmu agar ia ditolong?' 



'yataghanna' di sini adalah membaguskan suara. Hal ini didukung oleh sabda beliau, 

'Hiasilah Al Qur'an dengan suara-suaramu,' sebab suara yang bagus menambah Al 

Qur'an semakin bagus. 
15041 Ini adalah bagian dari hadits Ali yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 23 Jenazah, 

bab 82, yaitu sebuah riwayat dalam hadits Imran yang telah dikemukakan di awal kitab 82 

Qadar (Ketetapan Allah). 
1431 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Firyabi dan Ibnu Abi Ashim di dalam 

kitab Al 'Ilm darinya. 



hflllrk4nolti>.Cl. n l.:i. d..i,i.~_: 



55. Bab: Hrman Allah SWT, "Bahkanyang didustakan mereka Uu 

ialah Al Quran yang mulia, yang tersimpan datam Lauhut 

Mahfuzh."(Qs. AlBuruuj [85]: 21-22), «Demibukit, dan kitab 

yang ditutis. * (Qs. Ath-Thuur [52] : 1-2) 



.^jjSw. :«la Jli — \ £oV 



.Ojjai*' :<0j>*14) - 
.<&£} ^V3^i &i- :< v lS3i ff y) - 

--A^j ^ 1 s-S =u^ o^ Ji*j - 



£°i 
£oo 

io-\ 

£oY 
£oA 



'. ; * /'. *.** >\ 

:<£jy^j) U^J 5fe & v= s ' ^* <V^ i*J Ji> 3Li-f ^4— !j 

.41jjU jIp ^lp 4jjJjU{ 

.l^iiJ :<ViiJj) .&•&- :<*>ij) r — *-J^- : <p4=— -G*) -l to^ 

ir> 0* <^L; ^3) .&- >( ^jj U ^>* orja ui ^ ^/j) 

* 1 ' * t ' * ' 
.j|.b4j J«» 

1453. 1453 Qatadah berkata, "Maktub " (tertulis). 

1454. (Makna) Yasthurun: Yakhuthtun (sama-sama 

bermakna: yang mereka tulis-penj). 

1455. 1455 "Dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) (Qs. Az- 



1453 Disebutkan secara mauskul oldi pengarang dalam JTAaty Afal Al 'Ibad dengan sanad 
skahih darinya. Dan Disebutkan pula secara maushul oleh Abd bin Humaid dan 
Abdurrazzaq dari jalur lain, darinya. 

1454 Diketengahkan oleh Abd bin Humaid, dari Qatadah. 

1455 Disebutkan secara mauskul oleh Abu Daud di dalam Kitab An-Nasikh Wa Al Mansuith, 



6341 — MukhtasharShahihBukhari 



Zukhruf [43]: 4): Kitab secara keselumhan dan asalnya. 

1456. "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan [Qs. Qaaf 
[50]:18] ": Tidaklah berbicara tentang sesuatu pun melainkan 
dicatatkan atasnya. 

1457. 1457 Ibnu Abbas berkata, "Kebaikan dan keburukan 
ditulis." 

1458. 1458 Makna "Yuharripjn": Yuzayyilun (mereka merobah). 

Tidak seorang pun yang dapat merobah lafazh satu kitab dari 
kitab-kitab Allah akan tetapi mereka "merobah (Yuharrijunahu)": 
menakwilkannya bukan pada takwil yang sebenamya. 77 

1459. 1459 Makna "Dirasatihim (Qs. Al An'am [6]:156)": 
Tilawatihim (yang mereka baca). "Wa'iyah (Qs. Al Haaqqah 
[69] : 1 2) ": Hajhhah (yang mendengar). "Wa ta 'iyaha [Qs. Al 
Haaqqah [69]:12]": Tahfazhuha (dan agar diperhatikan). "Dan Al 
Qur*an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi 
peringatan kepadamu": yakni penduduk Mekkah. "Kepada orang- 
orang yang sampai (kepadanya)": yakni Al Qur'an ini maka ia 

darinya. 

1456 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim 

l4S? Disebutkan secara maushul oleh AuYThabari dan Ibnu Abi Hatim. 

14SI Al Hafizh berkata, "Aku tidak melihat ini maushul dari ucapan Ibnu Abbas darijalur yang 
valid, padahal yang sebelumnya adalah ucapannya, demikian pula yang setelahnya. Yaitu 
ucapannya, "Dirasalihim: Tdawatihim, " dan setelahnya. Semua itu dikeluarican oleh Ibnu 
Abi Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dan Ibnu Abbas, yang telah dikemukakan pada 
kttab 42, bab iinnan-Nya, 'Setiap waktu Dia dalam kesibukan, ' dari Ibnu Abbas, yang 
bertenlangan dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu tafi>ir firman-Nya, 'Yuharrifim ' 
dengan peikataannya, 'Yuzayyilun. '" 

Saya katakan: Atsar Ibnu Abbas yang telah disinggung oleh Al Hafizh tadi dihapus untuk 
tujuan meringkas. Riwayat itu telah dikemukakan pada juz 2, kitab 52 Syahadat , bab 30, 
haditsl208. 

77 Ini merupakan ucapan Al Bukhari yang dibubuhkannya dengan tatsir Ibnu Abbas. Ini 
diperkirakan merupakan sisa ucapan Ibnu Abbas lainnya dalam tansirnya terhadap ayat 
tersebut. Demikian dalam "Al-Fath. 

Saya kalakan: Yang menguatkan pendapat pertama, bahwa pendapat yang benar dari Ibnu 
Abbas adalah sebaliknya (yang bertentangan dengan itu-penj) sebagaimana telah 
disinggung sebelumnya. Adapun apa yang dikatakan A1 Bukhari adalah salah satu dari 
pendapat-pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut. Yang paling kuat darinya adalah 
bahwa penggantian dan perobahan terjadi pada sedikit bagian darinya, sedangkan 
kebanyakannya tetap seperti knndisinya semula. Inilah pendapat yang disokong oleh 
Syaikhul Islam, Ibnu Taimiah sebagaimana yang dikatakan Al Haftzh dalam Al Fath. 

14X9 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas RA sebagaimana yang 
telah dikemukakan tadi, dan sanadnya terputus. 



ck n f.:u D„i r k<.wt £ic 



menjadi peringatan baginya. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1384, Juz 2). 



56. Bab: Firman AUah SWT, "Padahal Attah-lah yang 

menciptakan kamu dan apayang kamuperbuat itu," (Qs. Al An'am 

[6]: 96) "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran. " (Qs. Al Qamar |54]:49) 



&. S& #H jS» ^ JjA J* *& *J r i_J( £_ ^ is'j% 

(905). (905) Dan dikatakan kepada orang-orang yang 
menggambar, "Hidupkan kembali apa yang telah kamu ciptakan," 
"Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit 
dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia 
menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, 
dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang 
(masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan 
dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb 
semesta alam. " (Qs. Al A*raf [7]: 54). 

jlijt li Vf) : jtf «Tjil jAl > jbJl il ^ :^£ o-Jl Jl_i - W V 

& s,, s - - 



.*!* oiy^i & y» J^3 



tMS 4ni adalah bagian dari hadits tbnu Umar. Telah dipaparkan sebelurrmya secara maushul 
pada kitab 77 Pakaian, bab 89. Dan dari hadits Aisyah yang juga telah dikemukakan 
sebelumnya dalam kitab jual beli (juz 3, nomor 995). 



[6361 — MukhtasharShahihBukhari 



1460. 1460 Ibnu Uyainah berkata, "AUah menjelaskan penciptaan 
itu merupakan bagian dari perintah dengan firman-Nya, "Ingatlah, 
menciptakan dan memerintahkan hanyalah hakAllah. " 

Dan Nabi SAW menamakan iman sebagai amal. 

:J15 ?J^i Jll*y i/\ -M fJ» J^ : Sy> ^J "'* -^ Jli -* • V j \ ■ "\ 

.aL^* ^J -il^s-j j&L JUjI 

iijlu* \j\f Uj *tj*-/ : Jlij 

(906 dan 907). (906 dan W7) Abu Dzarr dan Abu Hurairah berkata, 
"Nabi SAW ditanyai, 'Amalan apa yang paling utama.?' Beliau 
menjawab, 'Beriman kepada Allah danjihad dijalan-Nya. "' 

Ia berkata, "Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan." (Qs. As-Sajdah [32]: 17). 

liiS l^ llUi 01 J&\ 'j* JJJU ij^J :& *JU ^^ Jlp iij Jlij -<\ « A 

(908). (W>8) Utusan Abdul Qais berkata kepada Nabi SAW, 
'Terintahkan kepada kami dengan sejumlah perintah yang jika kami 
kerjakan, kami masuk surga." Lalu beliau memerintahkan mereka agar 
beriman, bersyahadat, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat." 
Jadi, beliau menjadikan semua itu sebagai amal. 



'*° Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim dalam Kitab Ar-Radd 'Ala Al 

Jahmiyyah, darinya. 
po6 dm 907) Sedangkan hadirs Abu Hurairah, maka telah diisyaratkan sebelumnya bahwa hadits 

itu telah disebutkan secara maushtd pada bab 47, riwayat mu 'allag 898. Sedangkan hadits 

Abu Dzarr telah disebutkan secara maushul pada kitab pemerdekaan, (juz 2, nomor 1 150). 
(90M Ini merupakan bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada juz 2, kitab 

keimanan, bab 40. 



MiikhtosharShahihKnkhari — l637l 



57. Bab: Bacaan Orang Lalim dan MunaGk, serta Suara dan 

Tilawah (Bacaan Al Qur*an) Mereka Tidak Melampaui 

Tenggorokan Mereka 



58. Bab: Plrman Allah SWT, "Kami akan memasang timbangan 

yang tepatpada harikiamat," serta Semua Amaian Manusia dan 

Ucapan Mereka Akan Ditimbang 

'j$i (Ja^laJt) \Aj tJiliJl jAj t(Ja~JUJl) jJUa» (ial^aJi) :Jl iLj 



• >£Jl 

1461. 1461 Mujahid berkata, "Al Qisthaas (Qs. Al MaaMdah [5]: 
42)": AdiL dalam bahasa Romawi. 

Dan dikatakan, "Al Qisth" adalah bentuk Mashdar dari "Al 
Mugshith", yaitu orang yang adil sedangkan "Al Qaasith" adalah 
orang yang zhalim. 



J\ d£^ 0£U? -M ^» JU :JU 4h s>> J h-* -yv»y 

^*- + + J- H' ,"<»-■ -- J' J H'*' 



2752. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, 'Dwa kalimat yang dicintai oleh Allah Yang Maha 
Pengasih, ringan bagi lisan namun berat dalam timbangan: 
'Subhanattahi wa bi hamdihU SubhanaUahil 'aihiim.'" 

Penulisan ringkasan -yang insya Allah diberkahi Allah ini-, 
diselesaikan dalam sejumlah majelis, yang paling pertama diadakan 



1461 Disebutkan sccara maushul oleh Al Piryabi, darinya. Di dalam sadanya terdapat seorang 
lalti-laki yang tidak disebutkan namanya. 



638 1 — MukhtasharShahihBukhari 



pada tanggal 9 Rabi*ul Awwal 1390, dan yang pating tetakhir setelah 
Isya, tanggal 28 Dzulhijjah 1390 dari hijrah Sayyidul Mursalin, 
atasnya seutama-utama shalawat dan sesempuma-sempuma salam. 

Kemudian rampung pula persiapan untuk naik cetak pada siang 
hari Senin, 7 Rabi*ul Akhir 1394. Semoga Allah memudahkan 
penyempurnaan proses naik cetaknya berkat karunia dan kemuUan- 

Nya. 



uiM tX*peJl 



RINGKASAN SHAHIH BUKHARI 



MnkhtnsharShahihRnlrhiiri — 1 639 1 



